senya 


AMAN INA UAS so ls UAS 


ENSIKLOPEDI 


ENSIKLOPEDI HADITS 


Buku ini menyajikan rangkuman hadits-hadits pilihan seputar 
permasalahan agama secara terperinci yang mencakup masalah 
ibadah, muamalah, adab, akhlak, ar-raga'ig (pelembut jiwa), 


al-fadha “il (keutamaan), tauhid, al-fitan (fitnah akhir zaman), serta 
permasalahan penting lainnya dengan mengacu pada sumber- 
sumber yang sangat valid. Penulis tidak cukup menyebutkan hadits- 
hadits yang shahih saja, bahkan semua hadits yang dinukil telah dishahihkan 
oleh Syaikh Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah. 

Di antara kelebihan buku ini, penulis berusaha memudahkan pembaca 
dalam mencari hadits-hadits terkait dengan mengurutkan hadits 
dan memperbanyak bab-bab pembahasan secara sistematis, serta 
menyebutkan beberapa ayat Al-Our an yang berkaitan dengan 
judul bab. Alhamdulillah, buku “Ensiklopedi Hadits' ini hadir 
dalam tiga jilid lengkap dengan tampilan box ekslusif. 

Semoga hadirnya buku ini bisa menjadi bekal para dai, 
khatib, pemberi nasehat, guru, penuntut ilmu, 
dan kaum muslimin secara umum. 


ISBN 9?8-602-?965-99-? 


?86027”96591? 
- 


Dans | 
Sunnah 


se DAFTAR ISI (Dee 


Pengantar Peer bik keseianna Ean NAS NEa v 
aa NN PN NP NA AN ANA EP viii 
Kata PERAN ee bw en Bana xi 
Mukaddin ah ea aa NN xiii 
JB PN SN Sana aa DA Pa Sa NA NAN ATA SN NYA xvii 
KITAB NIAT ...cooooooooo.oo. TonnNnnvineyawadanaknnsa Kawnan kabin ASN unadansaa aadasan 1 

Mengikhlaskan Niat untuk Allah T@'alA...ooooo—o—ooooo 3 
KITAB THAHARAH esosi2sassriessssoresenvesesenvinssinenesaonasa sena d Un sebkenkoaeWasaan 9 
Bab1 Adab Buang Hajat dan Menutupi Diri dari Pandangan 

DAN LAIN sen benni be non Manan naa 11 
Bab2 Doa ketika Masuk dan Keluar dari Kamar Mandi................. 13 
Bab 3 Makruh Menghadap Kiblat saat Buang Hajat Tanpa Ada 

Ai Anni aer ba ana banana 14 
Bab4 Menjaga Aurat dan Menutupinya ....oooooocoocoooooooooo 15 
Bab5 Tempat-tempat yang Tidak Dibolehkan untuk Buang Hajat... 18 
Bab 6 Berbicara dan Salam saat Sedang Buang Hajat..................... 19 
Bab7 Larangan Menyentuh Dubur dan Kemaluan dengan 

Tangan Kanan rated ali 20 
Bab8 Menjaga Diri dari Air Kencing dan Najis..........ooocooooo... 21 
Bab 9 Al-Istijmar (bersuci dengan batu) dan sesuatu yang 

Dilarang dalam Ber- iStij MAT.....ooooooooooooooooooo 23 
Bab 10 Keutamaan Beristinja' dengan Menggunakan Air daripada 

DelAAN YA nan hn ama 25 
Bab 11 Buang Air Kecil Sambil Berdiri Apabila Aman dari 

Terkena Air KENCing ii.iooresrteriitekkoknsenoiahe maan mms 27 
Bab 12 Larangan Kencing pada Air yang tidak Mengalir atau 

Mandi Junub di Dalamnya .......oooo.oooooooooooooooooooo 28 
Bab 13 Tentang Larangan Kencing di Kamar Mandi yang Airnya 


tidak Mengalir 


Bab 14 Sesungguhnya Air itu Tidak Junub .............eean 30 
Bab 15 Hukum Asal pada Air yang Banyak adalah Suci Selama 


tidak Berubah.........ooooo.oooooooonenaneteeeana 30 
Bab 16 Boleh Bersuci dengan Air Laut ..............o.ooooooooo 31 
Bab 17 Hukum Asal Seorang Mukmin adalah Suci.............. 32 
Bab 18 Larangan Memasukkan Tangan ke dalam Bejana setelah 
Bangun Tidur sebelum MencuCinya .........eoo 33 
Bab 19 Berapa Ukuran Kecukupan Air untuk Wudhu dan Mandi....33 
Bab 20 Larangan Berlebihan dalam Menggunakan Air .................... 35 
Bab 21 Suami Istri Bersuci dari Satu Bejana..................ooo 36 
Bab 22 Menyucikan Air Kencing dengan Tanah ........... 37 
Bab 23 Air Seni dan Kotoran Hewan yang Dagingnya Boleh 
Dimakan........ooooooooooooooooeeneaaeaaaaaan 38 
Bab 24 Air Seni Anak Lelaki dan Anak Perempuan yang Belum 
Diberi Makanan ..........ooooooseaneeentataan 39 
Bab 25 Air Mani yang Mengenai Pakaian atau Selainnya................. 40 
Bab 26 Kotoran yang Mengenai Sandal atau Pakaian....................... 42 
Bab 27 Bejana yang Terkena Jilatan Anjing ...........oo 42 
Bab 28 Anjuran Bersuci untuk Selalu Mengingat Allah Ta 'ala......... 43 
Bab 29 Boleh Mengingat Allah Ta'ala dalam Kondisi tidak Bersuci ..44 
Bab 30 Suci adalah Syarat Shalat...............oooooooa 44 
Bab 31 Sifat Berwudhu .............—.ooooooooaneeeeeentetannnanan 45 
Bab 32 Bilangan yang Mencukupi untuk Membasuh Anggota 
Wudhu.....ooooooooooooooooooooooooooooooooewenen nas neon aerenanaa 49 


Bab 33 Perintah untuk Menyempurnakan Wudhu tanpa Memberi 
kan Tambahan terhadap yang Sudah Valid dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tentang Keutamaannya .... 50 


Bab 34 Keutamaan Wudhu ...........ooooooooomunnnetntatteaan 52 
Bab 35 Perintah Menyempurnakan Wudhu dan Peringatan dari 
Menguranginya.......oooooooooomenanenantetaaana 56 


Bab 36 Barangsiapa Meninggalkan Di antara Anggota Wudhu 
Pasca Keringnya Anggota Wudhu Tersebut Maka Harus 


Mengulang Wudhu dan Shalatnya ...........ooooo 58 
Bab 37 Anjuran Memulai Bagian Sebelah Kanan pada saat Bersuci..... 59 
Bab 38 Berkumur dan istinsyag (Memasukkan Air ke Hidung)........ 59 
Bab 39 Menyela Jari-jari Tangan pada saat Wudhu...................... 61 
Bab 40 Anjuran untuk Menyela Jenggot saat Berwudhu ................... 61 
Bab 41 Membasuh Kemaluan Setelah Wudhu... 62 
Bab 42 Doa yang Dianjurkan setelah Wudhu ............ooo 63 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Bab 43 Keutamaan Shalat Dua Raka'at setelah Wudhu.................... 65 
Bab 44 Barangsiapa yang Melakukan Beberapa Shalat dengan 


Satu Kali WUdhU seirsisanabenpinennena maan ena cnna anta an asaaa 65 
Bab 45 Wudhu Tidak Batal bagi Orang yang Tidur Sambil Duduk...66 
Bab 46 Berwudhu karena Makan Daging Unta...............ooooooo. 67 
Bab 47 Berwudhu karena Menyentuh Kemaluan dengan Telapak 
TANGAN kene anonim arena aesans ane nb noda akash Maan Ban 69 
Bab 48 Tidak Membatalkan Wudhu, Apabila Seseorang . 
Menyentuh Istrinya tanpa Disertai Syahwat........................ 70 
Bab 49 Anjuran Berwudhu Disebabkan Muntah .............oo.. 71 
Bab 50 Berwudhu karena Keluar MadZzi..............oooocooooooo 72 
Bab 51 Berwudhu karena Buang Angin tanpa Harus Membasuh 
AL LN Pai TN i na Nani NS Nini IN 72 


Bab 52 Bab Bertayammum untuk Orang yang Berhadats, Junub, 
Wanita Haid, dan Nifas pada saat tidak Mendapatkan Air 


atau Kekurangan Aiko iban hee emak 74 
Bab 53 Tata Cara Bertayammum adalah Satu Kali Tepukan untuk 

Dua Telapak Tangan dan Wajah.............ooooocooooooooooo 78 
Bab 54 Tayammum dan tidak Berwudhu bagi Orang yang 

Khawatir terhadap Dirinya.................oocooooooooooo 79 
Bab 55 Tayammum pada saat Luang untuk Menjawab Salam......... 80 
Bab 56 Mengusap Imamah dan Sepatu...............oocooooooo 81 
Bab 57 Batasan Waktu Mengusap untuk Musafir dan Mukim ......... 83 
Bab 58 Tata Cara Mengusap Sepatu............ooooooooo 84 
Bab 59 Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi............o.. 84 
Bab 60 Wajib Mandi bagi Orang yang Mimpi Basah apabila 

Melihat MAi.o.ocoitoieu nat ka mn bkan ka aasakhan 85 
Bab 61 Tata Cara Mandi Junub...........cooocooooooooooooooooooooooo 87 
Bab 62 Mandi Sudah Mencakup Wudhu...........oooooooooo. 89 
Bab 63 Sifat Mandi Karena Junub dan Haid bagi Wanita, serta 

Mengepang Rambutnya...........oooocoooooo.ooooooooo 90 
Bab 64 Boleh Tidur dalam Kondisi Junub setelah Berwudhu ........... 93 
Bab 65 Bersalaman dengan Orang yang Junub..............ooo.. 94 
Bab-Bab Haid ............ enesansereeseveseeeseeenesesascssoneosesenesesesesosee sessasasa2ana1e 95 
Bab 66 Kesucian Tubuh Wanita Haid Selain Kemaluannya.............. 95 
Bab 67 Makan dan Menggauli Wanita Haid...............oooooooooo 96 
Bab 68 Larangan Menggauli Wanita Haid.................ooocoooooo 98 


2 DAFTAR ISI 


Bab 69 Tentang Mandinya Wanita Haid Setelah Berhentinya 


Data kiorebeatatnnbeea anna kabah Pane Nan Rama ANA ATA 99 
Bab 70 Upaya Tata Cara Wanita Haid Membersihkan Kainnya dari 
Darah Haid... ....ooooooocoooooooo.ooooooooooooooooooooocooio 101 
Bab 71 Keutamaan Bersiwak dan Anjuran untuk Melakukannya ..101 
Bab 72 Permulaan Dimulainya Adzan... 109 
KITAB AZAN ....oooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooo.. 109 
Bab 1 Permulaan Dimulainya Adzan...........o.oooooooooo 109 
Bab 2 Keutamaan Adzan dan Pahala MuadZzin ........ooo 112 
Bab3 Tidak Memberikan Penekanan dalam Pemilihan Muadzin116 
Bab4 Adzan di Perjalanan...........ooooooootenan 117 
Bab5 Adzan untuk Shalat yang Luput dari Waktunya.................. 119 
Bab 6 Sifat Adzan dan Tata Caranya ........oo oo 120 
Bab7 Muadzin Menolehkan Wajahnya saat Mengucapkan 
Hayy@'ALALAIN.........oooomnsensnnsnnnenaaaa 121 
Bab8 Adzan Pertama sebelum Masuk Waktu Subuh ................... 122 
Bab 9 Tatswib (Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan 
Naum) pada saat Adzan Subuh .............ooooo 123 
Bab 10 Sesuatu yang Dianjurkan untuk Diucapkan bagi Orang 
yang Mendengar AGZAN .........ooo.o.ooooetta 124 
Bab 11 Tata Cara Muadzin Mengumandangkan Seruan Tatkala 
Hujan Lebat dan Cuaca Dingin ..........oooooeean 128 
Bab 12 Keutamaan Berdoa antara Adzan dan Igamah.................... 129 
Bab 13 Shalat Lima Waktu adalah Salah Satu Rukun Islam ........... 133 
KITAB SHALAT ...ooooooooooooooooo.oooooooooooooo.oooooooooooooooooooooooo 133 
Bab1 Shalat Lima Waktu adalah Salah Satu Rukun Islam ............ 133 
Bab2 Keutamaan Shalat Lima Waktu ........ooooWooooco 138 
Bab3 Sejarah Diwajibkan Shalat Fardhu.............oocooo 140 
Bab4 Kehormatan Shalat dan Keagungan Perkaranya ................ 143 
Bab 5 Kapan Anak Kecil Diperintahkan untuk Shalat .................. 144 
Bab 6 Waktu-waktu Shalat Lima Waktu dan Perintah untuk 
Selalu Menjaganya............Wooooooooooooenenan 145 


Bab7 Keutamaan Shalat Fajar untuk Lelaki Bersama Jama'ah.... 150 
Bab8 Waktu Shalat Fajar dan Anjuran Melaksanakannya saat 


Pagi Masih Gelap ........ooo.ooooereaa 152 
Bab9 Menyegerakan Pelaksanaan Shalat Subuh pada saat 
Bulan Ramadhan ..........oo.co.ooooooooooooooooooocoooooooo 155 


Bab 10 


Bab 11 


Bab 12 
Bab 13 
Bab 14 


Bab 15 


Bab 16 
Bab 17 
Bab 18 
Bab 19 
Bab 20 


Bab 21 
Bab 22 
Bab 23 
Bab 24 


Bab 25 
Bab 26 


Bab 27 
Bab 28 
Bab 29 
Bab 30 
Bab 31 
Bab 32 
Bab 33 
Bab 34 
Bab 35 


Bab 36 


SU DAFTAR ISI 


Keutamaan Menjaga Shalat Subuh dan Ashar pada 

Waktunya Ld ane da sa agan 157 
Orang yang Telat Bangun untuk Shalat Fajar saat 

Matahari Terbit kena anbansub nan an means 159 
Waktu Shalat Zhuhur..................... Pn TAU 160 
Sifat Shalat AhuhuT wo. coo1neo nenen kaka 162 
Menunda Pelaksanakan Shalat Zhuhur Karena Terik 
Matahari yang Sangat Panas ................oooooooooooo. 163 
Sesungguhnya Shalat Ashar Itu Adalah Shalat Al-Wustha, 
serta Peringatan dari Menundanya............oooooooo 164 
Waktu Shalat AShat......—»ooiwe menaikan 168 
Bacaan Shalat AShAaT w.oeioci-sersesonsinerev0nsanisesasinnnssnannan sasenkan pasa 170 
Waktu Shalat Maghrib ...........oooococoooo. oo. 170 
Waktu Shalat ISYA Leena nan menanam badan 171 
Keutamaan Shalat Isya" Berjama'ah dan Keutamaan 
Mengakhirkannya Bersama Imam ............ooooooo. 174 
Makruh Mengucapkan, “Shalatul Atmah.” woo 177 
Keutamaan Shalat di Awal Waktu ...........cooooco.oooo 177 
Larangan Menunda Shalat ...........ooco.oooo 178 
Waktu-waktu yang Dilarang Melaksanakan Shalat 

Kecuali yang Memiliki Sebab ............ooocooocooo 179 
Perbedaan Waktu-waktu Larangan Shalat...................... 183 
Barangsiapa yang Mendapatkan Satu Raka'at Shalat di 

Akhir Waktunya imo. benak Da Manila 184 
Barangsiapa Mendapatkan Satu Raka'at Shalat Bersama 
Jama'ah Maka Dia Telah Mendapatkan Shalat Jama'ah..... 184 
Apabila Waktu Shalat Telah Tiba dan Makanan Telah 
Dihidangkah Jean aneka hamka Wahana 185 
Tuma ninah, Khusyu' dan Menyempurnakan Gerakan- 
perakan Shalat al NA mana aa benak 185 
Standar Ukuran Lamanya Gerakan Shalat...............e....... 190 
Sifat Shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam................. 192 
Keutamaan Bersegera Menuju Shalat ..............oocooooo 197 
Sebaik-baik Shaf Lelaki dan Perempuan dalam Shalat ...... 197 
Perintah untuk Menghadap Kiblat saat Shalat.................... 198 
Orang yang Melaksanakan Shalat tidak Menghadap 

Kiblat Kemudian Ia Mengetahuinya .............oooooooo 199 
Membuat Sutrah (Pembatas) untuk Imam dan Orang 


yang Shalat Sendiri dan Batasannya 


Bab 37 Larangan Melewati Orang yang sedang Melaksanakan 


Shalat Kecuali karena Darurat............ooooooo 203 
Bab 38 Sutrah Imam adalah Sutrah untuk Makmum ................ 205 
Bab 39 Perintah Shalat dengan Berdiri bagi Orang yang 

Melaksanakan Shalat Fardhu Kecuali Memiliki Udzur ...... 205 
Bab 40 Mengambil Tongkat dan Sejenisnya untuk Bersandar 

dalam Shalat women mn banya sana iai 208 
Bab 41 Apabila Igamah Sudah Ditegakkan Maka tidak ada 

Shalat selain Shalat Wajib ................ oo 208 
Bab 42 Permulaan dan Penutup Shalat............ooo. ANA An 209 
Bab 43 Takbir pada Gerakan-gerakan Shalat................o.o.. 210 
Bab 44 Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat, Tata Caranya 

dan Tempat-tempat Melakukannya... 211 
Bab 45 Doa dan Dzikir yang Diucapkan saat Pembukaan Shalat...213 
Bab 46 Terkait Berlindung Diri dan Doa dalam Shalat................... 217 
Bab 47 Wajib Membaca Al-Fatihah bagi Imam dan Orang yang 

Shalat Sendifi..oo.o.oooco.oo.co.oooooiooooooooorooooo.coooooooom 218 
Bab 48 Melirihkan Bacaan Basmalah bagi Imam dan Orang 

yang Shalat Sendiri saat Melaksanakan Shalat................... 219 
Bab 49 Membaca Dua Surah atau Lebih dalam Satu Raka'at......... 221 
Bab 50 Ukuran Bacaan Imam pada saat Shalat Wajib Apabila 

tidak Memberatkan Makmum........ooooooooo 221 
Bab 51 Surah yang Dibaca pada saat Shalat Zhuhur, Ashar, 

dat Subuh s.o.o»#oocooimenyasnsal amanda kanan ninada 225 
Bab 52 Surah yang Dibaca pada saat Shalat Maghrib..................... 226 
Bab 53 Surah yang Dibaca ketika Shalat Isya ............oo 228 
Bab 54 Berdoa dan Berdzikir saat Membaca Ayat dalam Shalat ....229 
Bab 55 Menangis di Dalam Shalat.............ooo.ooetee 230 
Bab 56 Keutamaan Memanjangkan Shalat bagi Orang yang 

Shalat Sendiri Apabila tidak Memberatkan Dirinya ............ 231 
Bab 57 Melirihkan Bacaan Shalat bagi Orang yang Shalat 

Se din NN NN ae ARAN IA 232 
Bab 58 Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri pada 

saat Berdiri Shalat...........ooooooooooooooooooooooooooooo 233 
Bab 59 Sifat Rukuk.........cooocooooooooooooooooooooooooooooooi 234 
Bab 60 Perintah untuk Menyempurnakan Rukuk, Sujud, dan 

Meluruskan Punggung ..........oooooooooooooae 236 
Bab 61 Sesuatu yang Mencukupi dari Rukuk dan Sujud................. 238 
Bab 62 Sesuatu yang Diucapkan pada saat Rukuk....................... 238 


Bab 63 Larangan Membaca Surah pada saat Rukuk dan Sujud .....240 
Bab 64 Kadar Bangkit dari Rukuk dan Duduk antara Dua Sujud ...241 


Bab 65 Apa yang Diucapkan pada saat Bangkit dari Rukuk............ 242 
Bab 66 Ounut Nazilah ketika Shalat..............ooooooooocooWooooooooooooooo 244 
Bab 67 Perintah Sujud dengan Tujuh Tulang Anggota Sujud ......... 246 
Bab:68 Sifat Sujud oo.» eernnsa NN ERA INN DNS 247 
Bab 69 Anggota Tubuh yang Pertama Kali Sampai pada 

saat Sujud adalah Kedua Lututnya...............oooooWoooo 249 
Bab 70 Sesuatu yang Diucapkan pada saat Sujud........................ 250 
Bab 71 Sujud di atas Pakaian yang Dikenakannya..................... 254 
Bab 72 Mengusap Kerikil dan Sajadah saat Shalat ......................... 254 
Bab 73 Tata Cara Duduk di antara Dua Sujud ................oocoo 254 
Bab 74 Apa yang Diucapkan pada saat Duduk di antara Dua Sujud ..255 
Bab 75 Duduk Istirahat... oo.cocoohsinna 256 


Bab 76 Tata Cara Duduk Tasyahhud, Duduk Tawarruk pada 
Tasyahhud Akhir, dan Dibolehkan Duduk Bersila bagi 


yang tidak Mampu. kkt 257 
Bab:77 Tasyahhitid.o..iooowisungsinineendem sanak denga unannakekanadaa 260 
Bab 78 Doa pada saat Tasyahhud............cocooooooo. 261 
Bab 79 Bershalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 

setelah TasyahhWd k..oo.co.”oocco.ooo.o.ooooooWoooocooo.odocooomodimo 263 
Bab 80 Isyarat dengan Jari Telunjuk pada saat Tasyahhud............ 265 
Bab 81 Menyamarkan Bacaan Tasyahhud............. coco 266 
Bab 82 Tata Cara Salam dalam Shalat.............ooocooo.Wooo 266 
Bab 83 Dzikir-dzikir yang Disunnahkan setelah Shalat.................. 268 
Bab 84 Mengeraskan Suara dalam Berdzikir setelah 

Selesai: Shalat Walib.5..Koooooomu uan an 274 
Bab 85 Menghitung Jumlah Bilangan Dzikir dengan 

Jemari Tangan KANAtt .ocoo..ooiooooooo.c.co.oooo.o 2175 
Bab 86 Barangsiapa yang Melaksanakan Satu Shalat Sebanyak 

Dua Kali, Maka Salah Satunya Dijadikan Sunnah............... 275 
Bab 87 Shalat Apabila Cuaca Hujan bagi Orang Mukim 

Odi MS AN kan naa MN Aneka mana 276 
Bab 88 Menjamak antara Dua Shalat pada saat Mukim ketika 

Waktu Keduanya Berdekatan ..............ccooooooo.oooooo 277 
Bab 89 Lebih Mendahulukan ke Kamar Mandi sebelum Shalat 

bagi Orang yang Terdesak untuk Buang Hajat.................... 278 
Bab 90 Bagaimana Tata Cara Membatalkan Shalat bagi yang 

Berhadats ketika Shalat .............coooooooo.Wo.ooWooo 


2 DAFTAR ISI 


Bab 91 Wanita Haid yang Tidak Shalat dan Tidak Puasa, 

Tidak Mengganti Shalat Namun Mengganti Puasa............. 279 
Bab 92 Bagaimana Shalatnya Wanita yang Mengalami Istihadhah....280 
Bab 93 Menggadha' Shalat bagi Siapa Saja yang Lupa atau 


Tertidur ana RERE nana 281 
Bab 94 Makruh Tidur sebelum Isya” dan Berbincang-bincang 
Setelahnya Kecuali Ada Hajat.............cooooooooo 283 
Bab 95 Shalat di atas Sajadah...............coocoooooocooooooocoo.oooo.oooo. 284 
Bab 96 Shalat dengan Mengenakan Sandal dan Sepatu Apabila 
Suci dan Tidak Mengganggu Orang Lain ...............o..o.. 285 
Bab 97 Shalat di Kandang Kambing dan Larangan Shalat di 
Tempat Menderumnya Unta..........ooooooooooooooooooo 287 
Bab 98 Tempat-tempat yang Dilarang Melaksanakan Shalat 
Padanya ee aa Naa NK NU 288 
Bab 99 Boleh Shalat Jenazah di Kuburan atau Setelah 
PENGUbUTA, Lie iisin0n0nnseta sn nN asas banana una sa aenn Nan ana naa aan aa aRan 288 
Bab 100 Menoleh dan Berbuat Sesuatu dalam Shalat karena 
Ada Kebutihan.o.i.iooooooooomonn enakan 289 
Bab 101 Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit pada 
saat Shalat biss nan eka ta ank 291 
Bab 102 Menguap dalam Shalat dan Selainnya .............ooo 293 
Bab 103 Larangan Bertolak Pinggang dalam Shalat....................... 293 
Bab 104 Pakaian Orang yang Shalat dan Penutup Auratnya .......... 294 
Bab 105 Menutup Kedua Pundak dalam Shalat bagi Orang 
yang Mendapatkan Sesuatu untuk Menutupinya............. 296 
Bab 106 Isbal (Memanjangkan) Pakaian dalam Shalat................... 297 
Bab 107 Wanita Menutup Seluruh Tubuhnya dalam Shalat........... 297 
Bab 108 Sujud Tilawah..........cooooocooooooooowmennnnnnnnaaan 297 
Bab 109 Sujud SahWi..W.iooooo#o.ocolsconeendankebunsenkhen sabah snsadasanndennag 299 
Bab 110 Sujud Sahwi bagi Orang yang tidak Melakukan 
Tasyahhud AWaAl (coin kena ssn sdah insan 305 
Bab: 111-Sujud Syukur. Jannah agan naneak akad sana ana 306 
Bab-Bab Seputar Hari Jum'at.......... senuesavansesereseso0ss0coseseo000 encco.o..a 306 
Bab 112 Keutamaan Hari Jum'at ............ooooooooooooooooocooo 306 
Bab 113 Siapa yang Terkena Kewajiban Shalat Jum'at................... 309 


Bab 114 Keutamaan Menghadiri Shalat Jum'at dan 
Menyegerakannya..........cooooooo.ooooooooooooooomo 310 


Bab 115 Apabila Hari Raya Bertepatan dengan Hari Jum'at........... 312 


Bab 116 Waktu Shalat Jum'at...........ooooooooooooooooooooo 313 
Bab 117 Adzan Shalat Jum'at ........o.oooo.oo.oco.oooooo.oooooooo 315 
Bab 118 Keutamaan Berhias dan Pakaian untuk Shalat Jum'at......316 
Bab:119 Mandi JUMN ati. 2e hain nek kasa aa naa 317 
Bab 120 Siwak dan Wewangian untuk Shalat Jum'at...................... 320 
Bab 121 Mimbar untuk Khutbah di Masjid dan Ukuran 

Tingginya tanpa Berlebihan..............ooooooo.oooooo.oooooo 321 
Bab 122 Tata Cara Khutbah Jum'at dan Berdirinya Khatib 

Padanya aa Ba 322 


Bab 123 Perintah untuk Beradab Kepada Allah Ta'ala dalam 

Menyampaikan Kalimat, Baik pada Saat Khutbah 

MAUPUN SELBININYA we se22idendidindanennansesenn kemas dand anna senann dan baskssn 324 
Bab 124 Perintah untuk Berkumpul Mendengarkan Khutbah 

dan Diam Ketika Mendengarkannya pada Hari Jum'at ....325 
Bab 125 Ucapan Imam dan Pertanyaannya Kepada Jama'ah di 


Pertengahan Khutbah pada Hari Jum'at ..........ooooo 326 
Bab 126 Waktu yang Mustajab Dikabulkannya Doa pada 

Ha Jua Se nan Ba AA 329 
Bab 127 Berdoa pada Hari Jum'at Menggunakan Jari Telunjuk 

Kanan bagi Khathib dan Hadirin Menyimak Doa............. 330 
Bab 128 Istisga” pada saat Khutbah Jum'at dan Mengangkat 

Kedua Tangannya Saat Berdoa..........oooooooooooooo 330 
Bab 129 Bacaan Surah yang Dianjurkan untuk Shalat Jum'at ....... 332 


Bab 130 Shalat Nafilah (Sunnah) Sebelum dan Sesudah Jum'at ....334 
Bab 131 Seseorang Hendaknya Berpindah dari Tempatnya 


Apabila Rasa Kantuk Menyerangnya............oocoooec 336 
Bab 132 Masuk Masjid Tatkala Imam sedang Berkhutbah............. 336 
Bab 133 Melangkahi Pundak-pundak Manusia pada Hari Jum'at .... 337 
Bab 134 Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at ......................... 338 
Bab 135 Meninggalkan Shalat Jum'at karena Mengunjungi 

Kerabat atau Teman yang Sekarat ...........ooooooooo 339 
Bab-Bab Tentang Shalat Berjama'ah.........»o.ooooooo—ooooooooooooooooo 339 
Bab 136 Keutamaan Berjalan Menuju Masjid...............ocoooo..... 339 
Bab 137 Keutamaan Menunggu Waktu Shalat ..........ooococo.. 342 


Bab 138 Kewajiban Shalat Berjama'ah atas Kaum Lelaki dan 
Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya 
tanpa U OOM mna al 344 


Bab 139 Keutamaan Shalat Berjama' ah ..........ooooo.oooooo 349 
Bab 140 Keutamaan Menghadiri Shalat Isya dan Subuh 
Berjama'ah, serta Ancaman Keras terhadap Orang 


yang Meninggalkannya ..........oooooo.ooooooowetara 351 
Bab 142 Orang yang Keluar Bermaksud Ikut Shalat (Berjama'ah) 

Namun Tertinggal ............oooooooooooooenanatn 354 
Bab-Bab Tentang Imam Dalam Shalat..........coooooooooooooooooooooo 356 
Bab 143 Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam...............o... 356 
Bab 144 Imam sebagai Penjamin dan Muadzin sebagai Orang 

yang Terpercaya .........ooooootereteanatan 359 
Bab 145 Keimaman Anak Kecil yang Hafal Al-Our an 

sebelum Baligh...............ooocooooooo oo 359 
Bab 146 Keimaman Sang Pemimpin dan Dialah yang Paling 

Berhak Mengimami Manusia... 360 
Bab 147 Keimaman Ahlu Bid'ah .............. oo 361 
Bab 148 Meringankan Shalat saat Menjadi Imam Selama 

tidak Melalaikan........o.ocooooooooooo.ooooooo.ooooo.o. 361 
Bab 149 Kapan Makmum Berdiri untuk Shalat saat Mendengar 

Igamah ....ooocoooooooooommeennanen ena 364 
Bab 150 Ulama dan Ahli Fikih Berdiri di Shaf Pertama Dekat 

dengan IMAM .......ooo.oooooooeeneeenananaaa 365 
Bab 151 Keutamaan Dekat dengan Imam dan Shaf Pertama......... 365 
Bab 152 Posisi Imam dan Makmum dalam Shalat...................... 367 
Bab 153 Bermakmum kepada Imam yang Terhalang oleh 

Tembok bikes ane naa panam aka aka 370 
Bab 154 Keutamaan Meluruskan Shaf........... oo 370 
Bab 155 Seseorang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf........... 374 
Bab 156 Larangan Shaf di Antara Tiang Masjid Tanpa Udzur........ 375 
Bab 157 Perintah Mengikut Imam dan Larangan Keras 

Mendahuluinya............oooocooooooooooemerennannetatananan 376 
Bab 158 Makmum Shalat Sambil Duduk Apabila Imam Shalat 

Sambil Duduk Karena Udzur ...........coocoooooo 381 


Bab 159 Langsung Masuk Mengikuti Imam sesuai dengan 
Posisi Imam saat itu dan Larangan Menunggu Imam 


Hingga Berdiri .........oooooooomneeetenane 383 
Bab 160 Barangsiapa Mendapati Bersama Imam Satu Raka'at 
Maka Ia Telah Mendapatkan Shalat ..........oocooooo 383 


Bab 161 Orang yang Telah Shalat Lalu Ketika Masuk Masjid 


Ternyata Orang-orang Sedang Shalat..............ooooocooo.. 384 
Bab 162 Imam Mengeraskan Takbir ............ooocoooooooooooooooooo. 386 
Bab 163 Keutamaan Membaca “Amin' di Belakang Imam dan 

Menpgeraskannya Mes siivonre sisa emisi 386 
Bab 164 Memberitahu Imam saat Shalat .............ocooocoooooooo 387 
Bab 165 Perintah Agar Makmum Diam saat Imam Membaca 

PN AON AN sen RAR mainan 388 
Bab 166 Tasbih untuk Lelaki, Tepuk Tangan untuk Wanita, 

Apabila Terjadi Sesuatu di dalam Shalat ................ooc 389 


Bab 167 Imam Menghadap ke Arah Makmum Seusai Shalat ......... 390 
Bab 168 Kaum Wanita Keluar Terlebih Dahulu Seusai Shalat 


Sebelum Kaum Lelaki .........ooooooooooooooooooooooooooc 391 
Bab-Bab Tentang Menggashar Shalat.......... enannasann nenas KenaaNaReaBNaN 391 
Bab 169 Menggashar Shalat dalam Perjalanan...........oooooooeo 391 
Bab 170 Permulaan Musafir Boleh Menggashar Shalat.................. 393 


Bab 171 Menggashar Shalat bagi Musafir yang Menetap di 
Suatu Tempat dengan Masa Menetap yang Tidak Lama ..394 


Bab 172 Waktu Mengerjakan Shalat Zhuhur bagi Musafir ............. 395 
Bab 173 Memendekkan Bacaan Shalat dalam Safar ....................... 396 
Bab 174 Pendapat tidak Ada Shalat Tathawwu' dalam Safar.......... 396 
Bab 175 Shalat Nafilah (Sunnah) di Atas Kendaraan Kemana pun 
Arahnya, Meskipun Tidak Menghadap ke Arah Kiblat......397 
Bab-Bab Tentang Menjamak Shalat ........coooooooooooooooooooooooooooooooo 400 
Bab 176 Adzan dan Igamah pada Shalat Jamak..........ooooooo. 400 
Bab 177 Menjamak Dua Shalat dalam Safar............»ooooooooo 401 
Bab 178 Waktu Memajukan dan Menunda Jamak saat Safar ......... 402 


Bab 179 Menjamak antara Dua Shalat saat Mukim di Akhir 
Waktu Shalat Pertama dan di Awal Waktu Shalat Kedua..404 


Bab-Bab Tentang Dua Hari Raya ......eooooooooooooooooooooooooooooo—o.oo.oo. 405 
Bab 180 Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha), serta 

Larangan Menjadikan Hari Raya Lain selain Keduanya ...405 
Bab 181 Makan pada Hari Raya Idul Fitri sebelum Berangkat 


Shalat sn ena aman Muna gabah 406 
Bab 182 Memulai Shalat Hari Raya tanpa Adzan dan Igamah, 
Kemudian Dilanjutkan dengan Khutbah..............ooooo. 406 


aman te 


Bab 183 Imam Berbicara Kepada Hadirin pada Waktu Khutbah 


Hari Raya dan Bertanya kepada Mereka............... 410 
Bab 184 Tidak Melakukan Shalat Nafilah sebelum dan Sesudah 

Hari Raya Apabila Shalat Dilakukan di Luar Masjid ......... 411 
Bab 185 Takbir dalam Shalat Hari Raya ...........oooooooo 412 
Bab 186 Bacaan dalam Shalat Hari Raya...........ooooooo 413 


Bab 187 Kehadiran Kaum Wanita dan Perempuan Haid pada 
Dua Hari Raya dengan Menghindari Fitnah, 
Menyaksikan Dakwah Kaum Muslimin dan Nasehat 


Imam kepada Mereka..........ooooooooooo. 414 
Bab 188 Sunnah-sunnah pada Hari Raya..........oooo.ooo 417 
Bab 189 Kesenangan yang Diperbolehkan pada Hari Raya tanpa 

Berlebihan asn empananan Genk ma Oppa ga 418 
Bab 190 Senjata yang Dibawa pada Hari Raya...............o 420 
Bab 191 Shalat Khauf .........ooooooooooooooooooooocoooooooo.. 422 
Bab 192 Shalat IstiSga ............ooooooocoomeeetean 428 
Bab 193 Mengangkat Kedua Tangan dalam Istisga ..................... 430 
Bab 194 Mengubah Posisi Selendang dan Semisalnya dalam 

IStiSga' ......oooooooooooooooooooooooeanenn teen 432 
Bab 195 Ucapan dan Perbuatan Ketika Melihat Awan, Hujan 

dan Angin ......ooooooooooomsenennneeeeneeneaaan 433 
Bab 196 Ucapan dan Doa pada saat Hujan Lebat serta 

Kekhawatiran Atasnya.............ooo.ooooeta 436 


Bab 197 Peringatan Keras bagi Orang yang Menisbatkan 
Turunnya Hujan Kepada selain Allah, dan Bahwa yang 


Mengetahui Turunnya Hujan Hanyalah Allah Ta'ala....... 438 
Bab-Bab Shalat Kusuf/Gerhana.......oooooooooooooo.ooo..o.#.cooooo. 439 
Bab 198 Hal-hal Terkait Kusuf..........oooooonesan 439 
Bab 199 Panggilan untuk Shalat Kusuf dan Mempublikasikan- 

nya kepada ManUSia ..........oooooneeeetenaaa 441 
Bab 200 Sifat Shalat Gerhana dan Khutbahnya .............o.oo.o 442 
Bab 201 Doa, Dzikir, Istighfar, Shalat, Sedekah dan 

Membebaskan Budak saat Terjadi Gerhana...................... 446 
Bab-Bab Shalat Tathawwuw' (Sunnah) ....ooooooo.oooco.oo.oooooooooooo. 448 
Bab 202 Keutamaan Banyak Sujud dan Shalat Nafilah................... 448 
Bab 203 Keutamaan Menjaga Shalat Rawatib .............ooooo. 451 
Bab 204 Keutamaan Rawatib Fajar............oooooo.oWo.oooo 453 
Bab 205 Bacaan dalam Shalat Rawatib Subuh ..............o. 456 


Bab 207 Keutamaan Shalat Sunnah Sebelum Ashar........................ 458 
Bab 208 Dua Raka'at sebelum Maghrib..............cooooooooo oo 459 
Bab 209 Shalat Sunnah Rawatib Magrib dan Tempat 

Pelaksanaannya rini senen enakan nana nanang 461 
Bab 210 Menggadha Shalat Sunnah Rawatib dan Lainnya yang 

Teu naa RA BER 463 
Bab 211 Shalat Antara Adzan dan Igamah ............coooooo.oooo 465 
Bab 212 Shalat Nafilah secara Berjama'ah............ooooooooooooo 466 
Bab 213 Shalat Nafilah Sambil Duduk dan Keutamaan Berdiri......468 
Bab 214 Keutamaan Shalat Nafilah di Rumah dan Jangan 

Sampai Meninggalkannya................... an en 471 
Bab 215 Cara Menjawab Salam ketika Shalat..............ooooooooo 474 
Bab 216 Keutamaan Shalat Malam...........oooocoooo.oooooooo 475 
Bab 217 Shalat Malam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam............ 478 
Bab 218 Jumlah Raka'at Shalat Malam...........ooooooooWoooooo 481 
Bab 219 Shalat Nafilah adalah Dua Raka'at-Dua Raka'at............... 483 
Bab 220 Keutamaan Berdiri Lama dalam Shalat Nafilah................ 483 
Bab 221 Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Tanpa Mengganggu..486 
Bab 222 Motivasi dan Anjuran untuk Merutinkan Witir................. 488 
Bab 223 Jumlah Raka'at Witir ............ooooooooooooooooooa 489 
Bab 224 Waktu Witir yang Paling Utama..........ocooWo oo 491 
Bab 225 Bacaan dalam Shalat Witir..........o.coooooooooooo 494 
Bab 226 Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam .......oooooooo 495 
Bab 227 Yang Dibaca dalam Tahajud dan Witir...........ooooooo 496 
Bab 228 Mengantuk saat Shalat Malam .........»ooooWoooooo 499 
Bab 229 Orang yang Berniat Shalat Malam Namun Tertidur .......... 500 
Bab 230 Larangan Tidur Semalaman Tanpa Ada Shalat di 

Dalamnya en ee naniia una ni bae Na SN aan Panas 501 
Bah 231 Shalat Dhuha enek amnn 502 
Bab 232 Shalat Istikharah .............ooococoooo oo 506 
KITAB MASJID Mioisekesitsamusisseensasisas anna snakasabasasanamhsn santan 511 


Bab 1 Keutamaan Membangun Masjid-masjid karena Allah 
Ta'ala tanpa Berlebih-lebihan dan Bermegah-meganhan ..... 511 
Bab2 Pada Asalnya Bumi Ini Suci, Boleh Shalat di mana pun 
selama Yakin tidak ada Sesuatu yang Menyelisihi 
KESUdIan yA Lin nias nah 514 


an mun 


Bab3 Menjadikan Masjid di Rumah untuk Shalat Nafilah dan 
Orang-orang yang Memiliki Udzur serta 
Mempersiapkannya ........ooooooooooeteantan 515 

Bab4 Orang yang Menjadikan Masjid Bukan untuk Berdzikir 
kepada Allah T@'AIA.........o oom 515 

Bab5 Keutamaan Berjalan Menuju Masjid... 517 

Bab6 Adab Berjalan Menuju Shalat ..............oooooooo 523 

Bab7 Doa Masuk dan Keluar Masjid... 525 

Bab8 Perintah Melakukan Tahiyyatul Masjid.................o 526 

Bab9  Sahnya Jama'ah Selain yang Pertama di Masjid 
karena UGZUT.......oooooo.ooo. onset 527 

Bab 10 Keutamaan Berdiam di Masjid Hingga Matahari Terbit...527 

Bab11 Keutamaan Duduk dan I'tikaf di Masjid untuk 
Berdzikir kepada Allah Ta'ala... 529 

Bab12 Memberi Izin Para Wanita untuk Keluar Menuju 
Masjid pada Malam Hari Jika Aman dari Fitnah, 

Namun Rumah-rumah Mereka Lebih Utama .................... 532 

Bab 13 Pemisah antara Wanita dan Laki-laki di Masjid dan Jalan .. 534 

Bab14 Larangan Keluar dari Masjid Setelah Adzan Tanpa Izin ...534 

Bab 15 Keringanan Menyenandungkan Syair di Masjid Selama 
Jauh dari DOSa...............oooomeeetenettaaatan 535 

Bab 16 Kehormatan Masjid-masjid ..............oooean 536 

Bab 17 Larangan Seseorang Memerintahkan Temannya untuk 
Berdiri Lalu Ia Duduk di Tempat tersebut, pada Waktu 
Jum'at Maupun Lainnya .......ooooeseeeeenaaa 538 

Bab 18 Larangan Membawa Senjata dalam Keadaan Terhunus, 

di Masjid atau di Jalan ..............ooooeneteenaa 539 

Bab 19 Mengonsumsi Bawang Putih dan Merah atau yang 
SemisalnYya ........ooooooneeeeeeneeenaaaaaaa 540 

Bab 20 Larangan Meludah di dalam Masjid............. 543 

Bab21 Larangan Menghias Masjid dan Bermegah-megahan ...... 544 

Bab22 Peringatan Keras Menjadikan Kuburan sebagai Masjid ...545 

KITAB JENAZAH ....eocoocooooooooooooooooo.oooooo.. sseacenenesonnnnsnasssnesenn0002 IAO 

Bab1 Menjaga Waktu dan UMUT...........oootetan 549 

Bab2 Cinta Dunia dan Panjang Angan-angan............ece 550 

Bab3 Keutamaan Orang yang Panjang Umurnya dan Bagus 
Amalnya........oocooomeneneneneeenmeaaaaaaaaa 553 


ENSIKLOPEDI 
Se Teman Gate 


NE DAA NP PON PA EN EN EPA 


Bab 5 
Bab 6 


Bab 7 
Bab 8 
Bab 9 
Bab 10 
Bab 11 
Bab 12 


Bab 13 


Bab 14 


Bab 15 
Bab 16 


Bab 17 
Bab 18 
Bab 19 
Bab 20 
Bab 21 
Bab 22 
Bab 23 
Bab 24 


Bab 25 


Bab 26 


seng naa ete 


Mengharap Kematian........oocoooocooooooooooooooooooooooooo 558 
Keutamaan Bersabar atas Musibah Kematian dan 
Mengharap Pahala .............oocooooooooooooooooooooooo 560 
Pahala bagi Orang yang Ditinggal Mati sebagian 

Anaknya sena ea enam enak an naa 564 
Disunnahkan Banyak Mengingat Kematian...................... 567 
Kematian Seorang Mukmin dan Kematian Seorang Kafir .. 568 
Keutaman Orang yang Meninggal dalam Sakitnya............ 570 
Manusia Dibangkitkan Sesuai dengan Amal dan Akhir 
Kematian Mereka iioonbamu nenen nabi 572 
Berprasangka baik dan Mengoptimalkan Harapan 

kepada Allah Menjelang Kematian ..........oococooooooo 574 


Menalgin Mayit dengan Ucapan La Ilaha Illallah dan 
Hal yang Diucapkan berupa Doa serta Mengharap 


Pahala di Detik-detik Kematian..........ooWcooooooooooo 576 
Apa Saja yang Harus Dilakukan terhadap Mayit 

Setelah Nyawanya Dicabut .........oooooorcooo.ooooooo 581 
Mengumumkan Kematian Seseorang................o.oooo. 584 
Bersedih dan Menangisi Mayit Tanpa Bersuara dan 

Meratap: hb ha hana 586 
Larangan Niyahah (meratap), Menjerit dan Perbuatan 
Jahiliyyah oem aa uan 596 
Mengurus JehaZah Dn ah Bank 603 
Jika Kain Kafan Tidak Mencukupi ..........Wooo”oooo 607 
Orang yang Dianggap Syahid, Apakah Dimandikan 

dan Dishalai uks an nba Mba aan jna Seua 609 
Tatacara Mengafani dan Menguburkan Muhrim 

(Orang yang sedang Ihram) dan Syahid ............eoo.... 611 
Disukai Memandikan Mayit secara Ganjil......................... 611 
Tata Cara Memandikan Jenazah Wanita................o.oo. 612 
Menyegerakan Penyelenggaraan Jenazah dan 
Menyegerakan Penguburannya...........o.ooco.o”ooco.ooooooo 614 


Keutamaan Mengiringi Jenazah dan Menyalatkannya, 
Keduanya Merupakan Hak Seorang Muslim atas 

Muuslinn LAINYA. edan nina 615 
Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah, Jumlah Takbir 

dan Posisi Imam pada Jenazah Laki-Laki dan Wanita 

ketika Shralat W.coo.mooeu anakan 618 


Bab 27 
Bab 28 


Bab 29 
Bab 30 
Bab 31 
Bab 32 
Bab 33 
Bab 34 


Bab 35 


Bab 36 


Bab 37 


Bacaan dalam Shalat Jenazah .............oooooo 622 
Bacaan Doa untuk Mayit ketika Shalat dan setelah 


Penguburannya .......ooooooooomneneteaaata 622 
Perihal Barisan Shalat Jenazah dan Pengutamaan 

Banyaknya Orang yang Menyalatinya ............. ee 625 
Shalat Ghaib ...........oooooooote BA ea 626 
Shalat untuk Bayi dan Janin yang GuguTr .......o 627 
Posisi Jenazah saat akan Dishalatkan................... 628 


Shalat Jenazah di Masjid, Di Pemakaman atau setelah Pe- 
nguburannya bagi Orang yang belum Menyalatkannya ..... 631 
Menyalati Orang yang Dirajam dan Pelaku Dosa Besar 
Apabila Bertaubat sebelum Kematiannya................. 633 
Larangan untuk Imam Kaum Muslimin Menyalatkan 

Orang yang Bunuh Diri Namun Selainnya Boleh 
MenyalatkannYya....oooooooooooonenaneeettna 634 
Larangan Menyalati Orang Munafik yang Menampak- 

kan Kemunafikannya dan Permusuhannya kepada 

Islam dan Mengantarkan Jenazahnya ...........ooo 635 
Mengiringi Jenazah, Orang yang Berkendara Mengiringi 

di Belakang Jenazah, Orang yang Berjalan Kaki 

Mengiringi di Depan atau di Belakangnya dan 


Keutamaan Menyegerakan Penguburan Jenazah ............. 636 
Pihak yang Berhak Membawa Jenazah adalah Laki- 

Laki Bukan Perempuan... 638 
Wanita Makruh Turut Mengiringi Jenazah........................ 639 


Anjuran Berdiri bagi Orang yang Melihat Jenazah dan 
Dibenci untuk Duduk bagi Orang yang Mengiringinya 


hingga Dikuburkan .........ooooweeeeeentata 639 
Tata Cara Menguburkan Mayit dan Apa Ucapan 

ketika Dimasukkan ke dalam Liang Kubur............... 642 
Orang yang Lebih Berhak Menguburkan Mayit ................ 645 
Keutamaan Liang Lahat daripada Syag .........oo 645 
Waktu-Waktu yang Dibenci untuk Menguburkan 

Mayit Kecuali Terpaksa... 647 
Hal yang Mengikuti Mayit setelah DIkUbUT...oooooo#oooca1saes 649 
Doa untuk Mayit setelah Penguburannya sebelum 
Meninggalkannya.........ooooooooeeeteaa 650 
Membuatkan Makanan untuk Keluarga Mayit tanpa 
Berlebih-Lebihan ...........ooooeteeeteteetenn 650 


Bab 48 


Bab 49 


Bab 50 
Bab 51 


Bab 52 
Bab 53 
Bab 54 
Bab 55 


Bab 56 


Bab 57 


Bab 58 


Bab 59 


Bab 60 


Bab 61 


Bab 62 


Bab 63 


Bab 64 


Bab 65 


Bab 66 


Bab 67 
Bab 68 


suram He 


Berkumpulnya Orang-orang yang Berta'ziyah dan 


Amalan Mereka yang Dibenci............ooooooooooooooo 651 
Pujian Manusia atas Si Mayit tanpa Menetapkan 
Balasan Surga atau Rahmat baginya .............ooo. 652 


Larangan Menampakkan Kesedihan setelah Tiga Hari.....655 
Masa Berkabungnya Wanita atas Suaminya dan 


SElANYA Mesin tenant amintemoan danau nenen Gt anna tania 656 
Pertanyaan Dua Malaikat kepada Seorang Hamba 

ketika di Dalam Kubur... 658 
Dimanakah Ruh Orang Mukmin Berada?................ 661 
Kebenaran Siksa Kubur..............oocooooo onta 663 
Mayit Mendengar Sesuatu yang Ada di Sekelilingnya 
Namun tidak Mampu Menjawab...........ooooooooooo 670 


Larangan Mengagungkan, Menghias, Membangun 
Kuburan, Perintah Meratakan, dan Pendapat yang 
Membenci Tanah Kuburan Ditinggikan Sedikit................ 671 
Larangan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid atau 
Menguburkan Mayit di Dalam Masjid atau Shalat dan 


Menyembelih Di Kuburan .........oooo.ooanaaan 673 
Dianjurkannya Ziarah Kubur ............oooo 676 
Ucapan untuk Pemakaman Kaum Muslimin dan 

Doa'untik Mereka perna enah angan babakan 678 
Larangan Mencela Mayit, Mengghibahinya dan 
Mencukupkan Diri dari Mereka............ooo.oo.ooooo 680 


Larangan Memintakan Ampun dan Berdoa untuk Orang- 
orang Munafik dan Musyrik setelah Kematian Mereka ....682 


Khusyuk dan Adab ketika Masuk ke Area Pemakaman.....683 
Jasad Orang yang Meninggal Dunia ............ooooooo 684 
Jasad Para Nabi dan Syuhada tidak Dimakan Bumi.......... 685 
Kemuliaan Seorang Muslim Baik yang Hidup Maupun 
yang Mati serta Larangan Duduk di Atas Kuburan ............ 686 
Dibencinya Memindah Jenazah dan Menguburkannya 


di Tempat Selain Tempat Meninggalnya Kecuali 

TETpAkSA Waah Kn an bni 688 
Perihal Amal Shalih untuk Orang yang Meninggal Dunia... 689 
Orang yang Meninggal Dunia Namun Memiliki Utang 

Maka Baitul Mal Muslimin Menunaikan Utangnya 

jika Dia Orang Fagir dan Warisannya tidak Mencukupi...691 


Bab 69 Perintah Menulis Wasiat...» 692 
Bab70 Orang yang Bersedekah dengan Seluruh Hartanya 

atau Berwasiat dengan Wasiat yang Memberikan 

Keburukan bagi Ahli Warisnya dan Tentang Sepertiga.....694 
Bab71 Tidak Ada Wasiat bagi Ahli Waris ............oo 696 
Bab72 Tidak Ada Bagian Waris bagi Pembunuh ................... 698 
Bab73 Status Hukum Orang Muslim Mewarisi Orang Kafir......... 698 
KITAB ZAKAT ....ooooooocoooooooooooooooooooo.oooooocooo.#o##o.oooooooo.o... 701 
Bab1  Wajibnya Zakat dan Merupakan Rukun Islam.................. 701 
Bab2 Keutamaan Sedekah dan Anjuran untuk Bersedekah....... 706 
Bab3 Doa untuk Orang yang Memberikan Zakat ..................... 711 
Bab4 Sedekah yang Paling Utama ........oooooooseat 712 
Bab5 Keutamaan Sedekah setelah Mencukupi Keluarga 

yang Menjadi Tanggungannya............ooo 714 
Bab6 Harta yang Dibayar Zakatnya Maka tidak Disebut 

sebagai SiMpaANAN .........ooooooneneeenanaaa 714 
Bab7 Mengeluarkan Zakat dari Harta yang Baik...................... 715 
Bab8  Wajibnya Sedekah untuk Orang Muslim selain Zakat ...... 718 
Bab9  Bersegera Mengeluarkan Sedekah sebelum Adanya 

Kebutuhan.......cooooooooo.oo.cooooooooooooooooooo.o.mo.o.o... 719 
Bab 10 Wanita yang Bersedekah dari Harta Suaminya dan 

Penjaga Bersedekah dengan Harta Pemiliknya................. 720 
Bab11 Para Penerima Harta Zakat..........ooo.ooooooo 721 
Bab12 Orang yang Paling Berhak Mendapatkan Sedekah 

dan Kebaikan........ooooooooooooooooooomii. 722 
Bab 13 Keutamaan Memelihara Anak Yatim... 726 
Bab14 Pahala Menanggung Kelangsungan Hidup Janda 

dan Orang Miskin........ooooeeneenetantaaa 727 
Bab 15 Ciri yang Disebut Orang Miskin... 728 
Bab 16 Membayar Zakat untuk Melunakkan dan Menarik 

Hati Mereka..........ooooooooooooooooooonanneenannan 729 
Bab 17 Amil Zakat ........oooooooooooooomoeesanenaeetenenenaan 733 
Bab18 Upah Penjaga Gudang Zakat yang Amanah ....................... 734 
Bab19 Sedekah atas Nama Orang yang Telah Meninggal Dunia.... 735 
Bab20 Banyaknya Harta dan Manusia Tidak Membutuhkan 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Sedekah di Akhir Zaman ..............ooocoocoooooo.. oo... 736 


Bab21 Sedekah atas Orang yang Berkecukupan dan 

Mampu Bekerja ..o.o.oo.mooo.Wo wu Bom kemana 738 
Bab22 Orang Kaya yang Boleh Mengambil Bagian Zakat ............ 739 
Bab23 Haramnya Harta Sedekah (Zakat) atas Keluarga 

Bani Hasyim kecuali Hadiah................ccoooooocooooooooooooooo 740 
Bab24 Bolehnya Orang Miskin Menghadiahkan Sedekah 

kepada Otang Kaya wexoicensnirinansronerar son snenemansnanbenasad Kanaan 744 
Bab25 Pahala Bagi Orang yang Bersedekah Meskipun kepada 

Orang yang Salah»... seriiotintetaninanamnn aliansi 745 
Bab26 Membuat Ridha Petugas Zakat yang Ditugaskan 

Peni Pee ok ain 746 
Bab27 Larangan Mengurangi Sedekah Manusia.............oo. 747 
Bab28 Larangan Membeli Apa yang Telah Disedekahkan 

Kecuali Diwariskan (iba a seni reneenn ternate kamu namun ana 748 
Bab29 Keutamaan Mencukupkan Diri dengan Allah dan Menjaga 

Kehormatan Diri dan Meninggalkan Meminta-Minta ........ 749 
Bab 30 Sesuatu yang Boleh Meminta padanya .........c.oooooo 756 
Bab31 Permintaan dengan Menyebut Nama Allah .................... 758 
Bab 32 Pemberian untuk Menjauhi Keburukan...» 759 
Bab 33 Orang-Orang Kaya dan Harta Mereka..............oooco.coo 760 
Bab 34 Peringatan dari Sikap Bakhil dan Akibat Buruknya........... 763 
Bab 35 Berusaha dan Membantu Kebutuhan Orang Fakir dan 

Peringatan bagi Orang Kaya dari Hal Tersebut................. 767 
Bab 36 Zakat Barang Temuan (Harta Karun) .........oooooooooooo 168 
Bab 37 Zakat Fitri dan Waktunya, Bentuknya adalah 

Makanan Pokok Suatu Negeri............coooocooooooooooooo 769 
Bab 38 Memindahkan Zakat ke Wilayah lain Apabila telah 

Tercukupi di Suatu Wilayah...» 771 
KITAB PUASA ....ooocooooooooo Na Na aa PA 775 
Bab1  Wajibnya Puasa Bulan Ramadhan dan Merupakan 

Salah Satu Rukun Islam ..........cooooooooWoooo 775 
Bab2 Sejarah Awal Diwajibkannya Puasa dan Kemudahan....... 777 
Bab3. “Keutartaan PUASA..o.”.iocodo.ocooo.#oc”oo#o.ooooiooioooo.cooo.wor 781 


mun Heo 


Bab 4 


Bab 5 


Bab 6 


Bab 7 


Bab 8 


Bab 9 
Bab 10 


Bab 11 
Bab 12 


Bab 13 


Bab 14 


Bab 15 


Bab 16 


Bab 17 
Bab 18 


Bab 19 
Bab 20 
Bab 21 


Bab 22 


Bab 23 


Keutamaan Bulan Ramadhan...................... Untuk una 785 
Puasa dan Berbuka Berdasarkan Ru'yah Hilal, Perintah 
Menggenapkan Bilangan serta Berdasarkan Ru'yah Hilal 
dengan Mata Telanjang .........oooooooo.oooooo 788 
Larangan Mendahului Puasa Ramadhan Sehari atau 

Dua Hari sebelumnya ...........oooooooooooooonaaa 793 
Perintah Meninggalkan Pembatal Puasa dan Memulai 

Puasa bagi Orang yang Mengetahui Masuk Ramadhan 

pada Siang Hari setelahnya ..........ooooooWo.oo 793 
Niat untuk Puasa Wajib...............coocooooooooooo 794 
Kapan Mulai Berpuasa bagi yang Hendak Berpuasa ......... 794 
Keutamaan Sahur dan Waktunya yang Merupakan 


Waktu yang Berkah ...........ooocooo.oooooooooooo 796 
Orang yang Makan karena Lupa............oWoo.ooo 799 
Orang yang Mengeluarkan Darah dan Berbekam 

Ketika Berpuasa... oo.o.o.o.c.”.Wooom.oooioiooo.—oniun 800 
Kaffarah bagi Orang yang Mencampuri Istrinya di 

Siang Hari Bulan Ramadhan... 801 
Orang yang Berpuasa Bercumbu dan Mencium Istrinya 
Namun Dapat Mengendalikan Nafsunya................ 803 
Bolehnya Mendinginkan Badan dan Mandi bagi Orang 

yang Berpuasa ..........ooooooo.oo.ooooowtanaaaan 804 
Orang yang Memasuki Waktu Pagi Dalam Keadaan 

Junub Kemudian Berpuasa... 805 
Bercelak bagi Orang yang Berpuasa .............oooooo. 807 
Makruhnya Berlebih-Lebihan Beristinsyag ketika 
Berpuasa..........oooooooooooooooooooo.oco.oooooo.oooooooo.. 807 
Muntah dengan Sengaja bagi Orang yang Berpuasa......... 808 
Wajibnya Menjaga Anggota Tubuh ketika Berpuasa......... 808 


Kapan Waktu Berbuka Puasa dan Keutamaan 

Bersegera Berbuka ............ooo.ooooooooooo.oooocataann 809 
Orang yang Menyangka Matahari telah Terbenam 

(Namun Ternyata Belum) Lalu Dia Berbuka Maka Wajib 
baginya Menggadha' Puasa Hari Itu .............ooooo 811 
Hal yang Disunnahkan ketika Berbuka .............oo. 812 


Bab 24 
Bab 25 


Bab 26 


Bab 27 


Bab 28 
Bab 29 
Bab 30 
Bab 31 


Bab 32 
Bab 33 
Bab 34 


Bab 35 
Bab 36 


Bab 37 


Bab 38 


Bab 39 
Bab 40 
Bab 41 
Bab 42 
Bab 43 
Bab 44 


Bab 45 


Bab 46 
Bab 47 
Bab 48 


mun Heo 


Doa yang Diucapkan ketika Berbuka............oo—oo 812 
Seorang Istri tidak Berpuasa tanpa Izin Suaminya, 

kecuali pada Bulan Ramadhan .............ooooooo.o.o 813 
Boleh Berpuasa dalam Perjalanan Selama tidak 
Metnberatkartinya w..i.o.Woo.oomomoo membaikan raah 813 
Orang yang Menghadapi Kepayahan untuk Berpuasa 

ketika Melakukan Safar.............oocoocooooooooooooo 815 
Kapan Musafir Boleh Berbuka ketika Mulai Perjalanan ...818 
Larangan Puasa Wishal..............oocoooooooooooooooooc 819 
Menyegerakan Shalat Shubuh ketika Ramadhan.............. 821 
Keutamaan Banyaknya Membaca Al-Our'an ketika 

RAM AAA ererene nerennn Uraian nan ea RS BEN aan 822 
Keutamaan Memberi Makan Orang yang Berpuasa .......... 823 
Doa Orang yang Berpuasa ...........ooooooooooooo 824 
Mengajari Anak Berpuasa dan Menganjurkan Mereka 

Untuk Berpuasa ena nan aa bks nsamak 825 
Orang yang Boleh tidak Berpuasa...............oooooo 825 


Wanita yang Mengalami Haid dan Nifas Boleh tidak 
Berpuasa Namun Wajib Menggantinya pada Lain Hari....827 
Oadha Puasa Ramadhan yang Terlewat pada Hari-Hari 


Lain secara Terpisah ....»o»e0isisissssivsisessancasnsastoomndpasenussnnnn 828 
@adha Puasa bagi Orang yang telah Meninggal dan 

Orang yang Menganggap untuk Puasa Nadzar Saja.......... 829 
Keutamaan Shalat Tarawih...........oooooooooooooo 831 
Keutamaan Sepuluh Hari Terakhir..............ooooooo 837 
Berusaha Mendapatkan Malam Lailatul Oadar................. 839 
Doa yang Dibaca pada Malam Lailatul Oadar................... 847 
T'tikaf di Bulan Ramadahan dan Selainnya ...................... 848 
Keluarnya Orang yang I'tikaf dari Masjid untuk 

Berbagai Kebutuhan Apakah Dilarang?............ooo 851 
I'tikaf Hanya di Malam Hari dan Waktu Paling Sedikit 
Melakukan EtIkat doain onani anan esis eta 853 
Y'tikafnya Wanita jika Aman dari Fitnah............oo 854 
Puasa Nabi one masang Saman 855 
Dianjurkan Banyak Berpuasa ............ooooo.oooooooooooo 857 


Bab 49 


Bab 50 
Bab 51 
Bab 52 


Bab 53 


Bab 54 


Bab 55 


Bab 56 


Bab 57 
Bab 58 


Bab 59 


Bab 60 


Bab 61 
Bab 62 


Bab 63 
Bab 64 


Bab 65 
Bab 66 


Dianjurkan Banyak Berpuasa bagi Orang yang 


Belum Mampu Menikah .........oooooooooooooooooooooooo. .858 
Puasa pada Musim Dingin ...........oooooooooooo 859 
Puasa Arafah bagi yang tidak Berhaji...................oooc.. 859 
Diperintahkan Puasa Asyura sebelum Diwajibkannya 

Puasa Ramadhan Kemudian Disunnahkannya................. 861 


Disunnahkannya Puasa Selama Tiga Hari pada 
Setiap Bulan dan Apa yang Diucapkan ketika 


Berpuasa Ayamul Bidh.............o.o#oooooooomat 866 
Puasa Enam Hari di Bulan Syawal...............ooooo 868 
Puasa Senin dan Kamis................coooooooooooooooooo 869 
Puasa yang Paling Utama adalah Puasanya Nabi Dawud ... 871 
Puasa pada Bulan Muharram ..............oooooooooooo 872 
Puasa Sya'ban dan Anggapan Puasa yang Dilakukan 

di Tengah dan Akhirnya...........oooocooooooataaa 872 
Keutamaan Sepuluh Hari Awal Bulan Dzulhijjah dan 
Disunnahkannya Berpuasa............coooooooooo 874 
Orang yang Berpuasa Sunnah, Bolehkah Membatalkan 

atau Harus Menyempurnakannya.............oo.Woo.oo 875 
Puasa di Hari Syak (Ragu) Akhir Sya'ban ............oo 879 
Orang yang Mendahului Ramadhan Satu atau Dua 

Hari sebelumnya Mentan balasan 880 
Larangan Berpuasa pada Dua Hari Raya.............oo. 880 
Dibencinya Berpuasa pada Hari Tasyrig bagi Orang 

yang Melaksanakan Haji dan Selainnya ..............oo. 882 


Larangan Mengkhususkan Berpuasa Pada Hari Jumat.....884 


Berpuasa Sepanjang Waktu atau Memperberat Diri 
Sendiri serta Istrinya dengan Banyak Berpuasa................ 886 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Ni PENGANTAR PENERBIT (Date 


egala puji bagi Allah Ta ala, kepada-Nya kami memohon pertolongan 
S dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan 
diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa 
yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. 
Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak 
ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam adalah hamba dan Rasul-Nya. 


Menjadikan Al-Our'an dan As-Sunnah sebagai landasan setiap 
aktivitas adalah suatu keharusan bagi setiap muslim, baik berkaitan 
dengan ibadah, muamalah, akhlak, maupun masalah-masalah lainnya. Di 
satu sisi, Al-Gur'an memang datang untuk menjadi pedoman bagi umat 
Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Hal-hal yang termaktub di dalam 
Al-Our'an dipertegas lagi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai 
penjelasan dan penjabaran, serta bentuk implementasi ajaran tersebut 
dalam kehidupan nyata. 


Buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad 
Al-Luhaidan ini menyajikan rangkuman hadits-hadits pilihan seputar 
permasalahan agama secara terperinci dengan mengacu pada sumber- 
sumber yang sangat valid. Dalam buku ini, penulis menyebutkan bahwa 
ia hanya menyebutkan hadits-hadits yang shahih, bahkan ia tidak menukil 
suatu hadits pun yang termaktub di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim, juga kitab-kitab shahih sunan yang empat (yakni Sunan 


Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) melainkan telah 
dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah. Selain 
itu, hadits yang dikutib dalam buku ini adalah hadits-hadits shahih yang 
terdapat di dalam kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik Rahimahullah, 
juga hadits yang terdapat pada Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal 
Rahimahullah, serta kitab-kitab sunnah yang lain. 


Penulis memberi judul buku ini dengan Adhwa' As-Sunnah 'Ala 
Shahibiha Afdhalu As-Shalah wa As-Salam' (Cahaya-cahaya As-Sunnah) 
karena keinginannya untuk menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam yang terhimpun dalam sebuah kitab yang ringkas 
tersebut terkait sunnah nabawi yang mulia. Materi pembahasannya 
mencakup fikih ibadah, muamalah, adab, akhlak, serta pembahasan lain 
yang terkait urusan agama dan juga dunia, seperti ar-ragaig (pelembut 
jiwa), al-fadha“il (keutamaan), tauhid dan al-fitan (fitnah akhir zaman). 


Sistematika buku ini sangat memudahkan bagi pembaca, sebab 
penulis mengurutkan hadits-hadits yang ada dengan metode rangkaian 
yang mudah, memperbanyak bab-bab di setiap “kitab' disertai pengurutan 
bab-babnya sehingga memudahkan bagi yang ingin mencari dan 
menggunakan hadits-hadits tersebut tanpa menemui kesulitan. Selain 
itu, penulis juga menyebutkan beberapa ayat Al-Our an yang berkaitan 
dengan judul bab, sesuai dengan kecocokan nash-nash hadits. Bahkan, ia 
berupaya menjelaskan beberapa kata asing (gharib) yang sulit dipahami 
pada catatan kaki. 


Buku karya dari Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al- 
Luhaidan ini selanjutnya kami terbitkan dengan judul “Ensiklopedi Hadits' 
yang hadir dalam tiga jilid dengan box ekslusif. Pada jilid yang ke-1, buku 
ini memuat Kitab Thaharah, Azan, Shalat, Masjid, Zakat, Puasa yang 
tertuang dalam 1727 Hadits. Alhamdulillah, sebelum buku ini diterbitkan, 


kami -pihak penerbit- sudah mendapatkan izin langsung dan tertulis dari 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


penulis. Dan semoga, hadirnya buku ini bisa menjadi bekal bagi para dai, 
para khatib, pemberi nasehat, para guru, para penuntut ilmu, dan bagi 


kaum muslimin secara umum. 


Segala tegur sapa dari pembaca akan kami sambut dengan senang hati, 
demi kesempurnaan buku ini, dalam rangka menyampaikan kebenaran 
dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Amin. 


Penerbit Darus Sunnah 


PU SURAT IZIN De 


Segala puji bagi Allah Ta'ala, shalawat dan salam semoga tercurahkan 
kepada Nabi dan Rasul termulia, Muhammad Shallallahu Alaihi wa 


Sallam beserta keluarga dan para shahabatnya. 
Amma ba'du, 


Kami merasa senang dan bahagia bahwa Penerbit Darus Sunnah yang 
ada di Jakarta — Republik Indonesia, meminta izin akan menerjemahkan 
buku karya saya yang berjudul 'Adhwa' As-Sunnah Ala Shahibiha Afdhalu 
Ash-Shalah wa As-Salam' ke dalam bahasa Indonesia, lalu mencetak, 
mendistribusi, dan menjualnya. Dan saya telah memberi izin kepada 


penerbit tersebut. 


Kami senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. semoga Penerbit Darus 
Sunnah senantiasa diberikan taufik dan bimbingan dari Allah, dan usaha 


ini menjadi amal kebaikan. 


Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta keluarga dan para 


shahabatnya. 


Ditulis oleh seorang hamba yang fakir kepada Allah, 
Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Luhaidan 


(12/11/1429 H) 


- 


HP pel aah 
yap mad ot sa ma 0 


Jaana oa otataaa lah 


PUNK POY Ko aga BMN RE apa 


PPA 


AN AA pa$ DAK (MA, 0 5 
| | | m1 Je 


PN Da DAR 20, IL. 
, 3 
Na Digg ne DA 
Ea da 
PO Oon dots . 
il ya | lp fa MBA CA “ 
a Lu smg ja JPO 
ya TAN t c , Nan pp, 
Ah em NS Dag -1 € 
Ar UJ PA 2 
NA sala » AP 
sa) y t LD "3 Pera Ng 
: As LN KP 


— LEAN Ba an jai Desta 
AN PJ EPA pera Ja 


Aa: 


Bea 


00366303111 3570 | 
MEBEEENA 1 Ji ga - Yasa! - GAlayi! - Turagaua! Sempati Tutamboeii 


6gp£G) KATA PENGANTAR De 


egala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah 

kepada penutup para Nabi yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, Nabi 
kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga kepada keluarga dan 
para shahabatnya, wa ba'du. 


Sesungguhnya Al-Our an dan As-Sunnah merupakan dua sumber 
dasar dalam syariat Islam baik terkait masalah usul (pokok) maupun 
furu' (cabang)nya. Pengetahuan halal dan haram selalu merujuk kepada 
keduanya dalam setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia, terkait 
masalah-masalah hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan 
muamalah di antara para hamba dan Rabb mereka. Juga di antara sesama 
mereka dari orang-orang yang dicintai, yang dimusuhi, keluarga, anak- 
anak dan seluruh makhluk. 


Sesungguhnya para ahli ilmu (ulama) masih senantiasa kembali 
kepada Al-Our' an Al-Karim dan Sunnah Nabi untuk meluaskan wawasan, 
dan memberikan pencerahan kepada manusia terkait permasalahan 
akidah, usaha manusia, dan segala hal yang dituntut untuk mewujudkan 
kehidupan yang aman baik di dunia maupun akhirat. 


Para ulama telah menempuh kesungguhan yang luar biasa dalam 
mengumpulkan sunnah, menyebarkannya dan mengklasifikasikannya 
ke dalam bab-bab yang mengandung perincian dan keumuman. Mereka 
telah menulis tentang masalah yang terkait dengan ibadah, perdagangan, 
akhlak, dan muamalah, dengan adanya perbedaan terkait luas dan 
ringkasnya pembahasan. Para ulama penerus (generasi berikutnya) tidak 
berhenti pada karya-karya yang telah dicapai oleh para ulama terdahulu, 
hanya saja metodenya yang berbeda-beda. 


Salah seorang putra kami telah menulis sebuah kitab yang merangkum 
sejumlah besar hadits beserta bab-babnya, sebagai bentuk meneladani 
para ulama sebelumnya yang telah menghimpun dan menyeleksi hadits. Ia 
memulai kitabnya dengan “Bab mengikhlaskan niat kepada Allah' dengan 


mengambil sumber dalil dari sebuah ayat dalam surah Al-Bayyinah, dan 
menutup kitabnya dengan “Bab kekalnya penghuni surga dan neraka 
serta tidak ada lagi kematian bagi mereka”. Ia pun telah membubuhi 
penomoran hadits-hadits yang terkandung di dalam kitabnya, sehingga 
jumlahnya mencapai 4323 hadits, yang hadits terakhirnya adalah hadits 
Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang penyeru menyeru... 
dst” (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad). Saya ingin menuliskan 
mukaddimah yang ringkas, meskipun kitab ini memiliki bentuk yang besar 
dengan jumlah halaman mencapai 928 halaman, dengan potongan (bab) 
yang banyak dan kesulitan menentukan maraji' setiap hadits. Padahal, 
kitab ini sangat memerhatikan penyebutan nomor setiap hadits pada 
sumbernya, dan sanad Ahmad dengan menyebutkan nomor halaman, 
kitab, bab dan penomoran yang ia lakukan. Hal tersebut untuk membantu 
siapa saja yang ingin menelaah perkataan para ulama dalam menjelaskan 
sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Demikian juga nomor ayat-ayat, 
yang di dalam sebagian bab bersumber darinya, sehingga memudahkan 
pembaca untuk dengan cepat melihat kembali kepada tafsirnya jika 
ja ingin menelaah perkataan para ulama terkait perkaranya. Sungguh 
ia telah menyebutkan di dalam mukaddimah kitabnya, bahwa ia tidak 
menukil suatu hadits pun yang tidak ada di dalam kitab Shahih Al-Bukhari 
dan Shahih Muslim melainkan hadits itu telah dishahihkan oleh Syaikh 
Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah, sementara Syaikh merupakan orang 
yang paling mengetahui hadits, yang tidak dijumpai orang yang semisal 
dengannya di masanya, sehingga hal ini perlu diapresiasi. Aku memohon 
kepada Allah agar kitab ini bermanfaat dan menyempurnakan pahala 
orang yang menghimpunnya, membacanya dan mengapresiasikannya. 
Serta menasehati orang yang membacanya agar bersemangat dalam 
menyelami maraji' kitab ini. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, 
dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, keluarganya dan para shahabatnya. 


Ditulis oleh 


Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan 
Salah seorang anggota Dewan Pembesar Ulama di Kerajaan Saudi Arabia 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


P4 


Ai MUKADDIMAH Da 


esungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Kita memuji- 

Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita 
berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amal 
perbuatan kita. Barangsiapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka 
tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang 
disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya 
petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah 
dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah hamba 
dan utusan-Nya, turun kepadanya wahyu yang dapat dipercaya dalam 
kitab yang nyata. Serta datang sunnah-sunnahnya sebagai penjelas bagi 
kitab Allah Ta'ala, membimbing kepada maksud dan tujuan-tujuannya. 
Maka, tersebarlah hukum-hukum, nasehat, adab, akhlak dan keutamaan- 
keutamaan. Juga tersebar berbagai ibadah yang paling suci, muamalah 
yang paling dalam dan kokoh, serta hukum-hukum syariat yang paling 
indah. Hasil dari semua itu adalah terlahirnya suatu umat terbaik yang 
keluar di tengah-tengah manusia. Semoga shalawat Allah dan salam-Nya 
tercurah kepada beliau beserta keluarga dan para shahabatnya yang baik 
dan suci, juga bagi siapa saja yang mengikuti petunjuknya dengan baik 
sampai hari Kiamat. 


Amma ba'du... 


Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, 
ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, 


2 £ Ha B3, 35 -. 1-7 z8 Pn La 4 Pn Ind 
S3 alta DB Kaka US ARA GA Ui ca ajal AI Ga 


. 


ae 


“Semoga Allah menjadikan berseri (mengelokkan) wajah seseorang yang 


mendengar sesuatu dari kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana 
yang ia dengar. Boleh jadi orang yang disampaikan lebih memahami dari 
yang mendengar (langsung). 


Aku suka, sekiranya aku menjadi orang yang menyampaikan sunnah 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karenanya aku menghimpun sebuah 
kitab yang ringkas terkait sunnah nabawi yang mulia, dan aku memberinya 
nama Adhwa As-Sunnah. 


Aku himpun di dalam kitab tersebut berbagai hadits terkait fikih 
ibadah, muamalah, adab, akhlak, serta apa saja yang dibutuhkan manusia 
terkait urusan agama dan dunia mereka, berupa raga'ig (pelembut hati), 
keutamaan, tauhid dan fitnah. Hadits-hadits tersebut terdapat pada dua 
kitab shahih (yakni Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) dan kitab- 
kitab shahih sunan yang empat (yakni sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah) -yang telah dishahihkan oleh Al-Allamah Syaikh 
Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah-, dan hadits-hadits shahih yang 
terdapat di dalam kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik Rahimahullah, 
juga yang terdapat pada Musnad Imam Ahmad bin Hanba?? Rahimahullah, 
serta kitab-kitab sunnah yang lain. 


Aku mengumpulkan hadits-hadits tersebut agar menjadi bekal 
bagi para dai, khatib, pemberi nasehat, guru, penuntut ilmu dan bagi 
kaum muslimin secara umum. Dengan harapan agar Allah berkenan 
menerimanya dan menjadikannya simpanan (kebaikan) untuk suatu hari 
yang tidak bermanfaat harta dan anak ketika itu, kecuali orang-orang yang 
datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. 


Sistematika yang aku lakukan dalam menyusun kitab ini antara lain: 


e Aku mengurutkan hadits-hadits tersebut dengan metode yang mudah 
dan bersambung, lalu aku tambahkan kepadanya fikih hadits dengan 
ungkapan yang mencakupi. 


e Aku memperbanyak bab-bab di setiap “kitab' disertai pengurutan 


1 HR. Imam At-Tirmidzi, Bab Ma Ja'a Fi Tabligh As-Sima' (no. 2657) dan (hal. 603), 
Abu Isa berkata, “Hadits ini hasan shahih." 

2 Aku sandarkan penta'zizan berdasarkan penomoran Ustadz Muhammad Fuad Abdul 
Bagi terhadap kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, 
Muwaththa'” imam Malik. Penomoran yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad 
Muhyiddin Abdul Hamid terhadap Sunan Abi Dawud. Penomoran yang dilakukan 
oleh Syaikh Abdul Fattah Abu Ghadah terhadap Sunan An-Nasa 'i. Juga penomoran 
yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Syakir terhadap Sunan At-Tirmidzi dan teks bagian 
kanan pada kitab Musnad Imam Ahmad. Dari sisi keshahihan merujuk kepada tahgig 
Syaikh Syu'aib Al-Arnauth terhadap kitab Al-Musnad. 


Ha 


.. 


bab-babnya, agar memudahkan bagi orang yang hendak mencari dan 
menggunakan hadits-hadits tersebut tanpa menemui kesulitan. 


e Dalam sistematika penulisan, aku selalu menyebutkan beberapa ayat 
yang berkaitan dengan judul bab, sesuai dengan kecocokan nash- 
nash hadits. 


e Aku berupaya untuk menjelaskan beberapa kata yang asing dan 
ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami pada catatan kaki, dengan 
merujuk kepada kitab Nihayah fi Gharib Al-Hadits karya Ibnu Atsir 
Majduddin Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jaziri 
(544-606 H), juga beberapa kamus bahasa yang sudah dikenal, sebagai 
upaya untuk menyempurnakan faidahnya. 


» Aku memberikan penomoran pada kitab, bab, dan hadits-haditsnya. 
Disamping itu, aku selalu menyebutkan pentakhrijnya serta memilih 
yang lebih patut untuk dijadikan hujjah. 


Inilah kesungguhan yang bisa aku kerahkan, jika benar itu semata- 
mata keutamaan dan pemberian dari Allah, namun jika salah, maka hal 
itu berasal dari diriku dan setan. Demi Allah, sungguh benar apa yang 
dikatakan Al-Oadhi Al-Fadhil Abdurrahim bin Ali Al-Bustani, salah seorang 
penulis dan menteri di masa Shalahuddin (wafat 596 H), ia berkata di 
dalam salah satu surat yang ia kirimkan kepada Al-Imad Al-Ashbahani 
yang juga seorang penulis, “Sesungguhnya aku melihat bahwa tidak ada 
seorang pun yang menulis sebuah kitab pada suatu hari, kecuali keesokan 
harinya ia berkata, “Andai ini diganti tentu lebih baik, andai ini ditambah 
lagi tentu menjadi lebih baik, andai yang ini didahulukan tentu tentu lebih 
utama, andai yang ini dibuang tentu akan lebih indah.” Ini merupakan 
ibrah yang agung dan dalil yang menunjukkan akan kekurangan yang 
selalu ada pada manusia.” 


Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berikanlah taubat untuk kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang. 
Kami akhiri doa kami ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil A'alamin 
(segala puji bagi Allah Rabb semesta alam). 


3 Lihat mukaddimah tahgig -cetakan keempat- terhadap risalah Abu Dawud kepada 
penduduk Mekah dalam menyifati sunnah-sunnahnya, karya Dr. Muhammad bin 
Luthfi Ash-Shibagh, cetakan keempat, tahun 1417 H, 1997 M, Al-Maktab Al-Islami, 
Beirut. 


CS MUKADDIMAH 


Sebelum mengakhiri mukaddimah ini, aku ucapkan terima kasih 
sedalam-dalamnya kepada saudara Syaikh Muhammad Ali Al-Ghamri Al- 
Mishri atas kesediaannya meneliti kembali kitab ini dan juga mencetaknya, 
aku sampaikan doa terdalam untuknya, seperti halnya doa yang ku- 
sampaikan terhadap pihak yang telah berperan dan membantu dalam 
merampungkan dan mencetak buku ini. Aku memohon kepada Allah, 
semoga diberikan keberkahan kepada mereka, dan membalas mereka 
dengan balasan terbaik. 


Perhatian: Aku telah memberikan hak cetak kitab ini kepada seluruh 
kaum muslimin, baik yang ingin menjualnya, membagikannya, atau 
memilikinya, dengan meminta kepada Allah Yang Maha Penolong lagi 
Maha Agung agar menjadikan amal ini ikhlas hanya mengharapkan 
wajah-Nya yang Mulia, dan menjadikan pahalanya untukku, ayahku, dan 
keluargaku, serta bagi siapa saja yang mengambil faidah darinya atau 
memberi faidah dengannya. Demikian juga kami memohon kepada Allah 
agar menetapkan penerimaan terhadap kitab ini, memberkahinya, dan 
memberikan manfaat bagi kaum muslimin... amin. 


Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga kepada keluarga dan para shahabatnya. 
Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. 


Ditulis oleh orang yang membutuhkan maaf Rabbnya, 


Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Luhaidan 
Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia 


(&3 Oo 


MENGIKHLASKAN NIAT UNTUK ALLAH TA'ALA 


Allah Ta'ala berfirman, 


P Ya 2 ter 


Imole Al GA NI 3 2 


t, ?, 
at (Ji In Si 23 
“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas 
menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar 


melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah 
agama yang lurus (benar).” (OS. Al-Bayyinah (981: 5) 


Aira 25 JB: JB ALE Ah 21 23 AI Pee &) 
Kesuga buya at la 9 6 Zul 
ES Yap Apa sa JI sang Aing Al Jl ia ES 

AI) £ ud au en 0 PA Games KAI Airba 


UG.) Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 
perbuatan itu tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan 
apa yang telah diniatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan 
Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa 
yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkan, atau seorang wanita yang 
ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya.” 
(HR. Al-Bukhari (1), Muslim (1907), An-Nasa'i (75), At-Tirmidzi (1647), 
Ibnu Majah (4227), Ahmad (1/25, 43). 


TPA In yg 


B3 BLU In 2 SA £ 


#F so 
das 


ta mara mia 
SAI JA JET SP JUS Ig KE AI To dl Jis 
AN Saran JUS AA GA JA Ha II tu Far 


“9 


3 Bln ae 5 5 BB Ga IE Al Lo 


J3 EN Jan 3 
(2) Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang 
Arab badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
seraya berkata, “Sesungguhnya ada seorang lelaki yang berperang agar 
dikenang, ada lagi yang berperang agar mendapatkan pujian, yang lain 
berperang untuk mendapatkan ghanimah' dan ada lagi yang berperang 
agar posisinya diperhitungkans.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan 
kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah Azza wa Jalla.” IHR. Abu 
Dawud (2517), An-Nasa'i (3136), Ibnu Majah (2783), Ahmad (4/402)). 


Kab Tian B3 1JE AE AU G3) sala 3 KL IE 


CS Gale Jap VESE JUS Ja Ip HS Oa ale AI 
: 


pa Sl NY) Serai da JAN LE yah 


2 ena - 

(:-) Dari Jubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di Al-Khaif daerah Mina, 
lalu beliau bersabda, “Tiga perkara yang menjadikan hati seorang 
mukmin tidak akan ada rasa dengkif yaitu ikhlas beramal karena Allah, 
memberikan nasehat untuk para pemimpin dan menyatu bersama dengan 
jama'ah kaum muslimin, sesungguhnya doa mereka mengepung dari 
segala penjuru.” (HR. Ibnu Majah (3056) dan Ahmad (4/80)). 


KI AN To GAN JI an TEA Gan BA al je 
GI 3 eat Sae dj pe Td SJ ala 
Ha AN Jl 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, marfu' kepada Nabi 


4 Liyaghnam artinya untuk memperoleh rampasan perang. 

5 Liyura makanahu: mabni maf'ul yang artinya agar posisi dan martabatnya dalam hal 
keberanian dapat diperhitungkan. 

6 Tiga perkara ini dapat memperbaiki hati. Barangsiapa berpegang teguh dengannya, 
maka hatinya bersih dari kedengkian, khianat, dan keburukan. Lisan Al-Arab (332). 

7 Artinya mengepung mereka dari segala penjuru mereka. An-Nihayah fi Gharibi Al- 
Atsar, Bab Huruf dal bersama huruf 'ain. 


Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak 
akan melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi sungguh Dia akan 
melihat kepada amalan dan hati kalian.” IHR. Muslim (2564), Ibnu Majah 
(4143), Ahmad (2/285)1. 


Eka JG 2 III s2 Gan al 2 Ga ra (0) 
sej JS LSI Jap ag la Ah de ad 
Bi rege an x s3 1S pen cs Ar cs 3 


(5) Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya amalan itu seperti sebuah bejana, apabila bagian 
bawahnya baik maka baik pula bagian atasnya, dan apabila bagian 
bawahnya rusak maka rusak pula bagian atasnya.” (HR. Ibnu Majah 
(4199), Ahmad (4/94)1. 


AN oa Iya IE JI ds A1 525 Sisa dl 55 O) 
5 EU Er dg ala 


(6.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya manusia akan 
dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.” (HR. Ibnu Majah (4229), Ahmad 
(2/392), dari Jabir ada pada Muslim (2878), Ibnu Majah (4230)). 


AE JP ie TAS Ag DL st 33 (0) 
8 ag AJE B1 Ka IPA Kia Gi Sm 3 
Penang Mn ea ea 
Ab Aap GEN JB es 2 JG Ja3 A1 

| PPP Kan 


Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, ia berkata mengomentari 
perkataan orang-orang ketika selesai membangun masjid Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya kalian telah banyak 
berbicara, sungguh aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa 


5 MENGIKHLASKAN NIAT UNTUK ALLAH TA'ALA (Bete 


Sallam bersabda, “Barangsiapa membangun sebuah masjid karena 
Allah.” Bukair berkata, “Aku menduga beliau bersabda, “Dengannya dia 
berharap wajah Allah, maka Allah akan membangun yang serupa dengan 
itu untuknya di surga.” IHR. Al-Bukhari (450), Muslim (533), At-Tirmidzi 
(318), Ibnu Majah (736), Ahmad (1/61)1. 


sb J2 GEN ye HE AI 33 HL 3 aa ge LA &) 
Ka ka 1 33 santa SA ara Sl 


a19 ESL 3, Tan 
Dari Sahl bin Hunaif Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa meminta mati syahid 
jujur dari lubuk hatinya kepada Allah, maka Allah akan mengantarkan 
dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid meskipun dia 
meninggal di atas tempat tidurnya.” 


30 5 z o- 

AN kol Jaa - Je JB AE AN G3 LAS (8) 
m-0 3 Te 5 27 La rp Oo 
KAK TE DAA 9 SL eh Ai 9 Dl pain 25 AS 

SB Gp 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa meninggal dan belum 
ikut berperang dan dalam jiwanya tidak terbesit untuk berperang, maka ia 


meninggal dalam keadaan memiliki satu cabang dari kemunafikan.” (HR. 
Muslim (1910), Abu Dawud (2502), An-Nasa'i (3097), Ahmad (2/374)1. 


Abis: Ara Je RE ae Ag ya MA Age (0) 


z 


TE SA SAI caba J2h GS pd 3 
DG Sa s3 Wb dl 3 YEN LS, SN 
AAS 8 Ig SEA Jo Jr DJ apl 


- 


B5 AE EN) JA Ga a 5 des di Sl JB 


- 


330 

04219 A9 
Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Seorang lelaki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu 
ia berkata, “Bagaimana menurut pendapatmu jika ada seorang lelaki 
yang berperang dengan berharap pahala dan dikenang, apa yang akan 
dia dapatkan?” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Dia tidak mendapatkan apa-apa,” beliau mengulangnya hingga tiga kali. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Dia tidak 
mendapatkan apa-apa.” Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah 
Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali karena ikhlas dan hanya 
berharap wajah-Nya.” IHR. An-Nasa'i (3140)1. 


- 
tr 


- 4 Tos- Sr 30. & 0. s O ge o 
Tea In3 SIS AI 23 sal PSK 3S 
12 Na s o- ot. 0.153 Ra oT- sd 

Sp Va 
(&.) Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa berperang di jalan 
Allah dan dia tidak berniat kecuali ingin mendapatkan igal (harta 


rampasan), maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan.” (HR. An-Nasa'i 
(3138), Ahmad (5/315)). 


2 MENGIKHLASKAN NIAT UNTUK ALLAH TA'ALA Dea 


3 GG CD 
DEH 


Adab Buang Hajat dan Menutupi Diri dari Pandangan Orang Lain 
Abi KIE AN al Iya Aa Yaa K5 AN 023 Ia GE 49 
aa An si ah be JGA Jetis V3 sh 
Oa 3 3 $ La al Edu Ja Jo Sala 
Ka anta Ta SB FI Ai LL 


(“2.) Dari Ya'la Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa 
mengenakan selembar kain, maka beliau naik mimbar, lalu memuja dan 
memuji Allah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Pemalu dan Mahasuci, menyintai 
sikap malu dan kesucian, maka apabila salah seorang dari kalian mandi 
hendaklah ia menutupi dirinya.” IHR. Abu Dawud (4012), An-Nasa'i (406), 
Ahmad (4/224)1. 


ea JAN ABI Ae 2G 521) 
SA KREASI ISL Op Li Ji Tg ala At La dl 


(“3.) Dari Abdurrahman bin Abu Gurad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju 
tanah lapang, apabila beliau hendak buang hajat maka beliau menjauh.” 
(HR. An-Nasa i (16), Ibnu Majah (334), Ahmad (3/443)1. 


1 


An Jaa Iran GA SEKS RI G5 PAP (0) 
GEN. Ge Aa To Iran SA 5 ada 
Se AS AI 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dalam suatu perjalanan 
kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidaklah mendatangi Al-Baraz' hingga 
menyembunyikan diri agar tidak terlihat.” THR. Ibnu Majah (335), yang 
ada pada Abu Dawud (2) semakna dengannya). 


TA ala AA Jan GP ga LS SE AN 33 IE 
ESENA at raba, 


(5) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dalam suatu perjalanan 
aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
menepi untuk buang hajat, kemudian beliau datang kembali meminta air 
wudhu lalu beliau berwudhu.” IHR. Ibnu Majah (332)|. 


PA le AI 2 GAN 6 JB d1 25 al 3 (01) 


Na ja P3 5 z5 Pep er A| en Sisi (SI 
(“6.) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya 
hingga beliau telah mendekat ke tanah.” IHR. At-Tirmidzi (14), dari Ibnu 
Umar ada pada Abu Dawud (14)). 


1553 LN Tg Aa Tan daa 


ad 
£ 


SI SK SEE Wi ge jas yaaa gg Ov) (w) 
Be Ian ape Tag ab AN Ta AA LA 


7 Dari Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sesuatu 
yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk 
menutupi diri beliau pada saat membuang hajat adalah sasaran atau 
ha'isy? pohon kurma.” IHR. Muslim (342), Abu Dawud (2549), Ibnu Majah 
(340), Ahmad (3/204)). 


8  Al-Baraz adalah tanah lapang. Mereka menggunakan istilah kiasan ini untuk buang air 
besar, seperti halnya digunakannya istilah khala” karena mereka buang air besar di 
tempat-tempat yang jauh dari pandangan manusia. 

9  Al-Ha' isy adalah pohon kurma yang rindang dan lebat, seakan-akan karena lebatnya 
sebagiannya menyatu dengan sebagian lain. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Doa ketika Masuk dan Keluar dari Kamar Mandi 


la HI GAN 5 2G KE Al Gan La 52 W) 


3 5 JE SE Ex aa Pa, d3 JS 8 
sah, 9 AN ga eh 3 


(3 Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila masuk — dalam riwayat lain, apabila beliau hendak 
masuk- kamar mandi, beliau berdoa, “Allahumma inni a'udzu bika minal 
khubutsi wal khaba'its (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada- 
Mu dari setan-setan pejantan dan setan-setan betina).”? (HR. Al-Bukhari 
(142), Muslim (375), Abu Dawud (4), An-Nasa'i (19), At-Tirmidzi (6), Ibnu 
Majah (298), Ahmad (3/99)1. 


| 
| 


dl J2 AI GE EA gn kek aben 
SEN IS GIS date Adel osn GI EA 
SIA ga 3,2 Krn 


(29) Dari Zaid bin Argam Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya Al-Husyusyu'! (tempat 
buang hajat) adalah muhtadharatun? (dihadiri oleh jin dan setan), maka 
apabila salah seorang dari kalian mendatangi kamar mandi hendaklah 
ia mengucapkan, “Audzu billahi minal khubutsi wal khaba“its (aku 
berlindung kepada Allah dari setan-setan pejantan dan setan-setan 
betina).” (HR. Abu Dawud (6), Ibnu Majah (296), Ahmad (4/369)1. 


AN Tea Jan Sis db KE 3 da ye 33 (ce) 


10 Al-Khubuts dan Al-Khaba'its adalah setan-setan pejantan dan betina. Ada yang 
mengatakan Al-Khubtsu dengan men-sukun-kan huruf ba" yang berarti lawan dari 
perbuatan baik berupa perbuatan keji dan yang lainnnya. Al-Khaba' its yang dimaksud 
adalah perbuatan-perbuatan tercela dan perkara-perkara keji. 

11 Al-Husyusy adalah jamban dan tempat-tempat buang hajat. Bentuk tunggalnya 
hasysyun. Asal katanya dari Al-Hasyyu yaitu kebun: karena seringnya mereka buang 
hajat di kebun-kebun. 

12 Muhtadharatun artinya jin dan setan menghadirinya. 


2 KITAB THAHARAH 


J5 ISI bas & 5 La Kan ss ge Ande ale 
PN) —a Ne 3 NAN asi 


Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tirai antara pandangan mata 
jin dan aurat manusia apabila salah seorang dari mereka masuk kamar 
mandi adalah mengucapkan bismillah.” IHR. At-Tirmidzi (606), Ibnu 
Majah (297) dengan lafazh Al-Kanif sebagai ganti dari Al-Khala ). 


Kie Kis Ab lo GI s6 KIE 3 Ab oo, Ate 33 (5 - 


MAS :JE IE at ISI « 


(a) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila keluar dari kamar mandi mengucapkan, “Ghufranaka 
(Mohon ampunan-Mu).” IHR. Abu Dawud (30), At-Tirmidzi (7), dan pada 
Ibnu Majah (300) dengan lafazh Al-Gha'ith (jamban), Ahmad (6/155)1. 


Makruh Nami Kiblat saat Buang Hajat Tanpa Ada Tirai 
ANA Pena Ai ge Ola ae (0) 
nan Me ni Ben ISI :JU6 
WE 3 aa ja bae 


(22) Dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian buang air besar 
maupun kecil, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, 
akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.” HR. Al-Bukhari (144), 
Muslim (264), Abu Dawud (9), dan lafazh ini miliknya, An-Nasa 'i (20, 21, 
22), At-Tirmidzi (8), Ibnu Majah (318), Ahmad (5/421)1. 


kal J3 306 ES WA MA P 
GAN z5 PA ae AS Ten ai 


Se Pe rrol D De 


Lai 3! aa » Grid 3 
(23) Dari Abdurrahman bin Yazid Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Dikatakan kepada Salman, “Apakah Nabi kalian telah mengajarkan 
segala sesuatu hingga adab beristinja?” Salman menjawab, “Ya, sungguh 
beliau melarang kami buang air besar atau kecil dengan menghadap 
kiblat, bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan batu kurang dari tiga 
buah, atau bersuci dengan kotoran hewan” atau tulang.” (HR. Muslim 
(262), Abu Dawud (7), An-Nasa'i (41), Ibnu Majah (316), Ahmad (5/439), 
dari Abu Hurairah yang ada pada Abu Dawud (8)1. 


"7 SEN Ja Sa jab yA xe 38 (G3) 
ji am ja Pata Pe 


(za) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia Bekaka 
“Sungguh aku telah naik ke atas rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berada pada dua buah batu menghadap 
Baitul Magdis untuk membuang hajatnya.” IHR. Al-Bukhari (145), Muslim 
(266), An-Nasa'i (23)1. 


Menjaga Aurat dan Menutupinya 
Allah Ta'ala berfirman, 


— | Lo Ng uad .-. 4 
Es Si OS 143 2 sa 1 ai Ea Ja 3 iya 
Sah CAN era Gninsaka ai S3 Din ». bs PS . ai 5 


Ld an . beat 


3 an Pi 


13 Ar-Raji' adalah kotoran. Dinamakan Ar-Raji' karena kembali kepada bentuk awalnya 
setelah sebelumnya berupa makanan. 


af mumm Ki 


“Katakanlah kepada lelaki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan- 
nya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi 
mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan 
katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan memelihara san ” (OS. An-Nfir (24): 30-31) 


ata B3 4 3 s Oo L .. TOL 0 

& na agya 2 Sie Ah Gg Ia OF hg 

Pi 3 Pan PS 
an Gor- P Ki - Pati AJE PAN 
— set fa Ang ATA ban 

(25) Dari Abu Ya'la Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang, 
maka beliau naik mimbar, memuja dan memuji Allah, kemudian bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Mahalembut, Pemalu, Mahasuci, 
mencintai sikap malu dan kesucian, maka apabila salah seorang dari 


kalian mandi hendaklah ia menutupi dirinya.” IHR. Abu Dawud (4012), 
An-Nasa'i (406), Ahmad (4/224)1. 


NUN na 25 SE JE  G3 PE IE @ 
NAN JAS IS SI ah ah Sah OS da ala 


27 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka janganlah masuk hammam'"' kecuali dengan mengenakan 
kain.” IHR. An-Nasa'i (401), At-Tirmidzi (2801), Ahmad (3/339)1. 


AN Ipa JET Dl 25 GA masal 3 


PSB LI LANJLN Ep ag IE AU 
AA Kn An E Ja al 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 


14 Al-Hammam adalah kamar mandi. Maksud dalam hadits ini adalah kamar mandi 
umum yang dipakai oleh orang banyak. Lisan Al-Arab (5 5 ve). 


aa O De 


Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang isytimal ash-shama"5, berihtiba 
dengan menggunakan satu kain sementara kemaluannya tidak 
mengenakan apa-apa.” IHR. Al-Bukhari (367), An-Nasa'i (5341), Ahmad 
(3/8)1. 


Kung 1 5 SE JE ALE DI Na apn 


Id PE Ya JA an 2 JJ Eid ada Al 
VA GI cak Y, sa 2d 
2 2 3 jdi ui Id cai 2 


(za) Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah seorang lelaki melihat 
aurat lelaki lain, janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan 
lain, Janganlah seorang lelaki berselimut! dengan lelaki lain, dan jangan 
seorang perempuan berselimut dengan perempuan lain.” (HR. At-Tirmidzi 
(2793), Ibnu Majah (661), Ahmad (3/63)1. 


SIA ARA GEA sea aa at (3) 
Jaan 53 Ig Ale Al Io H3 Sa AA 
B3 Kei OI JUS dis III 


(2s) Dari Zur'ah bin Muslim bin Jarhad, dari kakeknya, yakni Jarhad 
Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam suatu ketika melewati Jarhad yang sedang berada di masjid dalam 
keadaan tersingkap pahanya, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya 
paha adalah aurat.” (HR. Abu Dawud (4014), At-Tirmidzi (2795), Ahmad 
(31479). 


15 Isytimal ash-shama" adalah seorang lelaki berpakaian dan tidak mengangkat salah 
satu sisinya. Menurut ulama fikih adalah memakai satu pakaian (kain) dan tidak 
mengenakan yang lainnya, kemudian ia mengangkat salah satu sisinya kemudian 
meletakkan pada pundaknya, sehingga tampak auratnya. An-Nihayah fi Gharib Al- 
Atsar, Bab Huruf shad bersama huruf mim. 

16 Melarang berihtiba” dengan satu lembar kain. Al-lhtiba" adalah duduk memeluk 
lutut dengan punggung kakinya diikat tanpa mengenakan celana. Maksudnya tampak 
auratnya. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf ha" bersama huruf ba". 

17 Yufdhi. Al-Ifdha' maknanya berkumpul dan bersentuhan. Maksudnya, janganlah 
keduanya berselimut dengan satu kain, dan tidak ada pemisah antara kedua aurat 
mereka. dapat dilihat pada kitab Tuhfah Al-Ahwadzi (8/63) dan lihat dalam kitab An- 
Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf ain bersama huruf kaf. 


SU KITAB THAHARAH (Da 


Tempat-tempat yang Tidak Dibolehkan untuk Buang Hajat 
Allah Ta'ala berfirman, 


site 0A Pd K An » Para . Ga, 
AA Vgnnak—l La Jo Lena KANAN Gap HA 


(aj KA CL Er LIS tea 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (9S. Al-Ahzab 
133): 58) 


- 
28 30. 


Dl Ie al Jyan Ol dis dl G3 Sasa dl 5e (R) 
LE Kal J3 5 JENI Uu AJE GIE JI 
ba me 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Takutlah kalian terhadap dua hal 
yang menyebabkan datangnya laknat.” Mereka (para shahabat) bertanya, 
“Apakah dua hal itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu orang 
yang buang air besar di jalanan umum, atau di tempat yang mereka 
gunakan untuk berteduh.” (HR. Muslim (269), Abu Dawud (25), Ahmad 
(2/372)1. 


Ken Iis JB IE AS BN Gen Ja oi AA ap 
K3 oo GA EYE GEN AI sala ala Ab 
Ntar aa 


(81) Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Takutlah kalian dari tiga orang 
yang mendapatkan laknat, orang yang buang hajat di sumber air", di 
jalan umum, dan di tempat berteduh.” IHR. Abu Dawud (26), Ibnu Majah 
(328), Ahmad (1/299), dari Ibnu Abbas). 


18 Al-Mawarid adalah tempat sumber air, seperti sungai, lembah, dan rawa. An-Nihayah 
fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf wawu bersama huruf ra '. 


di Sand, 25 JEJE ES Ab ee sale 33 K2 32 (TO 
S3 Sa “ - dng 


AN Sa gak es na 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku berjalan di atas bara api, 
atau di atas sebilah pedang, atau aku menjahit'” sandalku dengan kakiku 
lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim, 
dan aku tidak perduli apakah di tengah kuburan aku menunaikan hajatku 
atau di tengah pasar?.” (HR. Ibnu Majah (1567)|. 


Berbicara dan Salam saat Sedang Buang Hajat 
Wi Ja Gi Ska D1 G3 M3 3 AA yg 
S5 G6 Ip Ab ale si Ira 2 
KP EN EW SIS ERS Id al 
2 JI 


(83. Dari Al-Muhajir bin dunfudz Radhiyallahu Anhu, bahwa ia datang 
menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau sedang 
buang air kecil, orang itu mengucapkan salam kepada beliau, namun 
beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau 
meminta udzur kepadanya seraya bersabda, “Sungguh aku tidak suka 
menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali saat dalam kondisi suci.” 
(HR. Abu Dawud (17), An-Nasa'i (38), Ibnu Majah (350) sesuai maknanya, 
Ahmad (4/345)). 


19 Yakhshifu na'lahu artinya menjahitnya. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf 
kha' bersama huruf shad. 

20 Aku tidak peduli apakah di tengah kuburan: maksudnya adalah keduanya dalam 
keburukan, barangsiapa yang melakukan salah satu dari keduanya maka dia tidak 
peduli mana di antara dua perbuatan tersebut yang dilakukan. 


2 KITAB THAHARAH (De 


Larangan Menyentuh Dubur dan Kemaluan dengan Tangan 
Kanan 


ia . rita 20 - 3 2... 
JB :JE K2 ae hatta AKA an 
hiasan 03 S5as Hama YK PAKA SIN In ly 
SN : EN ng SIN ya Ta fana 
(84. Dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari ayahnya Radhiyallahu 
Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluan dengan 
tangan kanannya saat buang air kecil, janganlah mengusap dengan 
tangan kanannya saat keluar dari jamban, dan janganlah bernafas dalam 


bejana.” (HR. Al-Bukhari (153), Muslim (267), Abu Dawud (31), An-Nasa'i 
(24), At-Tirmidzi (15), Ibnu Majah (310), Ahmad (5/296)1. 


£ Ka ah Dena Bap ME RAT 
Ing MA Ta Kinar Ja G6 Al Io 
ND 2 Kei 33 033 


(85) Dari Hafshah Radhiyallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menggunakan 
tangan kanannya untuk makanan, minuman, dan pakaiannya, serta 
menggunakan tangan kirinya untuk selain dari itu. ” IHR. Abu Dawud (32), 
Ahmad (6/165)|. 


Io Ip 3 ES ES GS ANN GP HS eren 
Ap en SAN 235 EK, da ay yel SA Ia 01 - PAN 


St 3 a86 K 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Tangan kanan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bersuci dan makanannya, 
sementara tangan kirinya untuk cebok dan untuk yang termasuk kotoran. 5 
(HR. Abu Dawud (33), Ahmad (6/265)1. 


Menjaga Diri dari Air Na dan Najis 


- 


GAN sah IN OK IE KS II G3 35 apa 


kg 2. s0. 


ISI o8 dell 3 ol ag dal 3 3AR LE DU G2 
Neo ta Lap mastopaas 
AE JS 3 BA Il ka Ab La dil 


Dari Abu War'il, ia berkata, “Abu Pa Ye ari Radhiyallahu Anhu 
sangat berlebihan dalam urusan kencing, ia berkata, “Sesungguhnya jika 
bani Israil kencing lalu mengenai pakaiannya, maka mereka memotong”! 
pakaiannya.” Maka Hudzaifah berkata, “Aku tidak setuju, sebab Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendatangi tempat pembuangan 
sampah? lalu beliau kencing sambil berdiri.” IHR. Al-Bukhari (266) dan 
lafazh ini miliknya, Muslim (273), Abu Dawud (23), An-Nasa'i (26), At- 
Tirmidzi (13), Ibnu Majah (305), Ahmad (5/382)|. 


Ki dna gan Joe Agan at) 


s£ 


SA Oa 3 2 Kan Ola Je be dls 
Goa Me Je GAN JS La Gor 


z 


Fr KAS WAR ea Bana "ESA EN 
Sans ls AA Tr PE peng 8 $ 
Seng Pa jus Suu as BA 


(sa. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melewati perkebunan penduduk Madinah atau 
Mekah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa 


21 @aradhahu. Al-Oardhu adalah memotong, artinya mereka memotong kain yang 
terkena najis tersebut. Ad-Dibaj Ala Muslim (2/48). 

22 Subathah artinya tempat pembuangan sampah yang dibersihkan dari rumah. An- 
Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf sin bersama huruf ba". 


dalam kubur mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa 
besar.” Lalu beliau menjelaskan, “Yang satu disiksa karena tidak bersuci 
setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu 
domba.” Kemudian beliau minta diambilkan sebatang dahan kurma yang 
masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, setelah itu 
beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka 
beliau pun ditanya, “Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?” 
Beliau menjawab, “Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan 
itu masih basah.” IHR. Al-Bukhari (216), Muslim (292), Ahmad (1/225)!. 


mb SME IG KS y PAN s5 3g 
Pp 2 IE jaga UAN G3 AI 
HA Apa eI SINGA NAS Jp 353 
sanken boa PU HL BI Rara 


£ 3. 


23 3 DAA Ta en salut asus La alas Ayaper Lan BA 


(89) Dari Abdurrahman bin Hasanah, ia berkata, “Aku pernah pergi 
bersama Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu menemui Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, kemudian beliau keluar dengan membawa daragah” 
lalu menutup diri dengannya, lantas beliau buang air kecil. Maka kami 
katakan, “Lihatlah, beliau buang air kecil seperti perempuan buang air 
kecil.” Beliau mendengar hal itu, maka beliau bersabda, “Apakah kalian 
belum tahu apa yang didapatkan oleh salah seorang bani Israil? Dahulu 
mereka (bani Israil) apabila terkena air kencing, maka mereka memotong 
bagian yang terkena air kencing tersebut. Lalu orang itu melarang mereka 
dari perbuatan demikian, maka dia pun diadzab di dalam kuburnya.” 
(HR. Abu Dawud (22), An-Nasa'i (30), Ibnu Majah (346), Ahmad (4/196)1. 


As Ko Ad I,A5 JB JG AAS AI 3 $ HA 35 (8) 
JII ja ABI PAS ai naa 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kebanyakan adzab kubur 


23 Daragah artinya perisai dari bahan kulit. Al-Lisan (3, 5). 


disebabkan karena buang air kecil.” IHR. Ibnu Majah (348), Ahmad 
(2/326)). 


Al-Istijmar (bersuci dengan batu) dan sesuatu yang Dilarang 
dalam Ber-istijmar 


AI Io Gn ISA cai aa 
2 ISI, dn Tanah Aha pat Fasntaah 151 J2 
Haa Bri asal 


(a.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dan dia merafa'kannya 
sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 
“Apabila seseorang dari kalian bersuci dengan batu, hendaklah ia 
melakukannya dengan bilangan ganjil, dan apabila dia berwudhu, 
hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian 
mengeluarkannya.” (HR. Muslim (237), Ahmad (23/354)|. 


“d Pa na 
S3 2 23 asal 3 kar SI Ia ada Ah 

3 Se 3843 Sist ai ee “2 2 Tr 3 5 
LAB SE EA IG yead SAT Tin le Ant Ja gal 
TS 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi ke tempat buang air, lalu beliau 
memerintahkanku untuk membawakan tiga buah batu. Aku hanya 
mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku 
tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang 
sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Namun beliau hanya mengambil dua batu dan 
membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, 
“Ini najis.”4 (HR. Al-Bukhari (156), An-Nasa'i (42), At-Tirmidzi (17), Ibnu 


24 Riksun serupa maknanya dengan Ar-Raji'. Dikatakan, rakstu asy-syai” dan arkastuhu 


Majah (314) dengan lafazh 'innaha rijsun (ini najis)”, Ahmad (1/388)1. 
Fe Oa ja JUS sena ga ANE AR 
JG 6 68 AU — IN An 3 2 Sa 23 


ol GELI 3 ia nana Kim logat 
Ma onsduuustosey fusi asasi 
, 8. Ai 
sa) 


N 
N 


Dari Abdurrahman bin Yazid Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Dikatakan kepada Salman, “Apakah Nabi kalian telah mengajarkan 
segala sesuatu hingga adab beristinja?” Salman menjawab, “Ya, sungguh 
beliau melarang kami buang air besar atau buang air kecil dengan 
menghadap kiblat, bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan batu 
kurang dari tiga buah, atau bersuci dengan kotoran hewan?” atau tulang.” 
(HR. Muslim (262), Abu Dawud (7), An-Nasa'i (41), Ibnu Majah (316), 
Ahmad (5/439)). 


d1 25 JJ di K3 Pena Apr 
pa On Jaan ada JO gal Gas le dn Ja 


s 


SERI Ie Aa 2 13 sis - SEN pe 
an Sal To 5 Oi Seal ca 
es kia Dig IE Al IS NAS S3 2 Was 


Dari Ruwaift' bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berpesan kepadaku, “Wahai Ruwaifi', bisa jadi 
engkau akan memiliki umur panjang sepeninggalku, maka kabarkanlah 
kepada orang-orang bahwa siapa saja yang mengikat" jenggotnya, 
mengikatkan kalung” pada kudanya, beristinja” dengan kotoran binatang 


apabila engkau mengembalikannya. 

25 Ar-Raji' adalah kotoran. Dinamakan Ar-Raji' karena kembali kepada bentuk awalnya 
setelah sebelumnya berupa makanan. 

26 Agada lihyatahu (barangsiapa yang mengikat jenggotnya), artinya menghimpunnya 
hingga terikat dan mengeritingkannya, sikap meniru orang-orang musyrik. 

27 Tagallada witran artinya menjadikan sesuatu pada leher manusia atau hewan untuk 
menolak sihir dan gangguan. Dahulu mereka menyakini bahwa mengalungkan tali 
dapat menolak sihir serta mencegah gangguan-gangguan. An-Nihayah fi Gharib Al- 
Atsar, Bab Huruf ba" bersama huruf ta'. 


ve, 


atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam berlepas diri dari orang tersebut.” IHR. Abu Dawud (36), An-Nasa'i 
(5067), Ahmad (4/108)1. 


Pia ea 5 OR JELAS Al 3 dl ata G3 AE IP z (te) 
3 ab RAS Ol 2 ala ii La 


(65) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk mengusap 


dengan tulang atau kotoran hewan ketika bersuci.” IHR. Muslim (263), Abu 
Dawud (38), Ahmad (3/343)). 


SA 33 pas JE Ka ge 23 ai 3 35 GD) 

daa ag: NJES Ig at sda Al Io dl 

pap rar maa ana 
BIS 3e Olga Ah ko ab aan KE 


(46. Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Telah 
datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, lalu mereka berkata, “Wahai Muhammad, laranglah umatmu 
untuk beristinja” dengan tulang, atau kotoran binatang, atau arang: 
karena Allah Ta'ala telah menjadikan rezeki kami pada hal tersebut.” 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang umatnya untuk 
melakukan hal itu.” IHR. Abu Dawud (39), Ahmad (1/458)1. 


Keutamaan Beristinja' dengan Menggunakan Air daripada 
Selainnya 
Allah Ta'ala berfirman, 


TAX Ep s5 2 507 
Ora AN AI eta LA AN 5) 
"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang 
menyucikan diri.” (OS. Al-Bagarah (2): 222) 


28 Humamah adalah arang. Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (3/32). 


Hi KITAB THAHARAH Bete 


Allah Ta'ala berfirman, 


KNGANA Bare, 
Di EL an ad Opa 
“Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah 
menyukai orang-orang yang bersih.” (OS. At-Taubah 19): 108) 
Allah Ta'alajuga berfirman, 


(3 Wak Ga Kn AI, 
“Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.” (9S. Al-Furgan 
(251: 48) 


Sl Ka Ip33 SAE AI 3 ML aa GT 
Gaal Aa th A55 WS JS € 
A33 Ke Iga AE AI bea Ia ca papa 

Ne Pen Al Ata 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memasuki kebun dan diikuti seorang 
anak muda yang membawa tempat air wudhu, ia adalah orangyang paling 
muda di antara kami. Lalu ia meletakkan air tersebut di samping pohon 
bidara, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelesaikan 

' hajatnya, beliau keluar menemui kami, dan beliau pun berinstinja" 
dengan air tersebut.” (HR. Muslim (270), Abu Dawud (43), An-Nasa i (45), 
Ahmad (3/171)1. 


I ja SA SIG is A01 G2 KANE & 32 (s4) 
Aga ada La ab D5 gp YP La 
dak S5 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Perintahkanlah para 
suami kalian bersuci dengan air, aku malu dengan mereka, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya.” (HR. An-Nasa 'i 
(46), At-Tirmidzi (19), Ahmad (6/93)|. 


5 JB Ate AN ee is sal 3 (3) 


- LAN 


Aa Aa SI OS Jay AG JA 3 ES pa ale 
PAR Td CI BIL OS IE TEKS Snail CL 


- 


SI 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ayat ini turun berkaitan dengan 
penduduk Guba. “Didalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan 
diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.”Abu Hurairah berkata, 
“Mereka beristinja" dengan air, maka ayat ini turun berkaitan dengan 
mereka.” (HR. Abu Dawud (44), Ibnu Majah (357)1. 


en 20 3d SP 
AN Ko S3 CN Ae ES 320) 
ka Te pmanakng He 
(6o.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Aku belum pernah 


melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari buang hajat 
kecuali beliau menyentuh air.” IHR. Ibnu Majah (354)|. 


IR 


Buang Air Kecil Sambil Berdiri Apabila Aman dari Terkena Air 


Kencing 
3 3AR KS Il G3 Si S6 :JE ya al 35 Coy) 
Ssi SL OS Jslal gs ol apa ny 8 J5 ds 


TA 3 


5 LS 


2 JB sa a53 aka Las Ia 


Pi 1 Pe 9 ah 3S Ta) IS 3253 naa 
sa. bea (SEN Tag ale Ah da 


Pati 


ST 2S Ci AE can LAU JS ea ts 


F3 5 


(61) Dari Abu Wa'il, ia berkata, “Dahulu Abu Musa badung Anhu 


sangat keras dalam masalah kencing. Dia kencing di botol, lalu berkata, 
“Sesungguhnya bani Israil apabila air kencing mengenai kulit mereka, 
niscaya mereka memotongnya? dengan gunting.” Hudzaifah berkata, 
“Sungguh aku ingin agar sahabat kalian tidak terlalu keras dalam masalah 
ini, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
mendatangi tempat pembuangan sampah” di belakang suatu kebun, 
beliau berdiri sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri lalu 
beliau kencing. Saat aku menjauh, beliau memberikan isyarat kepadaku 
untuk mendekat, maka aku mendekat dan berdiri di samping tumit beliau 
hingga beliau selesai.” (HR. Al-Bukhari (225) lafazh ini miliknya, Muslim 
(273), Abu Dawud (23), An-Nasa'i (26), At-Tirmidzi (13), Ibnu Majah (305), 
Ahmad (5/382)). 


Larangan Kencing pada Air yang tidak Mengalir atau Mandi 
Junub di Dalamnya 
ate - Pat e - Are o 3 z o- 
2 ' fe) 

DI Io EN j5 KE AN gan basa al se (or) 

da ai 3 IA AN 3 ae II: JE 

(62) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Jangan sekali-kali salah seorang dari 
kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya.” IHR. 
Al-Bukhari (239), Muslim (282), Abu Dawud (69), An-Nasa'i (57), Ahmad 


(2/259) dengan lafazh “Al-maa ur rakid” pada An-Nasa'i (221), Ibnu Majah 
(344), dan dengan lafazh “Yatawadhdha' minhu,” pada At-Tirmidzi (68)). 


AE KIE Al Ko pa GE EA G3) pe GE z (or) 
ASI Ad adei 


(63. Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa beliau melarang kencing pada air yang tidak mengalir. 
(HR. Muslim (281), An-Nasa'i (35), Ibnu Majah (343), Ahmad (3/341)1. 


29 Faradhahu. Al-Fardh artinya memotong. Mereka memotong tempat yang terkena 
najis. Ad-Dibaj Ala Muslim (2/48). 

30 Subathah adalah tempat pembuangan sampah yang hasil pembersihan dari rumah. 
An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf sin bersama huruf ba". 


ai To Nda dua gu Anna ara 


(54.) Dari Abu Hurairah Ten Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah salah seorang dari 
kalian mandi junub dalam air yang tergenang.” IHR. An-Nasa'i (220, 
330), dan pada Ibnu Majah (605) dengan tambahan “lalu ditanyakan, 
“Bagaimana yang harus dilakukan wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, 
“Mengambilnya dengan cidukan.”). 


Tentang Larangan Kencing di Kamar Mandi yang Airnya 
Tidak Mengalir 


Nai ba 1 A7 EL ra Tp 
Jet Besa BN PN da ale ada 


. 
..— 


(55.) Dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah sekali-kali 
salah seorang di antara kalian kencing di tempat mandinya, kemudian 
dia mandi di tempat tersebut.” (HR. Abu Dawud (27), An-Nasa'i (36), Ibnu 
Majah (304), Ahmad (5/369), At-Tirmidzi (21) dengan tambahan, “Lalu 
bersabda, “Sesungguhnya kebanyakan was-was adalah darinya.”). 


Paket Dg tape Aan 
Seda kada d,: 5 denda N Kata 
ASIA GB dya dar Ian 


(56.) Dari Humaid Al-Himyari Nan ts dan dia adalah Ibnu 
Abdurrahman, ia berkata, “Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki 
yang pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 


af mama Be 


sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan beliau. Lelaki itu berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang salah seorang 
dari kami menyisir rambut setiap hari, atau buang air kecil di tempat 
mandinya.” (HR. Abu Dawud (28), An-Nasa'i (238)1. 


Sesungguhnya Air itu Tidak Junub 
ag 35 JASEA JG Wis AI 35 SE yaaa ja) 
D1 Io GEN Ass alis ada ala aa Ie 


“Ga 


Oa Ines Gi: 3 Ns Jas 3 Aa Ain ara 
Y aeh Y sela ale AN Lo dl Ioi JUS ALL LIS 


Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Salah 
seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mandi pada ember 
besar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang hendak berwudhu 
dari ember tersebut atau mandi, maka ia berkata kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub.” Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Sesungguhnya air itu tidaklah junub.” 
(HR. Abu Dawud (68), At-Tirmidzi (65), Ibnu Majah (370), Ahmad (1/337), 
dan pada An-Nasa'i (324) dengan lafazh “Sesungguhnya air tidak dapat 
dinajisi oleh sesuatu pun.”) 


Hukum Asal pada Air yang Banyak adalah Suci Selama Tidak 
Berubah 
Allah Ta'ala berfirman, 


PNP ae ne Pa at P3 

De TI sh 

“Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.” (OS. Al-Furgan 
1251: 48) 


BU Bira D (Bete 


sa J5 Jas sOG A2 A0 Bl 25 33 ma al GE s (on) 
Pen 3 BUS jata UI 
Yes di Si: AI Io Al Ijin JR GI, 


- 
Bond 2d 
£ PP 


- 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
“Bolehkah kita berwudhu dari sumur Budha'ah, yaitu sumur yang 
dilemparkan kepadanya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu 
yang berbau busuk.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat 
menajiskannya.” IAbu Dawud (67), An-Nasa'i (325), At-Tirmidzi (66), 
Ahmad (3/86)1. 


La JIE JBS AN G5 AE oi al 3 2 (03) 
AN Ie SI 3 5 IE AS SIB Ola Tia ta 
LE A3 LRT AD NS A5 ala 2 

Kasar 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Kami 
sampai pada sebuah mata air, ternyata di sana terdapat bangkai keledai.” 
Jabir berkata, “Kami menahan diri darinya hingga Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam datang, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya air tidak 
menjadi najis karena sesuatu.” Lalu kami mengambil, meminum, dan 
berbekal. (HR. Ibnu Majah (520), Ahmad (1/337)1. 


Boleh Bersuci dengan Air Laut 
do Pa ga Jas Jia Ea Won aa 3) 
Na AAN AA Ela eta 


5 KITAB THAHARAH Be 


ata gea Je 53 sa Kaka Uap ok sll Ga 
Aa Jaa Aa gal 38 10 Ara ada Di La abi 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Seorang lelaki 
bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air, 
jika kami berwudhu dengannya maka kami akan kehausan, apakah boleh 
kami berwudhu dengan air laut?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Ia (air laut) adalah suci airnya dan halal bangkainya.” IHR. Abu 
Dawud (83), An-Nasa'i (59), At-Tirmidzi (69), Ibnu Majah (386), Ahmad 
(3/373), Malik (41)). 


Hukum Asal Seorang Mukmin adalah Suci 
Allah Ta'ala berfirman, 


GG. 
pe — Ha peni al 2 ah NI Ll 


“Wahai orang-orang yang beriman! Se Naa orang-orang musyrik 
itu najis (kotor jiwa).” (OS. At-Taubah (91: 28) 


Allah Ta'alajuga berfirman, 


WN LAI AA KANAN en 


“Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah 
menyukai orang-orang yang bersih.” (OS. At-Taubah (91: 108) 


Pata KIE AN To GEN BE DN gn ash se) 
LA ta BA Ab Ka ga cad 
KL 5 Je ap ine al JUS AS 3 Jas 
SL ab Gea JI ge At Pp ana KG 


MU Bean D Dat 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah berjumpa dengannya (Abu Hurairah) di salah 
satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan junub. Maka aku malu 
dan pergi diam-diam'!. Dia pergi lalu mandi, kemudian kembali lagi. 
Beliau bertanya, “Kemana saja engkau tadi wahai Abu Hurairah?” Ia 
menjawab, “Aku tadi junub, dan aku tidak suka bersama engkau sementara 
aku dalam keadaan tidak suci.” Beliau pun bersabda, “Subhanallah, 
sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.” IHR. Al-Bukhari (283, 285), 
Muslim (371), Abu Dawud (231), An-Nasa''i (269), At-Tirmidzi (121), Ibnu 
Majah (534), Ahmad (2/235)). 


Larangan Memasukkan Tangan ke dalam Bejana setelah 
Bangun Tidur sebelum Mencucinya 


£ 530. 


KAS AN Io GEN SE AI Gan $ 23 09 
Pee peng ra P3 dn AS JL IS JB 
IE SA ala AB SI 


(62.) (62.) pari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian 
bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya 
ke dalam bejana hingga dia membasuhnya tiga kali: karena dia tidak 
mengetahui di mana tangan itu menginap.” IHR. Al-Bukhari (162), Muslim 
(278), Abu Dawud (103), An-Nasa'i (1), At-Tirmidzi (24), Ibnu Majah (393), 
Ahmad (2/241)1. 


Berapa Ukuran Kecukupan Air untuk Wudhu dan Mandi 
1 Ia d J5 SS ETS AN G3 $ se 32 (9) 
A5 PEN GA pegi ES TAN Ia JASA ISI Tag aa 


31 Fankhanastu. Berasal dari kalimat “Khanasa ar-rajul apabila seseorang bersembunyi 
dan menghilang.” Lisan Al-Arab (w sg) 


Inn IP Up JAS ey IL By ah an IA dia 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam jika mandi janabat, beliau minta diambilkan bejana sebesar 
bejana yang digunakan untuk memerah susu?. Beliau lalu mengambil air 
dengan telapak tangannya dan mulai mengguyur kepala sebelah kanan, 
kemudian kiri, lalu menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah 
kepala.” (HR. Al-Bukhari (258), Muslim (318)1. 


Agar aa akang 2 AI G3 Si 201) 
Bulat Aa Jelajah SE Jak 


(ca) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam membasuh atau mandi dengan satu sha hingga lima mud, 
dan berwudhu dengan satu mud.” (HR. Al-Bukhari (201), Muslim (325), 
Ahmad (3/179, 303), dari Jabir). 


ae Ted d5 56 LTE ah MATA 
IS Lana, US yaa daa 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mandi dengan lima makakik5 dan berwudhu dengan 
satu makkuk.” (HR. Muslim (325), An-Nasa 'i (73), Ahmad (3/112)1. 


35 alay aa asi Lo SAN SI gs Al ee, A36 32 0) 
La Pe IN 2 2 
SA 5333 Ea Jia 


32 Al-Hilab adalah bejana untuk tempat memerah susu. Dikatakan juga Al-Mihlab. Al- 
Khaththabi berkata, “Yaitu bejana seukuran bejana untuk memerah susu unta.” Syarhu 
An-Nawawi Ala Muslim (3/233). 

33 Ash-Sha' adalah takaran seukuran empat mud. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab 
Huruf shad bersama wawu. 

34 Mud adalah takaran seperempat sha'. Ada yang mengatakan bahwa asal ukuran satu 
mud adalah seseorang membuka kedua telapak tangannya lalu memenuhi telapak 
tangannya dengan makanan. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf mim bersama 
huruf dal. 

35  Makakik bentuk jamak dari makuk, yaitu mud. Ada yang mengatakan sha', namun 
pendapat yang pertama (mud) lebih tepat. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar Bab Huruf 
mim bersama huruf kaf. 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mandi dengan satu sha' dan berwudhu dengan satu mud.” (HR. 
Abu Dawud (92), An-Nasa'i (346), Ahmad (6/349), At-Tirmidzi (56) dari 
Safinah, Ibnu Majah (268)). 


Ala AI boa J5 SE Dl 3 IL 3 ai EV) 
SA Ia OM, 2 aah Nat, 


(67) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dua liter air cukup untuk 
berwudhu.” IHR. At-Tirmidzi (609), Ahmad (3/179), dan pada Abu Dawud 
(95), seperti itul. 


Larangan Berlebihan dalam Menggunakan Air 


Allah Ta'ala berfirman, 


tu) Lp meal LAN AG PAN 


“Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak Tea 
orang-orang yang berlebih-lebihan.” (9S. Al-An'am (6): 141) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


(OAT CET AS 


“Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (OS. 
Al-A'raf (71:55) 


Kal Upag en SARAN 2 JA ya ate ON) 
Si :JES sn TK) HA ng GP SN ena Gl 


Iko Ia hain GE 5 1 5 KERA . 
Ban na sos Huda 2 la bi 
Ka 


Dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu, ia mendengar 
putranya berdoa mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu istana putih di sisi kanan surga apabila aku memasukinya.” 
Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, “Wahai putraku, mintalah surga 
kepada Allah, dan berlindunglah kepada-Nya dari neraka, sesungguhnya 
aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya akan ada suatu kaum dari umat ini yang berlebih-lebihan# 
dalam hal bersuci dan berdoa.” (HR. Abu Dawud (96), Ahmad (4/87)1. 


ale an To d Ii SSB AN G3 2 
ELSA judika, EN Nak 


Dari Safinah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berwudhu' dengan satu mud dan mandi dengan satu 
sha'.” (HR. Muslim (326), At-Tirmidzi (56), Ibnu Majah (267), Ahmad 
(5/222)1. 


Suami Istri Bersuci dari Satu Bejana 
KANG UI Jab 23 0G GE AN p mena 
SA AI Ah ja st AU) Ie la sa ko 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Aku Ana mandi 
bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu ember terbuat dari 
tembikar yang disebut al-farag”'. “ (HR. Al-Bukhari (250), Muslim (321), 
An-Nasa'i (228), Ibnu Majah (376), Ahmad (6/37), dan yang ada pada Abu 
Dawud (77) dengan tambahan, “Kami berdua dalam keadaan junub.” 
Yang ada pada At-Tirmidzi (62) dari Maimunah). 


ALA JS S5 TEH AN ge 53 ya ye NY) 
AI SENI Ga lag at ag re SEN Ka In on aa 


36 Ya'tadun berasal dari kata At-Ta'addi yaitu melewati batas. Maknanya di sini mereka 
keluar dari standar syariat dan sunnah saat bersuci dan berdoa. An-Nihayah fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Huruf 'ain bersama huruf dal. 

37 Al-Farag adalah takaran seberat enam belas liter. 


BU Ama D De 


# “ 
IP 


-.— 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Pada zaman 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lelaki dan perempuan biasa 
berwudhu dari satu bejana bersama-sama.” (HR. Al-Bukhari (193), Abu 
Dawud (79), An-Nasa'i (71), Ibnu Majah (381), Ahmad (2/4), Malik (44)). 


ANA PA AN EPA Naa MN 


C5 Na ar Sate cal el da ala ala sda 2 Yes 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Aku pernah mandi 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari satu bejana. Beliau 
mendahuluiku dan aku pun mendahului beliau, hingga beliau berkata, 


“Tinggalkan untukku.” Lalu aku katakan, “Tinggalkan untukku.” (HR. 
Muslim (46), An-Nasa 'i (72, 232, 239), Ahmad (6/118)). 


Menyucikan Air Kencing dengan Tanah 
A3 sda Ui Jap Il 623 al 3 W) 
Vo aye3 dag ala A0 La adil Jp25 JUS cah Jang at) 
ernuskaui JB aya) 


(G3) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang Arab badui kencing 
di masjid, lalu orang-orang bangkit mendatanginya, maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Biarkanlah, janganlah kalian 
menghentikan kencingnya?.” Lalu tatkala selesai, beliau meminta 
diambilkan air” dan beliau menyiraminya.” (HR. Al-Bukhari (6025), 
Muslim (284), An-Nasa'i (53), Ahmad (3/226), At-Tirmidzi (147), seperti itu 
dari hadits Abu Hurairah, Ibnu Majah (528)1. 


38 Laatuzrimuhu artinya janganlah kalian menghentikan kencingnya. Lisan Al-Arab (p,3). 
39 Bidalwin. Ad-Dalwu adalah ember yang dapat untuk mengucurkan air. Lisan Al-Arab 
(J3). 


Air Seni dan Kotoran Hewan yang Dagingnya Boleh Dimakan 


“0 


Ta Ya 53 Gp UUS K2 Age ol 33 
dial el 3 Ia Pa ara 3 MARS Nagan 13 
HI Ta J5 En ES Up Bal 3 yaaa 
LA La Ob AL ye HN SEN Jaa ala 
A5 SN Ia H5 Ketat Ga dl le as L2 


- 
ad 


Abg ASI Gal SIS SI JB sa, na HAN 


APA Bean SINI 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa beberapa orang dari Urainah 
datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklimnya”, 
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus mereka untuk 
mendatangi unta-unta sedekah kemudian beliau bersabda, “Minumlah 
dari air seni dan susunya.” Kemudian mereka malah membunuh 
pengembala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan membawa 
kabur unta-untanya, serta mereka murtad dari Islam. Kemudian mereka 
dibawa menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
memerintahkan agar tangan dan kaki mereka di potong secara bersilang, 
mata mereka di congkel4, lalu mereka di buang ke padang pasir yang 
panas. Anas berkata, “Aku melihat salah seorang dari mereka jatuh 
tersungkur hingga pasir masuk ke dalam mulutnya, sampai mereka mati.” 
(HR. Al-Bukhari (233, 4192), Muslim (1671), Abu Dawud (4364), An-Nasa'i 
(305), At-Tirmidzi (72), Ibnu Majah (2578), Ahmad (3/287)1. 


40 Fajtawauha. Berasal dari kata Al-jawa yaitu sakit, penyakit tenggorokan apabila 
berkepanjangan. Ini disebabkan apabila seseorang tidak cocok dengan cuaca daerah 
tertentu. Lisan Al-Arab (1g). 

41 Samara artinya dipanaskan besi untuk mereka lalu dicongkel matanya dengan alat 
tersebut. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf sin bersama huruf mim. 


Air Seni Anak Lelaki dan Anak Perempuan yang Belum Diberi 


Makanan 
J5 BEE ea Ac aa ana & se (v) 
ai 2 Beta Eos ale ale Al La ds 


AI 26) 


(G5. Dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, bahwa ia 
berkata, “Pernah seorang bayi dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, lalu bayi tersebut kencing hingga mengenai pakaian 
beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air, lalu memercikkannya dan 
tidak mencucinya.” (HR. Al-Bukhari (222), Muslim (286), An-Nasa'i (302), 
Ahmad (6/210)). 


maneh gaeen ae oh z (V1) 
S3 III Ip alah HA iman SN J3 5 BB Ig ala 
Oda 


Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang kencing anak lelaki 
menyusui, “Air kencing anak lelaki cukup diperciki,? dan air kencinganak 
perempuan dicuci.” THR. Abu Dawud (377), At-Tirmidzi (610), Ibnu Majah 
(525), Ahmad (1/137)). 


bo gara es :JE A5 As Wp HN 3 


Sad 


A35 DLS 3, JB Jetis OI SG SL S6 5 AS Al 


FI AN 623 AS 3 2 abah aa 
KENA ana ds " Ia :JS JS Cai ak 


42 Yundhahu. An-Nadhhu adalah memercikkan. Nadhahtu Al-Bait apabila aku 
memercikannya. Makna An-Nadhhu juga adalah minum tidak karena haus. An- 
Nihayah, Bab Huruf ba" bersama dhad. 


PS Hii ds 


Dari Abu As-Samh Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
melayani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila beliau hendak mandi, 
beliau bersabda, “Belakangilah aku.” Maka aku pun membelakangi beliau 
dan aku menutupi beliau dengan cara membelakangi beliau itu. Setelah 
itu, dibawalah Hasan dan Husain Radhiyallahu Anhuma (yang ketika 
itu masih bayi) kepada beliau, lalu mereka kencing di atas dada beliau. 
Maka aku datang untuk mencucinya. Beliau bersabda, “Kencing anak 
perempuan itu dicuci, sedangkan kencing anak lelaki cukup diperciki.” 
(HR. Abu Dawud (376), An-Nasa'i (303), Ibnu Majah (526). 


ad AE IN 95 yak eU AA KAN 
EN KAN Bat aa Id ah aka ke 2 2 Io 
Ani je mean 23 TS FE 
po Jb Anni ala lg ade AM Io Al 
2 3 o- ot 

ge Aas 9 

Dari Ummu Oais binti Mihshan Radhiyallahu Anha, bahwa dia 
pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan 
membawa putranya yang belum makan makanan. Ubaidullah berkata, 
“Dia (Ummu OGais) mengabarkan kepadaku bahwa bayinya kencing di 
pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau meminta 
air seraya memercikkannya pada bajunya, dan tidak mencucinya sama 


sekali.” IHR. Muslim (287), Abu Dawud (374), At-Tirmidzi (72), Ibnu Majah 
(524), Ahmad (6/355)). 


Air Mani Hyang Mengenai Pakaian atau Selainnya 
3 LI RE DI 3 A3 3 SIA 38 (V9) 
BA ga AH 33 PewangAgpn AA 5 GS 2 


“ 


(Ep daa : ada Ai da Opa 


Pa Da HA ds. 2 
Ga.) Dari Sulaiman bin Yasar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
bertanya kepada Aisyah tentang air mani yang mengenai pakaian, 
maka beliau berkata, “Aku pernah mencucinya dari pakaian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau lalu keluar untuk shalat sementara 
sisa cucian masih tampak pada pakaian beliau.” (HR. Al-Bukhari (230), 
Muslim (289), Abu Dawud (373), An-Nasa'i (294), At-Tirmidzi (117), Ibnu 
Majah (536) seperti ini, Ahmad (6/142)|. 


beta “aan An Apa 


Ara Fan a23 o£ 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, TA aku telah bermimpi 
— “dan aku tidak akan menambah untuk menggosoknya dari pakaian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” IHR. Muslim (288), An- 
Nasa 'i (296), At-Tirmidzi (116), Ibnu Majah (537), Abu Dawud (372) 
dengan tambahan, “Lalu beliau shalat dengan pakaian tersebut.” Ahmad 
(6/125)1. 


G3 AN go, IK SLS mad Pa W) 
abeA yna Sean Gea 
22.57 2 3 ed -0 20 
ada z 15 , eL “ 23 “G3 9 8 f 
Ka 

Dari Hammam bin Al-Harits, ia berkata, “Ada seorang tamu Dea 
ke rumah Aisyah Radhiyallahu Anha, lalu Aisyah menyuruhnya tidur 
dengan selimut berwarna kuning, maka ia pun tidur dengan selimut 
tersebut. Tamu itu mimpi basah, dan ia malu untuk mengembalikan 
selimut tersebut karena di dalamnya terdapat bekas air mani, sehingga ia 


mencelupkannya ke dalam air, setelah itu ia mengembalikannya kepada 
Aisyah. Aisyah berkata, “Mengapa ia merusak (membasahi) kain kami, 


Aa . 


padahal cukup baginya mengerik bekasnya dengan jari, aku pernah 
mengerik kain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan jari- 
jariku.” IHR. Muslim (288), Abu Dawud (371), An-Nasa'i (296), At-Tirmidzi 
(116), Ibnu Majah (538), Ahmad (6/43)1. 


Kotoran yang Mengenai Sandal atau Pakaian 
Sp AI IE 3 ENG Ane 3300 
9 IE AN II Io Ga ke Dl gan KAI 
: CI aa Sa 2 Aa «3 Jl Ta 2 SES 
Hee AAN bean dde aa 


Dari Humaid Ummu walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, 
bahwa ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah Radhiyallahu Anha 
-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- seraya berkata, “Sesungguhnya 
aku seorang wanita yang suka memanjangkan ujung bagian bawah 
pakaian dan berjalan di tempat yang kotor.” Maka Ummu Salamah 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ia (bagian 
bawah yang kotor) tersucikan oleh tempat setelahnya.” IHR. Abu Dawud 
(383), At-Tirmidzi (143), Ibnu Majah (531), Ahmad (6/297)1. 


Ale Ah AI Jb Ipa SN KE AN 5 FA Lap 
25 SAN SS SN an EA 13 ISI IE 


(63) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu tanah dapat 
menjadi penyuci baginya.” IHR. Abu Dawud (385)1. 


Bejana asa Terkena Jilatan Anjing 
ale dl boat Ja SEA ee pul 3 MW) 


Maa Bli 25 AE PENA AA AN JEA 


(84.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seekor anjing 
menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya 
hingga tujuh kali.” IHR. Al-Bukhari (172), Muslim (279) dengan tambahan, 
“Salah satunya dengan tanah.” An-Nasa'i (63), Ibnu Majah (364), Ahmad 
(2/460), Malik (65), An-Nasa'i (64) dengan lafazh “Idza walagha.” ). 


AN G5 JA JG RE A g25 YAN 5 al 2 32 Oo) 
SIS Jep Haa TE PE JAR Ag ala SN 
3 LI 8 ISI 1363 SAN LA TA Kat Aa 


MAN 3 KE 332123 wol na Ae Pss) 


(85.) Dari Abdullah bin Al-Mughaffal 1 Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk 
membunuh anjing, kemudian beliau bersabda, “Ada apa antara mereka 
dengan anjing?” Kemudian beliau memberikan keringanan anjing buruan 
dan anjing penjaga hewan ternak, beliau bersabda, “Apabila seekor anjing 
menjilat bejana kalian, cucilah tujuh kali dan gosoklah dengan tanah 
pada pencucian yang kedelapan.” IHR. Muslim (280), Abu Dawud (74), 
An-Nasa'i (67), Ibnu Majah (365), Ahmad (4/86)). 


Anjuran Bersuci untuk Selalu Mengingat Allah Ta'ala 
dagang JB AA Op ng MP Mau ". 
S5 ale A3 H3 2 KG TS aa AA Ga dag ale 
Sanga p Ja ga Ha 2 dad He jagain 


Pena 2 5, 3 0333 Age 


(se.) Dari Abu Al-Juhaim Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari Bi'ri Jamal, lalu ada orang 


mama 


lelaki menemui beliau seraya memberi salam, namun Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke 
arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru 
kemudian membalas salam kepada orang itu.” IHR. Al-Bukhari (337), 
Muslim (369), Abu Dawud (329)). 


Boleh Mengingat Allah Ta'ala dalam Kondisi tidak Bersuci 
Allah Ta'ala berfirman, 


Pra - In 2 Et TK 
pre b daa Sa AAN 533 3 ES 


bana Ya 


“Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa 
takut, dandengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, 
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.” (OS. Al-A'raf 
(71: 205) 
Allah Ta'ala juga berfirman, 
AS TA ANA GI “ ee. 2 
Hpsa Sesi 2gn) Uta al G3, 5 oa 
“Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau 
dalam keadaan berbaring.” (OS. Ali Imran (3): 191) 


SAE AI Io GAN OK eU Lie Ah 2 GP LEE 3g (av) 
Sa Persen 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam selalu mengingat Allah dalam segala kondisi.” HR. Muslim (373), 
Abu Dawud (18), At-Tirmidzi (3384), Ibnu Majah (302), Ahmad (6/70)). 


sa 5 J8 Aa Sasis le JS Vid le 
MS IA denah Ae bada Urea 


(88.) Dari Abu Hurairah Sao Shah ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak akan diterima shalat 
seseorang yang berhadats hingga dia berwudhu.” Seorang lelaki dari 
Hadhramaut berkata, “Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu 
Hurairah?” Ia menjawab, “Kentut baik dengan suara maupun tidak.” HR. 
Al-Bukhari (135), Abu Dawud (60), At-Tirmidzi (76), bagian pertama ada 
pada Muslim (225), Ahmad (2/308)). 


Al X6 Jas: BALE AI GP aan ys usman 32 (M9) 
Tn Yi JS 0 R3 Pa oa Naa 
 ajepabaa ira SEA To I, Sa HIS £ 35 

IE pa bae A32 Jaa 


(89. Dari Mush 'ab bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia Perda “Abdullah 
bin Umar masuk menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit, lalu ia berkata, 
“Tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar.” Ibnu Umar 
menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak 
diterima sedekah dari curian harta ghanimah?.” (HR. Muslim (224), Abu 
Dawud (59), At-Tirmidzi (1), Ibnu Majah (272), Ahmad (2/73), dan yang 
ada pada An-Nasa 'i (139) dari hadits Abu Al-Malih dari ayahnyal. 


Sifat Berwudhu 
Allah Ta'ala berfirman, 
P3 ” i ... IP 1 OA, Ga AG 
: Pa Mar BG SIA NI ES ak ai CE 


Pa 22 | » ce £ ea 
BS 3 Kata! Ata Gala IL K3 


43 43 Al-Ghulul. Yz Ghulul. Yaghullu artinya berkhianat. Yaghullu ada dua makna: yakhanu yaitu 
berkhianat dengan cara mencuri harta rampasan perang. Makna lain yakhunu yaitu 
menisbatkan kepada ghulul. An-Nihayah, Bab Huruf ghain bersama huruf lam. 


“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan 
shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata 
kaki.” (OS. Al-MS 'idah (5): 6) 


SEE BOLA GA OA 3 sks 32 (2) 


Sana SIS Jas A5 L53ai sep a Ppa 
aa FS SERI je SKIN, Yara th 


. n3 


Ore No An MENGENANG 
AA nrbea e S3 pe aka 
ie la AN Ga Ja Bah -JE 8 sanyo 


LA eh 


Ga Ka Se jaan Pa PN NE 

F Ki ea LIL Ja Ss ga AA 
Ba Oa CIA SS P3 G3 JB Ap oa Pk au 
IMAN Isl LS TANYA TAN naa) 


(0. Dari Humran pelayan Utsman, ia mengabarkan, bahwa Utsman bin 
Affan Radhiyallahu Anhu meminta air lalu berwudhu. Utsman membasuh 
kedua telapak tangannya tiga kali lalu berkumur dan mengeluarkan air 
dari hidung. Kemudian membasuh wajahnya tiga kali, lantas membasuh 
tangan kanannya sampai siku tiga kali, tangan kirinya juga begitu. 
Setelah itu mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya 
sampai mata kaki tiga kali, begitu juga kaki kirinya. Kemudian berkata, 
“Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu 
seperti wudhuku ini, lalu beliau bersabda, “Barangsiapa berwudhu 
seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua raka'at dan tidak berkata- 
kata terhadap dirinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah 
lalu.” Ibnu Syihab berkata, “Para ulama kami berkata, “Wudhu ini 
adalah wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang 
untuk melakukan shalat.” (HR. Al-Bukhari (159), Muslim (226) lafazh ini 
miliknya, Abu Dawud (106), An-Nasa'i (84), Ahmad (1/59)). 


aU aa” O Bee 


IA 63 Ul eh, JB oa al aka Es 2d) 


pa 2 AE alan 33 aa 3 A3 
. PP Enia 3-0. 1. 
da TN s5 EYE R3 K3 EYE Ag—3 2 
2 Meh Aya JA par ea da 
Pa Pati 3 Esa o " - 
| d5 
Dari Abu Hayyah yakni Ibnu Gais, ia berkata, “Aku pernah melihat 
Ali Radhiyallahu Anhu berwudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 
hingga mencucinya, kemudian berkumur tiga kali dan memasukkan 
air ke dalam hidung juga tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga 
kali, serta membasuh kedua lengannya tiga kali- tiga kali, lalu mengusap 
kepalanya. Selanjutnya ia membasuh kedua telapak kakinya sampai 
kedua mata kakinya, setelah itu berdiri dengan mengambil sisa wudhunya 
dan meminumnya sambil berdiri. Kemudian ia berkata, “Aku senang 
memperlihatkan cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 


kepada kalian.” IHR. Abu Dawud (116), An-Nasa'i (96), At-Tirmidzi (48), 
Ahmad (1/147)). 


N 


AE 


AI 23 APAS| aa Pa ag AA #W 
Wi J2 AJ ang A2 SI FA 3 SE 3 
Lets peda ae 

PN Sana ema a Tan 


JAS aa Kania ata Maa 


LN TA ATAK Ka Jasa ani 
ena Sa isu Yep 


e 


Para ada Al Lo db Jaa 1 Bath OB NS IE 3 nas 


s5 KITAB THAHARAH (Beto 


: 


G- 
ve -— 


Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Anshari Radhiyallahu Anhu 
-salah seorang shahabat-, ia mengatakan bahwa ia pernah ditanya, 
“Tunjukkanlah kepada kami cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam.” Maka ia meminta bejana berisi air, lalu ia menuangkannya pada 
kedua tangannya dan membasuhnya tiga kali. Kemudian memasukkan 
tangannya dan mengeluarkannya, berkumur dan menghirup air ke 
hidung dari satu telapak tangan. Ia mengerjakannya tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangannya dan mengeluarkannya, ia gunakan untuk 
membasuh wajahnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya 
dan mengeluarkannya, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku, 
masing-masing dua kali-dua kali. Kemudian memasukkan tangan dan 
mengeluarkannya untuk mengusap kepala, ia mengusapkan kedua 
tangannya dari depan ke belakang. Setelah itu membasuh kedua kakinya 
sampai mata kaki, lalu berkata, “Demikianlah cara wudhu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.” (HR. Al-Bukhari (191), Muslim (235), Abu 
Dawud (118), An-Nasa'i (97), Ibnu Majah (434), dan yang ada pada At- 
Tirmidzi (47) secara ringkas, Ahmad (3/39)|. 


NA af s0. 


sa Junestabeali setau pbuas 5 


an Dari 1 Abdullah bin Zaid Ron ala Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap kepalanya dengan kedua 
tangannya, beliau memajukan dan mengundurkan keduanya, memulai 
dengan bagian depan kepalanya kemudian menjalankan keduanya 
sampai pada bagian tengkuk, setelah itu mengembalikan keduanya 
sampai pada tempat yang semula, setelah itu mencuci kedua kakinya. (HR. 
At-Tirmidzi (32), Ahmad (4/39). 


en Naa DI 3 AE jl ye A1) 
aan selat SES Jb da ia 
AAS Uap JAS SA yag JI BSI AKA 1g Jaa 


batak sat LEM 313 lp JS ola Ga BE AN 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


“p 


“p 


(1 
s 
sa (pa dare AS dan eta “5g 5 Ye ae lp JAS 
3 


- 


JS SA EP Balas SN Edisi 
In jeda pp buta ni ah 31 An Aa 
15: kena 


-. 


(24) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia berwudhu, 
ia menbasuh wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan tangan dan 
menggunakannya untuk berkumur dan menghirupnya ke dalam hidung, 
lalu mengambil kembali satu cidukan tangannya dan menjadikannya 
begini -menuangkan pada tangannya yang lain - lalu dengan kedua 
tangannya ia membasuh wajahnya. Lalu mengambil air satu cidukan 
dan membasuh tangan kanannya, lalu kembali mengambil air satu 
cidukan dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. Kemudian mengusap 
kepalanya, lalu mengambil air satu cidukan dan menyela-nyela kaki 
kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil air satu cidukan lagi 
dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, “Seperti inilah aku 
lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu.” (HR. Al-Bukhari 
(140), Ahmad (1/269)1. 


ee yang Mencukupi untuk Membasuh Anggota Wudhu 
ala ah AI Ko LAN 5 JB A12 Al 023 TI Laa 


3 
Pa o rd z z. 0 2.7 
OBSYI J 9 dual D (aa) EE 3G ni Aang JA 
Ang 
(05. Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berwudhu, beliau membasuh wajahnya tiga kali, dan 
kedua tangannya tiga kali, lalu mengusap kepalanya seraya bersabda, 


"Kedua telinga termasuk bagian dari kepala.” IHR. At-Tirmidzi (37), yang 
ada pada Abu Dawud (134) secara ringkas, Ahmad (5/257)1. 


AE EL: PS Ah 3 ya ae 3 (3) 
3 GH gap d1 Sak 


5 KITAB THAHARAH 1. 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berwudhu tiga 
kali-tiga kali. Dia menyandarkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. (HR. An-Nasa'i (81), Ibnu Majah (414), Ahmad (2/8), 
dari Ali ada pada Abu Dawud (115), dan dari Utsman ada pada Ibnu Majah 
(M13)1. 


3 Pd : 
353 03 ser NK. sg 2302 s4 Dana s- o - 

29123 Dp Yi "IE UeS SP) Njuna S3) 
3 aan Bat PIA ot - 4 2 4 2 

A23 9 bale AI Ino A1 Iya) 

Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “Maukah 
kalian aku kabarkan tentang wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau lantas berwudhu sekali-sekali.” (HR. Al-Bukhari (157), Abu 


Dawud (138), An-Nasa'i (80), At-Tirmidzi (42), Ibnu Majah (411), Ahmad 
(1/233)). 


Perintah untuk Menyempurnakan Wudhu tanpa Memberikan 
Tambahan terhadap yang Sudah Valid dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dan tentang Keutamaannya 


4 3, 4 T ne Kana 4 Da 8 PEN - Rang 
AN Ko AN Io33 SI 2 AI 35 GAS WIL gl 5E AN) 
e Ke 2 P rd Ng bei - ot. 
DAN ES DI Pl IE Oa aa 
Dari Abu Malik Al-Asyari Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Menyempurnakan wudhu adalah 


setengah“ dari iman.” (HR. An-Nasa'i (2437), Ibnu Majah (280) dengan 
redaksi yang panjangl. 


dag ala To In OI EA san ah al 329) 
3 h 2 Ae TR 

AJE SOE ag A33 TU ag AI SAS SN NI J 
Pd Kl ae -, 8 -, 0 3 5 2 1 Ai Santa Yaa 
IN SE AS IE aeb PI JB ca S3 6 
SN LA AMA ALA JUS asli 


44 Asy-Syathr adalah setengah. Karena iman itu dapat mensucikan najis batin sedangkan 
wudhu' dapat menyucikan najis yang zhahir. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab 
Huruf syin bersama huruf tha '. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Maukah aku tunjukkan kepada 
kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat 
derajat?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
“Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak 
berjalan ke masjid, dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat, itulah 
ribath'5.” (HR. Muslim (251), An-Nasa'i (143), At-Tirmidzi (51), Ahmad 
(2/303)). 


ES AN gn GIA Gea 1 pia 33 320) 
Abang Lt IN IA ena IE A33 am 
ab! JET Ip OSA IS Anal IE SA Ob di 

Jas 1538 SE Jabat SN Haha PUN j3 


Dari Nu'aim Al-Mujmir, ia berkata, “Aku mendaki masjid bersama 
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, lalu dia berwudhu dan berkata, 
“Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat 
dengan wajah berseri-seri'f karena bekas air wudhu, barangsiapa di antara 
kalian bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan.” (HR. Al- 
Bukhari (136), Muslim (246), Ahmad (2/400)1. 


PA TC NN RA AU) 
GI peka dab) A3 G3 aa Jak 3 ALA LS 
me aata JS 413 IIS Lo aaGA 
Ada Mbah aerasi Na 


31 oo. 2.8 2 9 Pad 
(101) Dari Abu Hazim, ia berkata, “Aku di belakang Abu Hurairah saat 


45 Ar-Ribath adalah bermukim untuk menghadapi musuh dengan peperangan atau 
dengan menjaga daerah perbatasan. Dan jihadnya jiwa untuk dalam keataan adalah 
termasuk jihad melawan musuh. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf ra' 
bersama ba '. 

46  Ghurran muhajjalin artinya warna putih yang ada pada anggota-anggota wudhu yaitu 
tangan, wajah, kaki. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf ha" bersama jim. 


dia sedang berwudhu untuk shalat. Dia membasuh kedua tangannya 
sampai ketiaknya, aku berkata, “Wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini?” 
Dia menjawab pertanyaan aku, “Wahai bani Farrukh, kalian di sini? Kalau 
aku tahu kalian di sini, aku tidak akan wudhu seperti ini. Aku mendengar 
kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hiasan47 wudhu 
seorang mukmin akan sampai ke tempat badan yang terkena aliran air 
wudhunya.” (HR. Muslim (250), An-Nasa'i (149), Ahmad (2/371)). 


Keutamaan Wudhu 
Is3 JB JB AS ASI 2, . al eng z (vs) 
At xd Ae Ba NYA A) Naa xl de AT 
Ge Sus Ius da kh, Ie Sa S3 lal SUS 
Aka pal Ola ng Sp Lah Ta KAN 
Wina Mai SUS yA SE ia ji ol Na, 
ai 


Dari Abu Malik Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bersuci adalah 
setengah dari iman, Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah 
dan alhamdulillah keduanya memenuhi -atau memenuhi ruang antara 
langit dan bumi- shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran 
adalah sinar, dan Al-9ur'an adalah hujjah yang membelamu atau yang 
menuntutmu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang 
menjual dirinya hingga membebaskannya, atau membinasakannya.” IHR. 
Muslim (223), At-Tirmidzi (3517), Ibnu Majah (280) dan seperti ini, Ahmad 
(5/343)1. 


AISI Lo Al Jin SLS AI con ih al 3 
(A33 Ja ak HAN AN 538 SI JBS 


47 Al-Hilyah di sini maksudnya wajah berseri-seri pada hari Kiamat karena sisa-sisa 
wudhu. 


PANGAN San GI Pala LE 
ae REK abi . pen an 933 JAE IS sll 
Ka | saat, Jat S AS A3 AAA 


Pb aa Sa PA ane ay gaaa 
aan 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang muslim -atau 
mukmin— berwudhu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar 
dari wajahnya setiap kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya 
bersamaan dengan air, atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. 
Apabila dia membasuh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya 
setiap kesalahan yang dia lakukan oleh kedua tangannya bersamaan 
dengan air, atau bersamaan dengan tetesan air terakhir. Apabila dia 
membasuh kedua kakinya, keluar setiap kesalahan yang dilakukan 
kakinya bersamaan dengan air, atau bersama dengan tetesan air terakhir 
sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa.” IHR. Muslim (244), 
At-Tirmidzi (2), Ahmad (2/303), Ibnu Majah (283) seperti itu dari hadits 
Amr bin Abasah dan dari Abdullah Ash-Shunabihi ada pada An-Nasa'i 
(103)1. 


sa 


AI Kd Tyas SAE AI sen Iaah al 3g 
an Casa 233 35 se ntr. AE J3 Ca 31 


CI AJE ASEAN 5 38 UI S3 Oka KE AI AE 
BEI gal Eh Jen BI IE Sad I,25 G GEN 
GA Jaa Ma ah Aa aral HS chip a33 


red 


A3 JS ek Ho ES Aa Jus 


53 Ot JB cal J2 6 Yew Ir 
38 Ik GIA PA Je P5 Ul end Ia EA 


sn mau K5 


38 3 AJ ea tai pn 119 w 2. 


» KENA Teka 13 
0 05. 3ng? 

Para 5 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menziarahi kuburan lalu berdoa, 
“Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian, wahai kaum 
mukminin, dan kami in syaa Allah akan menyusul kalian, aku senang 
apabila aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku.” Para shahabat 
bertanya, “Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Kalian adalah shahabat-shahabatku, sedangkan 
saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku.” 
Mereka bertanya, “Bagaimana engkau dapat mengenal umatmu yang 
belum datang wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tahukah kalian, 
seandainya seseorang memiliki kuda yang muka, kaki, dan tangannya 
bersinar, kuda itu berada di antara kuda-kuda hitam? legam, dapatkah 
ia mengenali kudanya?” Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya umatku akan datang dengan wajah, 
kaki, dan tangan yang bersinar karena bekas wudhu. Aku menyambut 
mereka” di telaga. Ketahuilah, ada beberapa orang akan dihalang- 
halangf?” mendatangi telagaku sebagaimana unta hilang yang dihalang- 
halangi. Aku berseru kepada mereka, “Kemarilah.” Lalu dikatakan, 
“Sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu sepeninggalmu.” Aku 
berkata, “Menjauhlah, menjauhlah. Karenanya, barangsiapa di antara 
kalian mampu memanjangkan putih pada wajahnya, hendaklah dia 
melakukannya.” (HR. Muslim (246, 249), An-Nasa 'i (150), Ibnu Majah 
(4282) secara ringkas, Ahmad (2/300)). 


“G 
- 


J3 Gia JBS IN GP pal yi ME yg 


Ia He oAEE FS SES Ia BI IA SS SS 


48 Duhm buhm artinya banyak dan hitam pekat. Lisan Al-Arab ( (2 »). 

49 Farathahum artinya mendahului mereka mendatangi telaga yang dia menyambut 
mereka di sana. Lihat Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (31139). 

50  Layudzadanna artinya benar-benar akan dijauhkan dan diusir dari telaga. Lisan Al- 
Arab 63 3). 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, “Bagaimana engkau tahu seseorang 
bukan termasuk dari umatmu?” Beliau menjawab, “Wajahnya putih 
bercahaya"! karena bekas air wudhu.” (HR. Ibnu Majah (284), Ahmad (1/453) 
dan dari Abdullah bin Busr. At-Tirmidzi 2 


de Pn Bg aa 1.98 8 Ga ada 4 

MO) Io Spa at Ta ia al seba AT 

8... . 0 3 03 

HAN Ne 3 442334 an Leni dea 

(108) Dari Ugbah bin Amir Al- Teka Radhiyallahu Kaki ia berkata, 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa 

berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian shalat dua raka'at, 

menghadap dengan hati dan wajahnya, wajib baginya surga.” (HR. Al- 

Bukhari (157), Abu Dawud (138), An-Nasa'i (80), At-Tirmidzi (42), Ibnu 
Majah (411), Ahmad (1/233)). 


Kla 201 Ka al JA 2 SE: JE SI 2 sg 58 (00) 
SIN penyu 45 Bing ja 3 
baba Vebil E SAY, 


(107) Dari Tsauban mana mai ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Beristigamahlah kalian dan 
sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan beramallah, 
sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah shalat, dan tidak 
ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin.” (HR. Ibnu Majah (277), 
Ahmad (5/276, 277)|. 


al gan Saha UAS AN C2 gp IU suit 38 (va) 
3 ah ab SA 0 dis ale dn Ja 
Sia al asu Gr LA ta 


51 Bulgun artinya warna hitam pada sekumpulan warna putih. Artinya bahwa Allah 
Ta'ala memberikan warna putih pada anggota-anggota wudhu' mereka, sehingga 
mereka tampak jelas di tengah-tengah banyaknya orang. Lihat Syarh An-Nawawi 'ala 
Muslim (2/173). 


sem 


Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa berwudhu untuk shalat, lalu menyempurnakan wudhunya, 
kemudian berjalan menuju shalat fardhu, lalu dia melaksanakannya 
bersama manusia, atau bersama jama'ah, atau di masjid, niscaya Allah 
akan mengampuni Ansg-ananya ” (HR. Muslim (232), Ahmad (1/67)|. 


JA GE G3 MA GE ILAA yi sel He 0-4) 


ing ori Ain Sad Lan LB GA HS 
all Sa ee Ja Us A5 anna 


De 


Ja ep 233 3 2 sa ian 1S 
Teten ten ertas Si Na 5 ed 
“3 JG tt 26 Ci JS Gagas 


(109) Dari Ashim bin Sufyan Ats-Tsagafi, bahwa mereka ikut perang 
Salasil, namun perang telah selesai, sehingga mereka berjaga-jaga, 
kemudian mereka kembali kepada Mu'awiyah sementara di sisinya 
ada Abu Ayyub dan Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhuma. Ashim 
berkata, “Wahai Abu Ayyub, kami ketinggalan perang tahun ini dan 
sungguh telah dikabarkan kepada kita bahwa orang yang shalat di masjid 
yang empat? maka dosa-dosanya akan diampuni.” Ia berkata, “Wahai 
keponakanku, maukah aku tunjukkan hal yang lebih mudah dari itu? 
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, Barangsiapa berwudhu sebagaimana diperintahkan dan shalat 
sebagaimana diperintahkan, maka akan diampuni perbuatannya yang 
telah lalu.' Bukanlah begitu wahai Ugbah?” Dia menjawab, “Ya.” IHR. An- 
Nasa'i (144), Ahmad (5/423)). 


Perintah Menyempurnakan Wudhu dan Peringatan dari 


Menguranginya 
Allah Ta'ala berfirman, 


52 Yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Agsha, dan Masjid Ouba. 


25 En AKG IA KALA »2 
SA 2 gas )9 7 GA Vokal 355 9 
“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin.” (OS. At-Taubah (91: 105) 


AI ke a ) 2 GEA an ne Mgr 


SILANG ja te dn sat 3 PN A Brp Ar 
HI Hera SEK 


(&x0) Dari Utsman bin Affan AP ran Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa 
menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah Azza wa 
Jalla, maka shalat lima waktu merupakan penghapus dosa di antara lima 
waktu tersebut.” (HR. An-Nasa'i (145), Ibnu Majah (459), Ahmad (1/66), 
Al-Bukhari (160), Muslim (227) dengan maknanya). 


Es HE JB AA BN 3 are aa 3e ) 

Was A3 K3 AL paka 9 dia le AE pe 

BP SSS MUA EP aa Uas AIA IP IIS 
SESI HE EN Ga SERU Ti ana 


(1) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu 
perjalanan yang kami lakukan hingga beliau mendapatkan kami 
sementara waktu shalat sudah hampir habis? kami berwudhu dengan 
hanya mengusap kaki kami. Maka beliau berseru dengan suara yang keras, 
“Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan mendapat siksa api 
neraka.” Beliau serukan hingga dua atau tiga kali. (HR. Al-Bukhari (60), 
Ahmad (2/211)1. 


IA Marentapen AU RARE 
Se SERI JJ CE AGE ah lag ale Ah 
La 


53 Kami menunda shalat hingga sudah dekat dengan waktu shalat berikutnya. Syarh 
Shahih Al-Bukhari, karya Ibnu Baththal (1/139). 


(&2) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat suatu kaum yang mata kaki 
mereka terlihat masih kering, maka beliau bersabda, “Celakalah bagi mata 
kaki yang disiksa api neraka, sempurnakanlah wudhu.” IHR. Muslim 
(241), Abu Dawud (97), An-Nasa'i (111), Ibnu Majah (450), Ahmad (2/193) 
dan dari Abu Hurairah ada pada At-Tirmidzi (41), Ibnu Majah (453)1. 


Barangsiapa Meninggalkan di Antara Anggota Wudhu Pasca 
Keringnya Anggota Wudhu Tersebut Maka Harus Mengulang 
Wudhu dan Shalatnya 


SAE an gta JG KE AN G2 AE IE 2: (W) 
A1 ko HA NG sa Ie Ab oa 3 A5 Tap Ap 


bet. Spb) ya G pn : J3 2 erpuara 
(“3) Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Umar bin Al-Khaththab 
telah mengabarkan kepadaku, bahwa ada seseorang yang berwudhu, lalu 
dia meninggalkan satu tempat sebesar kuku di atas kakinya, saat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya, maka beliau pun bersabda, 
“Kembalilah dan perbaguslah wudhumu.” Maka dia kembali, kemudian 
melakukan shalat.” IHR. Muslim (243), Ibnu Majah (ne), Ahmad (1/21)1. 


IN 5 - A3 Laga ah MA DaP Je 

anda ebi SE AN Io GAN ia 

ale Ab bo G3 2 MEN RI. santet 
PAN: SA OA 


Dari sebagian shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, -semoga 
Allah meridhai mereka- bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
melihat seorang lelaki yang sedang shalat, sedangkan di punggung telapak 
kakinya ada bagian sebesar dirham yang tidak terkena air, maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk mengulangi 
wudhu dan shalatnya.” (HR. Abu Dawud (175), Ahmad (3/424), dari Anas 
ada pada Ibnu Majah (665) tanpa ada kalimat shalat). 


BU Sr D De 


Anjuran Memulai Bagian Sebelah Kanan pada saat Bersuci 
Allah Ta'ala berfirman, 


4 z5 » . n Pa aan» Tg st, 4 
“Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. (Mereka) 


berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.” (9S. Al-Wagi'ah (561: 
27-28) 


oT- 4 s8 5 1 T 0 & 0... Gas 0 

SE 2 Ia GAN S6 JG SA s2, 36 z0) 
13 ena Ara . d-z 5 8, 
AS AE G3 ntb Al MAS 3 GBI Kenan Aa 


(U5) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan 
sandal, menyisir rambut, bersuci, dan segala urusannya.” (HR. Al-Bukhari 
(168), Muslim (268), Abu Dawud (4140), An-Nasa'i (112), At-Tirmidzi 
(608), Ibnu Ya (401), Ahmad (6/188)). 


AN Ko da an Ul: JB AE An Al 625? 2 a33 01) 
Lae R6 5 H5 Nan ra 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila kalian berwudhu maka 
mulailah dari yang sebelah kanan terlebih dahulu.” IHR. Abu Dawud 
(4141), Ibnu Majah (402), Ahmad (2/354)|. 


Berkumur dan Istinsyag (Memasukkan) Air ke Hidung 
dl Ja ga ea : JB AL AN 92545 alas 32) 
CE BIS Ja can SS ja RAN) PADA 2 ae 


(U7) Dari Abdullah bin Zaid Na Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkumur-kumur lalu 


memasukkan air ke hidung dari satu cidukan telapak tangannya, beliau 
melakukan ini tiga kali.” (HR. Al-Bukhari (191), Muslim (235), Abu Dawud 
(119), At-Tirmidzi (28), Ahmad (4/42). Dari Ibnu Abbas, Ibnu Majah (403), 
dari Ali ada pada Ibnu Majah (404), dari Abdullah bin Zaid ada pada Ibnu 
Majah (405), tanpa batas). 


AN Ian 6 OB JB KE DN GP F2 up basil s8 OW) 


ds HAN S3 Oe 2 iso sep -JE an 9 JS 
32 5,53 si Y TOTO IPA) 


Dari Lagith bin Shabrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang cara berwudhu.” 
Beliau bersabda, “Sempurnakanlah wudhu,sela-selalah di antara jari- 
jemarimu dan bersemangatlah dalam beristinsyag (memasukkan air ke 
dalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa.” (HR. Abu Dawud 
(142), An-Nasa'i (114), Ibnu Majah (407), Ahmad (4/33)1. 


ale Sa Da an anta Gea 3320) 
Dayang 3 aan mapan. -JG 
AS phab IE Eng 5 GUA GB 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian bangun 
dari tidurnya, maka hendaklah dia beristintsar (mengeluarkan air dari 
hidung) tiga kali, karena setan bermalam di batang hidungnya.” IHR. 
Muslim (238), An-Nasa 'i (90, 86)1. 


le ani da PE Gi aa 


083 5 ka 3 NE 3 jaads LI 1s Is -JE 2 
ja Gala ee tap akan 


s 


335 0 


neng Yaitu 3 BNI 


(120) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang di antara 
kalian berwudhu hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung, 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


kemudian mengeluarkannya kembali. Barangsiapa yang cebok dengan 
batu hendaklah dengan bilangan ganjil, dan jika salah seorang di antara 
kalian bangun dari tidurnya, hendaklah membasuh kedua telapak 
tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana air wudhunya, 
karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya itu 
bermalam.” IHR. Al-Bukhari (162), An-Nasa'i (88), Ahmad (2/278, 465) 
dan dari Salamah bin Oais ada pada An-Nasa'i (89), At-Tirmidzi (27), Ibnu 
Majah (406), bagian pertamanya, dan dari Abu Hurairah ada pada Ibnu 
Majah (409) pada bagian pertama). 


Menyela Jari-jari Tangan pada saat Wudhu 
AN K2 AE JE JBS AN 23 Eno op Jai 32 0) 
RN H3 SLS3 ISI sa, ale 
(21) Dari Lagith bin Shabirah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila engkau berwudhu maka 
sela-selalah jari jemarimu.” IHR. An-Nasa'i (114), At-Tirmidzi (38), Ibnu 


Majah (448), yang ada pada Abu Dawud (142) secara panjang. Ahmad 
(4/229). 


| T P5 o£ T ye o- 4 .. B5 o N-) H - 
A1 Jang Ep IE 2 GP) AS pn Pal 3 
-. oto 5 . 3 toa En Pa Sa ag 8 
2 pa dada) and Ws3 Los Is! 9 Ade AMI lo 
(122) Dari Al-Mustaurid bin Syaddad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berwudhu 


beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingking.” (HR. 
Abu Dawud (148), Ibnu Majah (446) At-Tirmidzi (40)). 


Anjuran untuk Menyela Jenggot saat Berwudhu 


AN Te AI J3 SS AU 2 ML 3 Al 32 Or) 
SES ES ISI la Ia US SEL LS ISI OS Ia, ada 


54 Al-Khinshir adalah jemari tangan yang paling kecil (kelingking). Lisan Al-Arab (jass). 


sman ja 


Mn ea Sm AS ab Doh ta 

IE HA IS Ep ak Jas 

(123) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila berwudhu beliau mengambil air 

dengan telapak tangannya, lalu memasukkannya ke bawah dagunya 

lalu beliau menyela-nyela di antara jenggotnya dan bersabda, “Beginilah 
Rabbku Azza wa Jalla memerintahkan aku.” (HR. Abu Dawud (145)1. 


IS 35 ra G3 AE SI SIN PE Maa 
tara JA del J6 Penerehgntena SA 


Je Ig ada Aa Le da Is Saha, aus 


.. 


Dari Hassan bin Bilal, ia berkata, “Aku melihat Ammar bin Yasir 
Radhiyallahu Anhu berwudhu, lalu ia menyela-nyela jenggotnya. Ditanyakan 
kepadanya -atau ia berkata, “Aku bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
menyela-nyela jenggotmu?” Ia menjawab, “Apa yang menghalangiku, 
padahal aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menyela-nyela jenggotnya.” (HR. At-Tirmidzi (29), Ibnu Majah (429)1. 


Membasuh Kemaluan Setelah Wudhu 


BEN Is ea GAN lai gas ge 1) 


Jual dg asa An La dn I,i5 S5 IE KS Ta 


Pr 


3 : Gr 
(125) Dari Sufyan bin Al-Hakam Ats-Tsagafi atau Al-Hakam bin Sufyan 
Ats-Tsagafi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila kencing beliau berwudhu dan memercikkan air pada 
kemaluannya.” (HR. Abu Dawud (166), An-Nasa'i (135), Ibnu Majah (461), 
Ahmad (4/69)1. 


Al Io dil Ian ol KE AI Gen HE Si2 38 (01) 


BU enda D De 


z 
££3 


16. zr - 0 Bl0. .. An - 
JAS & Jas cela 3 At AS Los ISI G8 
3 - oz S2. 
A3 A9 2 : TEA 099 
(126) Dari Sufyan Ats-Tsagafi Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berwudhu maka beliau mengambil 
air setelapak tangan. Ia berkata, Seperti ini,' lalu Syu'bah (perawi) 
mencontohkan dengan memercikkan air pada kemaluannya.” (HR. An- 
Nasa 'i (134), Ibnu Majah (461)1. 


50 


As Kol Jaa SI di2 BI G3 pa KE Ge : 0 
333 SELENG LaLbIl abal ga GI J6 dia ala 
AG Jean Kd aan Ss T, 1 


(&27) Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya di antara 
perkara fitrah adalah berkumur dan beristinsyag (memasukkan air 
ke dalam hidung).” Lalu dia menyebutkan hadits semisalnya, namun 
tidak menyebutkan perihal memelihara jenggot tetapi menambahkan, 
dan khitan.' ia menyebutkan, 'memercikkan air ke bagian 
kemaluan'.” (HR. Abu Dawud (54), Ibnu Majah (294), Ahmad (4/264)|. 


Doa yang Dianjurkan setelah Wudhu 
Be, ta EK JB EA db ge pay Ka yA 
aa Ls SS yaa SI gan Sasa 
A3 $ “es Aa BIL GS Ia ala 


3- Ne 


Lot. S0 0... - 34 3. 2.” 
in An AP Ag OR WA 


2 ne Je 3-2 sp SES Pak Us 3 Ne Pa aan 
ks ji Als Men Jeastes ash 


KITAB THAHARAH Bete 


z 


AI KE LE 3G BANI SSI AA S4 5 “2,53 


Ja Pee, 
(128) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami memiliki 
tugas untuk menggembala unta, ketika tiba giliranku menggembala, aku 
memasukkan unta ke kandang di waktu petang, tiba-tiba aku mendapati 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tengah berdiri dan berbicara di 
hadapan orang-orang. Aku mendengar beliau bersabda, “Tidaklah seorang 
muslim berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian 
berdiri melaksanakan shalat dua raka'at dengan menghadapkan hati 
dan wajah (kepada Allah), melainkan ia akan masuk surga.” Aku pun 
bergumam, “Alangkah bagusnya ungkapan ini.” Tiba-tiba seseorang 
berkata, “Yang sebelumnya jauh lebih bagus.” Saat aku lihat ternyata dia 
adalah Umar. Ugbah berkata, “Sungguh aku melihatmu datang sejak 
tadi.” Umar berkata, “Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu 
dan menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan syahadat 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, melainkan pintu surga yang 
delapan akan dibukakan untuknya, dia masuk dari pintu manapun yang 
dia kehendaki.” IHR. Muslim (234), Abu Dawud (169), Ibnu Majah (470), 
Ahmad (4/153)1. 


Kei It SE JB KE AI o33 AEIN y 53 32 (01) 
AYO Ag GM Je Ba SN gas Lap ad 2 da AN 
LA Pena ra Far dana Z1 YI 
KAS) ES Gaib Gp Alat GA Go Gala 
AT da dis AE olah 


Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa 
berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, kemudian mengucapkan 
Asyhadu anlaa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu anna 
Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumaj'alni minat tawwabin 
waj'alni minal mutathahhirin (aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa lagi tidak ada sekutu bagi- 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. 
Wahai Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan 
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri), niscaya akan 
dibukakan baginya delapan pintu surga, ia dipersilahkan masuk dari pintu 
mana saja yang ia kehendaki.” (HR. Abu Dawud (169), An-Nasa'i (148), At- 
Tirmidzi (55) dan lafazh ini miliknya. Ibnu Majah (470), Ahmad (1/19). 


Keutamaan Shalat Dua Raka'at setelah Wudhu 
KE, UE EK JB LE DI G5 pe 3 Kit ye (or) 


AN PA J3 SI gan KS gap Sasa yah 
spring Mp 3 da AS Le BAL An Ia la 


3- 23 3 


Ada Ji ia Ja po dan) yani Uas 
Fei Sa Maan ia 


(130) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami memiliki 
tugas untuk menggembala unta, ketika tiba giliranku menggembala, aku 
memasukkan unta ke kandang di waktu petang, tiba-tiba aku mendapati 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tengah berdiri dan berbicara di 
hadapan orang-orang. Aku mendengar beliau bersabda, “Tidaklah seorang 
muslim berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian 
berdiri melaksanakan shalat dua raka'at dengan mengonsentrasikan hati 
dan wajah (kepada-Nya), melainkan ia akan masuk surga.” IHR. Muslim 
(234), Abu Dawud (169), Ahmad (4/153)1. 


Barangsiapa yang Melakukan Beberapa Shalat dengan Satu 
Kali Wudhu 


Mara ea Ag Pam yan 
Par Pa an Ari 
ag JG 


s5 KITAB THAHARAH 


sybp gua IE TENUN pa ATA Pr) 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia menyebutkan bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dibawakan bejana kecil untuk 
berwudhu. Aku bertanya, “Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berwudhu pada setiap shalat?” Ia menjawab, “Ya.” Dia bertanya, 
“Bagaimana dengan kalian?” Dia menjawab, “Kami melakukan beberapa 
shalat selagi belum batal.” Dia berkata, “Dahulu kami juga melakukan 
beberapa shalat dengan satu wudhu.” IHR. Al-Bukhari (214), Abu Dawud 
(171), An-Nasa'i (131), At-Tirmidzi (60), Ibnu Majah (509), Ahmad 
(3/194)1. 


SI Ion OS SE AE 4 seng Swan Darbuka 
bea pa TB ES KI Ag ala AI Lo 


- 


dini 3 TES Elis pat Inten SA 
PANTAI 


(132) Dari Buraidah bin Al-Hushaib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu berwudhu untuk setiap 
kali melakukan shalat, tetapi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah 
beliau mengerjakan beberapa shalat dengan satu kali wudhu. Lalu 
Umar bertanya kepada beliau, “Engkau melakukan sesuatu yang tidak 
biasa engkau lakukan sebelumnya?” Beliau menjawab, “Aku sengaja 
melakukannya wahai Umar.” IHR. Muslim (277), Abu Dawud (172), An- 
Nasa'i (133), At-Tirmidzi (61), Ibnu Majah (510), Ahmad (5/358)1. 


Wudhu Tidak Batal bagi Orang yang Tidur Sambil Duduk 
Ii d3 Dea Je te 1 Pen 
dn in AS it dar SB 2 be 
35 - BAIK 3 SEN desa 


(433) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ketika shalat akan 
dilaksanakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berbincang 
dengan seorang shahabat —dalam satu riwayat: Nabiyullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sedang berbincang dengan seorang shahabat- beliau 
belum beranjak melaksanakan shalat hingga para shahabat tertidur 
-dalam riwayat lain: kemudian beliau datang lalu shalat mengimami 
mereka.” (HR. Muslim (376), Ahmad (3/101)1. 


- - 0 5 ba - Lb 
ANA AR SES: Jet PAPER AAN 
1 3GB Lt PAN AN 5 Ang ale ah 
Pa Aa Oyagi 5 Oa A1 Lo 
(134) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Para shahabat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertidur, lalu mereka bangun, 
kemudian shalat tanpa berwudhu kembali.” IHR. At-Tirmidzi (78), Abu 
Dawud (200), Ahmad (3/277)1. 


Ja An 5 SI Gea ge F8 pat ya 0) 
Besmid 3 CAS, Si ide Jah Ig ada du 
Na uan Telak on Ma 

Ap JAS ISLAM Sa 2 JT Ga AS ag 


(135) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah satu malam disibukkan dengan 
sesuatu sehingga beliau mengakhirkan shalat isya, dan karenanya kami 
tertidur di dalam masjid. Lalu kami terbangun, lalu tertidur kembali, 
lalu terbangun hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
keluar menemui kami seraya bersabda, “Tidak ada seorang pun dari 
penduduk bumi yang menunggu shalat (seperti ini) selain kalian.” IHR. 
Al-Bukhari (184), Muslim (639), Abu Dawud (199), Ahmad (2/126)1. 


Berwudhu karena Makan Daging Unta 
AN Iya maa et YG A3 maria Dera Da & 33 (1 
KTA! La Pa 23 I:z sn AJ 


AN Je ai na 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, bahwa seseorang 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apakah kami 
harus berwudhu setelah makan daging kambing?” Beliau menjawab, Jika 
engkau menghendaki maka berwudhulah dan jika engkau menghendaki 
maka boleh tidak berwudhu.” Dia bertanya lagi, “Apakah harus berwudhu 
setelah makan daging unta?” Beliau menjawab, “Ya, berwudhulah setelah 
makan daging unta.” Dia bertanya lagi, “Apakah aku boleh shalat di 
kandang kambing?” Beliau menjawab, “Ya, boleh.” Dia bertanya lagi, 
“Apakah aku boleh shalat di kandang unta?” Beliau menjawab, “Tidak.” 
(HR. Muslim (360), Ahmad (5/92)1. 


Ke djAh 5 Je dB RE AN G3 m3 ta 0) 
MASA IS Ud Al on ab op da EA 
BIAN ye Jp Ai ASP JT TA ya B5 
naat GE bgl Y SES NN 


pp ai 


Ser AE Aa UAS JS AN Gan 3 PLS 3£ Ja 


an) Dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang wudhu setelah makan 
daging unta. Maka beliau bersabda, “Berwudhulah karenanya.” Beliau 
juga ditanya tentang wudhu karena makan daging kambing. Maka beliau 
bersabda, “Tidak perlu berwudhu karenanya.” Beliau juga ditanya dengan 
shalat di tempat tambatan unta. Beliau bersabda, “Janganlah kalian shalat 
di tempat menambatkan unta, karena unta biasa memberikan was-was 
seperti setan.” Beliau juga ditanya tentang shalat di kandang kambing. Maka 
beliau bersabda, “Shalatlah di dalamnya, karena tempat itu mengandung 
berkah.” IHR. Abu Dawud (184), At-Tirmidzi (81), Ibnu Majah (494), Ahmad 
(4/289)1. 


Berwudhu karena Menyentuh Kemaluan dengan Telapak 
Tangan 


WS op Ona IE SAE JB A3 IE 
36 "2 JS sn e 033 JS ASN Ran OA 5 
IN G3 Ian SA Sa ap PAN 


Ba NB Maa Par An ba Air 

1533353 
Dari Urwah, ia berkata, “Aku pernah menghadap Marwan bin Al- 
Hakam, lalu kami menyebutkan sebab-sebab diharuskannya berwudhu. 
Maka Marwan berkata, Dan karena menyentuh kemaluan.' Urwah 
berkata, “Aku tidak mengetahui tentang hal itu.' Setelah itu Marwan 
berkata, 'Busrah binti Shafwan Radhiyallahu Anha telah mengabarkan 
kepadaku, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang menyentuh kemaluan, maka 
hendaklah dia berwudhu.” (HR. Abu Dawud (181), dan pada At-Tirmidzi 


(82), An-Nasa'i (163), Ahmad (6/406), Malik (89), Ibnu Majah (479) dari 
hadits Busrah binti Shafwan). 


Elan 1J35 SE IE RS 2 G3 AE y Jb (v3) 
JS ob AE GAN P5 na Ja JET as3 
Pn LA Aga va a Pra tag vit KIE Al To HN 


(139) Dari Thalg bin Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Seseorang 
berkata, “Aku telah menyentuh kemaluanku,' atau dia mengatakan, 
Seseorang menyentuh kemaluannya pada saat shalat, apakah dia wajib 
berwudhu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak, 
sesungguhnya itu (kemaluan) adalah salah satu anggota tubuhmu.” (HR. 
Ahmad (4/22-15329)). 


al woman Be 


Tidak Membatalkan Wudhu, Apabila Seseorang Menyentuh 
Istrinya tanpa Disertai Sia 


de Jp. 2 OK BI SS Ag US Kang 0) 
SN PRE aa Es SAI ab Ia dag ale Al 

Alep 3 Jap AI si Aa z5 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat sementara aku berbaring di depannya 


laksana jenazah, apabila beliau ingin melaksanakan shalat witir, beliau 
menyentuhku dengan kakinya.” (HR. An-Nasa'i (166), Ahmad (6/260)|. 


T- & 5 » 3 2... T 20 NI 2 133 
Na ad ben SS EUR AN GP 13 


A33 IE Cena ES 343 p Ga Mint atas di SIS £ 


DSA Ia Ip PAN Ag 333 OK yaata 2 
BN AG ga Ya Ig Iii IA Ia WA 
Baki Ps ai 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Pada suatu malam 
aku kehilangan Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam dan aku mencari- 
carinya dengan kedua tanganku. Lalu kedua tanganku menyentuh kedua 
kakinya yang berdiri tegak, sementara beliau dalam keadaan sujud. Beliau 
mengucapkan doa, “Aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu 
dan dengan sikap pemaaf-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan- 
Mu dari Engkau, aku tidak bisa menghitung pujian kepada Engkau 
sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri.” (HR. Muslim (486), An- 
Nasa'i (169), Ibnu Majah (3841), Ahmad (6/58)1. 


Para Luna (4:5) 
“ " 
P s2 323 4 
NY 9 IG S (d1 S1 AN » G8 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 


BE Kanaan Gap 


0... 


wa Sallam pernah mencium sebagian istrinya kemudian beliau shalat 
dan tidak kembali berwudhu.” IHR. An-Nasa'i (170), Abu Dawud (179), 
At-Tirmidzi (86), Ahmad (6/62)). 


ad desai Ab AA JA air es . 
Bebas 248 Haua 
EN Gi Ab gg A3 ag aapa aa 


- 


Ara - Abe Ar Bag AJ sa G3 Naa 
Tikam Hanana ada Sada adu Par 


KE S3 US Area San sandi 


Dari Urwah, bahwa ia pernah ditanya, “Apakah wanita (istri) 
yang sedang haid boleh membantuku, atau boleh berdekatan denganku 
sementara dia junub?” Urwah lalu menjawab, “Bagiku semua itu mudah, 
setiap dari mereka boleh membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena 
hal itu. Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku bahwa ia 
pernah menyisir -rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam 
keadaan haid, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berada di sisi masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepadanya (Aisyah) 
yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir 
rambut kepalanya.” (HR. Al-Bukhari (296), yang ada pada Muslim (297), 
Ahmad (6/204) dengan maknanya). 


Anjuran Berwudhu Disebabkan Muntah 
Pur Ma em Are BN 635 5 5 algs 0 Ea 
3 Sih Ammh 3 OP Ea 5 15113 533 oi ai 
Hn paha UNA So JR AC ag 


Dari Abu Ad-Darda' Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam muntah lalu beliau berbuka dan berwudhu. 
Lalu aku bertemu Tsauban di masjid Damaskus, maka aku kabarkan 


2 KITAB THAHARAH SONG 


hal itu kepadanya, ia pun lantas berkata, “Benar, bahkan akulah yang 
menuangkan air wudhu kepada beliau.” (HR. At-Tirmidzi (87), Ahmad 
(6/443)|. 


Berwudhu karena Keluar Madzi 
ne Salon Ng DI G3 Ae Ya z (Ho) 
ea ENAK Pata Ai To GAN JUNI aa san 
53553 ny —a JS Ius San NGO T5 KTeN 


Dari Ali He Anhu, ia berkata, “Aku adalah lelaki yang 
sering keluar madzi dan aku malu bertanya kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam karena posisi putri beliau, maka aku menyuruh Al- 
Migdad bin Al-Aswad, lantas ia menanyakannya. Maka beliau bersabda, 
“Hendaknya ia membasuh kemaluannya lalu berwudhu.” (HR. Muslim 
(303), Abu Dawud (206), An-Nasa'i (153), Ahmad (1/80), An-Nasa 'i (434), 
Al-Bukhari (132), dengan makna yang sama dari Ibnu Abbas. 


Para AN Io GAN IE AE AN 625 AE N 
Jade S3 SA Ga SES kd ye lag 


(146) Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang madzi, beliau lantas 
bersabda, “Keluarnya madzi'" itu mengharuskan wudhu dan keluarnya 
mani? mengharuskan mandi.” (HR. At-Tirmidzi (114), Ibnu Majah (504), 
Ahmad (1/110)1. 


Berwudhu karena Buang Angin tanpa Harus Membasuh 
Aurat 


AS Ie Ih JG JB KE AN Ge, Ra 3E 


55 Al-Madzi artinya sesuatu yang basah dan lengket yang keluar dari kemaluan saat 
bercumbu dengan perempuan, atau berkhayal tentang hal itu. Lisan Al-Arab (s3 »). 
56 Al-Mani adalah air lelaki yang bakal menjadi anak (sperma). Lisan Al-Arab (s yp). 


o 83, ME Sa L-. TA (AT oT- 
Ie d5 deep 5 aa 2 FS 2g Abe 
9-3 09 PS | -. 10-09 
Bin 3 Aan Jeradudalau. Diya nam 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak akan diterima shalat 
seseorang yang berhadats hingga dia berwudhu.” Seorang lelaki dari 
Hadhramaut berkata, “Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu 
Hurairah?” Ia menjawab, “Buang angin baik dengan suara maupun 


tidak.” IHR. Al-Bukhari (135), Abu Dawud (60), At-Tirmidzi (76), dan 
bagian pertama ada pada Muslim (225), Ahmad (2/308)). 


2 Taka Hoa 
IgE yu 253 1 23 Mara Pati 3. 
za Pra -3 aa 5 fa ken Vid SA 1" Pn | 2 
Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim Al-Mazini daa Anhu, 
bahwa ada seseorang yang mengadukan keraguan kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa seakan-akan ia mendapatkan 
sesuatu dalam shalatnya. Beliau bersabda, “Janganlah engkau pindah 
—janganlah engkau beranjak pergi- hingga engkau mendengar suara, atau 


mencium baunya.” (HR. Al-Bukhari (137), Muslim (361), Abu Dawud (176), 
An-Nasa'i (160), Ahmad (4/40)1. 


AN boa Ioi JUJUR ce rara al 38 Uta 
CL Lia gabut san setelan Gp laa 
PI Ea Fa AN ia BE WA AA 


30 jg 


sg£ 
as kaxa 


N 
aa 

3N 

1 
— PN 


ts, 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari 
kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, kemudian bimbang apakah 
berhadats atau belum, maka janganlah sekali-kali keluar dari masjid 
hingga mendengar suara (buangangin) atau mendapatkan baunya.” (HR. 


Muslim (362), Abu Dawud (177), An-Nasa'i (74), At-Tirmidzi (47), Ibnu 
Majah (515) seperti itu, Ahmad (2/414)1. 


Bab Bertayammum untuk Orang yang Berhadats, Junub, 
Wanita Haid, dan Nifas pada saat tidak Mendapatkan Air atau 
Kekurangan Air 

Allah Ta'ala berfirman, 


aa 29 Hak s3 oa Fa 3 A £. Ig aa kap 


13 Kai 


“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak 
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), 
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.” (OS. Al-Maidah 
151:6) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


KTI 3 EA AR BI Sus 


A » Ld Got Pit Pata brake 
2 | ber ana z NAS 3 ALAN 
8 3 

ar 


“Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis 
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak 
mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), 
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.” (OS. An-Nisa' 14): 
43) 


di Jo uga 2 DO 33 AN ME 3 AE GE z Ne) 
Pa Menkop tegap AI 
aa PN 3 LA Td LIA 


BU Bra D (Bete 


aa Bed del Jala LAN E3I TOK 
LS ap IRI HA Na Sa 
Te El II ea, 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku diberi lima perkara yang 
tidak diberikan kepada orang sebelumku: aku ditolong melawan musuhku 
dengan ketakutan?” mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi 
untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang 
dari umatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan 
untukku harta rampasan? perang yang tidak pernah dihalalkan untuk 
orang sebelumku, aku diberi hak syafa'at, dan para nabi sebelumku diutus 
khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia.” 
(HR. Al-Bukhari (335), Muslim (521), An-Nasa'i (430), Ahmad (3/304)1. 


"Ar Na ag ae“ d0 - 


(051) Dari Abu Hurairah 2aa dina bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dijadikan bumi untukku sebagai 
tempat sujud dan suci.” (HR. Muslim (523), At-Tirmidzi (1553), Ibnu Majah 
(567), Ahmad (2/222)1. 


AN To S5 Lap KEJU is AI GP SE 06) 
Wala 2 Jb 3 kah Sa A3 Das Ian la A 


Al H3 GAN 53 cap Aa Ulas SILAM org de 
HB AS. an AI SIG al Os 5 2 ae 


are Tu, IBU dn gegngat BI gd 


57  Nushirtu bir ra'bi masirata syahrin. Ar-Ra'bu adalah rasa takut dan gentar. Artinya 
musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah Allah sisipkan dalam hati 
mereka rasa takut, maka apabila jarak antara beliau dengan mereka sejauh satu bulan 
perjalanan, para musuh ini sudah melarikan diri dari beliau. Lisan Al-Arab log). 

58 Al-Ghana'im adalah harta yang didapatkan dari hasil peperangan. Lihat dalam kitab 
Al-Mishbah Al-Munir, Kitab Huruf Ghain (2/455). 


Ae EU 3 Oedemal AI Ja VI 
(152) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah mengutus Usaid bin Hudhair dan beberapa 
orang bersamanya untuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Setelah 
waktu shalat tiba, mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu. Tatkala 
mereka kembali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka 
utarakan hal itu kepada beliau, lalu turunlah ayat tayammum.” Ibnu 
Nufail menambahkan, “Maka Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah, 
“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, tidaklah terjadi sesuatu 
yang tidak engkau inginkan, melainkan Allah telah menjadikannya 
untukmu dan kaum muslimin suatu kelapangan.” (HR. Al-Bukhari (336), 
Muslim (367), Abu Dawud (317), Ahmad (6/57)1. 


Ia GAN PA BUS SEE AN aa OA GA (C3 


Pa Ia je RU AN jas Hae Ai 


- 


30. 


- 
- 


up SN Ce SE sa aa: jaya 5 
Pata SB asah IE JB EL N3 Y3 Hata GS J6 


(653) Dari Imran Radhiyallahu Anhu, ia Ba “Kami pernah dalam 
suatu perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
shalat mengimami manusia. Setelah beliau selesai?? melaksanakan 
shalatnya, didapatinya ada seorang yang memisahkan diri tidak ikut 
shalat bersama yang lain. Beliau lantas bertanya, “Wahai fulan, apa yang 
menghalangimu untuk shalat bersama yang lain?” Ia menjawab, “Aku 
sedang junub, sementara air tidak ada.” Beliau bersabda, “Cukup bagimu 
menggunakan debu.” (HR. Al-Bukhari (344), An-Nasa'i (320), yang ada 
pada Muslim (682), Ahmad (4/434) dalam hadits yang panjang 


SA da SAR SI JG EA gn 3S s1) 
se di aga yo Jap ale dl Ko Ijo 
Sg dl gp Oei LX 33 yI JS AO Las 
59 Infatala min 59 Infatala min shalatihi artinya selesai dari melaksanakan shalat. Al-Lisan (5 ».& ). 

60 Ash-Sha'id ada yang mengatakan tanah, ada juga yang mengatakan debu, dan yang 


benar adalah bagian permukaan tanah. Tuhfah Al-Ahwadzi, Bab Tayammum untuk 
orang junub. Lihat dalam kitab Syarh An-Nawawi (4/60). 


ANN PARI UKG Por Ss 235 ate ja Ja dada asi 
B3 aa dp 3 AI an Ola la 
JB cd Joan G ES 453 selat $ “3 Je Com 
MA Age entar Png Apr 


ae SN Ah Ja Jas JA os Aa 6 dad 
cap Ls Tg 0 ye Aya aus 2 Gaya tar sela 


pr 


Hn Jd Jp JS eta BAR ai JI 
JAS AL Tah Gb SEN LAN SG aura 


Pan “Ba Bade SA Iss (Eka 


(154) Dari Abu Dzar HedNialiaha Anhu, ia berkata, “Sesungguhnya 
aku tidak suka dengan Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memerintahkanku untuk menggembala unta?' dan kambing. 
Beliau bersabda kepadaku, “Minumlah susu dan air kencingnya.” Abu 
Dzar berkata, “Ketika itu aku tidak mendapatkan air sementara aku 
sedang bersama istriku, lalu aku junub sehingga aku shalat tanpa bersuci. 
Kemudian aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tatkala pertengahan siang, yang pada saat itu beliau sedang bersama 
sekelompok shahabatnya di bawah naungan bayangan masjid. Beliau 
bertanya, “Apakah engkau Abu Dzar?” Aku menjawab, “Ya, aku celaka 
wahai Rasulullah.” Beliau kembali bertanya, “Apa yang membuatmu 
celaka?” Aku berkata, “Aku tidak mempunyai air? sementara aku 
bersama istriku, lalu aku junub, kemudian shalat tanpa bersuci.” Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan seseorang 
agar mengambilkan air untukku, lalu datanglah seorang budak wanita 
hitam dengan membawa baskom yang bergerak karena berisi air8, 
namun tidak penuh. Lalu aku menutup diri dengan untaku, dan aku pun 
mandi, kemudian aku datang kembali kepada beliau. Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya 
tanah yang bersih adalah alat untuk bersuci meskipun engkau tidak 
61 Bidaudz adalah unta yang berumur antara tiga sampai sepuluh tahun. 


62 A'zubu artinya dijauhkan. 
63 Bi'ussin artinya baskom besar. Lisan Al-Arab (& 4). 


mendapati air hingga sepuluh tahun. Apabila engkau telah mendapati air, 
maka kenakanlah air itu pada kulitmu.” I(HR. Abu Dawud (333), yang ada 
pada An-Nasa'i (321), At-Tirmidzi (124), Ahmad (5/146) dengan ringkas). 


KE HIM SI KE DI ee GIA sen gl 36 Ooo) 
usa Se AS IA es GL an Pa 

SAN Ya GAN Vu EN ah Io sid 8 
peka Kla dah KAN era ai Pen 


Pd 


$ & Ha Ita BB EA 
(455) Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, bahwa dua orang bertayammum, 
lalu keduanya shalat, kemudian keduanya mendapatkan air pada waktu 
shalat tersebut belum selesai, maka salah seorang dari keduanya berwudhu 
dan mengulangi shalatnya, sedangkan yang kedua tidak mengulanginya. 
Setelah itu keduanya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tentang hal tersebut. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak 
mengulangi shalatnya, “Engkau sesuai dengan sunnah dan shalatmu 
sudah cukup.” Lalu beliau bersabda kepada orang yang mengulangi 
shalatnya, “Engkau seperti mendapatkan bagian ganda?.” (HR. An-Nasa'i 
(431), Abu Dawud (338)!. 


Tata Cara Bertayammum adalah Satu Kali Tepukan untuk 
Dua Telapak Tangan dan Wajah 


Allah Ta'ala berfirman, 


2, A ?£, 2 5 Pa 
“Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci): an wajahmu 
dan tanganmu dengan (debu) itu.” (OS. Al-MS'idah (51: 6) 


| AGS 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


Kat & ANA Mn AS 


64 Sahm jam'i artinya dia mendapatkan satu saham kebaikan seperti saham pasukan 
perang. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar Bab Huruf jim bersama mim. 


BU iman GG Bete 


3- 


“Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci): usaplah 
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.” (OS. An-Nisa" (41: 43) 


Jl bas Jaa UEA G3 SN 3 AI at 38 0 (4) 
HE IS AN pi laut SAI JB AI 3 AS 


. 


SB Eb BU SHU Bakal 


£ 


ala - 4 Tag -3 9 
al AN MA Per meme enabep LS 
SSS Da SS SI: ne Bai AG ke GAN JS 
a1 - sx Ts 73 - 2 ba AJE 15 ” PEG - g 
Aga Pan ia AI Io GA G3 

o AAS Aan 3.0 

2 449 Lpr Had 
(156) Dari Abdurrahman bin Abza Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Seseorang datang menemui Umar bin Al-Khaththab seraya berkata, “Aku 
mengalami junub tetapi tidak mendapatkan air. Maka Ammar bin Yasir 
berkata kepada Umar bin Al-Khaththab, “Tidak ingatkah ketika kita dalam 
suatu perjalanan, saat itu engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan 
aku berguling-guling8 di atas tanah lalu shalat. Kemudian aku ceritakan 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Sebenarnya engkau cukup mengerjakan begini.” 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu memukulkan kedua telapak 
tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka 
dan kedua telapak tangannya.” (HR. Al-Bukhari (338), Muslim (368), Abu 
Dawud (322), An-Nasa'i (311, 317), At-Tirmidzi (144), Ibnu Majah (569), 
Ahmad (4/265)|. 


Tayammum dan tidak Berwudhu bagi Orang yang Khawatir 
terhadap Dirinya 
Allah Ta'ala berfirman, 


?2-,, an 2», 3G 
SAI IP SI EA JAN Al Kp Va 


65 Fatama 65 Fatama'aktu « artinya bergulingan di tanah. Lihat pada kitab Fath Al-Bari, karya Ibnu 
Hajar (1/189). 


“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu.” (OS. Al-MS idah ISI: 6) 


Allah Ta'ala berfirman, 


A - 385 Eh 2 Tae Y 
YES KEK KANE 5 


“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu.” (OS. An-Nisa' (41: 29) 


SI IE JERE A Ka AI G5 PN jae ge 0 Gev) 
asi If blush ol dai Ja SS 3 BG 


Ia GAS S5 CA nah ola deng 
Mn abaya Toure JUS Na 
ai bian Gl E, JUSEYI ga ga sa Ega par 
Da Wi SA Ya 

NS Io da Is 9 IE AI ko dl db 


Dari Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku - 
bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika 
perang Dzatu As-Salasil, sehingga aku takut akan binasa jika aku mandi, 
maka aku bertayammum kemudian shalat Subuh dengan para sahabatku. 
Lalu mereka melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka beliau bersabda, “Wahai Amr, engkau shalat bersama 
para sahabatmu dalam keadaan junub?” Maka aku kabarkan kepada 
beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi dan aku katakan, 
“Sesungguhnya aku pernah mendengar firman Allah, “Dan janganlah 
kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang 
kepada kalian.” Maka Rasulullah Shaliallahu Alaihi wa Sallam tertawa 
dan tidak mengatakan apa-apa. (HR. Abu Dawud (334), Ahmad (4/203)). 


Tayammum pada saat Luang untuk Menjawab Salam 


BN a33 GAS AAN 3 sn op ea ul a 


Kas ARE ANA BA SU cake 
ea Ag AAN Ea Aa as j3 
Dante beligagg es JJ 


(158) Dari Abu Juhaim bin Al-Harits bin Ash-Shimmah Al-Anshari 
Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
kembali dari Bi'r Jamal, lalu ada seorang lelaki menemui beliau seraya 
memberi salam, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian 
menghadap ke arah dinding lalu mengusap wajah dan kedua telapak 
tangannya, baru kemudian membalas salamnya.” (HR. Al-Bukhari (337), 
Muslim (369), Abu Dawud (331), An-Nasa 'i (311)). 


Mengusap Imamah dan Sepatu 
da Ko GAN ya KE Ae Lip dlojak Ga 
Pen SNN KE Ss Ke geruira due 
Bt Meme” | Ka nda 
SAE 20. At IL NG 2 1 


Dari Sa'ad bin Abi PN Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau mengusap sepasang 
sepatunya, dan bahwa Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Umar 
bin Al-Khaththab tentang hal itu, maka Umar berkata, “Ya, jika Sa'ad 
menceritakan kepadamu sebuah hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka janganlah engkau bertanya kepada selainnya.” (HR. Al- 
Bukhari (202), Ahmad (1/15)1. 


Sl Bo GAN Eh SE RE D dn dl gas TA gan 38 0 (&) 
A3 AS Tega eta 


-. 


(160) Dari Amr bin Umayyah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap imamah 
dan kedua sepatu beliau.” IHR. Al-Bukhari (205), An-Nasa'i (119), Ibnu 


Su KITAB THAHARAH (De 


Majah (562), Ahmad (4/179)). 


Ba IE AS AN 3 Kah y$ Si GP Ow) 


Ws aa JS oat AE IN Ls 
SAR PP ata da Ya Ia its 
LIL GS Gp 2 Ab BIS Ha H3 aa, IS 
IreR ipb) (53 ale eka aa 33 153 aan 


(161) Dari Mughirah bin Syu'bah Tn Anhu, ia - 
“Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu 
perjalanan, beliau bersabda, “Wahai Mughirah, ambilkan segayung 
air.” Maka aku pun mengambilkannya untuk beliau. Lalu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi menjauh hingga tidak terlihat olehku 
untuk buang hajat, saat itu beliau mengenakan jubah lebar, beliau 
berusaha mengeluarkan tangannya lewat lubang lengan namun terlalu 
sempit, lalu beliau mengeluarkan tangannya lewat bawah jubahnya lalu 
aku sodorkan segayung air kemudian beliau berwudhu sebagaimana 
wudhu untuk shalat dengan mengusap kedua sepatunya lalu shalat.” (HR. 
Al-Bukhari (363), Muslim (274), Abu Dawud (150), An-Nasa 'i (79, 124), 
Ibnu Majah (545), dan yang ada pada At-Tirmidzi (100) secara ringkas, 
Ahmad (4/244)1. 


Ang Oa nd sg (119) 
Ba JA Jp 3 nposa Pekan Jab aa 


JB : tah js 2 Sel 3 Jp ag ada 
Ia OS AA GL SY $ Tn lab Hata Ge : apl 
ANT 


Dari Hammam, ia berkata, 'Jarir bin Abdullah Radhiyallahu 
Anhu kencing lalu ia berwudhu dan mengusap dua sepatunya. Maka hal 


66 Baskom kecil untuk mengambil air. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf hamzah 


bersama huruf dal. 
BU ENSIKLOPEDI D Bet 


itu ditanyakan kepadanya, “Kenapa engkau melakukan demikian?” Ia 
menjawab, “Ya, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam kencing kemudian berwudhu dan mengusap dua sepatu beliau. 
Al-A'masy berkata, Ibrahim berkata, “Hadits ini menjadikan mereka 
keheranan karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surah Al-Ma'idah”.” 
(HR. Al-Bukhari (387), Muslim (272), An-Nasa'i (118), At-Tirmidzi (93), 
Ibnu Majah (543), Ahmad (4/358) dan At-Tirmidzi (611) dari jalur Syahr 
bin Hausyabl. 


Batasan Waktu Mengusap untuk Musafir dan Mukim 

agxiL 1 PA EKP Ga IS 202 bo Lb 2 0-2 
BSE SU dl Ipin Jas SEKS AI 33 AE 3 
() A . 0 Oo... ea Na Na” Pr s£ 
TAI 3 ea ALI a03 Ge, pi 
Dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam telah menjadikan waktu mengusap bagi musafir tiga hari tiga 
malam dan bagi mukim sehari semalam.” (HR. Muslim (276), An-Nasa'i 


(128), Ahmad (1/134) yang ada pada Abu Dawud (157), At-Tirmidzi (95) 
dari Khuzaimah bin Tsabit|. 


WILAE A en LES LIA SE AS p mija GE 
6 ALS Ai up BAE ETS KI TE mad 3 
JS Mae ella AE AI Io AN II HAL 
BELI) Sad pel IE Dag ala AI Ts 5 JAS 

El II Ug 
Dari Syuraih bin Hani', ia berkata, “Aku pernah mendatangi Aisyah 


Radhiyallahu Anha untuk menanyakan kepadanya tentang mengusap 
sepatu. Maka ia berkata, “Engkau harus menemui Ibnu Abi Thalib (Ali) 


67 Allah Ta'ala berfirman, 
In Hi Ki AG HI Kai SAR Uas LA igan Sai Gl 


£ Ge ji 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka 
basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 


kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.” (OS. Al-Maidah 151: 6) 


lalu tanyakanlah kepadanya, karena dia pernah melakukan perjalanan 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka kami bertanya 
kepadanya, lantas ia menjawab, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
telah menjadikan tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam 
bagi mukim.” IHR. Muslim (276), Ibnu Majah (522), Ahmad (6/146)). 


Tata Cara Mengusap Sepatu 
SL HAN SE PE KE Hi gen ae 33 00) 
BEM MP AN 
ME PE Eun ra Kana 


Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkera “Seandainya agama 
itu dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap 
daripada bagian atasnya. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengusap bagian punggung sepatu.” IHR. Abu Dawud 
(162), Ahmad (1/124)). 


Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi 
Allah Ta'ala berfirman, 


Gr -0n PEN 

bakukad ego Jata Sple YI 3 
“Dan jangan pula (kamu hampiri mesjid ketika kamu) dalam keadaan 
junub kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi 
Ka ” (OS. An-Nisa” (41: 43) 


Sel ta abaya aa Na Mars AA 
Na Pa 


Dari Abu Musa dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang lelaki duduk 
di antara empat cabang? wanita (kedua paha dan kedua tangan) dan 
bertemulah kelamin lelaki dengan kelamin wanita, maka sungguh telah 
wajib mandi.” (HR. Muslim (349), Ahmad (6/47), dan dari Abu Hurairah 
yang ada pada Al-Bukhari (291), Abu Dawud (216), dari Aisyah yang ada 
pada At-Tirmidzi (108), Ibnu Majah (608), dengan lafazh “Idzal tagol 
khitanul khitana fagod wajabal ghuslu.'. 


30. 


EA Io ERA gai sha 0) 
Keoa Ba Be lead ce AU Je 


(167) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia bersabda, “Jika seseorang duduk di antara empat 
anggota badannya lalu bersungguh-sungguh kepadanya??, maka wajib 
mandi baginya.” (HR. Al-Bukhari (291), Muslim (348), An-Nasa'i (191), 
Ibnu Majah (610), Ahmad (2/234)1. 


Wajib Mandi bagi Oem yang Mimpi Basah apabila Melihat Mani 

be ana ba T 

AN Ko AN JI, JB JB TS ta AN ga Sma ap 0 “w 
AN ja BA 1 bepuara 


Dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Air (mandi junub) itu (dilakukan) karena 
keluarnya air mani.” IHR. An-Nasa'i (199), Ibnu Majah (607), Ahmad (5/416)| 


Wi Ada Jan Te 3 AI 2 3 3 (9 
Ie EN Papa SO ha II 33 


68 Syu'abiha adalah dua tangan dan dua kaki. Ada yang mengatakan dua kaki, sebagai 
kata kiasan bersetubuh. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf syin bersama huruf 
'ain. 

69 Jahadaha artinya mendorongnya dan menyergapnya. Ini adalah kata kiasan untuk 
bersetubuh. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab Huruf jim bersama huruf ha'. 


awan 


ne 


Pn g Tank ba. z o “, , « ot 
IE JAS WS sita Ie Ja cal Jan kala EJUS 
Jb 5 AG urai al as, 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapatkan 
dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, 
“Dia wajib mandi.” Beliau juga ditanya tentang seorang lelaki yang 
bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, 
“Dia tidak wajib mandi.” Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah wanita wajib mandi juga jika dia bermimpi seperti mimpinya 
lelaki?” Beliau menjawab, “Ya, sesungguhnya wanita adalah saudara 
kandung lelaki.” IHR. Abu Dawud (236), At-Tirmidzi (113), Ibnu Majah 
(612), Ahipad (6/256)1. 


JA ba EU Dl ge L TA 3g w) 


. 


Yi SPd J3 6 aa WI IM 
Ja iya on Hap pc 


z 
“ 


se Ba ena Ad 25 Ba KIE AI S2 G3 
Ta AI MEI adl ea IE, Hg 
GB Su Asad 


Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Ummu 
Sulaim datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu terhadap 
kebenaran, apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?” Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ya, jika dia melihat air.” Ummu 
Salamah lalu menutupi wajahnya dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah seorang wanita itu juga bermimpi basah?” Beliau menjawab, 
“Ya, celaka engkau”, jika tidak lantas dari mana datangnya kemiripan 
seorang anak itu.” (HR. Al-Bukhari (130), Muslim (313), An-Nasa'i (197), 
At-Tirmidzi Ka Ibnu Majah (600), Ahmad (6/306)1. 


ge bae JB AE Ah KA 33 Mi al GE (wy) 


70 Taribat yaminuk artinya melekat dengan debu, ada yang mengatakan maknanya lillahi 
darruk. Tujuannya bahwa isi perintahnya menyatakan kesungguhan. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


2R 


SP 3 :J #3 


He IIS aga “5 Jl- EA 

ea aa Kes Gis 
Cenbs Sub ea AG: se ti ya AO S3 

PE KIE TERI 3 BESI JUS Inai S3 aka 


MS SSI Pata, :i c Ju teals 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ummu Sulaim 
—dia adalah neneknya Ishag- datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam dan Aisyah sedang berada di samping beliau, dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, seorang wanita mimpi basah seperti yang dimimpikan 
lelaki, dia bermimpi dirinya melakukan sesuatu sebagaimana lelaki 
bermimpi.” Aisyah berkata, “Wahai Ummu Sulaim, engkau telah membuka 
aib wanita, malangnya dirimu.” Beliau bersabda kepada Aisyah, “Bahkan 
engkau yang malang. Ya, hendaklah dia mandi wahai Ummu Sulaim 
apabila dia melihat hal itu.” IHR. Muslim (310), dan riwayat dari Aisyah 
pada Abu Dawud (237)|. 


Tata Cara Mandi Junub 


Allah Ta'ala berfirman, 
PAGAR LAM PAI 
obb LS ASI 
Tera kamu junub maka mandilah.” (OS. Al-MS'idah (51: 6) 


3 Lab ak ang GE A1 33 Ga 53 (V0 
GI Sa Ma 2 ada Gta se Sa TE 
Au cs kas 3 gais Ye ata at Jadi 
OS SE Tg E 2 - Pasta ai iss & Had 
JESS BIS dalih GE SE Boni PL JS Su 2s 


SU KITAB THAHARAH Dea 


333 Jarak 5 H3 al 

Dari Maimunah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, ia berkata, “Aku pernah menyodorkan air kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mandi junub. Beliau membasuh kedua 
telapak tangan, dua atau tiga kali, kemudian memasukkan tangan ke dalam 
wadah dan menuangkan air pada kemaluan beliau lalu membasuhnya 
dengan tangan kiri, setelah itu dengan tangan kirinya beliau menepukkan 
ke tanah kemudian menekan dan mengosok-gosoknya dengan keras. Lalu 
beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian menuangkan 
air ke kepala tiga kali dari cidukan telapak tangan, selanjutnya beliau 
membasuh seluruh tubuh, lalu bergeser dari tempat semula dan membasuh 
kedua kaki, kemudian aku mengambil handuk untuk beliau tetapi beliau 
mengembalikannya.” IHR. Muslim (317), At-Tirmidzi (103), Ibnu Majah 
(573), Ahmad (6/366), Al-Bukhari (249) dengan maknanya yang sama). 


Kie BI Io di J5 Sl gia An ge, Ae 3 (09) 
Ca Pagar Sein Maa 5 
3 Lha Jz 1 SI 035 SE SI 3S AA keatas 3 3 
DN PAN MAN AA, 
BAE Galang pn Aa sr PS 

ai SE Jaa BPA SIB AS aja dal SP aah 


Oa Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam jika mandi junub, maka diletakkan untuknya bejana 
air, lalu beliau menyiram kedua tangannya sebelum memasukkanya ke 
dalam bejana. Apabila beliau sudah mencuci kedua tangannya, maka 
beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana dan menyiramkan 
dengan tangan kanannya dan mencuci kemaluannya dengan tangan 
kirinya. Setelah selesai, beliau menyiramkan dengan tangan kanannya 
ke tangan kirinya, lalu mencuci keduanya, kemudian berkumur dan 
memasukkan air ke hidung tiga kali, menyiramkan air sepenuh telapak 
tangannya ke kepalanya tiga kali, dan menyiramkan seluruh badannya.” 
(HR. Muslim (316), Abu Dawud (242), An-Nasa i (243, 246), At-Tirmidzi 
(104), Ahmad (6/161), Malik (98)|. 


KIE AN Io AN G3 Ga retak an 3g (Wi) 
saw | Sa KSEI Ed Aan 
kala Jai Aa LS nan aa dpan 
ap Bi ya J  J 
AB sala BEA Fit arah 


(a72) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mandi 
junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, 
kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, kemudian 
memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit 
kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan 
kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan 
air ke seluruh kulitnya.” IHR. Al-Bukhari (248), Abu Dawud (242), An- 
Nasa 'i (247), Ahmad (6/252)1. 


JG : HL JG in Ag paha gi jab 36 
dl Ope JUS clan aAS AI To AJ J5 Sie EA Ga 
Bi Sbb Brsbuut 2 ala AI Ia 


(475) Dari Jubair bin Muth'im Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Para 
Shahabat berdebat terkait cara mandi junub di sisi Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
"Aku menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak tiga telapak tangan.” 
(HR. Al-Bukhari (254), Muslim (327), Ibnu Majah (575), Ahmad (4/84)1. 


ea 


Mandi Sudah Mencakup Wudhu 
4 3 4 4 - .1 0 0. 4 Dik 
AI Io bl Ijin OS SE WEI 3, 3: 
DL YG AI KS (IN Kan ala 


0. 


o 3 - 0 na 34 

KI 3) 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam biasa mandi, lalu mengerjakan shalat dua raka'at 

(gobliyah Subuh) dan dua raka'at shalat Subuh, sementara aku tidak 

melihat beliau memperbaharui wudhu setelah beliau mandi.” IHR. Abu 

Dawud (250), An-Nasa'i (252), At-Tirmidzi (107), Ibnu Majah (579), Ahmad 
(6/154|. 


Sifat Mandi Karena Junub dan Haid bagi Wanita, serta 
Mengepang Rambutnya 
Allah Ta'ala berfirman, 
213 A7 »32 P3 .. 
KI ey 3539 JAN aan La» 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (OS. Al-Bagarah (2: 185) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


-- P3 A A Ar AA »”. #5 2 1 
SA hp SI 3 ae Ka AD 
“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak Peak 
kamu.” (OS. Al-Maidah (5): 6) 


CA LAS IS ETS Al G2, KIE GE (wv) 
Gis Ja ag KG Bakat GP Meuan Sl nc 
IIA BAN Una AN 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Jika salah seorang dari 
kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya 
dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya 
dan disiramkan ke bagian badan sebelah kanan, lalu kembali mengambil 
air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian badan 
sebelah kiri.” IHR. Al-Bukhari (277)| 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


ML Aher manga 5 3 35 On) 
aa mala 326 Jus va G2 aa Ta: Hae 
si sub SA GAN Ia PA 
B3 ad ge es Mn as MA 5 aah 
-JE Lau span CE Ap 33553 2S 
-IS BE - He SE Ag Sapa ta 2 
Jan AG IE Jani yada ga Ela AI 
SIS Wah Ie bali BAN JI Jaan 3 
ALA Gas MAS SUS. ADE Jasa Hg Oni As 
3 SAE SA HA 3 PAN PAD IP 


(173) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Asma' bertanya kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mandinya orang yang haid. 
Beliau bersabda, “Salah seorang dari kalian mengambil air dan daun 
bidara, lalu bersucilah dia dan sempurnakanlah dalam bersucinya. 
kemudian tuangkan air di kepalanya sambil memijat-mijatnya dengan 
kuat hingga meresap pada akar rambutnya, kemudian tuangkan ke 
sekujur tubuhnya, setelah itu ambillah sepotong kapas" yang sudah diberi 
minyak wangi yang digunakan untuk membersihkannya.” Asma' berkata, 
“Bagaimana cara membersihkannya?” Beliau bersabda, “Subhanallah, 
bersihkanlah dengannya.” Aisyah berkata -seakan-akan menyembunyikan 
suaranya- engkau bersihkan sisa-sisa darah tersebut dengan kapas. Lalu 
ia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, 
“Hendaklah ia mengambil air, lalu bersuci dan memperbagus bersucinya, 
atau menyempurnakan bersucinya. kemudian menuangkan air di 
kepalanya sambil memijat-mijat hingga meresap pada akar kepalanya, 
setelah itu menuangkan air keseluruh tubuhnya.” Aisyah berkata, “Sebaik- 
baik wanita adalah wanita Anshar, rasa malu tidak menjadi penghalang 
bagi mereka untuk mendalami ilmu agama.” (HR. Al-Bukhari (7357), 
Muslim (332), Ahmad (1/147)). 


71 Firshatan mumassakatan artinya potongan kapas, atau kain yang sudah dilumuri 
parfum. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar Bab Huruf fa' bersama huruf ra'. 


2 KITAB THAHARAH (Bete 


ea 


B3 1233 


ade AAN Ko GA 5 WE se 2 KU Haa V9) 
s an Uni Kata Ja d3 EA AK 
SE Oh IE SESI eae 5 UE SE AT ja WE 


NALS IE Geni asi 3 cela Ga OS 
Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia berkata, Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, aku 
adalah wanita yang biasa mengepang rambutku, apakah aku harus 
membukanya ketika mandi junub?” Beliau menjawab, “Tidak, cukup 
menuangkan air di kepalamu tiga kali, kemudian alirkan air ke seluruh 
tubuhmu.” (HR. Muslim (330), Abu Dawud (251), An-Nasa 'i (241), At- 
Tirmidzi (105), Ibnu Majah (603), Ahmad (6/314)1. 


Ia daa Ted HJ aga AN s2 K3 33 (W) 
S5 Linis Deh dit goa fe Lan ae 
WS 253 ar Kal 55 na se Pa th 
dengan yak HIS dag ae AI K2 dl Je Jl 


311 


An BN Ka el R3 TA asu dh 
2D JS OS Lan alan 
KO UG 


Do ya 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Kami keluar bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat haji wada' lalu aku berihram. 
Aku tiba di Mekah sedang aku dalam keadaan haid sehingga aku tidak 
melakukan thawaf di Baitullah dan juga tidak melakukan sa'i antara 
Shafa dan Marwah. Lalu aku adukan kondisiku ini kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, “Uraikanlah 
rambutmu, lalu sisirlah dan berihramlah untuk haji, serta tinggalkan 
umrah.” Maka aku laksanakan. Setelah kami selesai melaksanakan 
manasik haji, beliau mengutusku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar 
menuju ke Tan'im, yang dari tempat itu aku harus memulai umrah. Beliau 


bersabda, “Ini pengganti umrahmu.” (HR. Al-Bukhari (1556), Muslim 
(1211), Abu Dawud (1781), An-Nasa'i (242), Ahmad (6/164)|. 


Gi Jati Sah Aa baya ega & 


3 0- $ oz 


resa 3 16 Da dag 2 boa Sya 253 
SE Gta ab IE Jan 'p ar S3 an 


GA JAR Lag anta 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, aku pernah mandi 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari benda ini, yaitu 
bejana” yang memuat satu sha' atau kurang, lalu kami mulai mandi 
bersama-sama. Aku menyiram air ke kepala sebanyak tiga kali, dan aku 
tidak menguraikan rambutku.” (HR. Muslim (331), An-Nasa 'i (414), 
Ahmad (6/43) dan yang lainnya, sementara yang ada pada Ibnu Majah 
(604), di dalamnya tidak terdapat kalimat, “Dan aku tidak menguraikan 
rambutku.”). 


Boleh Tidur dalam Kondisi Juna setelah Berwudhu 
AN 623 He Iu J8 si alot ta 33 0 (ws) 
SE es SE ade SI In Al Joan P3 GE 


To 


shake buas Sini da8 AS 
ANA ag 5 adah ab as Us K1 :EIE Jua Ol 


FA 
Lan 


kata Sajebara 3 Bp 
(182) Dari Abdullah bin Abu Gais, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Aisyah Radhiyallahu Anha tentang witir Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, lalu dia menyebutkan hadits. Aku bertanya, “Bagaimana 
ketika beliau junub, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur 
sebelum mandi?” Aisyah menjawab, “Semuanya pernah beliau lakukan, 
terkadang beliau mandi lalu tidur, dan terkadang beliau hanya berwudhu 


72 Taur artinya bejana besar terbuat dari batu dan sejenisnya. An-Nihayah fi Gharib Al- 
Atsar, Bab Huruf ta' bersama wawu. 


" KITAB THAHARAH Dee 


lalu tidur.” Aku berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
keluasan dalam masalah tersebut.” IHR. Muslim (307), Abu Dawud (1437), 
Ahmad (6/73, 74)1. 


naat Aa Park aa AE glue ON) 
IS) 4x33 JELAS Deal rapat 
$33 3. 0 : 0-1 
(183) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Umar bin 
Al-Khaththab pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tentang apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam 
keadaan junub?” Beliau bersabda, “Ya, apabila salah seorang dari kalian 
telah berwudhu, silakan dia tidur meski dalam kondisi junub.” (HR. Al- 
Bukhari (287), Muslim (306), At-Tirmidzi (120), Ibnu Majah (585), Abu 


Dawud (221), dengan tambahan, “Dan basuhlah kemaluanmu kemudian 
tidur. Ahmad (1/35)1. 


di Ia J5 SI GE Al go KS sa 
Kera KAN an 55 CE 3 3 sisi Ne 


- 5 

“3 .f 

(184) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam apabila hendak tidur sementara beliau dalam kondisi 

junub, maka beliau berwudhu seperti wudhu untuk shalat sebelum tidur. 

(HR. Al-Bukhari (288), Muslim (305), An-Nasa'i (255, 256), At-Tirmidzi 
(119), Ibnu Majah (584), Ahmad (6/36)). 


Bersalaman dengan Orang yang Junub 
dn ja GS II 9 KL 09 
1 Pena JA LL Je al kt Tai 


(185) Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berjumpa dengannya, kemudian beliau mengulurkan tangan 


kepadanya (bersalaman), namun Hudzaifah berkata, “Sesungguhnya aku 
sedang junub.” Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya orang muslim itu 
tidak najis.” IHR. Muslim (372), Abu Dawud (230), An-Nasa'i (267, 268), 
Ibnu Majah (535), Ahmad (5/402)1. 


BAB-BAB HAID 


Kesucian Tubuh Wanita Haid Selain Kemaluannya 
ASI bo Al Jaa Ag PEN MAA AN (6233 aa 33 UN 
S! Hum gaes KESE GJE sm 3 Ia da 
ANE ag E) CL SES OI :JS Ara 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di masjid, beliau 
bersabda, “Wahai Aisyah, ambilkan baju untukku.” Aisyah menjawab, 
“Aku sedang haid.” Beliau bersabda, “Haidmu bukan di tanganmu.” 
Kemudian Aisyah mengambilnya. IHR. Muslim (299), dari Aisyah juga yang 
ada di Muslim (298), Abu Dawud (261), An-Nasa 'i (271), Ibnu Majah (632), 
Ahmad (2/428)). 


Ie Ah JS GAS LEE GS ASI ee, K3 32 (MV) 
GA An at Upeape ES EA 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbaring di pangkuanku sambil 
membaca Al-Our'an sementara aku dalam keadaan haid.” (HR. Al-Bukhari 
(297), Muslim (301), Abu Dawud (260), An-Nasa'i (273), Ibnu Majah (634), 
Ahmad (6/117)1. 


Ha Ja SI SAN sai KE ajak Sapa Gg 
ae BIS K3 ita Tah sa Se 32 JS Tantra 8 


sman Ko 


Kaka tema Ba MAS be Pp 


BH sr batag aga 3 
Mean Mess dadu ta J5 Ae 
Pa age IN ra Ada da bah dan 


Dari Urwah bahwa ia pernah ditanya, 'Apakah wanita (istri) yang 
sedang haid boleh membantuku, atau ia berdekatan denganku sementara 
ia dalam kondisi junub?' Maka Urwah menjawab, “Bagiku semua itu 
mudah, setiap dari mereka boleh untuk membantuku dan seseorang tidak 
berdosa karena hal itu. Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan 
kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berada di sisi masjid, beliau mendekatkan kepalanya 
kepada Aisyah yang berada di dalam kamar, maka Aisyah pun menyisir 
rambut kepala beliau sementara ia dalam kondisi haid. (HR. Al-Bukhari 
(296), Muslim (297), tanpa menyebutkan haid, Ahmad (6/204) dengan 
makna yang sama). 


Makan dan Menggauli Wanita Haid 


aan Ge bip daa GA ES seJu ist 33 (9) 
hg sea ea yA (3 d3 ale ade Pen 


rd 


LN LI Gal may 3 A3 pa IUG OLAN Oh, 


- 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Aku pernah mengigit 
daging” sementara aku sedang haid, lalu daging itu aku berikan kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau menggigitnya pada 
bagian daging yang aku gigit. Kemudian aku minum, lalu aku berikan 
minuman tersebut kepada beliau, maka beliau meminumnya pada bagian 


73 Ata'arragul 'azhma artinya makan atau menggigit daging dengan mulut dan gigi. Lihat 
Aun Al-Ma'bud (1/303). 


yang aku minum. (HR. Muslim (300), Abu Dawud (259), An-Nasa 'i (70, 
279), Ibnu Majah (643), Ahmad (6/192)1. 


AS Io ga aa ME BEE Ai en tai 3 08) 
333 Hiu sn yaaf sim anu 
An Sala « SEA can ES ae AI JB aa OB 

2g 


. x. 


Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Ketika aku 
bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring dalam selimut, 
kemudian aku mengeluarkan darah haid hingga aku pun berlalu dengan 
diam-diam seraya membawa kain yang terkena darah haidku. Beliau 
bertanya, “Apakah engkau sedang haid?” Aku jawab, “Ya.” Beliau lalu 
memanggilku, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam kain 
tebal'.” (HR. Al-Bukhari (298), Muslim (296), Ahmad (6/318)). 


SEN Ta memakan ma & 3 01) 
Na aa feby ut. Cepat 5 AS 


8.9 Ii oro3 8E, Pe 35 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha -. Jika salah s seorang dari 
kami sedang haid sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkeinginan untuk bermesraan, maka beliau memerintahkan untuk 
mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. “Aisyah berkata, 
“Padahal siapa di antara kalian yang mampu menahan hasratnya” 
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menahan. "HR. 
Al-Bukhari (302), Muslim (293), Abu Dawud (268), At-Tirmidzi (132), Ibnu 
Majah (635, 636), Ahmad (6/204)1. 


Pe bye Lag A (S3 yel 55 (35) 

YAN UKON SEL BL 3 IA ed Ur lan ae 

74 Al-Khamilah artinya Al-Oathifah yaitu setiap kain beludru dari bahan apa pun. Ada 
yang mengatakan bahwa Al-Khamil adalah kain hitam. 


75 Irbahu artinya kebutuhannya. Maksudnya hasrat syahwatnya. Lihat: Syarhu An- 
Nawawi 'ala Muslim (3/204). 


SU KITAB THAHARAH De 


yi 


(192) Dari Haram bin Hakim, dari pamannya yaitu Abdullah bin Sa'ad 
Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang apa yang halal bagiku terhadap 
istriku yang sedang mengalami masa haid. Maka beliau bersabda, “Halal 
bagimu apa yang ada di atas kain.” IHR. Abu Dawud (212), Ahmad (6/72), 
dari Aisyah). 


Larangan Menggauli Wanita Haid 
Allah Ta'ala berfirman, 


V3 AAN SA | 8 JAN Dab SA SAN Kilat, 
2 Ge GA Aca 

aan SP apa 

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 
Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri 


pada waktu haid: dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 222) 


SE SP Ina Sea gn age AP) 
soya 3 GR Pe Ta AA 
Ja SAN IS WS 33 Tag ale AN To da3 JS 
Ips Ka dr: LN Laga ang, 
3 Gama Gan Gas Ol Ig ala Al Al IS 
An BET Pan ana Sh ang 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Orang-orang Yahudi 
dahulu apabila para wanita mereka haid, mereka tidak memberinya 
makan, minum, dan tidak mencumbuinya di rumah. Maka para shahabat 
bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal itu. 
Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Mereka bertanya 


#— 


kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. " 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka 
untuk memberikan mereka makan, minum, mencumbui mereka, dan 
untuk berbuat apa pun terhadap mereka selain bersetubuh.” IHR. Muslim 
(302), An-Nasa'i (287), Abu Dawud (258), At-Tirmidzi (2977), Ibnu Majah 
(644), Ahmad (3/132)). 


ala IN Io Ag Ka ab AI 3 SE ge 0) 


Aa Ga -je Ara 83 SIA aG si 8 d3 


an Hua 


: 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda terkait seseorang yang menyetubuhi 
istrinya dalam keadaan haid, “Hendaklah ia bersedekah setengah atau 
satu dinar.” IHR. Abu Dawud (264), An-Nasa'i (288), At-Tirmidzi (136), 
Ibnu Majah (640), Ahmad (2/237)|. 


PAN IST BBS JB KS AISI 35 aa Pin (V0) 
Ja Haa PI CE 3 Tete ISI 3 as 


(195) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Apabila 
suami menyetubuhinya pada awal waktu keluar darah, maka dia harus 
membayar satu dinar, namun apabila dia menyetubuhinya pada waktu 
terputusnya darah (akhir masa haid), maka dia harus membayar setengah 
dinar.” IHR. Abu Dawud (265)1. 


Tentang Mandinya Wanita Haid Setelah Berhentinya Darah 


Allah Ta'ala berfirman, 


-G 3 


. G2 Kg, - 4 .. . ALI 
Ios CA BA '& ja LA Grab Nala 


AN 
Oral NP se 
“. 


“Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) 
yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang 


s5 CI KITAB THAHARAH De 


' 


tap 


yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (OS. Al-Bagarah 
(2): 222) 


B1 Pa GAN IE AN Age Ai At UN gn HE ja 22 (A) 

sa G2 3 IE JS Kai Jis GE ab ar 

SI A3 Kab Be Oli DGN Gab3 m3 ab Aha 

Sad aa ba Bah Oa A3 25 Isa S5 

Pap Jaa AS ALA SUS 3 

WS GE GE kas A3 Ag Ini  € aya 
| Tni 


(156) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Asma' pernah 2 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang mandinya wanita haid. 
Maka beliau bersabda, “Salah seorang dari kalian mengambil air dan 
daun bidara”, lalu bersucilah dia dan sempurnakanlah dalam bersucinya. 
kemudian tuangkanlah air di kepalanya sambil memijat-mijatnya dengan 
kuat hingga meresap pada akar rambutnya, kemudian tuangkan air ke 
sekujur tubuhnya, setelah itu ambillah sepotong kapas yang sudah diberi 
minyak wangi” yang digunakan untuk membersihkannya.” Asma" berkata, 
“Bagaimana cara membersihkannya?” Beliau bersabda, “Subhanallah, 
bersihkanlah dengannya.” Lalu Aisyah berkata dengan melirihkan suara, 
“Engkau bersihkan sisa-sisa darah tersebut dengan kapas.” (HR. Al-Bukhari 
(314, 7357), Muslim (332), Ahmad (1/147)1. 


JB dan ala dina Pepe ai syara 


(157) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bana Nabi Shallallahu Alaihi 

wa Sallam bersabda kepadanya yang saat itu sedang dalam kondisi haid, 

“Uraikanlah rambutmu kemudian mandilah.” IHR. Ibnu Majah (641)). 

76 Sidrataha. Dari kalimat As-Sidr yaitu pohon bidara yang memiliki daun yang lebat atau 
yang dapat menempati posisinya dari segala jenis pembersih pada masa itu. Lihat: Al- 
Mishbah Al-Munir, Kitab As-Sin (1/271). 


77 Firshah min misk. Al-Firshah adalah potongan kain atau kapas. Dikatakan farashtu 
asy-syai' apabila engkau memotongnya. Al-Mumassakah artinya yang sudah dilumuri 


minyak wangi. 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


an FG 


Upaya Tata Cara Wanita Haid Membersihkan Kainnya dari 
Darah Ha, 


JG Sons basie jadi facts IG 
Je Meat AS (3 433 Ssi SI BH € ea 


Ga (al las) MOS OLS: . Bar aa Ada DI La al das Beng 
nee Lal Belas ani Pan 


(158) Dari Asma" binti Abu Bakar Ash-Shiddig sn Anhuma, 
bahwa ia berkata, “Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapat engkau bila seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid, 
apa yang harus dilakukannya?” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Apabila darah haid mengenai pakaian salah seorang 
dari kalian, maka hendaklah ia bersihkan darah yang mengenainya, 
lalu hendaklah ia percikkan air padanya, kemudian hendaklah ia shalat 
denganya.” IHR. Al-Bukhari (307), Muslim (291), Abu Dawud (361), An- 
Nasa'i (292), At-Tirmidzi (138), Ibnu Majah (629), Ahmad (6/346)1. 


Keutamaan Bersiwak dan Anjuran untuk Melakukannya 
Ke BA Ta Jia Ol kia AN Ga Melu - 


Pd 
- 


IA HAN - UN SAN Te ASI) JG 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sekiranya tidak memberatkan 
umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka 
untuk bersiwak pada setiap kali hendak shalat.” (HR. Al-Bukhari (887), 


st mmu et 


Muslim (252), Abu Dawud (46), An-Nasa'i (7), At-Tirmidzi (22), Ibnu 
Majah (287), Ahmad (2/287)1. 


AI Lo AE GE GE AI s2, LAS 3E 
SAS il Pala BA :JG 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 


Sallam, beliau bersabda, “Bersiwak mendatangkan kebersihan mulut dan 
keridhaan Allah.” IHR. An-Nasa'i (5), Ahmad (6/47)1. 


J 2. , 


PN AN PAP PAPUA gema A 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku telah terlalu sering memperingatkan 
kalian untuk selalu bersiwak.” (HR. Al-Bukhari (888), An-Nasa'i (6), 
Ahmad (3/143)). 


Sa Ie LI JB bl GP dir ai il ye G zr) 


Ulnapa Ear bara KAS AN I2 GAN 6 a53 SL SI aga 
Neh JB 53 JS 


Dari Al-Migdam bin Syuraih, dari ayahnya, ia berkata, “Aku pernah 
bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, aku katakan, “Dengan apa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai ketika masuk rumah?” 
Aisyah menjawab, “Dengan bersiwak.” IHR. Muslim (253), Abu Dawud 
(51), An-Nasa'i (8), Ibnu Ta (290), Ahmad (6/182)1. 


AA para HI Legis A II 5 oke ye (€Y) 
Al bo al 2S SAE AS S5 dg ala aTe 

ban at JAN AI Ge 

(AG IN 35 NG oU JK 3 ON) Alis 


2. 


Sa ol. JM, Pete Aas Se Cas) as Gala: Gl ed 


AN 
Y Y 
3 4 
V3 


Asal 31 Mma ea Tn oat LN Na 
pe mulant Sa 1553 Ipa cl Il 
£. 1 Hentai Pn Sa Ps Tt. La. x GE Tn Pa 
d3 DISS DS GI ia 3 SUN II EN ae 
Dl ena 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, bahwa pada suatu malam 
ia menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian 
Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun di akhir malam, lalu 
beliau keluar, melihat ke langit seraya membaca ayat ini yang ada pada 
surah Al-Imran, “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 
atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, “Ya Rabb kami, 
tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka 
perihalah kami dari siksa neraka.” (OS. Ali Imran (31: 190-191) Ker udian 
beliau kembali masuk rumah, beliau lalu bersiwak, berwudhu kemudian 
shalat. Setelah itu beliau berbaring, kemudian bangun dan keluar melihat 
langit sambil membaca ayat tersebut. Kemudian beliau kembali bersiwak 
dan berwudhu lalu shalat.” IHR. Muslim (256), Abu Dawud (58), An-Nasa 'i 
(1704), Ibnu Majah (288), dengan ringkas. Ahmad (1/350)1. 


BEE SEE AN on sal GP Ed 
35 FIGI 25 Aa BN Pa oa AE Ta GAN 


Pa - o- 2 - 

#3 Sd aa all 
Dari Abu Burdah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Aku masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau 
sedang bersiwak, beliau meletakkan siwak pada ujung lisannya seraya 
mengucapkan, “Ih ih.” Yakni mengeluarkan suara seperti orang muntah.” 
(HR. Abu Dawud (49). Pada Al-Bukhari (244), dengan lafazh ((:! &)). Pada 
Muslim (254) secara ringkas. Dari Abu Musa terdapat pada An-Nasa i 
(3)1. 


Sl K2 dd, S8 LI AE AU 3 LSG GE 


78 Yatahawwa'u artinya mengeluarkan suara muntah. Al-Hawa' adalah muntahan. 


SIB ga BI WAS AN) Ie is Jl ya 
Ke 6 ye) Jai SB Saad Jas 34 al Ab 


(205) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersiwak sementara di sisi beliau ada dua orang lelaki 
yang satu lebih tua daripada yang lain, maka Allah mewahyukan kepada 
beliau tentang keutamaan bersiwak, untuk memberikan siwak kepada 
orang yang lebih tua dari keduanya.” IHR. Abu Dawud (50)1. 


Tara KAS AN lo Gi S6 SEA Ih dl ge US Ge - 
SAS 2 33 JI Ga FE SIK 


(zoe) Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dahulu Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika bangun di malam hari, beliau 
membersihkan mulutnya dengan siwak.” IHR. Al-Bukhari (245), Muslim 
(255), Abu Dawud (55), An-Nasa'i (2), Ahmad (5/382), yang ada pada Al- 
Bukhari 1136 dan Muslim 255, dan Ibnu Majah dengan tambahan kalimat, 
“Apabila beliau bangun malam untuk shalat tahajjud.” Dari Aisyah yang 
terdapat pada Abu Dawud (56) seperti inil. 


Sa HN Ko G3 Saga HI go, 33 “£ 5 W) 
sal JAS EI Sp dpi cai Sa gal basa Par 

S3 ai HS Gp ke A3 Ber nyari 
PA 3 SS HKG IE Anas SU BE Et ea 


.. 


SEGI SAN LS «dad EK gal 


MAh MN Fog Iga 
Hara Aa LUNA et UKU Pr asa, us Kira 


anis AAA YAN LE sa Ma A8 3 akal :2 


Peta 


Gan aa SG Ala AE AI Io dil ia KAAEE dekan 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau 
bertanya, “Besok aku di mana, besok aku di mana?” Beliau menanyakan 
(gilirannya karena beliau ingin di rumah Aisyah. Maka para istri beliau 
yang lain mengizinkannya untuk tinggal di rumah Aisyah hingga beliau 
wafat di sisinya. Aisyah berkata, “Beliau meninggal bertepatan dengan 
giliran beliau di rumahku. Allah mencabut nyawanya sedangkan pada 
waktu itu kepala beliau berada di antara dada dan leherku, serta air liur 
beliau bercampur dengan dengan air liurku. Pada waktu itu Abdurrahman 
bin Abu Bakar masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa 
dia pakai. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat kepadanya. 
Maka aku berkata kepadanya, “Berikan siwak itu kepadaku wahai 
Abdurrahman.” Lalu dia memberikannya kepadaku, kemudian aku 
bersihkan dan aku kunyah setelah itu aku berikan kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau pun bersiwak dengannya sambil 
bersandar di dadaku.” (HR. Al-Bukhari (4450), Muslim (2443)|. 


— Ye ata £ 
DD 2 
& DE 


- 


Permulaan Dimulainya Adzan 


Allah Ta'ala berfirman, 


Hp 38 AN 2& 


(Wajan et M3 Cas TA Kasi KAA Ira) 2361513 


“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, 
mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu 
adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.” (OS. Al-MX'idah 
(51: 58) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


ARA 5 oa HAN aa GI Ira Gili RE 


“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melak- 
sanakan shalat pada hari Jum'at.” (OS. Al-Jumw'ah (62): 9) 


Sdn 2 AI ba Ae 


na apn 
JB BLS Jd Ag NS IS fa as L:J6 aU dasi 
An JS ap ELISA Gp HR JA SRS 
Ag abi VII Tata eBT au BII Pj 
der KE Ia SE Sa YAI Y SI 
SE KE 6 Mal FE EF 


GE BE PEN 5 cah NA Bia AN BT 


Kai ipa ep Pa WSI I,333 JBS eaag 
LI Ka IE NAN 


2 aa d1 IA Sh sea 3 RI 


ada AN daa 4 Po ari KY Ye 
an AS 3) ES Lena Sih a B3G da 
SAS Ha Ep SA Ab an SSS Ea Si Kala dy, 
PS ig as JS ag Si ae aa Ela yh 


HE ah, Na 1 AG — An6 an 3 393 AN 
ba di Sya J3 Su KAA H5 
PR Pan AA 


(zoa) Dari Abdullah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sewaktu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak memerintahkan supaya 
memakai lonceng yang dipukul untuk mengumpulkan orang-orang 
yang mengerjakan shalat, ada seorang lelaki yang berkeliling bertemu 
denganku, sedang aku dalam keadaan tidur (bermimpi). Ia membawa 
lonceng di tangannya, maka aku berkata, “Wahai hamba Allah, apakah 
engkau hendak menjual lonceng ini?” Dia bertanya, “Apa yang akan 
engkau lakukan dengan lonceng ini?” Aku berkata, “Aku akan pakai untuk 
memanggil orang-orang mengerjakan shalat.” Orang itu lantas berkata, 
“Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari aya enak katakan 
kepadanya, “Ya.” Orang itu berkata, “Engkau ucapkan: "Sip S1 (Allah 
Maha Besar, Allah Maha Besar), 53 Ia 281 Hi (Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar), Ja WI SI KA Ai YA SIS (aku bersaksi bahwa tidak 
ada tuhan yang berhak di sembah selain Allah, aku bersaksi bahwa tidak 
ada tuhan yang berhak di sembah selain Allah) A41 A8 Ah Pora K3 3 
A1 J5 112 (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah) : Xl 1 ea aXal & & 
(Marilah kita shalat, marilah kita shalat) Aa Nata Da & & (Marilah 
meraih kemenangan, marilah meraih kemenangan) YAI Sia S1 ai 
3 (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada tuhan yang berhak 


BU ESAI D (Dee 


disembah selain Allah). Abdullah berkata, “Kemudian orang itu mundur 
tidak jauh dariku, lalu berkata, “Pada saat igamah shalat ucapkanlah: 
#51 s1 381 45 (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar), & VI SH taku 
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah selain Allah) 451 
As I,:5 152 Si (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), :: 
alas ,ic (Marilah kita shalat), ai & # (Marilah meraih kemenangan), 
#ILAl 36 3S #ILIII 626 35 (Sungguh shalat akan ditegakkan, sungguh shalat 
akan ditegakkan), '81 & :81 Hi (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar), Y 
& V3) (tidak ada tuhan yang berhak di sembah selain Allah). Keesokan 
harinya aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dan memberitahukan kejadian mimpiku itu. Maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar in syaa Allah, 
karena itu berdirilah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya mimpimu 
itu, dan hendaklah dia yang mengumandangkan adzan: karena suaranya 
lebih lantang dari suaramu.” Maka aku pun berdiri bersama Bilal, lalu aku 
ajarkan kepadanya bacaan-bacaan itu, sementara dia menyerukan adzan 
itu. Dia berkata, “Kemudian Umar bin Al-Khaththab mendengar seruan 
adzan itu ketika dia sedang berada di rumahnya, lalu dia keluar sambil 
menarik pakaiannya dan berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan 
kebenaran wahai Rasulullah, sungguh aku telah bermimpi seperti mimpi 
Abdullah itu.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Maka segala puji hanya bagi Allah.” (HR. At-Tirmidzi (189), Abu Dawud 
(499), Ibnu Majah (706), Ahmad (3/43). 


Gabah G6 135 SEE Al Gen 3AE Jl yE 
AP SS Ya PIL GEA DAA Kas ya Goo 
on Jis Up MAA mg JS US 3 Ly iKe 
AS JUS aed 03 Ji Eh Ip aan J3 LA 
LE AI Jen Jas JS NA sa S5 OS Yi 

SA 33 5 Apt G aan 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia pernah berkata, 
“Ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul untuk 
shalat dengan cara memperkirakan waktunya dan tidak ada panggilan 
untuk pelaksanaan shalat. Suatu hari mereka memperbincangkan 


an mun He 


masalah tersebut, di antara mereka ada yang mengusulkan lonceng seperti 
loncengnya kaum Nasrani. Sebagian lain mengusulkan untuk meniup 
terompet sebagaimana kaum Yahudi. Maka Umar pun berkata, "Mengapa 
tidak kalian suruh seseorang untuk mengumandangkan panggilan 
shalat?” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai 
Bilal, bangkitlah dan serukanlah panggilan shalat.” IHR. Al-Bukhari (604), 
Muslim (377), An-Nasa'i (625), At-Tirmidzi (190), Ahmad (2/148). 


ma SI IE dir Bl GP) MIL US GE 
SSS Aya H3 3 #Lal SA PAR 


sap Op SI Ol Jk sa AE et M6 Naa 
KEY 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ketika 
manusia sudah banyak, ada yang mengusulkan cara memberitahu 
masuknya waktu shalat dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka 
ada yang mengusulkan dengan menyalakan api, atau memukul lonceng, 
lalu diperintahkan Bilal untuk mengumandangkan kalimat adzan dengan 
genap (dua kali dua kali) dan mengganjilkan igamah (sekali-sekali).” (HR. 
Al-Bukhari (606), Muslim (378)1. 


Keutamaan Adzan dan Pahala Muadzin 
Ae DN Ka J5 SER AN cai Sa al ga . 
Y S5 23 SELAI 31 BOLA Sos ISI JB 
BA, GA JB ASAM 3s 156 “ASIA nge 
IA cs 2 me an PA Kay as Is) 33 
DE EN J3 ESA P5 WAS SIA S3 


- o 4 


der 


(2) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Shallillahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jika panggilan shalat ' 
dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut 
hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah 
selesai, maka setan akan kembali. Apabila igamah dikumandangkan 
setan kembali berlari dan jika igamah telah selesai dikumandangankan 
dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya 
berkata, Ingatlah ini dan itu.' Dia terus melakukan godaan tersebut hingga 
seseorang tidak menyadari berapa raka'at yang sudah dia laksanakan 
dalam shalatnya.” (HR. Al-Bukhari (608), Muslim (389), Abu Dawud (516), 
An-Nasa 'i (669, 1252), Ahmad (2/460)1. 


ala 15 2 -. s s£ 50. 5 £ 9 - 

Oi J2 A0 Jaa SAS Ab s3 3 ena 

aa At Kn) Ker ANU E ea JB 
3. OK og Te Pe oT- DR 
yet oo 33 o 2 .. 251 . . 3T oo. Ti 81 

aa Dari Abu Hurairah aa Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak akan 
mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi” niscaya mereka akan 
melakukannya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
dalam bersegera menuju shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. 
Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada shalat 
Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus 


dengan merangkak.” IHR. Al-Bukhari (615), Muslim (437), At-Tirmidzi 
(225), Ahmad (2/236)). 


Te An Iis OK JG AAS Ah Ca Agen La usia G («) 


Se Banire 223 563 SA d5 Dena Oa aE Al 
j un 


z - s 


JS CSI Z5 Anggi tie oage Nyai 
Bagngng Pena ada sda 0 Io dl Sya 
ale AI bo dl) Le daa asa ia Aa 


79 79 Yastahimu da dan Al-Istihman artinya mengundi dengan dilakukan undian. Lihat Fath 
Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/134). 


Z0 D3 5. aa KE en anal Ten 
Sias SU pp Mb UE JUE Ga Sa 1g 
(213) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan agresi militer ketika 
fajar. Beliau selalu memasang telinga mendengarkan adzan, jika beliau 
mendengar adzan, beliau menahan agresi militer. Jika tidak, beliau 
akan teruskan agresi militernya. Lalu beliau mendengar seorang lelaki 
mengucapkan, “Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar).' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Dia berada pada fitrah.” Kemudian lelaki itu berkata, “Asyhadu an la 
ilaha illallah (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah 
dengan benar selain Allah).' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Dia telah keluar dari neraka.” Ketika mereka (para shahabat) 
memerhatikan, ternyata dia adalah seorang penggembala kambing. (HR. 
Muslim (382), Abu Dawud (2634), At-Tirmidzi (1618), Ahmad (3/132)). 


pa deket epihak ap ar 4 a33 (On) 
3 SS IS “aa SAN EL ani 3 HA Ar. 
Di SB celah D3 AN #DLalL SE Oka 3 


PA) pad MAU TN IG Ie ooh aa 


"kg IE Al Ko dl aa) Op Kana 
Dari Ibnu Sha'sha'ah Al-Mazini, bahwa Abu Said Al-Khudri 
Radhiyallahu Anhu berkata kepadanya, “Aku melihat engkau suka 
sekali dengan kambing dan lembah tempat menggembala. Jika engkau 
sedang menggembala kambingmu, atau berada di lembah, lalu engkau 
mengumandangkan adzan untuk shalat, maka keraskanlah suaramu, 
karena tidak ada yang mendengar suara muadzin baik manusia, jin, 
atau apa pun dia, melainkan akan menjadi saksi pada hari kiamat.” Aku 
mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. (HR. Al- 
Bukhari Ga, An-Nasa'i (643), Ibnu Majah (723), Ahmad (3/35)). 


Sea al I Anjan Lis LS JBS y sie (09) 
As alaa jg MN dl 2 SAI SEA 3 AE Al GP, 
deh agan Iis An ada Di Ro da Iyan bana 


BAG 23 BESI EN 


(215) Dari Isa bin Thalhah berkata, “Aku sedang berada di sisi Mu'awiyah 
bin Abi Sufyan Radhiyallahu Anhu, kemudian seorang muadzin datangdan 
menyerukan shalat. Maka Mu'awiyah berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Para muadzin adalah 
orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat.” HR. Muslim (387), 
Ibnu Majah (725), Ahmad (4/95)). 


30- PP 
AI Ia Ji: - JB :JE ALE AU 623 3 2 3 OY 
AI at AI AN OS Sl, KA kala 5 sae 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Imam itu bertanggung jawab 
terhadap shalat makmumnya, sedangkan muadzin orang yang dipercaya. 


Ya Allah, berilah petunjuk kepada imam dan ampunilah para muadzin.” 
(HR. Abu Dawud (517), At-Tirmidzi (207), Ahmad (2/382)1. 


of - 30 Ps 3 z 0 - 

AJE AN Wb AN ye LE gai pp GS KW 

-03 43 
Se ea 1335 (A3 ya SIM Al as SSI : JB «2 

Iiata GMS Oke : 3 MN OS SIN tatap 
MS Cage 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Muadzin itu mendapatkan ampunan 
sejauh suaranya itu terdengar, semua makhluk hidup dan benda mati 
akan menjadi saksi baginya, dan orang yang menghadiri shalat tersebut 
dicatat baginya pahala dua puluh lima shalat dan dihapus dari dosanya 


antara kedua shalat itu.” IHR. Abu Dawud (515), Ibnu Majah (724), Ahmad 
(2/429), dan yang ada pada An-Nasa'i (644) penggalan baris pertama). 


Ai IS M1 Oke 2 We gd On 
pia HA Te Ogah 1125 M3 A1 GL Je Ia aa 


aa 


PP o- 0 - - 9 - 32 10 3 3 

d3. & - £ MN 

ARA Ker C3 2 Ita 1 Fg 

Dari Al-Bara" bin Azib Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabiyullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat bershalawat terhadap orang-orang yang berada di shaf terdepan. 
Seorang muadzin akan diampuni sepanjang suaranya dan dibenarkan 
oleh yang mendengarnya dari semua yang basah dan kering, dan dia 


mendapat pahala seperti pahala orang yang ikut shalat bersamanya.” IHR. 
An-Nasa'i (645), Ahmad (4/284)). 


AN Ipin Saka JG EA di ge le op Tit 32 


Serba si can IA ale an Ja 
Jd! WES Jaa “£ 2 Iya Jab DAN In ya ht 


“3 


Gasal S2 33 H SL ELSI 2 a39 3 db Sa 
FAN BEN, 


Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Rabb 
kalian kagum terhadap penggembala kambing yang mengumandangkan 
adzan untuk shalat di atas bukit, lalu dia shalat. Sehingga Allah Azza wa 
Jalla berfirman, “Lihatlah kepada hamba-Ku ini, dia mengumandangkan 
adzan lalu shalat karena takut kepada-Ku, Aku telah mengampuni dosa 
hamba-Ku dan memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Abu Dawud (1203), 
An-Nasa 'i (665), Ahmad (4/157)1. 


Tidak Memberikan Penekanan dalam Pemilihan Muadzin 
Neealga JB KS pora ma ata (c) 
II Gps Pain angen Da Ru 3 A8 
WN Si je ai setan Tadi 2 86 


LA JG Meja bar ara ala Gea 
NN Ae aan Bo Ha ea iba, H5 
PLAN onas BB PG RE 5 Abas Bg 


3- 2 Taat 
aa Page jp Pay F Aa 3 Osaka 
(220) Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara kami ketika 
itu masih muda dan sebaya, kemudian kami bermukim di sisi beliau 
selama dua puluh malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
adalah seorang yang lembut pribadinya, maka ketika beliau menduga 
bahwa kami sudah rindu dan berhasrat terhadap istri-istri kami, beliau 
bertanya kepada kami tentang siapa yang akan kami tinggalkan setelah 
kami, kami pun mengabarkannya kepada beliau. Beliau lantas bersabda, 
“Kembalilah kalian kepada istri-istri kalian, berdiamlah bersama mereka, 
ajari dan perintahkanlah mereka.” Beliau menyebut beberapa perkara 
yang sebagiannya aku ingat dan sebagian lain tidak. “Dan shalatlah 
sebagaimana kalian melihat aku shalat, jika waktu shalat telah tiba, 
hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan adzan dan yang 
paling dewasa menjadi imam.” IHR. Al-Bukhari (7246), Muslim (674), Abu 
Dawud (589), An-Nasa'i (633, 634), At-Tirmidzi (205), Ibnu Majah (979), 
Ahmad (3/436)). 


Adzan di Perjalanan 


se Ta SI JEK 281 625351 58 (S) 
2 J3 Sia SN SS SU PA NO 
Aa - si sa Sa 2 2 JUS 3 
Ia AS Sea Gn Ja 1 Jus Ja jan 

FB 


(221) Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 


ya 
K3 
(3 


bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan. Saat 
ada muadzin yang hendak mengumandangkan adzan, beliau berkata 
kepadanya, “Tundalah (hingga cuaca agak dingin).” Sesaat kemudian 
muadzin itu kembali akan mengumandangkan adzan, beliau kembali 
berkata, “Tundalah (hingga cuaca agak dingin).” Kemudian ketika 
muadkzin itu kembali hendak mengumandangkan adzan untuk ketiga 
kalinya, beliau kembali berkata, “Tundalah (hingga cuaca agak dingin).” 
Hingga ketika melihat bayang-bayang bukit, maka Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu 
berasal dari hembusan api jahannam.” IHR. Al-Bukhari (629)1. 


Ea pera DN 635 SAN HIU GE (cr9) 
AE AN J2 GEN JUS Gia Olah $ ag RNe - 


nu Sab asi Babu id 


(222) Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Dua orang lelaki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
keduanya hendak melakukan suatu perjalanan. Maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, Jika kalian berdua sudah keluar (berangkat), 
maka jika hendak shalat adzan dan igamahlah, kemudian yang paling tua 
di antara kalian hendaklah menjadi imam.” IHR. Al-Bukhari (630)1. 


“9 


:JG ALE 4 PaLagu Terinesah Apaateri 
S3 ISL IL AA ema AL AS Se Ta Ji 2 bah, 
AI Jaa SI 3 BS ga JS, angan 

IPA) Kei, HE, ade 2 ko 


(223) Dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia 
berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di 
Abthah, lalu Bilal datang memberitahukan kepada beliau bahwa waktu 
shalat telah tiba dan ia pun mengumandangkan adzan. Kemudian Bilal 
keluar dengan membawa sebatang kayu dan menancapkannya di depan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau kemudian melaksanakan 
shalat di tempat tersebut.” IHR. Al-Bukhari (633)). 


UR GEA Gen sat BA OS JB se 3e (13) 


BU adas D De 


W33 Ae ala ala Dn 

.yasadl G small 9 ar At EL KE) 
(224) Dari Naft', ia berkata, “Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah 
adzan di malam yang dingin di bukit Dhajnan, kemudian ia berkata, 
“Shalatlah di tempat tinggal kalian.” Lalu ia memberitahukan kepada kami 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memerintahkan 
seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan, kemudian berseru, 


“Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian.” Pada malam yang 
dingin, atau saat turun hujan dalam perjalanan.” (HR. Al-Bukhari (632). 


Adzan untuk Shalat yang Luput dari Waktunya 
Ba (co) 
255 RA ak Jus AI Al le IE Io gl aa 
3. JS LAN 33 LAS SP SET AJ Ml J3 6 5 
ES sela J) ta Kan A56 aenka Ui 
Sae dit AE 5 GAN BELA AA 
Tp ds emil u Jen gi ke SSS 6 ya 
LAN ey Hen EA A3 25 AN Gl: At di 


six 2-5 


SEA SANA HA Sab db Gta dia 
date Caebkah SSI 


(225) Dari Abdullah bin Abu Gatadah, dari ayahnya Radhiyallahu 
Anhu, ia berkata, “Kami pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pada suatu malam. Sebagian orang lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, sekiranya engkau mau istirahat sebentar bersama kami?” 
Beliau menjawab, “Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan 


AK 


“. 
AAN 


shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” Maka mereka 
pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya, 
namun rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. 
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun ternyata matahari 
sudah terbit, maka beliau pun bersabda, “Wahai Bilal, mana bukti 
ucapanmu.” Bilal menjawab, “Aku belum pernah sekalipun merasakan 
kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya Allah 
Azza wa Jalla menggenggam ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan 
mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, 
berdiri dan kumandangkanlah adzan kepada orang-orang untuk shalat.” 
Kemudian beliau berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar 
putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat.” IHR. Al-Bukhari 
(595)1. 


PE IE “3 AS ca ya, 16 TA Sepi alga CN) 
Pri 3, Kl STA: LI Anal PA Ge 


I: 2 Pen 23 


Sa daa Tea 1 
NO 2 ABE ba 
KS SI adil Is EA ANN NIA NIA 2 At 


EF IU ESA KE MA Ka aa 
KAN GAN ga H6 IIS: Dea #NS € Fire 


o,£ 


BUNYI BN BA B1 AI ea sa HS 


Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku bertanya, 
Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sunnah tata cara adzan.' Maka 
beliau mengusap bagian depan kepalaku dan bersabda, “Engkau ucapkan: 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah Maha 
Besar), engkau angkat suaramu ketika mengucapkannya. Kemudian 


BU Ta pemer D Bete 


engkau ucapkan: Asyhadu an laa ilaaha illallah, asyhadu an laa ilaaha 
illallah (Aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah), Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna 
Muhammadan rasulullah (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah) engkau rendahkan suaramu tatkala mengucapkannya. 
Setelah itu engkau angkat suaramu ketika mengucapkan syahadat, 
Asyhadu an laa ilaaha illallah, asyhadu an laa ilaaha illallah (aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah), asyhadu anna 
Muhammadan rasulullah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah (aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), Hayya 'alash shalaah 
hayya 'alash shalaah (mari mendirikan shalat), hayya 'alal falaah hayya 
alal falaah (mari menuju kemenangan). Jika shalat yang akan dilakukan 
adalah shalat Subuh, maka ucapkanlah: ash-shalatu khairum minnan 
naum, ash-shalatu khairum minnan naum (Shalat itu lebih baik daripada 
tidur), Allahu Akbar Allahu Akbar (Allah Maha Besar) Laa ilaaha illallah 
(tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah).” IHR. Muslim 
(379), Abu Dawud (500), Ahmad (3/408, 409)). 


SI KAN SI sat JG AS II CP, ala (cv) 


LE 33 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Bilal diperintahkan 
untuk mengumandangkan adzan dengan genap (dua kali dua kali) dan 
mengganjilkan igamah.” (HR. Al-Bukhari (606), Muslim (378), Abu Dawud 
(508), An-Nasa 'i (626, 627), At-Tirmidzi (193), Ibnu Majah (730), Ahmad 
(3/103)). 


Muadzin Menolehkan Wajahnya saat Mengucapkan 
Segi 
Ao GE enare al » OS o£ (cn) 
ON Ka, KR 3 Bere aer 


(228) Dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, bahwa ia pernah melihat 
Bilal mengumandangkan adzan, “Maka aku mulai mengikuti mulutnya 
ke sana ke mari pada saat adzan.” (HR. Al-Bukhari (634), Muslim (503), 


Ahmad (4/309)1. 


. 


EN IE is 2D BN ge an ya Kado YA ca) 


Ie Ba Ig ie Te MI, 
ASI GEN pe 


Dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, 
ia berkata, “Aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam di Al-Abthah, ketika itu beliau di dalam tendanya yang berwarna 
merah. Lalu Bilal keluar mengumandangkan adzan dengan berputar dan 
meletakkan kedua jari pada kedua telinganya.” IHR. Abu Dawud (520), 
An-Nasa'i (643, 642), Ibnu Majah (711), dan dari Abu Juhaifah pada At- 
Tirmidzi (197) dengan tambahan (a53! ji sand! Ja1)I. 


Adzan Pertama sebelum Masuk Waktu Subuh 
NAN AE AN GP pera yi AE 3g c3 
SSI TE Lea 5 Ha GE TT BA Ag AN 
253 « (AA R3 PI Na Hu 2 


Lb. Sy AIA SA Ta 
AE H3 JE3 WII Iis 33 2 Ta Jl Bean pai 
A33 MPa MPN 3 Kalssl 


2... 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Adzannya Bilal tidaklah menghalangi salah 
seorang dari kalian atau seseorang dari makan sahurnya, karena dia 
mengumandangkan adzan saat masih malam, agar orang yang masih 
shalat malam dapat pulang dan untuk mengingatkan mereka yang 
masih tidur. Bilal adzan tidak bermaksud memberitahukan masuknya 
waktu Fajar atau Subuh.” Beliau berkata dengan isyarat jarinya, beliau 
angkat ke atas dan menurunkannya kembali hingga berkata seperti ini. 
Zuhair menyebutkan, “Beliau berisyarat dengan kedua jari telunjuknya, 
salah satu jarinya beliau letakkan di atas yang lainnya, kemudian 


Ae Pena GG Bete 


membentangkannya ke kanan dan kirinya.” IHR. Al-Bukhari (621)). 


Ly. 2 1302 bo Tegal 220 - 
hak Baen AN Ma 


2 SE Lala LS Gala 63 YA Gl: JE SI Olg ala 


Kes 
(231) Dari Ibnu Umar dan Aisyah Radhiyallahu Anha dari SN 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, “Sesungguh- 
nya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan 
minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.” HR. 
Al-Bukhari (623, 622)). 


Tatswib (Mengucapkan Ash-Shalatu Khairum Minan Naum) 
pada saat Adzan Subuh 


Sx PEG AP 
— 2: A5) LA SAR mana ce Io 
rena A aa led Ja GAN MS pa teya 

dn jaga 1 pasal GR UG ASI aa Peri) 
AYI Stbeati Ap Sanata SAN ISS 5 ala 


03. 


: Jas CA Ga JL s3 1S 21063 senol Ke ama 
Alas CAST ISI3 e3N Ia HE POLA Kel ja HS Ka 
TOP IOA| Re HE LA Sa 


(232) Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu, aku keluar dengan 
sepuluh orang pemuda bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
yang saat itu beliau adalah orang yang paling kami benci. Lalu mereka 
mengumandangkan adzan pada kami. Kami berdiri dan mengumandangkan 
adzan seraya mengolok-olok mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Datangkanlah para pemuda itu kepadaku.” Lalu beliau bersabda, 
“Adzanlah kalian.” Lalu mereka mengumandangkan adzan, aku adalah 
salah satu di antara mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 


aa 


“Ya, inilah dia suara yang aku dengar, pergilah dan kumandangkanlah 
adzan kepada penduduk Mekah.” Lalu beliau mengusap ubun-ubunnya 
seraya bersabda, “Ucapkanlah: ... dan jika engkau adzan pada awal 
Subuh, maka ucapkanlah, 'Ash-shalatu khairum minan naum, ash-shalatu 
khairum minan naum (Shalat lebih baik daripada tidur). Jika engkau 
mengumandangkan igamah maka ucapkan dua kali: dad gamatish shalah, 
gad gamatish shalah (Shalat akan didirikan)'. Apakah engkau mendengar?” 
(HR. Abu Dawud (500), Ahmad (3/408, 409)). 


la de BA Jen dl Ja) AI EL JS Dia alga 


P3 


FE Sana ON Aula Naren rpaer 
SIN Te II BI ia EN cas ja 


Can Dari Abu Mahdzurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
mengumandangkan adzan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, aku kumandangkan pada adzan Fajar pertama: Hayya 'alal falah. 
Ash-shalatu khairum minan naum, ash-shalatu khairum minan naum. 
Allahu akbar Allahu akbar. Laa ilaaha illallah.” (HR. An-Nasa i (647) 
Ahmad (3/408)1. 


“z , 


SAI JB BIAN ja IE LE AN 635 ul 3£ CI) 
PIL A3 ja FS LAI Nan an 
Aha ebi AS BT ee Ga pe 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Termasuk sunnah 
apabila muadzin pada saat adzan fajar mengumandangkan: Hayya 'alal 
falah, maka ia mengumandangkan: Ash-shalatu khairum minan naum, 
ash-shalatu khairum minan naum. Allahu akbar Allahu akbar. Laa 
ilaaha illallah.” (HR. Al-Baihagi dalam kitab Al-Kubra (1/423), Sunan Ad- 
Daraguthni (1/243)1. 


Are 


Sesuatu yang Dianjurkan untuk Diucapkan bagi Orang yang 
Mendengar Adzan 


Allah Ta'ala berfirman, 
ENSIKLOPEDI 
“cm 


LAI AG OI NE Cepu yah Xx, Pa TN cina KA 
bian 033 Ll RA 3 HSE 
“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, 
mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu 
adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.” (OS. Al-M2'idah 
(51: 58) 


do Tea Ips SI KE AN P3 G3 yaah al 3S 


3 na 2 

SSK Jp Us Jia LAS cela Aan ISI UE Ig aa 
(235) Dari Abu Said Al-Khudhri Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila kalian mendengar seruan 
adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dikumandangkan Muadzin.” 
(HR. Al-Bukhari (611), Abu Dawud (522), An-Nasa'i (672), At-Tirmidzi 
(208), Ibnu Majah (720), Ahmad (3/378), Malik (147)!. 


JB AI VI) VI a35 Pata Papa yaa 22 - 
JB ai Ip IE SI KA ES AM NYA) TSI Ag 
BAN JE GAN FE BSE Ted Ii ES AAN 
1133 2 pke pe Pi Bai 18 V3 
Je Sei Kit Wi Je oS1d AN ASI de Ta 

SAI Ja ads ja 1 VI AI TE AM NI 


Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila muadzin 
mengumandangkan: Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah seorang dari 
kalian mengucapkan: Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin 
mengumandangkan: Asyhadu an laa ilaha illallah, maka ia mengucapkan: 
Asyhadu an laa ilaha illallah. Kemudian muadzin mengumandangkan: 
Asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka ia ucapkan: Asyhadu 
anna Muhammadan rasulullah. Kemudian muadzin mengumandangkan: 
Hayya 'alash shalah, ia mengucapkan: Laa haula wala guwwata illa 


bilaahi. Kemudian muadzin mengumandangkan: Hayya 'alal falah, maka 
ia mengucapkan: Laa haula wala guwwata illa bilaahi. Kemudian muadzin 
mengumandangkan: Allahu akbar, Allahu akbar, ia mengucapkan: Allahu 
akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan: Laa ilaaha 
illallah, ia mengucapkan: Laa ilaaha illallah dari dalam hatinya, niscaya 
dia masuk surga.” (HR. Muslim (385), Abu Dawud (527)|. 


NE ea 
ai pepe yaa Ar. Kata Dn 633 3 “Hg 53 jua 
Lai BTA ka JET WR TES GELI 


280. Pat 


Ty 


Bah IG AS 


- 
No 
N 
o 


saat bsa Akan JUS dal Yas5 Ae 
Ed sala as held 15 ye Jt Ca Jan IKA 


& 


as lg ala An Io al Jpn Saat GL AE pl 
IE da da LUSA SG Si Sam sale 


(237) Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Radhiyallahu Anhu, ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu 
Anhu sementara ia sedang duduk di atas mimbar, lalu muadzin 
mengumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar,” Mu'awiyah mengucapkan, 
Allahu akbar, Allahu akbar.' Lalu muadzin mengumandangkan, “Asyhadu 
an laa ilaaha illallah,' Mu'awiyah mengucapkan, Wa anaa (dan aku 
juga).' Muadzin mengumandangkan, 'Asyhadu anna Muhammadan 
rasulullah, Mu'awiyah mengucapkan, Wa ana (dan aku juga).' Tatkala 
adzan sudah selesai, ia berkata, “Wahai orang-orang, sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas majlis 
ini saat muadzin mengumandangkan adzan, beliau mengucapkan seperti 
apa yang kalian dengar dariku, dari ucapanku.” IHR. Al-Bukhari (914), 
Ahmad (4/91)1. 


S5 SM enak : et Je Png 
As IE ST as LAI HE 33 aa 
BAGAI A3 GEMA SS dihay al IS1E Lali Kas 


ENSIKLOPEDI DM 
HADITS 


AE 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan 
setelah selesai seruan adzan: Allahumma Rabba hadzihid da'watit 
tammah, wash shalatil ga“imah, aati Muhammadanil washilata wal 
fadhilah, wab'atshu magaman mahmudanil ladzi wa'adtahu (Ya Allah, 
Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini dan Pemilik shalat yang akan 
didirikan ini, berikanlah Al-Wasilah (kedudukan di surga) dan kemuliaan 
kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji 
sebagaimana Engkau telah janjikan) maka dia berhak mendapatkan 
syafa'atku pada hari kiamat.” IHR. Al-Bukhari (614), Abu Dawud (529), 
An-Nasa 'i (679), At-Tirmidzi (211), Ibnu Majah (722), Ahmad (3/354)). 


as “30 
Pn arape Da BR Apu Ga 
SG na 1) Nan SAE AN Ta GAN Ga 
P3 Ka 2 35 
Aa da laga da Be gala SIA La ia 
Y PAN Oh Ang 9 Ala Saka ag 
T- RE Ie Kar TA 
(239) (239.) pari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, bahwa 
ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Apabila kalian mendengar seruan muadzin maka ucapkanlah seperti 
apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah untukku, karena 
seseorang yang bershalawat untukku dengan satu shalawat, niscaya Allah 
akan bershalawat atasnya sepuluh kali. Mohonlah kepada Allah wasilah 
untukku, karena wasilah adalah kedudukan yang tinggi di surga, tidaklah 
layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba 
Allah, dan aku berharap aku adalah hamba tersebut. Dan barangsiapa 


meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafa'at.” IHR. 
Muslim (384), Abu Dawud (523), An-Nasa'i (677), Ahmad (2/168)). 


Sea Jaa Noya die nana aan 
1 Y 5 ALI ss 2 San JB j 


- Pr 330 Aa 


gw) 9 AE 


sapa 


- En 


A33 RISA GAB ag MEN NA aib He 13 65 


Dari Sa'ad bin Abu Waggash Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, “Barangsiapa ketika 
mendengar adzan mengucapkan, Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu 
laa syarikalahu wa anna muhammad abduhu wa rasuluhu, radhitu 
billahi rabban wa bi muhammad rasulan wa bil islami dinan (Aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul, 
dan Islam sebagai agama),” maka diampunilah dosanya.” (HR. Muslim 
(386), Abu Dawud (525), An-Nasa'i (678), Ibnu Majah (721), At-Tirmidzi 
(210), Ahmad (1/181)1. 


Tata Cara Muadzin Mengumandangkan Seruan Tatkala 
ujan Lebat dan Cuaca Dingin 


Had NA minat 5 Ad ag Cu) 
4 Jemaat Je Pa 
op SIS TA PMN BA AN 2 jne 2 
atau 


Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah 
mengumandangkan adzan pada suatu hari yang dingin dan berangin, 
kemudian ia berkata, “Shalatlah di tempat tinggal kalian.” Kemudian ia 
berkata, “Jika malam sangat dingin dan hujan, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan seorang muadzin untuk mengucapkan, 
“Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian80.” IHR. Al-Bukhari 
(666), Muslim (697), Abu Dawud (1063), Ibnu Majah (937), Ahmad (2/103), 
dari Jabir ada pada At-Tirmidzi (409) dengan lafazh ((,4 dundih jLI 2 
a33). 


80 Ar-Rihal adalah tempat tinggal. An-Nihayah, Bab huruf ra' bersama ha". 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Keutamaan Berdoa antara Adzan dan Igamah 


5 Pd 4 Mp - 30 
Taka Je an (15) 
NN, OI GS 2AN 553 3: AE Al 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Doa (yang dipanjatkan) antara 


adzan dan igamah tidak akan ditolak.” (HR. Abu Dawud (521), At-Tirmidzi 
(212), Ahmad (3/119)1. 


nm Bo 


— Kaya Aa 1» 
AN “ 


KITAB SHALAT | 


Shalat Lima Waktu adalah Salah Satu Rukun Islam 
Allah Ta'ala berfirman, 


Da ASN Bali Ba La, 
“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta 
orang yang rukuk.” (OS. Al-Bagarah (2): 43) 
Allah Ta'ala berfirman, 
“Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat 


itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.” (OS. An-Nisa” (41: 103) 


Allah Ta'ala berfirman, 
z Pen dna Nae Ana Ge LAI Lana LS LEK t- 
SEN Oa LAN PJT 3 JPN SSP AN 3, 


C3 1. 

GO SA 

“Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu 


menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang 
yang selalu mengingat (Allah).” (9S. Hfid (111: 114) 


Allah Ta'ala berfirman, 
P3 


5 2 200“ Pa RUP 
Ae naa pl ella 
“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam 
mengerjakannya.” (OS. Thaha (20): 132) 


DN In AN Jp SE JB AE AU G5 RE yi YP 


Ia 3-3 


NA NEK nh ESL Ge lag ale 
0225 2325 Ca AE ella #Lal te AI, 


(243) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima 
landasan, persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah 
dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari (8), Muslim (16), An- 
Nasa'i (5001), At-Tirmidzi (2609), Ahmad (2/26)1. 


PA 3b Ak Tit 
Jd! NG PN G3 4 - HAN 52 (11) 
Bates PA 3 Ae Sada fog, 
Pp z8 3x 

Un Ijuk Saya 
sea an ama padu ANN PAPUA POP 

Ia Iya JG 3S SIN JB dupa de js KP 
1S 2 pt: al pan Nana ha 
s6 3 AIS 21 ko KA 3 -JE HS OI 
5 ad ag Ps 2 s5 3 1 3 TT Meat FA jpg Je Je 

na 20 

(242) Dari Thalhah bin Ubaidillah kadhiyatlahu Anhu, ia berkata, 
“Telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang 
dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu, dengan 
suaranya yang keras terdengar namun tidak dapat dimengerti apa maksud 
yang diucapkan, hingga saat dia sudah mendekat, ternyata ia bertanya 
tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Shalat lima waktu dalam sehari semalam.” Orang itu berkata, “Apakah 
ada lagi selainnya untukku?” Beliau menjawab, “Tidak, kecuali yang 


sunnah.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dan puasa 
Ramadhan.” Lelaki itu berkata, “Apakah ada lagi selain itu untukku?” 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Beliau menjawab, “Tidak, kecuali yang sunnah.” Abu Thalhah berkata, 
“Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan kepadanya 
tentang zakat. Orang itu lantas berkata, “Apakah ada lagi selain itu 
untukku?” Beliau menjawab, “Tidak, kecuali yang sunnah.” Thalhah 
berkata, Lalu orang itu pergi seraya berkata, “Demi Allah, aku tidak akan 
menambah atau menguranginya.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Dia akan beruntung jika jujur menepatinya.” (HR. 
Al-Bukhari (46), Muslim (11), Abu Dawud (391), An-Nasa'i (457), Ahmad 
(1/162)1. 


Para ME Pa Je Wa Aa GA & 
YR 53 al : 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada yang membedakan antara seorang 
hamba dengan kekufuran selain meninggalkan shalat.” (HR. Muslim 
(82), Abu Dawud (4678), An-Nasa'i (463), At-Tirmidzi (2618), Ibnu Majah 
(1078), Ahmad (3/370)1. 


FE Tit AS JUS Ga ES G3 Y Iga sie Al La 
EA 


Dari Abdullah bin Syagig Al-Ugaili, ia berkata, “Para shahabat 
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berpendapat terkait 
sesuatu dari amal perbuatan bila ditinggalkan adalah suatu kekufuran 
melainkan shalat.” (HR. At-Tirmidzi (2622)). 


nga ne ng pi Per 
AT SA 3 HA EK Pak 


Ao. Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perjanjian antara kami dan 
mereka adalah shalat, karenanya barangsiapa yang meninggalkannya, 
maka sungguh ia telah kafir.” (HR. At-Tirmidzi (2621), Ibnu Majah (1079), 
Ahmad (5/346)). 


am Ko 


Dl KA Ij35 J5 Jia JB KE AI 35 al 3S 
EP SAI 3 ai Jpn CJ aa ala 
ME Opa sales SE AN ASI JG SO Ga sale 
BI SE JENGS Ganas 3 Il Ja adil J5 GIE 


T 


YES IE In Y BN HIS UR Oo ole E 


Pe AP TN PL oT- 4 s8, 4 1 - Ns z0 o - 
G0 Ol: 9 AAS 2 Iin AN Jaan JB ES Aa yaah 
KA Yg 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ada seorang lelaki 
yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia 
berkata, “Wahai Rasulullah, berapa kali Allah Azza wa Jalla mewajibkan 
shalat kepada hamba-Nya?” Beliau menjawab, “Allah Azza wa Jalla 
mewajibkan shalat lima kali kepada hamba-Nya.” Dia bertanya lagi, 
“Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu sebelum dan sesudah lima waktu 
itu?” Beliau menjawab, “Allah Azza wa Jalla mewajibkan shalat kepada 
hamba-Nya lima waktu.” Maka lelaki tersebut bersumpah untuk tidak 
menambah atau menguranginya sedikit pun. Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, Jika dia benar, maka pasti masuk surga.” HR. 
An-Nasa'i (458), Ahmad (3/467)1. 


Ke 3 JB AE AN Ge, GAN Up SR 
Taat J5 Ookaa TJ Asa ala Ai bai Ia 
SANG Gali C3 anta SI 533 teu aa Ai 
SN AAS SN SE JUNI IA AS ol Je GA 
Dl Has LS 5 on DAA 3 SN, 


Dari Auf bin Malik Al-Asyja'i Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian 
beliau bersabda, “Apakah kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Shallallahu Alaihi wa Sallam?” Beliau mengulanginya hingga tiga kali. 
Maka kami pun mengulurkan tangan kami, lalu kami membai'at beliau, 
seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membai'at 
engkau, atas apa kami berbaiat?” Beliau bersabda, “Bahwa kalian akan 
menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun 
dan akan menegakkan shalat lima waktu.” Kemudian beliau melirihkan 
perkataannya, “Dan tidak akan meminta sesuatu pun kepada orang lain.” 
(HR. Muslim (1043), Abu Dawud (1642), An-Nasa'i (459), Ibnu Majah 
(2867), Ahmad (6/27)1. 


dn AI Jah Sau SEKS Al gi LA 3 (0) 
RA P3 KA ac LAB 3) Ii Ag ala Al 
A53 SLS Ol GE asalan OA Ta 


(Tas Ea “£ ea Je ana An 3 Ya YAI ok ag OS 
An AI ja JAR JAE Up JS GS Ga sat) JA 
BS Kla 3 K3 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan 
manusia pada hari kiamat adalah shalatnya, jika shalatnya baik, maka 
dia beruntung dan selamat, dan jika shalatnya rusak, maka dia merugi. 
Apabila ada sesuatu yang kurang dari shalat wajibnya, Rabb Azza wa Jalla 
berfirman, “Lihatlah apakah hamba-Ku mempunyai amalan sunnah, 
lalu kekurangannya dalam shalat fardhu disempurnakan dengannya, 
kemudian semua amalan ibadahnya juga seperti itu.” (HR. Abu Dawud 
(864), An-Nasa 'i (464), At-Tirmidzi (413), Ibnu Majah (1425), Ahmad 
(4/425)1. 


AI Jos (IS 231 OK JB AE AI DE 2 (coy 
SSI Aa Ai 3 ENAM NAN ala sae 


Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah, “Kerjakanlah shalat, kerjakanlah 
shalat, dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya 
kalian.” IHR. Abu Dawud (5156), Ibnu Majah (2698), Ahmad (1/78), dan 
dari Ummu Salamah ada pada Ibnu Majah (1625), dan dari Anas bin Malik 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2697)1. 


Keutamaan Shalat Lima Waktu 
Allah Ta'ala berfirman, 


2» Lena 


3 - EK KA 
SEA Hah LAI Mer AP AMA EN LA 
c Ll 

W EA 

“Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu 


menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang 
yang selalu mengingat (Allah).” (OS. Hfid (111: 114) 


pn BN baba dn gen 3g -. 


ale ala AN Io Ab Jala BA HJ ALE Ah 
Aaj uk AA. TAN JE NE ea sang 


padi 20Ll ye og» sala Ar 8 SI ee 
BU, SN BAN, 


(252) Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 
duduk-duduk bersama Umar Radhiyallahu Anhu, lalu ia berkata, 
“Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tentang fitnah?” Aku jawab, “Aku masih ingat seperti yang 
beliau sabdakan.” Umar berkata, “Sesungguhnya engkau sangat gegabah.” 
Aku jawab, “Fitnah seseorang terhadap keluarga, harta, anaknya, dan 
tetangganya yang dosanya bisa dihapus dengan shalat, puasa, sedekah, 
dan memerintahkan kebaikan serta mencegah kemungkaran.” (HR. Al- 
Bukhari (525), Muslim (144), Ahmad (5/401)1. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


- 2. 


darah kn jt sat Nay A3 
Bah LM Aa £ se AS Ge Bi 3) 


2. 2» 


:JlS SAS Jd AN Ine Ja JBS Le 2») (5 si | 


BA 


(253) Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa ada seorang lelaki 
mencium seorang wanita. Lalu dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dan mengabarkan kepada beliau. Kemudian turunlah firman 
Allah Azza wa Jalla, “Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan- 
perbuatan yang buruk.” Lelaki itu lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah ini khusus untukku?” Beliau bersabda, “Untuk semua umatku.” 
(HR. Al-Bukhari (526), Muslim (2763), Abu Dawud (4468) dengan 
maknanya, At-Tirmidzi (3114), Ibnu Majah (4254), Ahmad (1/386)|. 


530. 


AN do did Ia pa dan gen BSA dg G3) 
de Jati Lanal AG GEN SI Iii lag se 
5 HN A3 Ip gi as Lae sa 

GUA ag AI A3 Kon LA Jia SSS JB ARA 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bagaimana pendapat 
kalian apabila ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari 
kalian, lalu dia mandi lima kali setiap hari, apakah kalian menganggap 
masih akan ada kotoran yang tersisa padanya?” Para shahabat menjawab, 
“Tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran?! padanya.” Lalu beliau 
bersabda, “Seperti itu pula dengan shalat lima waktu, dengannya Allah 
akan menghapus semua kesalahan.” IHR. Al-Bukhari (528), Muslim (667), 
An-Nasa 'i (461), At-Tirmidzi (2868), Ahmad (2/379) dan yang ada pada 
Ibnu Majah (1397) dari Utsman). 


81 Daranuhu. Ad-Darn adalah kotoran. Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (5/170). 


2. 
- 


Ale As bel Ijin SI EA can apa SE 
FA US ARA II TA oa POLA JB lg 


JSI 33 JL 
(255) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat lima waktu dan shalat 
Jum'at ke Jum'at berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara 
keduanya selama (seseorang itu) tidak melakukan dosa besar.” (HR. 
Muslim (233), At-Tirmidzi (214), Ahmad (2/359)). 


Jp Sek SE ES ASI GP, AN 3 SE GE 
SEN GAS Sala Ja di dls da dn Ja da 
SIS Get Wa H3 Gala AKI In 2S IS sole 
Ai Ia A3 as KN UN SUS Ag 13 Je 
IPM 0D 5 Sae BBS AS Gala YARI 

DL AS Ip dais 3l 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-Nya, 
barangsiapa melaksanakannya dengan tidak mengurangi sesuatu darinya 
sedikit pun karena meremehkan hak-haknya, maka Allah akan membuat 
satu janji bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga pada Hari 
Kiamat, dan barangsiapa mengurangi sesuatu darinya karena meremehkan 
hak-haknya, maka Allah tidak mempunyai janji dengannya, jika mau, 
Allah akan menyiksanya dan jika mau. Dia akan mengampuninya.” (HR. 
Abu Dawud (425), An-Nasa'i (460), Ibnu Majah (1401), Ahmad (5/315, 
316)1. 


Sejarah Diwajibkan Shalat Fardhu 


Allah Ta'ala berfirman, 
ENSIKLOPEDI 
UI “maan Bete 


da Ai dna AI sa SN IT 3 


(OK otir: LAN LN Ia KAA R3 SAI 


“Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) 
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Agsa yang telah Kami 
berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda- 
tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha 
Melihat.” (OS. Al-Isra” (171: 1) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


£ hng UI LE 01 LGA PA 
OT ee TEE orng Ky SEA 
“Kemudian dia mendekat (pada Muhammad), lalu bertambah dekat, 
sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu 
disampaikannya wahyu kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah 
diwahyukan Allah.” (OS. An-Najm (53): 8-10) 


US 4 Ig GAN Sec LT 
Sa Ha ng Apa Ai se At Ja GAN JB 20 

SU Gp Tha Ge Je 2) Lapas A3 Ha 1 
Dam gn Pa ya dada Sa aa 
SE IAI AP JS saga Sa SU 35 
BEA SO Jl NU JB ES Inah P3 cissasf 


$$ 


1. 


SB saga dl LAI ARA Bp LAI DS da3 
San dai IS 3 sa 5 ab NE WA G3, 
Tadi jau 5 dll SES al) e SAI AypE 
ea ah. B3 ak DS Cal « 


- 


J3 SES BG al JUS esai Jl Ea sd 


TS KITAB SHALAT Beta 


Dari Ibnu Abbas dan Aba Habbah Al-Anshari Radhiyallahu 
Anhuma, keduanya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Kemudian aku dimi'rajkan sampai ke suatu tempat yang aku dapat 
mendengar suara pena yang menulis.” Ibnu Hazm dan Anas bin Malik 
berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kemudian Allah 
Azza wa Jalla mewajibkan kepada umatku shalat sebanyak lima puluh 
kali, maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan 
Musa, ia bertanya, “Apa yang telah Allah perintahkan atas umatmu?” Aku 
jawab, “Shalat lima puluh kali.” Lalu dia berkata, “Kembalilah kepada 
Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup.” Maka aku kembali 
dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui 
Musa dan aku katakan bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. 
Namun ia berkata, “Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak 
akan sanggup.” Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah mengurangi 
setengahnya lagi. Kemudian aku kembali menemui Musa, ia lalu berkata, 
“Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tetap tidak akan sanggup.” 
Maka aku kembali menemui Allah, Allah lalu berfirman, “Lima ini adalah 
sebagai pengganti dari lima puluh, tidak ada lagi perubahan keputusan 
di sisi-Ku.” Maka aku kembali menemui Musa dan ia kembali berkata, 
“Kembalilah kepada Rabbmu.” Aku katakan, “Aku malu kepada Rabbku.” 
(HR. Al-Bukhari (349), Muslim (163), Ibnu Majah (1399), dari Anas bin 
Malik dan Ibnu Hazm, An-Nasa 'i (448), At-Tirmidzi (213)1. 


4 an 0 “z 0 4 Ba Ta 8 s padan - o- 
AI P5 EJE AS A1 GP) Gagal al KAS GS 
2 0 5 J o - #. “ 
3 yua 1s yA x | 8 aa 2) HS 2) dya Te A9 WA 
- $ « - 0... P 13 ex - 

SAN PLS 3 Ina Uyinad 2S 
Dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, ia berkata, 
“Allah telah mewajibkan shalat, dari awal diwajibkannya adalah dua 
raka'at dua raka'at, baik saat mukim maupun dalam perjalanan. Kemudian 
ditetapkan ketentuan tersebut pada shalat safar dan ditambahkan pada 


shalat mukim.” (HR. Al-Bukhari (350), Muslim (685), Abu Dawud (1198), 
An-Nasa'i (454), Ahmad (6/234)1. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Kehormatan Shalat dan Keagungan Perkaranya 
Allah Ta'ala berfirman, 


2 ES Pa, f A4 
“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) 
karena Allah dengan Malan ” (OS. Sena (21: 238) 


As EU NG Am Tera ae TN ada SI - 
Pad Ke 4 ng ae 0 
(33 AA iyp3 Jt si sa de Ibas) 
0 ai (eva 33,2 
Dari Zaid bin Argam, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, sungguh kami pernah berbicara ketika sedang shalat, hingga 
ada seorang di antara kami yang berbicara dengan temannya tentang 
kebutuhannya, sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala, “Peliharalah 
semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah 
dengan khusyuk.” (OS. Al-Bagarah (2): 238) Maka kami diperintahkan 


untuk diam.” (HR. Al-Bukhari (1200), Muslim (539), Abu Dawud (949), An- 
Nasa'i (1218), At-Tirmidzi (405, 2986), Ahmad (4/368)|. 


Be (3) 
wa 3 sela ip al AAS AI To ga 
#YLSII BL daa 33 bai la gaga s3. 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
pernah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika 
beliau sedang shalat dan beliau membalas salam kami. Ketika kami 
kembali dari negeri An-Najasyi, kami memberi salam kepada beliau 
namun beliau tidak membalas salam kami. Kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan.” (HR. Al-Bukhari (1199), 


man Be 


Muslim (538), Abu Dawud (923), Ahmad (1/376)1. 


aa en 133 5 J6 Pena Lat B Png (cw) 
3 Hap emmuan 9 AE Ah Dl da 
350 bala ella sai ag 


so mnta sa FNA 


rss Jera aa giat gas Pa 


IKAN KE II G3 sala 

Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, PA 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk menyelesaikan keperluan 
beliau. Maka aku berangkat, kemudian aku kembali setelah menuntaskan 
tugasku itu. Lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku 
memberi salam kepada beliau, namun beliau tidak membalas salamku. 
Kejadian itu menimbulkan kegusaran dalam hatiku dan hanya Allah sajalah 
yang paling mengetahuinya. Kemudian aku berkata dalam hatiku, 'Mungkin 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menganggapku terlambat? dalam 
menunaikan tugas dari beliau.' Kemudian aku memberi salam kembali dan 
lagi-lagi beliau tidak membalasnya. Timbul lagi kegusaran dalam hatiku 
yang lebih dalam dari yang pertama. Kemudian aku memberi salam lagi, lalu 
beliau membalasnya seraya bersabda, “Sesungguhnya yang menghalangiku 
untuk menjawab salammu adalah karena aku sedang melaksanakan 
shalat.” Saat itu beliau sedang berada di atas hewan tunggangannya yang 
tidak menghadap kearah kiblat.” (HR. Al-Bukhari (1217), Muslim (540), Abu 
Dawud (926), An-Nasa 'i (1188), Ibnu Majah (1018)1. 


Kapan Anak Kecil Diperintahkan untuk Shalat 
GEN TE J3 KE AN P3 BN KAA yA GE 


82 Wajada 'alaiya, artinya marah terhadap dirinya sendiri. Lisan Al-Arab ( 


OA aa” D be 


(3 ena Ht AG SL SL Alia la Al 2 
-01- 3 3 
KVSAra 09 pera ia pa & 
(262) Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perintahkanlah anak kecil 
untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, 
dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia 


apabila tidak melaksanakannya.” (HR. Abu Dawud (494), At-Tirmidzi 
(407), Ahmad (3/404)). 


Waktu-waktu Shalat Lima Waktu dan Perintah untuk Selalu 
Menjaganya 
Allah Ta'ala berfirman, 


Par, 2102 1. »- “s 13 Ega L£ 
DG KS na GS YAN BI KA L,13G 
“Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat 


itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.” (OS. An-Nisa” (41: 103) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


PN LL 15100 1 oet Sa yi 05. CG SIGAT neh 
(OA AAA kal 2S PALA SE Pama 
“Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat 
dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.” (OS. 
Maryam (191: 59) 


AE IE IE KE AI 3 kia pa ia 33 (C1 

GE SL :JU 2 p -. Ja “ 2g aa Al Le 
5 Pa #. g5 3 

: | 


HUI 5 SU Te -J (G3 


“Gan25 o 
Pet, Tana YP 3S . da 
(263) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Amal 


apakah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab, “Shalat pada 
waktunya.” Ia bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, 
“Kemudian berbakti kepada kedua orangtua.” Ia bertanya lagi, “Kemudian 
apa lagi?” Beliau menjawab, Jihad di jalan Allah.” Abdullah berkata, 
“Beliau memberitahukan semua itu kepadaku, sekiranya aku meminta 
tambahan, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.” (HR. Al- 
Bukhari (527), Muslim (85), An-Nasa 'i (609, 610), At-Tirmidzi (173), 
Ahmad (1/439)1. 


gi Ja ang 1g Kak: JK Ka 
(264) Dari Ummu Farwah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Pee 
Shallallahu Alahi wa Sallam pernah ditanya tentang amalan apakah yang 
paling utama? Beliau menjawab, “Shalat pada awal waktunya.” IHR. Abu 
Dawud (426), At-Tirmidzi (170), Ahmad (6/374)). 


AN Jp En SEK AN 633 Ae Aa KL 32) 
Ya dus ah Z5 3 SAN Opa Pa ai ada ah 2 ka 
SE Bayi HE 333 233 Tenan AN 


o- 0 £ 


Ag AS EA 3 Jads ag el gak OT AS Ab EA 


PAN sa os Dit AE ol 
(265) Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, barangsiapa 
yang membaguskan wudhu dan shalatnya sesuai dengan waktunya, 
serta menyempurnakan ruku' dan kekhusyuannya, maka dia berhak 
mendapatkan janji dari Allah bahwa Dia akan mengampuninya. 
Sedangkan orang yang tidak melakukannya, maka dia tidak memiliki 
janji atas Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia akan mengampuninya 
dan jika berkehendak, maka Dia akan mengadzabnya.” (HR. Abu Dawud 
(425), An-Nasa 'i Kat Ibnu Majah (1401), Ahmad (5/315)1. 


ba MUA ega hampa ag Ke Kelam (Y 
KA Je AAN IG UAN 3 235 JB Ig ala AN 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


AN 


“& 


Ma 3 AI aa Sip Ga, PE IU alas 
Jl ea XS Be HAN sai SU pp NS S3, 
ICA ee Famt IN 33 das J2 
WE #OLAII j3 BLAG AAA ea BB II aus 


JEE Es Ss ds 


Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Waktu shalat Zhuhur adalah 
jika matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang sama seperti 
panjangnya selama belum tiba waktu shalat Ashar. Waktu shalat Ashar 
selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama mega 
merah belum menghilang. Waktu shalat Isya" hingga tengah malam. 
Sementara waktu shalat Subuh sejak terbit fajar selama matahari belum 
terbit, jika matahari telah terbit maka janganlah melaksanakan shalat, 
karena ia terbit di antara dua tanduk setan.” IHR. Muslim (612), Abu 
Dawud (396), An-Nasa'i (521), Ahmad (2/210)). 


be JA ah 
55 ae er ea Semu asi 2 

BY al SAN GAN Sen FA PO SE AS aa 
KESAN SIG Ge HAL FB Pa Aap abah SAI 
sa Sa PE ORA SAN : HA AS Sd Jaa 
FAN P A3 Tgn ons asap Atur AN 
3 pen sIsi3 BEI daa SA ES & KN Ga 
Sewa yan es Ga WS 38 SN AS 
Al SA 8 Isis Jl daa S Sendi Ema AN 


awam Be 


ALE s2 SAI aga 8 Ba NY 


Bi 


S£ 20 


Pa (SARI bis Xi 
Sa sei ha pas es ga at yh 3 


TN 
AS ES 
| , 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa seseorang datang menemui beliau dan 
bertanya tentang waktu-waktu shalat, namun beliau tidak menjawabnya 
sama sekali. Abu Musa berkata, “Kemudian beliau mendirikan shalat 
Fajar (Subuh) ketika fajar baru merekah dan antara shahabat satu 
dengan yang lain belum bisa mengenal (karena masih gelap -edtr.). 
Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Zhuhur ketika 
matahari telah tergelincir. Lantas ada seseorang yang berkata, Siang telah 
berlalu separuhnya.' Dan ia memang orang yang paling pandai di antara 
mereka. Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat 
Ashar ketika matahari masih tinggi. Kemudian beliau memerintahkan 
untuk mendirikan shalat Maghrib ketika matahari tenggelam. Setelah itu 
beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Isya" ketika mega merah 
sudah menghilang. Kemudian keesokan harinya beliau mengakhirkan 
shalat Fajar, seusai shalat fajar lelaki itu berkata, Matahari telah terbit 
atau nyaris terbit.' Setelah itu beliau mengakhirkan waktu shalat Zhuhur 
hingga mendekati waktu shalat Ashar seperti waktu kemarin. Kemudian 
beliau mengakhirkan waktu shalat Ashar, setelah selesai shalat, lelaki itu 
berkata, 'Matahari telah memerah.' Kemudian beliau mengakhirkan waktu 
Maghrib hingga mega merah menghilang. Setelah itu beliau mengakhirkan 
waktu shalat Isya" hingga sepertiga malam pertama berlalu. Di pagi 
harinya beliau memanggil lelaki itu, lalu beliau bersabda, “Waktu-waktu 
shalat ada di antara dua waktu tersebut.” (HR. Muslim (614), Abu Dawud 
(395), An-Nasa'i (522), Ahmad (4/416) dan dari Sulaiman bin Bardah, dari 
ayahnya, ada pada At-Tirmidzi (152)). 


IP ala gal GA ane ye G @N 
AN I2 ISS oi, PPL Ban 


dekapan SU HAN at S8 JUS ae 
JAE MEN ASI Sial ALAN e3E ISI Pa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


bah, (9 AA NE 155 
(263) Dari Muhammad bin Amr, ia adalah putera Al-Hasan bin Ali bin 
Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah bertanya kepada 
Jabir tentang waktu shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dia 
menjawab, “Beliau mendirikan shalat Zhuhur ketika matahari telah 
tergelincir, shalat Ashar saat matahari masih terasa panas sinarnya, 
shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam, dan shalat Isya' jika 
beliau lihat jama'ah sudah berkumpul, maka beliau segerakan, dan jika 
mereka belum berkumpul maka beliau akhirkan, sementara untuk shalat 
Subuh waktunya saat pagi masih gelap.” HR. Al-Bukhari (560), Muslim 
(646), Abu Dawud (397), Ahmad (3/369)). 


Dl Ko al I,25 J SE JB KE AA 33 5S GE 


Ojo HA AE £ SE EN AS Be Gada ala 


-. 


Je SE IE Eli ESL 05 IE PKPA) 


As lgs Malas Haa £ S3 ab aga EMS 


Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, “Wahai Abu Dzar, 
Bagaimana pendapatmu jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang 
meninggalkan shalat?” Atau beliau mengatakan, “Para penguasa yang 
mengakhirkan shalat (dari waktunya)?” Aku jawab, “Apa yang engkau 
perintahkan kepadaku (jika aku dalam kondisi tersebut —edtr.)?” Beliau 
bersabda, “Lakukanlah shalat tepat waktunya, jika engkau mendapati 
shalat bersama mereka, maka lakukanlah lagi, karena hal itu dihitung 
pahala shalat sunnah bagimu.” IHR. Muslim (648), Abu Dawud (431), At- 
Tirmidzi (176), dan yang ada pada An-Nasa'i (777), Ibnu Majah (1256), 
Ahmad (5/168) dengan makna yang sama). 


Al Ipa Shan IE UE 4 tg Beta 
Dae es nieta ji Dag ale 3 
JNE es Aid, Na ega 


83 Al-Hajirah adalah pertengahan siang disaat panas menyengat. Lisan Al-Arab (, « »). 


2 KITAB SHALAT Date 


“2 - 3.3 


Ti s z Tg f3 £. 2 - - 

Sal SAE AS (io SE GILA Lan G8 JAK Sala 
6 -at 0... z 

KBM IN, 


Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Rabb 
kalian kagum terhadap seorang penggembala yang mengumandangkan 
adzan shalat di atas bukit kemudian dia shalat. Maka Allah Azza wa 
Jalla berfirman, “Lihatlah kepada hamba-Ku ini, dia mengumandangkan 
adzan lalu dia mendirikan shalat karena takut kepada-Ku, Aku telah 
mengampuni dosa hamba-Ku dan memasukkannya ke dalam surga.” (HR. 
Abu Dawud (1203), An-Nasa'i (665), Ahmad (4/157)1. 


20. & aan - 0 c£ T- ... Tu. 8» 03 - 

A2 II P3 Mp al JS ES JB GA y£ 
s ox 2 Ex Ren - 03 13x Da ak Lakuy 

Ka ES SSI Y JBS SEL Un ELAS US R3 Gian 
0-83 LI 3 01K 8 ... 4 8. .£ 
Can A9 DWA) 2AN9 SWA) cAD Yi ESAI 
Dari Az-Zuhri, ia berkata, “Aku pernah menemui Anas bin Malik 
Radhiyallahu Anhu di Damaskus, sementara saat itu dia sedang menangis. 
Aku lalu bertanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Anas menjawab, 
“Aku tidak pernah mengenal sesuatu pun dari apa yang aku temui selain 


masalah shalat, dan shalat ini sekarang telah dilalaikan.” IHR. Al-Bukhari 
(530), Ahmad (3/101)). 


Keutamaan Shalat Fajar untuk Lelaki Bersama Jama'ah 
ot. 4 s8. k T 3. af s0 L ing OA Kan 

sx al ist 2 yee Ka Sanyo et Ta 
GE IS AB AIA IL aa ag JIE Ita 


2. 


WARNI el 3 U Ogalas Ip A/N ae 12233 YI 
g0- ot - seri o 2 kai KESAN & - 2 To Na at 

Naas GKY meal, AKAN 3 6 Oyalap AN) 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
kebaikan yang terdapat pada adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi? niscaya mereka 
akan melakukannya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terdapat dalam bersegera menuju shalat, niscaya mereka akan berlomba- 
lomba menujunya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terdapat pada shalat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya 
walaupun harus dengan merangkak.” (HR. Al-Bukhari (615), Muslim (437), 
At-Tirmidzi (225), Ahmad (2/303)1. 


Naa aer Na na 7) 
aloe D Banana na arah 
AI aa Ag JI 12 IA AA AA Sai ab 
na) De 


(273) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, aku pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat 
berjama'ah lebih utama dibanding dengan shalat salah seorang dari 
kalian yang dikerjakan sendirian dengan dua puluh lima bagian. Malaikat 
malam dan malaikat siang berkumpul pada shalat fajar.” (HR. Al-Bukhari 
(648), Muslim (649), An-Nasa'i (485), Ahmad (2/233)). 


30. 


Ing Ie AN Io HN ES AN ca ih al 33 CV) 
IE (5ygia O6 Adil GT ol AN 335) ya A5 3 
MN ia kes, JAN 13 Na 2143 


(272) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tentang firman Allah Ta'ala, “Dan dirikanlah pula shalat 
Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan oleh Malaikat.” Beliau 
bersabda, “Disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang.” 
(HR. At-Tirmidzi (3135), Ahmad (2/474)1. 


AN To GA ye wp sim kagak Mie 
AN Ie SER Ii aa da ga Nang ur 


84 Yastahimu dan Al-Istihmam artinya mengundi dengan dilakukan undian. Lihat Fath 
Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/134). 


aman Be 


ia berada dalam jaminan Allah, maka janganlah sampai membatalkan 
jaminan-Nya?s.” IHR. Muslim (657), At-Tirmidzi (222, 2164), Ahmad 
(4/312), dan dari Samurah bin Jundab yang ada pada Ibnu Majah 
(3946)1. 


Waktu Shalat Fajar dan Anjuran Melaksanakannya saat Pagi 
Masih Gelap 
Allah Ta'ala berfirman, 


onta .- Pa a00 Ipa Grte Ge 1 AA Lan AP 
FBtp GAN LI ga INI YES EA 9 


“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang 
putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (OS. Al-Bagarah (2): 187) 


5 IE 85 ui 255 IE KI pa gg 2 (VI 
AAA Dl ba dl Sy en JIE el 
3 M5 Puk Sand ja 2 1S ne 32 
- Jd! Gas 2s FS GA Kat aan an ie 
aa GE Esa HS 5 iya 8 
Han pa 3 KE RN SEA! Kah aa aa 
SA Gn IOS Ia Jai S6 Anin Saad, YK 
BI IG Bap dktada JI 

Dari Sayyar bin Salamah, ia berkata, “Aku dan ayahku datang 
menemui Abu Barzah Al-Aslami, lalu ayahku berkata kepadanya, 


“Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan 
shalat yang diwajibkan?” Abu Barzah menjawab, “Beliau melaksanakan 


ji 


85 Fala tukhfirullah fi dzimmatihi artinya janganlah kalian membatalkan janji dan 
jaminan-Nya. Jaminan Allah adalah penjagaan dan keamanan-Nya. Lihat dalam kitab 
Tuhfah Al-Ahwazhi (2/12). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Dari Jundab bin Sufyan Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendirikan shalat Subuh, maka 


shalat Zuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama, saat matahari telah 
tergelincir, dan shalat Ashar, lalu salah seorang dari kami kembali dengan 
kendaraannya di ujung kota sementara matahari masih terasa panas 
sinarnya. Aku lupa apa yang dikatakan beliau saat shalat Maghrib. Beliau 
lebih suka mengakhirkan shalat Isya” yang kalian sebut sebagai shalat 
Atamah. Beliau tidak suka tidur sebelum shalat Isya" dan berbincang- 
bincang sesudahnya. Beliau melaksanakan shalat Subuh ketika seseorang 
dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya, beliau membaca enam 
hingga seratus ayat.” IHR. Al-Bukhari (547), Muslim (647), An-Nasa'i (494), 
Ahmad (4/420) dan dari Abu Al-Minhal, dari Abu Barzah, ada pada Abu 
Dawud (398)). 


“eren MA Get (cw) 
da Aa ema Tan ah H3 : NT ala SE La 
Aa Oya! 5 ISI Ma Ui Aiall, S5 IS| SAI 


Jaga se yen ABE SAT (SI JAS 


Ia Gg NPAA bar AE 


(277) Dari Jabir bin Abdullah Man anka Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur jika matahari 
telah tergelincir, melaksanakan shalat Ashar saat matahari masih terasa 
panasnya (masih terang), melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari 
sudah tenggelam, sedangkan melaksanakan shalat Isya terkadang begini 
dan terkadang begitu, jika orang-orang sudah berkumpul maka beliau 
segerakan, dan jika belum maka beliau akhirkan, sementara waktu untuk 
shalat Subuh saat pagi masih gelap.” (HR. Al-Bukhari (560), Muslim 
(646), Ahmad (3/369)). 


DN adl Ji SK ET GE AN ge, TES 3 0 
pi barbel Mama AAA 


36 BG: Tadhadhurasy asy-syams yakni tergelincirnya matahari dari jantung langit. An-Nihayah fi 
Gharib Al-Atsar, Bab huruf dal bersama ha". 

87 Bighalas. Al-Ghalas adalah waktu gelap di akhir malam, ini adalah awal waktu fajar. 
Lisan Al-Arab (w J2. 


s5 KITAB SHALAT 'SENES 


AN SI 3 5G Sy aan aan 
(278) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Jika muadzin selesai 
mengumandangkan adzan pertama dari adzan shalat Subuh, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dua raka'at ringan 
sebelum melaksanakan shalat Fajar (Subuh), yaitu ketika fajar sudah 
tampak jelas. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanan tubuh beliau 
hingga muadzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan igamat.” 
(HR. Al-Bukhari (626), Muslim (736), Abu Dawud (1336), Ahmad (6/143)|. 


Al Ia SOE Ega ga eye 9) 
ape Sa ga jas ay ada IN Ie 
AI G3 GA Gabah 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia berkata, Jika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh, maka para 
wanita yang ikut berjama'ah datang dan menutup wajah mereka? tanpa 
diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap.” IHR. Al-Bukhari 
(867), Muslim (645), Abu Dawud (423), An-Nasa'i (544), At-Tirmidzi (153), 
Ibnu Majah (669), Ahmad (6/37). 


ada SEA Io SIS K3 IE 3 Aa 
# sh gp al bsd IX PA 2 


sa jas gd 8 daa jas Tn 8 sat 
LI pak IL ala 33 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa ada seorang lelaki yang 
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertanya 
tentang waktu shalat Subuh. Tatkala tiba waktu pagi kepada kami, beliau 
memerintahkan kami untuk igamat shalat ketika fajar baru menyingsing 
(masih gelap), maka beliau pun shalat mengimami kami. Lalu pada 


88  Muruthihinna bentuk plural dari kata marathun yang artinya kain sutra atau beludru. 
Lihat dalam kitab Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/187). 


keesokan harinya ketika fajar menguning?, beliau memerintahkan untuk 
igamat, lantas beliau shalat Subuh bersama kami, lalu beliau bersabda, 
“Mana orang yang tadi bertanya tentang waktu shalat? Waktu shalat ada 
di antara keduanya.” (HR. An-Nasa'i (543), Ahmad (3/113)). 


AN Jan tee APN ar Da (ca) 


CA pera ora Ipabi AE La 


(281) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Subuh 
ketika sudah jelas waktu Subuh.” IHR. An-Nasa'i (542)1. 


AN bae wela JB ega 2 gp taka 52 (CA) 


Jia IN gen al Fe 
AJ Pe Maa KLS Eau -JE al AT EA 


2,0 -3 ala - w 
Pe er Ba ah AE La 
303 
Mae 
Dari Mughits bin Sumay, ia berkata, “Aku melaksanakan shalat 
Subuh bersama Abdullah bin Az-Zubair di pagi yang masih gelap, setelah 
ia salam, aku pun menghadap ke arah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu 
seraya berkata kepadanya, “Shalat apakah ini?” Dia menjawab, “Ini 
adalah shalat yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar. Ketika Umar ditikam, Utsman 
melakukannya ketika langit telah terang.” IHR. Ibnu Majah (671)). 


Menyegerakan Pelaksanaan Shalat Subuh pada saat Bulan 
Ramadhan 


50- 


Da Ko SB KE II ge ML pai 32 CP) 
AE Amy P3 Ia 3 ES MAS oat HL 25 ala 


89 Asfara. Asfara ash-shubh artinya bersinar dan gelapnya telah sirna. An-Nihayah fi 
Gharib Al-Atsar, Bab huruf sin bersama fa '. 


2 KITAB SHALAT CNG 


Tn SY Ob Jasa Jd soap aah 
ad Lg Una Sa et G3 


AI Sa sala 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabiyullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Zaid bin Tsabit makan sahur bersama, 
setelah keduanya selesai makan sahur, Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam lalu bangkit melaksanakan shalat. Kami bertanya kepada Anas, 
“Berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga keduanya 
melaksanakan shalat?” Anas menjawab, “Kira-kira setara dengan seseorang 
membaca lima puluh ayat.” IHR. Al-Bukhari (576), Muslim (1097), dari 
Zaid ada pada An-Nasa'i (2154), At-Tirmidzi (703), Ibnu Majah (1694), 
Ahmad (3/170)1. 


Os Bl 3S Se 3 baka g drg OM) 
KIE ko J3 AN SS Ny 


- 


g 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu hari aku 
pernah makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bersegera agar 
dapat melaksanakan shalat Subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam.” (HR. Al-Bukhari (577)1. 


30- 3l pe ti MN NP ya 


Pad 


san 55 ai So : 2 
BE ah 


Dari Zir bin Hubaisy, ia berkata, “Aku pernah makan sahur bersama 
Hudzaifah, kemudian kami keluar untuk melaksanakan shalat. Setelah 
sampai di masjid, kami melaksanakan shalat dua raka'at, lalu shalat 
didirikan dan tidak ada di antara keduanya kecuali waktu yang sangat 
pendek?”.” (HR. An-Nasa'i (2152), Ahmad (5/396)1. 


90  Hunaihah artinya waktu yang sedikit. Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (10/175). 


Keutamaan Menjaga Shalat Subuh dan Ashar pada Waktunya 
Allah Ta'ala berfirman, 


AK heg TI AL 2 ALA BG Lag HK 
Obi an EK YAN AN LAI 
“Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat 


itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.” (OS. An-Nisa” (41: 103) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Lx. GG 0.11 3G m0 00 yh 

(D) Ibggaa CK AN S3 OP Oley39 

“Dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat Subuh itu 
disaksikan (oleh malaikat).” (OS. Al-Isra” (171: 78) 


Allah Ta'ala berfirman, 


JA TA ana PENARI non 0 2, 

UN ani 33 san SI wb J3 Bp Ja Taman 

“Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan 
sebelum terbenam.” (OS. Gaf (501: 39) 


“ & # s£ Tia s0 4 Pn & o- 0 
LN Kis US TE AE A Gea LE 3 m3 ja 


SANA ge IN Jas ds ale da Ya 
Ob ni BAL YAN MAS GB US Ala Oi 
Wa ISI or esAe TSS BELA Y Ida 
SAN IE on pole IE S5 BAN AS AU 
ra: 


Dari Jarir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Pada 
suatu malam kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau lalu melihat ke arah bulan purnama, kemudian beliau bersabda, 


5 KITAB SHALAT Bete 


“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian 
melihat bulan purnama ini dan kalian tidak akan saling berdesakan” 
dalam melihat-Nya. Karena itu, jika kalian mampu untuk tidak 
terlewatkan untuk melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan 
sebelum terbenamnya, maka lakukanlah.” Beliau kemudian membaca 
ayat, “Dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari 
dan sebelum terbenamnya.” (OS. Oaf (501: 39) (HR. Al-Bukhari (554), 
Muslim (633), Abu Dawud (4729), At-Tirmidzi (2551), Ibnu Majah (177), 
Ahmad (4/360)). 


SJ cakap KIE AI di d2 AT Iss Bl diah Ul 3E 
GOL 25 INN Aa 1 Nag JA Tania, Sa 


Sega Aek peng Ad 


6. 2035 

23 BS Ok Moo ti Sa AB as ah 

303 0 Aoa 

Oa : 3 Bg aah s8) ala 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Para malaikat malam dan 
siang silih berganti? mendatangi kalian. Mereka berkumpul pada saat 
shalat Fajar dan Ashar, kemudian malaikat yang menjaga kalian naik 
ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih 
mengetahui keadaan mereka (para hamba), “Dalam keadaan bagaimana 
kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku?” Para malaikat menjawab, “Kami 
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan shalat, begitu juga 


saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan shalat.” (HR. 
Al-Bukhari (555), Muslim (632), An-Nasa'i (484), Ahmad (2/312)). 


nan Kata 


Dari Abi Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa melaksanakan 


91 Laa tudhamuna artinya kalian tidak akan kesulitan, dan kalian dapat melihat wajah 
Allah Ta'ala dengan sebenarnya tanpa ada keserupaan atau permisalan. Nihayah Fi 
Gharib Al-Atsar, Bab Adh-Dhad Ma'a Al-Mim. 

92 Yata'agabun artinya bergantian. Lihat dalam kitab Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar 
(11158). 


shalat bardain (Ashar dan Subuh)8, maka ia masuk surga.” (HR. Al- 
Bukhari (574), Muslim (635), yang ada pada Ahmad (4/80) dari hadits Abu 
Bakar, dari ayahnyal. 


03 0 a- 


bana JG dl ga Kh di BE Ai ga (ay 
ja dana IA ds an da AN Lo dil ya 
J5 IS ah, PAN Mi ja AI ls 
IA Keno yaa Ch: 2 YA Ga 
EK sn tata 3 eta JNE cai Jb 
3G 3 BE Aan ag la wife 


-. 


(289) Dari Abu Bakar bin Umarah bin Ru 'aibah, dari ayahnya, ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Tidak akan masuk neraka seseorang yang shalat sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya.” Yang dimaksudkan adalah shalat 
Fajar dan shalat Ashar. Ketika itu seorang lelaki dari penduduk Bashrah 
berkata kepadanya, “Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam?” Ia menjawab, “Ya.” Lelaki itu melanjutkan, 
“Aku bersaksi bahwa aku pun telah mendengarnya dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, kedua telingaku mendengarnya dan hatiku 
mencermatinya dengan serius.” IHR. Muslim (634), Abu Dawud (427), An- 
Nasa 'i (470, 486), Ahmad (4/136)). 


Orang yang Telat Bangun untuk Shalat Fajar saat Matahari Terbit 
TEA “5 Han Al Gen SS Jl Ga (cs) 
HJ cl Jaan GG EA pa Ak 2 Jas di 
NAS 3 « d BEJ JB 33 

LAN EL “5 NS R33 alat, JI IL 


93 Al-Bardan adalah Ashar dan Subuh. Lihat dalam kitab Fathu Al-Bari, karya Ibnu Rajab 
(3/216). 


Gea si 


N z 


JG JS omi Cle GS 3h5 na kada ah la 
Je Sh bp ds em u Je ne ui 


3 Jie GA Gaon pa At: B3 AE Io SI AA “ae 
8 EN Jaa SEN US 33 LA eU it 


Dari Abu Oatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 
menempuh suatu perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pada suatu malam, sebagian orang lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sekiranya engkau mau istirahat sebentar" bersama kami?” Beliau 
menjawab, “Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat.” 
Bilal lantas berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” Maka mereka pun 
berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya, namun 
rasa kantuknya mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun ternyata matahari sudah 
terbit, maka beliau pun bersabda, “Wahai Bilal, mana bukti yang kamu 
ucapkan?” Bilal menjawab, “Aku belum pernah sekali pun merasakan 
kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya 
Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan 
Dia mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai 
Bilal, berdirilah kumandangkan adzan kepada orang-orang untuk 
melaksanakan shalat.” Kemudian beliau berwudhu, ketika matahari 
meninggi dan tampak sinar putihnya beliau pun berdiri melaksanakan 
shalat.” IHR. Al-Bukhari (595), Ahmad (5/307)|. 


Al Gl 


| Waktu Shalat Zhuhur 
Io BEN OK SE E A 3 l 3 p AE IE (W 
- ana 25 y AA z 13 PN AN 32 215 9 As ade 
acak 38 AT ISI ra ee aah d5 Bok, 


94 Arasta bina. At-Ta'ris artinya musafir yang singgah di akhir malam, singgahnya untuk 
tidur atau istirahat. Lihat dalam kitab Fathu Al-Bari, karya Ibnu Hajar (2/67). 


Bi Ko GEN K aan BE AG IS Ja 
IG Tn Nee SAI 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Agune ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur jika matahari 
telah tergelincir, melaksanakan shalat Ashar saat matahari masih terasa 
panasnya (masih terang), melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari 
sudah tenggelam, sedangkan melaksanakan shalat Isya terkadang begini 
terkadang begituj jika beliau melihat orang-orang sudah berkumpul 
maka beliau segerakan, dan jika belum maka beliau akhirkan. Adapun 
shalat Subuh, maka orang-orang, atau Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengerjakannya saat pagi masih gelap.” IHR. Al-Bukhari (560), Muslim 
(646), Ahmad (3/369)|. 


663 Nat AJ£ IE AI Lol, See aging 
GE Beta “5 Je AS JB La 3 gi 
“3 JG emas di s3 35 Ka 


Dari Khabbab, ia berkata, “Kami pernah menemui Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkeluh kesah kepada beliau akan 
panasnya kerikil, namun beliau tidak memedulikan keluh kesah kami.” 
Zuhair mengatakan, “Lalu aku katakan kepada Abu Ishag, “Apakah yang 
dimaksud ketika shalat Zhuhur? Dia menjawab, 'Benar.' Aku berkata 
lagi, “Apakah maksudnya supaya menyegerakannya?' Jawab Abu Ishag, 
Benar.” (HR. Muslim (619), An-Nasa'i (496), Ibnu Majah (675), Ahmad 
(5/110)1. 


Al be GAN Ed AA AN G5 ML ol Ye (3 
J3 « HE 3 kia TA Ye de 9 le 


JI ban ES ES Ol Se AB aa LK »5 1 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di suatu tempat, beliau tidak 
melanjutkan perjalanannya hingga beliau menunaikan shalat Zhuhur.” 


95 Falam yusykina artinya beliau tidak menjawab keluh kesah mereka dan belum 
menghilangkan keluh kesah mereka. 


Lalu ada seorang lelaki yang berkata, Meskipun berada di tengah hari? 
Anas menjawab, “Meskipun berada di tengah hari.” IHR. Abu Dawud 
(1205), An-Nasa'i (497), Ahmad (3/120)1. 


AN Lo ai Ira 2 AA AI 525 ML al 3g GP 
pe aga AB Ie dg ala 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur saat matahari 
sudah tergelincir.” IHR. Al-Bukhari (540), Muslim (2359), An-Nasa 'i (495), 
At-Tirmidzi (156), Ahmad (3/161) dari Jabir bin Samurah yang ada pada 
Ibnu Majah (673)1. 


PN PENAK KET ET Has 
aja 36 RN 9 at IS 8 dp 
de AAN 5 IN 3 dah KET ni 

Ag 2 Nida aa Io Psi aU 


Eng Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membaca surah pada dua raka'at 
pertama dari shalat Zhuhur, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat 
kepada kami. Beliau memperpanjang raka'at pertama dan memperpendek 
raka'at kedua. Beliau juga melakukan hal tersebut pada shalat Subuh, 
dengan memperpanjang raka'at pertama dan memperpendek raka'at 
kedua. Demikian pula beliau pernah membacakan kepada kami pada 
dua raka'at pertama dalam shalat Ashar dengan memperpanjang rakaat 
pertama dan memperpendek raka'at kedua.” IHR. Al-Bukhari (759), Abu 
Dawud (798), An-Nasa'i (974, 975), Ahmad (5/295), Muslim (451), Ibnu 
Majah (829), dengan makna yang sama). 


Mo EK Aa JBS BN 623 SIA aa al 3g G (can) 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


15. Tae apa ra agar GUS 
WS ISI g Dag aa Al To ld Banana 


(2) Dari Abu Said Al-Khudri Na Anhu, ia berkata, “Sungguh 
shalat Zhuhur telah dimulai, sementara seseorang pergi ke Al-Bagi” lalu 
menunaikan hajatnya, kemudian ia berwudhu, lalu mendatangi shalat, 
sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih pada raka'at 
pertama yang beliau panjangkan.” (HR. Muslim (454), An-Nasa'i (972), 
Ibnu Majah (825), Ahmad (3/35)1. 


Menunda Pelaksanakan Shalat Zhuhur Karena Terik Matahari 
yang Sangat Panas 


AS SE AN G2 GA ye KE AG Hae 
he AL EA BB SMA 1,3, SE LI jab GI Je 


7.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Asia dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila panas sangat menyengat maka 
tundalah shalat hingga panasnya mereda, karena panas yang sangat 
menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahannam.” (HR. Al-Bukhari 
(536), Muslim (615), Abu Dawud (402), At-Tirmidzi (157), An-Nasa'i (499), 
Ibnu Majah (677), Ahmad (2/238) dan dari Abu Said Al-Khudri pada Al- 
Bukhari (538). 


Ia Iran 06 2 RS Ah di eh MG GP (can) 

JEANS ISI alah s1 BAN BESI Ig ala Ab 
(eoa) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila merasakan cuaca panas, maka 


beliau menunda shalat, dan apabila merasakan cuaca dingin beliau 
menyegerakannya.” (HR. Al-Bukhari (906), An-Nasa 'i (498)|. 


bas: TEE AN 635 UN Sl 3 GAN 


2 


Lan Jas yak skg af tg sub Pa atap 


” 


Sar 4 Ja ae si sn 53 aa 
Ker TAS San Jaran day ngah 
Sau AG AN TA SU at 


Dari Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu Anhu berkata, “Kami pernah 
bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan, lalu 
seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan Zhuhur, maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tundalah.” Sesaat kemudian 
muadzin tersebut hendak mengumandangkan adzan, maka beliau pun 
bersabda, “Tundalah.” Hingga kita melihat bayang-bayang bukit?, lalu 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya panas yang 
sangat menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahannam”. Maka 
apabila udara sangat panas menyengat, tundalah shalat.” IHR. Al-Bukhari 
(539), Muslim (616), Abu Dawud (401), Ahmad (5/155), At-Tirmidzi (158) 
dari Abu Hurairah, dan pada bab dari Abu Dzar|. 


Am 


Sesungguhnya Shalat Ashar Itu Adalah Shalat Al-Wustha, 
serta Peringatan dari Menundanya 


Allah Ta'ala berfirman, 


La La s0 A3 AT 2, La LA. 
W 23 AAA Je LB AAN Ie Ibas 
“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) 


karena Allah dengan khusyuk.” (OS. Al-Bagarah (2): 238) 
Allah Ta'ala berfirman, 


2 03 Aa 2» Te) 1 Aranit LX 
OA MAL DAN LA EN ATA MAA aoi 
“Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat 


itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.” (OS. An-Nisa' (41: 103) 


96 Fai'a at-talul. Al-Fai" artinya bayangan. At-Talul bentuk plural dari tal, yaitu bukit. 
Lihat dalam kitab Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (5/119). 

97 Faihi jahannam artinya hembusan panasnya, menyebarnya, dan didihannya. Syarhu 
An-Nawawi 'ala Muslim (5/118). 


Se ai SE RE A 3 melalu al 3g (rs) 
Ig se 5 AN Ia Iya Then 5 PA sasa 
AE Ba A3 pad OL5 D3 Ya IE 


Dari Abu Al-Malih Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 
bersama Buraidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung, lalu ia 
berkata, “Segera laksanakan shalat: karena Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah bersabda, “Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar, 
sungguh telah gugur amalannya.” (HR. Al-Bukhari (553), An-Nasa'i (473), 
Ibnu Majah (694), Ahmad (5/350)). 


KAA 2 SAS AI gan ab giaa 3g (ta) 


“ 


“9 o 55 3 4 ai 

ala 554 5 KE «asi! DA A3 A5 ca -JE Ta 2 

39 

As 
Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang terluput darinya 
shalat Ashar, seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya.” (HR. 
Al-Bukhari (552), Muslim (626), Abu Dawud (414), At-Tirmidzi (175), Ibnu 


Majah (685), Ahmad (2/8), Malik (21), dan dari Naufal bin Mu'awiyah ada 
pada An-Nasa'i (477)). 


9 z- 


Pa AN 
SAE as 3 A3 KIE AI To AI Jain Cara 
Kali JS ma Oey Ja 


(802) Dari Abu Bakr bin Umarah bin Ruwaibah Ats-Tsagafi, dari ayahnya, 
ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Tidak akan sekali-kali masuk neraka orang yang 
melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.” 
(HR. Muslim (634), Abu Dawud (427), An-Nasa'i (470), Ahmad (4/136)). 


s 15 - - - TA ran is 213 retuai £ 8. 
GAN SA K2 II ga Oa 3 Ka Pa (r-v) 


32 38. 03. Pa T 


4333 Aini SUN AI AAN as JB Ta Aja 


aman 


- - ae LA 2. 

EN SE SIM GE ES US UU 

Dari Abidah As-Salmani, bahwa Ali Radhiyallahu Anhu telah 

memberitahukannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa 

pada saat perang Ahzab, “Ya Allah, penuhilah kuburan dan rumah mereka 

dengan api neraka, sebagaimana mereka telah menahan kami dari shalat 

Al-Wustha (shalat Ashar) hingga matahari terbenam.” (HR. Al-Bukhari 

(4533), Muslim (627), Abu Dawud (409), At-Tirmidzi (2984), An-Nasa i 

(472), yang ada pada Ibnu Majah (686) dari Abdullah bin Mas'ud, Ahmad 
(1/154)). 


30. sd NN RN 2,1 2-0 2 at 5 

Gho JB dia Pe ate ar 
Se 2IB S! Na pap RA Ai Sara MI Urea AG 
Et KIE (aa ea La 2 g sa A 
Dari Abu Bashrah Al-Ghifari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu 
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat 
Ashar di Mukhammash, beliau lantas bersabda, “Sesungguhnya shalat 
Ashar ini pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun 
mereka menyia-nyiakannya. Karena itu, barangsiapa yang memelihara 
shalat ini (Ashar), maka dia akan mendapatkan pahala ganda, dan tidak 


ada shalat setelahnya hingga bintang terbit.” IHR. Muslim (830), An-Nasa i 
(520), Ahmad (6/396)1. 


IU yi Bj PE ya ye (r-3) 
23153 « AN ja 5 Sepi! Sao Gia Na Ta AI 623 
dis aa H2 ba ana 2 Mae 
AAA (Ae Ha UN 3 LSI 
Ii eng ae DN La Al Jaa Eka IE Bs 3 
IS den UyJs 2 eta sorga IS Uk 


IE Yes dl Sh Tang SAS AB oU 


Dari Al-Ala' bin Abdurrahman, bahwa ia pernah menemui Anas 
bin Malik Radhiyallahu Anhu di rumahnya di Bashrah, yaitu ketika selesai 
Shalat Zhuhur, sementara rumahnya berada di samping masjid. Ketika 
kami menemuinya, dia bertanya, “Apakah kalian sudah shalat Ashar?” 
Kami menjawab, “Baru saja kami tinggalkan waktu shalat Zhuhur.” Anas 
lantas berkata, “Lakukanlah shalat Ashar.” Maka kami pun melakukan 
shalat Ashar. Ketika kami selesai mengerjakan shalat Ashar, aku mendengar 
dia mengatakan, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Ashar itulah yang biasa ditelantarkan oleh orang 
munafik, ia duduk mengamati matahari, jika matahari telah berada di 
antara dua tanduk setan, ia melakukannya dan ia mematuk empat kali, 
ia tidak mengingat Allah dalam shalatnya kecuali hanya sedikit sekali.” 
(HR. Muslim (622), Abu Dawud (413), An-Nasa'i (510), At-Tirmidzi (160), 
Ahmad (3/102)). 


5 Na Lamp PE "ee 3 
SA Z5 Har IV 4 D1 bo A0 Sya 
Ta AJE In jo JJ ta 


2 g 03 

35533 gta Al SG — paid 32 — al NS 3g 

6 2533 MA AM Us JG sate 
Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Orang-orang musyrik telah menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dari melaksanakan shalat Ashar hingga matahari memerah atau 
menguning, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sungguh mereka telah menyibukkan kita lalai dari melaksanakan shalat 
Wustha —shalat Ashar- semoga Allah memenuhi rongga mereka dan kubur 
mereka dengan api.” Atau beliau berdoa, “Semoga Allah mengisi rongga 
dan kubur mereka dengan api.” IHR. Muslim (628), At-Tirmidzi (181), 
Ahmad (1/404)|. 


S3 JB: pnya Feb emagn 


oa IS dala NS alan aa Hal Ho 


2 KITAB SHALAT (Bete 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat Al-Wustha 
adalah shalatAshar.” IHR. At-Tirmidzi (181), dan dari Samurah bin Jundab 
ada pada At-Tirmidzi (2983), Ahmad (5/12)). 


JGA Tiga An gn Use Ja Anal ae 5 


- 
e- () 


4G3G GL cab SA ISI 123 « Ke desi 


GEN AGS Ab Bp SS Uba) 
IOS, dash Olah ola Ke sa 1G elit 
AN Ipa ja Wikan REI CSE 3 A3 1,33 Aa 


29 Rara 2 ak 
29 Ade Gaya adl A1 ke 
Dari Abu Yunus pelayan Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia 
berkata, “Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Lalu 
dia berpesan, Jika sampai pada ayat ini, “Jagalah oleh kalian seluruh 
shalat yang ada dan shalat Al-Wustha,” maka beritahu aku.” Ketika aku 
sampai ayat tersebut, aku lalu memberitahukan kepadanya, seketika itu 
pula dia mendiktekan kepadaku, “Jagalah oleh kalian seluruh shalat yang 
ada dan shalat Al-Wustha, yaitu shalat Ashar, dan berdirilah kepada Allah 
dengan penuh kepatuhan.” Kemudian Aisyah berkata, “Aku mendengarnya 
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” IHR. Muslim (629), Abu 
Dawud (410), At-Tirmidzi (2982), An-Nasa'i (472), Ahmad (6/73). 


Ea 


- 


Waktu Shalat Ashar 
Te S5 S5 SE KE H kah Una 3 


SN ka BAN aa da J Z9 
C Bira 0225 Fery PL a33 Ja Hi call 


segan 


BU AN Oren D Dee 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallaahu Alaihi wa sallam mengerjakan shalat Ashar pada waktu 
matahari masih tinggi. Kemudian ada seseorang yang pergi ke Al-'Awali 
(setelah shalat 'Ashar), dan ia tiba di sana saat matahari masih agak 
tinggi -dimana jarak antara Al-'Awali dan Madinah kira-kira 4 mil.” HR. 
Al-Bukhari (550), Muslim (621), Abu Dawud (404), An-Nasa'i (505), Ibnu 
Majah (682), Ahmad (3/161)). 


z 


AN J125 SE Dil 23 LES GAS Je ta3t 3g (T) 
KE 3 SAINS! Tia 38 Ig AE AN Ta 
Ka ang 


Dari Urwah, ia berkata, “Aisyah Radhiyallahu Anha telah 
memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah melaksanakan shalat Ashar, sementara cahaya matahari 
yang ada dalam kamarnya belum tampak.” (HR. Al-Bukhari (522), Muslim 
(611), Abu Dawud (407), At-Tirmidzi (159), An-Nasa 'i (504), Ibnu Majah 
(683), Ahmad (6/85), Malik (2). 


Ke ANE SEE Aga Bl yA IE - 


AAA oma Fan SA HAN Tai d3 ada 45 
gacazam 215 | 251 Ip ISI « Cah Ha Aa ag ISI La 
s3 Pj 3 LK 0 z ow 0 0 
Al La Il OS 3 PE PA LA 2 SI Jae 
23 Ti ne 
ah ( 2g bale Baros 

(811) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
telah tergelincir, shalat Ashar saat matahari masih terasa panasnya (masih 
terang), shalat Maghrib ketika matahari sudah tenggelam, sedangkan 
shalat Isya terkadang begini dan terkadang begitu, jika orang-orang sudah 
berkumpul maka beliau segerakan, dan jika belum maka beliau akhirkan, 
sementara waktu shalat Subuh saat pagi masih gelap.”? (HR. Al-Bukhari 
(560), Muslim (646), An-Nasa'i (526), Ahmad (3/369)1. 


98 Bighalas. Al-Ghalas adalah waktu gelap di akhir malam, ini adalah awal waktu fajar. 
Lisan Al-Arab (» 32). 


SG KITAB SHALAT EA 


Bacaan Shalat Ashar 
Al Iis 08 IE KE Ah dg HB sma (m9 
Sak Ton sa GA MAN Ah Hala Ah dl 32 


3 23 


:, A5 AAA LD Ga anu ad 

Pe) 
(812) Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri melaksanakan shalat Zhuhur dan 
beliau membaca sekitar tiga puluh ayat pada setiap raka'at. Kemudian 


beliau berdiri untuk shalat Ashar pada dua raka'at pertama sekitar lima 
belas ayat.” IHR. Muslim (452), An-Nasa'i (475), Ahmad (3/102)). 


er C 


Waktu Shalat Maghrib 
Daya ditanya 


8 3 nasa AI 5 Cas Oa AS SIS AN Io 
AS 


Pan) 


(813) Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu berkata, “Kami pernah 
shalat Maghrib bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika salah 
seorang dari kami berlalu pergi, maka ia masih dapat melihat tempat 
sandal kami.” (HR. Al-Bukhari (559), Muslim (637), Ibnu Majah (687), 
Ahmad (4/142)). 


2 Is Jeda ah II 5 PN ta ng 
SEA LP ISL oh laa sale AI To 


(814) Dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
pernah melaksanakan shalat Maghrib bersama Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam ketika matahari sudah tenggelam tidak terlihat.” (HR. Al- 


Bukhari (561), Muslim (636), Abu Dawud (417), At-Tirmidzi (164), Ibnu 
Majah (688), Ahmad (4/54)). 


“Hg ara Ak ena JLN Ip ya 3 : 
Ka Ma, 2 ap oa Tb 


-$ . 


(815) Dari seorang lelaki dari suku Aslam —salah seorang shahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam-, bahwa mereka melaksanakan shalat 
Maghrib bersama Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian 
mereka pulang ke keluarga mereka di sudut kota Madinah, mereka 
melempar anak panah mereka dan mereka masih melihat tempat jatuhnya 
anak panah itu.” IHR. An-Nasa 'i (519)). 


234 SE 3S Ab AN G3 jab ol Ka Ia (" 
SAS pam PL Ep daa, RE IU HA 32 
oli 2333 gen Pap Bra 

KE ES TEA 3 JAM ie | 


(816) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, marfu' kepada 
beliau, ia berkata, “Waktu shalat Zhuhur selama belum tiba waktu 


shalat ashar, waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning, 
waktu shalat Maghrib selama tebaran mega merah belum menghilang, 
waktu shalat Isya' hingga tengah malam, dan waktu shalat Fajar selama 
matahari belum terbit.” THR. Muslim (612), Abu Dawud (396), An-Nasa'i 
(521), Ahmad (2/213)1. 


Waktu Shalat Isya” 


25 2 GP) p33 S5 5 ot £ (rw) 
S6 ga etis GMS sa Dana 


Paja YAA DAN Abang 
(817) Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, a. 
adalah orang yang paling tahu tentang waktu shalat ini, yaitu shalat 
isya” yang terakhir, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakannya tatkala rembulan tenggelam pada malam ketiga”.” IHR. 
Abu Dawud (419), An-Nasa'i (527), At-Tirmidzi (165), Ahmad (4/274)1. 


at JG des aa Di C3 FERI 81 3S 5 CW 

SA Ja ON setia, AS Jne Na 

CAS Oka, Asa) Puas 23 96 GE BN 
SR NN JAN Sa SE ag tam JA JS 


Dari Urwah bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
melaksanakan shalat Isya” ketika malam telah masuk sepertiga, dan itu 
terjadi ketika Islam belum tersebar luas. Beliau tidak juga keluar hingga 
Umar berkata, “Para wanita dan anak-anak sudah tidur.” Maka beliau 
pun keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di masjid, “Tidak 
ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu shalat ini selain 
kalian.” IHR. Al-Bukhari (566), Muslim menambahkan (638): “Kemudian 
beliau keluar lalu shalat, seraya bersabda, “Sesungguhnya inilah waktunya, 
seandainya aku tidak memberatkan umatku.” An-Nasa'i menambahkan 
(534): “Shalatlah kalian pada saat antara mega merah telah hilang hingga 
sepertiga malam.” Ahmad (6/199) dengan lafazh, “Ahli agama sebagai 
ganti dari penduduk bumi.”). 


Beda Ips Ba a Katana tah w 
ama 3 , Gas 25 Naa, 23 
Kd 253 P BAS, 5 Maag 3 6353 5 Pa 4. 


- 
Pad . 


PILOII Sat ASI gal JUS Ten) JM EH SES Gb 


ve 


99 Lisuguthi al-gamar ats-tsalitsah maksudnya waktu rembulan tenggelam pada malam 
ketiga setiap bulannya. 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah suatu malam disibukkan dengan 
suatu urusan, maka beliau mengakhirkan shalat Isya”, hingga kami 
tertidur di dalam masjid. Kemudian kami terbangun, lalu tertidur, lalu 
terbangun, lalu tertidur lagi, hingga akhirnya beliau keluar menemui kami 
ketika sepertiga malam terakhir telah berlalu atau sesudahnya, seraya 
bersabda, “Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu 
shalat selain kalian.” (HR. Al-Bukhari (570), Muslim (639), Abu Dawud 
(199), Ahmad (2/126)1. 


SAS LEK JB US AM Gen SAE dll Ga 
AA Celia sal Ae ada SE AN Ia Ja en pass ada 


FE As te in ana folat At 55 ia 


Ie JAS AI Y Sa GAN KA be IS Uh 
ALAN EGG sal B KAUM ah Ap Sel GA 


(820) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Suatu 
malam, kami menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk 
shalat Isya”. Lalu beliau keluar menemui kami ketika sepertiga malam 
telah berlalu atau sesudahnya, kami tidak tahu apakah ada sesuatu yang 
menyibukkan beliau, atau ada urusan lainnya. Ketika beliau datang, beliau 
bersabda, “Apakah kalian tengah menunggu shalat ini, sekiranya tidak 
memberatkan umatku, niscaya aku akan shalat mengimami mereka pada 
waktu-waktu seperti ini.” Kemudian beliau memerintahkan muadzinnya 
untuk mengumandangkan igamat shalat.” (HR. Muslim (639), Abu 
Dawud (420), An-Nasa'i (536)l. 


AI Jos JB AS ah ARA G3 Ul pa 3 Si 
Se la 3 Jan Has Jl sal Ap Tapa 
Hata near pa para 


(821) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menunda waktu pelaksanaan shalat 
Isya" hingga tengah malam, kemudian beliau shalat, setelah itu beliau 


2 KITAB SHALAT Deta 


bersabda, “Manusia semuanya sudah selesai shalat lalu mereka tidur, 
dan kalian senantiasa dalam hitungan shalat selama kalian menunggu 
pelaksanaannya.” (HR. Al-Bukhari (572)|. 


Keutamaan Shalat Isya” Berjama'ah dan Keutamaan 
Mengakhirkannya Bersama Imam 


Allah Ta'ala berfirman, 
Pan L 2. ox 1 XT Patah ES AL Ah £ 35 
aa Se 13 2 ane Yg - A sn » A Tara 
ce PE wajah Loan Opik R3 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Maka tidak 
seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu 
(bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan 
terhadap apa yang mereka kejakar ” (OS. As-Sajdah (321: 16-17) 


MN UN 5 GI AAS AN 523 3 se alga (re) 

VARIAN AS Ga EN II SEA 

LAKI peni) 3 Goilay J3 IN IE 13 Te 
(G3 BRA ga KN Gr P3 


5 


(522) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak akan 
mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan 
melakukannya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
dalam bersegera menuju shalat'?, niscaya mereka akan berlomba-lomba. 
Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada shalat Isya 
dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan 


100 At-Tahjir adalah bersegera menuju ke masjid sebelum masuk waktu Zhuhur dan yang 
lainnya. Lihat dalam kitab Syarh An-Nawawi 'ala Muslim (4/158). 


merangkak.” (HR. Al-Bukhari (615), Muslim (437), Ahmad (2/303)). 
s P: s £ 02 - Oa 3 z aa 
Gea! Jet, EL SES JG ALE AI GP, Saga 3 na (rr) 


AI EM Ppt ama Pp 
So ke Kg AE AI IS AN LES OS aa, A 


Ji Kk 


din Dn Ja GAN ES ea JH yasai 
& BA aa SA A5 ga 


Ca 


sa ah ba Pan ANA 
ri KEMENAG AN Se 


- Ii 


se Si GI j3 AS AS KE aa Le JG 
SPA Is Ia Ka Un EA MA SA Je J8 
Sa ada Ah 
(623) Dari Abi Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku dan para 
sahabatku yang bersamaku di perahu singgah di Bagi' But-han, ketika 
itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Madinah. Setiap 
malam, beberapa orang di antara mereka secara bergantian mengunjungi 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” Abu Musa berkata, “Kebetulan 
aku bersama kawan-kawanku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam yang saat itu beliau tengah sibuk terhadap urusannya, 
hingga beliau mengakhirkan shalat Isya” padahal telah berlalu separuh 
malam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan 
mengimami mereka, Setelah beliau tunaikan shalatnya, beliau bersabda 
kepada hadirin, “Tunggu sebentar, aku akan menyampaikan sesuatu 
untuk kalian, bergembiralah, di antara nikmat Allah yang diberikan-Nya 
untuk kalian, tidak ada seseorang pun yang mengikuti shalat ini selain 
kalian, -atau beliau bersabda dengan redaksi- “Tidak ada seorang pun 
selain kalian yang mengikuti shalat di waktu sekarang ini.” Aku tidak 


ingat lagi mana yang benar dari keduanya. Abu Burdah berkata, Abu Musa 
berkata, “Maka kami pulang dengan kegembiraan atas segala yang kami 


dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” (HR. Al-Bukhari 
(567), Muslim (641)1. 


IA Jas GE JG UE Al 95 orkt GA op (CT) 

2853 UAN wal aS 33" 5 sal, “apa TB Pat 
AI Ga AI SI JS AE 33 He pa Kas 
Kah dah bana ai JI sed J2 


- . 
38 AN red J 


Ha IBI AE 2 e -J aa Sab Et 
AS 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu malam 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengerjakan shalat 
Isya" hingga para sahabat ketiduran dan terbangun, kemudian ketiduran 
dan terbangun lagi. Umar bin Al-Khaththab lantas berdiri seraya berkata, 
“Shalat.” Tidak berapa lama Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
muncul, seolah-olah aku melihat kepalanya meneteskan air dan beliau 
letakkan tangannya di atas kepalanya, beliau lantas bersabda, “Sekiranya 
tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka agar 
mendirikan shalat seperti waktu sekarang.” IHR. Al-Bukhari (571), Muslim 
(642), An-Nasa'i (531), Ahmad (1/366)1. 


“2. Esa eng meta (rco) 
AN Be al Jaan AN JUS en ala LN 

Ing cor dat ta 
JET 2 AA AS 3 MEN Ist 


E sonaS ost JB. INA BESI Ll 
pa Se Ka) S5 A3 Ia 


(825) Dari Tsabit, bahwa para shahabat pernah bertanya kepada Anas 
Radhiyallahu Anhu tentang cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 


Sallam, lalu dia menjawab, “Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah mengakhirkan shalat Isya” hingga separuh malam, atau 


HADITS 


nyaris separuh malam berlalu, lalu beliau datang seraya bersabda, “Orang- 
orang telah shalat dan tidur, sementara kalian terus dihitung dalam shalat 
selama kalian menunggu shalat.” Anas berkata, “Seolah-olah aku melihat 
mata cincinnya'? dari perak dan beliau angkat telunjuk kirinya dengan 
kelingking.” IHR. Al-Bukhari (572), Muslim (640), Ibnu Majah (692), 
Ahmad (3/267)|. 


Makruh Bob NG “Shalatul Atmah.” 
Tea d3 SE JE E Ah aka (rx) 


An EN pd EP anna c ada A3 
HN SE 4 Cr Aa adil sai 


pp ea 


(826) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jangan sampai orang Arab badui 
menggantikan istilah shalat Isya" kalian, sesungguhnya shalat itu dalam 
kitabullah tertulis dengan nama shalat Isya', hanya ia berada di tengah 
malam ketika unta-unta diperah susunya yang diistilahkan tu'tham.” 
(HR. Muslim (644), Abu Dawud (4984), An-Nasa'i (540), Ibnu Majah (704), 
Ahmad (2/19)1. 


op 3£ s0. 


SEE ES an SEE ab IL yi sal IE (rrv) 
PO ME 3 INA JURI 3 ES ( melaitas Ha 


(827) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa ayat ini, “Lambung 
mereka jauh dari tempat tidurnya.” (OS. As-Sajdah (321: 16) Turun saat 
menunggu pelaksanaan waktu shalat yang diistilahkan shalat Al-Atamah.” 
(HR. Abu Dawud (1321), At-Tirmidzi (3196) dan lafazh ini miliknya). 


Keutamaan Shalat di Awal Waktu 
-£ 0... - 7G 4 Asa. 5 o- Bs 
JG sah Co WAS Jo BAN 4S Ul GE 


101 Wabishi artinya kilauannya. Lihat dalam kitab Syarhu An-Nawawi 'ala Muslim 
(5/139). 


" KITAB SHALAT (Bet 


G3 SI Gas ISS IE Hal 
Dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, “Pemilik rumah ini telah 
memberitahukan kepada kami, seraya menunjuk rumah Abdullah bin 
Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Amal apakah yang paling dicintai 
Allah?” Beliau menjawab, “Shalat pada waktunya.” Abdullah bertanya 
lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Berbakti kepada kedua 
orangtua.” Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, 
“Jihad di jalan Allah.” Abdullah berkata, “Beliau menyampaikan semua 
itu kepadaku, sekiranya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan 
menambahkannya untukku.” (HR. Al-Bukhari (527), Muslim (85), An- 
Nasa'i (609), At-Tirmidzi (173), Ahmad (1/409)|. 


3 Pa P 1 v 
Ha ah : Sen bango 7 Png (rs3) 


WEI Fida ala ola Al bo GAN Jaa HE Ia IE Al 
A33 JA 2ILSII Se ajasi 


Dari Ummu Farwah Radhiyallahu Anhuma, ia termasuk shahabat 
wanita yang telah berbai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 
Ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Amalan 
apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Shalat diawal waktunya.” 
(HR. At-Tirmidzi (170), Ahmad (6/374)). 


Larangan Menunda Shalat 
Allah Ta'ala berfirman, - 


WEE Sih S3 SAN AS GLEN LAI SE pa Gn 


“Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat 


dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.” (OS. 
Maryam (19!1:59) 


Allah Ta'ala berfirman, 


(Ope MEN se ah it O Ras CNN 


“Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orangyang lalai terhadap 
shalatnya.” (OS. Al-MS'an (107): 4-5) 


EN 3 5 IJEJE KS Ab 2, Sl ga (rr) 


- 3 KP 
Ookag 3 — M3) GS #Lall OA APA KO ATC aa ISI 
WEI IE ane Weda JE 133 5S 
8 2 ti . z PA o PN rt 
AS SN AS uas cara .. Tu 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, “Bagaimana pendapatmu 
jika engkau dipimpin oleh para penguasa yang meninggalkan shalat.” 
atau beliau mengatakan, “Para penguasa yang mengakhirkan shalat 
dari waktunya?” Aku jawab, “Wahai Rasulullah, lantas apa yang engkau 
perintahkan kepadaku?” Beliau bersabda, “Lakukanlah shalat tepat pada 
waktunya, jika engkau mendapatinya bersama mereka, maka lakukanlah 
lagi: karena hal itu dihitung pahala shalat sunnah bagimu.” IHR. Muslim 
(648), Abu Dawud (431), At-Tirmidzi (176), Ibnu Majah (1256), dan yang 


ada pada An-Nasa 'i (777), Ibnu Majah (1256), Ahmad (5/169) dengan 
makna yang sama, dan dari Ubadah ada pada Ibnu Majah (1257)1. 


Waktu-waktu yang Dilarang Melaksanakan Shalat Kecuali 
yang Memiliki Sebab 


Pb aPup JB AS Ul G5 Ae glue 
ba ja P3 5 Ea Sas Ha Oyebi 
pa reny OA 33 AE Tea 


Ai KITAB SHALAT et 


(831) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Orang-orang yang 
diridhai mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang paling aku 
ridhai adalah Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang 
shalat setelah Subuh hingga matahari terbit dan setelah Ashar hingga 
matahari terbenam.” (HR. Al-Bukhari (581), Muslim (826), Abu Dawud 
(1276), An-Nasa'i (561), Ahmad (1/51), dan yang ada pada Muslim dari 
Abu Hurairah (825), An-Nasa'i (560), Ibnu Majah (1248)1. 


de Lk apn MAL 
GIA 33 Oi Ja ad (5... Je, Hala AN 2 
SES "3 Punya 


(832) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “...Maka apabila matahari telah 
terbit, tahanlah dari melaksanakan Shaler sesungguhnya ia terbit di 
antara dua tanduk setan.” (HR. Muslim (612), Ahmad (2/210)1. 


PA Gp Tb daa SEA GP JP op sa Gp GT) 
Al Il Ii OS SEL NE JB Ae We La 


2 8 


SI Sa SS Ob ia ad Up 
z5 S3 Ia BU Pi ON 3 z5 per agen 
5 HE sa AAN HE ng IN G3 


Dari Musa bin Ali, dari ayahnya, ia berkata, “Aku pernah mendengar 
Ugbah bin Amir Al-Juhani Radhiyallahu Anhu berkata, “Ada tiga waktu 
yang terlarang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bagi kita 
untuk mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah pada waktu-waktu 
tersebut, yaitu: saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, saat matahari 
tepat berada di pertengahan langit hingga ia telah condong ke barat, saat 
matahari hampir terbenam, hingga ia benar-benar telah terbenam.” (HR. 
Al-Bukhari Muslim (831), An-Nasa'i (559), At-Tirmidzi (1030), Ahmad 
(4/152), dan dari Ugbah bin Amir ada pada Ibnu Majah (1519)). 


da gen laN se jaya ya 


Hedi 


“en Ja YAN Sa SEN JAN Ga Jo 
ie Haa KB ln 


Spasi a 
Sa GS Io ae A3 MAAN ds 


Pe Be Lion 8... s “3. 
AN AS DAA Ol Eh NS Taatah 5 23 WUaA 


rd 


Can aa de Goa Bb LA Jaba da 

NA: AA LA Gp et Jai ja es Bp GA 

HB BNN 5 pe Bea dada 
KTA 


(834) Dari Amr bin Abasah As-Sulami Radhiyallahu Anhu, bahwa 
ia berkata, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, pada malam hari yang 
manakah yang paling didengar?” Beliau bersabda, “Di tengah malam 
yang terakhir, maka shalatlah engkau sesuai keinginanmu, karena shalat 
pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat dan dicatat pahalanya 
hingga engkau shalat Subuh. Setelah itu berhentilah hingga matahari 
terbit dan meninggi sampai seukuran'? satu atau dua tombak, karena 
matahari tersebut terbit di antara dua tanduk setan dan orang-orang 
kafir sembahyang pada waktu itu. Kemudian, shalatlah engkau sesuai 
keinginanmu, karena shalat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat 
dan dicatat pahalanya, sehingga tombak sama lurus dengan bayangannya. 
Lalu berhentilah sejenak, karena neraka jahannam dinyalakan dan semua 
pintu-pintu dibuka, sehingga apabila matahari mulai condong ke barat, 
maka shalatlah engkau sesuai keinginanmu, karena shalat pada waktu 
itu disaksikan oleh para malaikat dan dicatat pahalanya, sampai engkau 
mengerjakan shalat Ashar. Setelah itu, berhentilah sampai matahari 
terbenam, karena matahari terbenam di antara kedua tanduk setan dan 
orang-orang kafir sembahyang pada waktu itu.” IHR. Abu Dawud (1277), 
yang semakna ada pada Muslim (832), Ahmad (4/385)|. 


Ab Ipi5 IE JB At W ge HS pas dl 33 GT 
283 HAN K3 HERU BINI 83 melag ale AI 3 


102 Oisa sama dengan gadra artinya ukuran. 


aman Ho 


&- 
- 


A0 


iyaa 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang... dan dari melaksanakan shalat 
pada dua waktu, yaitu setelah Subuh dan setelah Ashar.” (HR. Abu Dawud 
(2417), Ahmad (3/96)1. 


A1 Io Ad Ip5 J8 JI AAS AN GP AA Agar 
Sri Si Man ub yan ee Bet Ar 


Sa EN Ab ee Pa ISI 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika matahari sedang terbit, 
maka tundalah shalat hingga telah meninggi, dan jika matahari sedang 
terbenam maka tundalah shalat hingga benar-benar terbenam.” (HR. Al- 
Bukhari (583), Muslim (829), An-Nasa'i (570), Ahmad (2/19)). 


An 22 Jani Pagi nan ("v 
13 Io os li AU Ia Ie J2 
LX JUS EL AA aa Mt CS 
IE JB JI Ula SIS NE KN Hai si 
GUN HA H3 Sa 3 Shah 1" 23 
AG daa Was 


Dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Fajar di Mina. Ketika 
beliau berpaling, beliau melihat dua orang lelaki di belakang (tidak 
shalat). Beliau kemudian memanggil keduanya, hingga kedua lelaki itu 
dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan gemetar. Beliau bertanya, 
“Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama jama'ah?” 
Keduanya menjawab, “Kami telah menunaikan shalat di rumah.” Beliau 
bersabda, “Janganlah kalian berbuat seperti itu, jika salah seorang dari 
kalian telah menunaikan shalat di tempat tinggalnya, lalu mendapati 
jama'ah yang sedang shalat bersama imam, maka hendaklah ia turut 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


menunaikan shalat: karena shalat itu baginya nafilah (sunnah).” IHR 
Ahmad (4/161)). 


Perbedaan Waktu-waktu Larangan Shalat 
na AA SIA AN Ge MN LE 3 pe 3S (rrN 


3 Jasa pa 5 La Aa GA ega KA (333 
3 Sa YA SS Cai Ia PN ENI 


IS ap 12 cg ada Ale Ai Io HAN JB Tag HNNAOEA| 
sea ta 5g mus os jua 


LAI Fe Nrer AAS 031E 
Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Umar 
bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu datang pada hari peperangan 
Khandag setelah matahari terbenam hingga ia mengumpat orang- 
orang kafir Ouraisy, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku belum 
melaksanakan shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam.” Maka 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Demi Allah, aku juga 
belum melaksanakannya.” Kemudian kami berdiri menuju aliran air 
sungai, beliau berwudhu dan kami pun ikut berwudhu. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam, dan setelah itu 
dilanjutkan dengan shalat Maghrib.” (HR. Al-Bukhari (596, 945), Muslim 
(631), At-Tirmidzi (180)1. 


S5 dig ala | Aa 2 G5 A5 35 (v9) 
aan 25 ya ENY Y PA ea IMS 5g 


Dari Ali Ma Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 


Sallam melarang shalat setelah Ashar kecuali jika matahari masih tinggi. 
(HR. Abu Dawud (1274), An-Nasa 'i (572), Ahmad (1/141)1. 


red 


AI Ia J5 SE TE LS AN G35 AE jl op (PS) 


SU KITAB SHALAT De 


EV gal #12 | "2 Y:d ad 
aa Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian sengaja 
melaksanakan shalat ketika matahari sedang terbit dan juga ketika sedang 
terbenam.” (HR. Al-Bukhari (582), Muslim (828), An-Nasa'i (562), Ahmad 
(2/19). 


Barangsiapa yang Mendapatkan Satu Raka'at Shalat di Akhir 
Waktunya 


Pe 


Iin AAS sea ag Se ba 553 Hadi ae CL 
JAE AMS Ol Ja TS skor sak -JE 


z 


Man uan AN yaa 33 PA 
aa 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu raka'at dari 
shalat Subuh sebelum terbit matahari, berarti dia mendapatkan shalat 
Subuh. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar 
sebelum terbenam matahari, berarti dia telah mendapatkan shalat Ashar.” 
(HR. Al-Bukhari (579), Muslim (608), Abu Dawud (412), An-Nasa 'i (514), 
At-Tirmidzi (186), Ibnu Majah (699), Ahmad (2/474)). 


Barangsiapa Mendapatkan Satu Raka'at Shalat Bersama 
Jama'ah Maka Dia Telah Mendapatkan Shalat Jama'ah 


50 


ala To dl J5 OI 3 AM Gani ae bae 
FILA A3 AE GIS ja GS, TN 3A TA -JE 2 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu 


ENSIKLOPEDI MD 
HADITS 


raka'at dari shalat, berarti dia telah mendapatkan shalat.” IHR. Al-Bukhari 
(580), Muslim (607), Abu Dawud (1121), Ibnu Majah (1122), Ahmad 
(2/280)1. 


Apabila Waktu Shalat Telah Tiba dan Makanan Telah 
Dihidangkan 


P3 OT. sb g s5 - 202 sl Pn ke 4 Da 9 
9 EA I3 AN ES AI G3) WA GE 
UEA GAS GLS ea AU ta IS JB SI 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa beliau bersabda, “Apabila makan malam sudah 
dihidangkan sementara igamat shalat telah dikumandangkan, maka 
dahulukanlah makan malam.” (HR. Al-Bukhari (671), Muslim (557), An- 
Nasa'i (852), Ahmad (6/39) dari Anas bin Malik ada pada At-Tirmidzi (353) 
dan Ibnu Majah (933)|. 


Ay oT- sb 8. - 3 s£ 2-30 3d Pan 2-3 o - 
9 AE AI hn GAN OLS 2 P3 AS al 
-“. 5 . - - 

3 &- Ts 3x1 5 PN Sa -1 Bai g Ts 
2 YG #NLAl! Salam AI ASMA 2 Is Jk 
g 3 o- 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila makan malam salah seorang 
dari kalian sudah dihidangkan, sementara igamat shalat telah 
dikumandangkan, maka janganlah ia berdiri hingga selesai makan.” IHR. 


Al-Bukhari (673), Muslim (559), Abu Dawud (3757), Ahmad (2/20)1. 


Tuma ninah, Khusyw' dan Menyempurnakan Gerakan- 
gerakan Shalat 
Allah Ta'ala berfirman, 


- LS 20 3LL yo. C- 
GIA Lg Ii plat 


Sa 


“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) 
karena Allah dengan khusyuk.” (OS. Al-Bagarah (21: 238) 


Allah Ta'ala berfirman, 
LX ah 2 1. 3 yul FTI Pa uc Ta 
Oj ES Na Se TOR heran) MEN 


“Sungguh beruntung orang-orang yang Pa (yaitu) orang yang 
khusyuk dalam shalatnya.” (OS. Al-Mu minfin (231: 1-2) 


AA aa SEA To GA SA en 3 dia C0 
Kanal BAGAN G3 ag AN LB JA 
IS GEN ET yh nan B5 Ji JB 


& 


NP 


Gn 


ag | dede 5 2 Ya NAS HUT sat 
2 SE Us 5 et WAN Job ya 
JK Is B s3 Ia Kla SA Isl JB ma 


03 35 Je 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab 
dari amal perbuatan manusia pada hari Kiamat adalah shalatnya." Beliau 
melanjutkan sabdanya, “Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Malaikat 
-dan Dia lebih mengetahui amalan seseorang-, “Periksalah shalat hamba- 
Ku, ia menyempurnakannya atau menguranginya? Jika sempurna, maka 
dicatatkan baginya dengan sempurna. Adapun jika terdapat kekurangan, 
maka Allah berfirman, “Periksa kembali, apakah hamba-Ku memiliki 
amalan shalat sunah?” Jika terdapat shalat sunnahnya, maka Allah 
berfirman, “Cukupkanlah kekurangan yang ada pada shalat wajib hamba- 
Ku itu dengan shalat sunnahnya.” Kemudian semua amal manusia 
dihisab dengan cara demikian. (HR. Abu Dawud (864), An-Nasa'i (465), 
At-Tirmidzi (413), Ibnu Majah (1425), Ahmad (2/425)1. 


Mma ane PPG AN 523 dh al ag 
5 Ela ar 3 las 5 Jas am JS 


Aa 


IS EA ad An ee ale Al La as 
Panel para apes yA Lajur 

AIE AS ho Al dia 5 Ja ale Aas Ia sig 
JS da Dat das Je 3 ASN aula Ar 


2 


Se KA OK ga, MEN JS ola sysan ya 
Eu SS LAI Jl 23 ISI JB (ale dia HE pt 
Pan BA BA SI Boot ga Haa 
MN Gani Ea DB dig GS LIRIN S AG 

WB BUS JA 5 


(346) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke masjid, lalu seorang lelaki masuk 
ke masjid dan langsung menunaikan shalat. Kemudian lelaki itu memberi 
salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab salamnya seraya bersabda, 
“Kembalilah dan ulangi shalatmu karena engkau belum shalat.” Lalu 
lelaki itu kembali mengulangi shalatnya seperti yang dilakukan pertama 
tadi, kemudian datang menghadap kepada Nabi Shallallallahu Alaihi wa 
Sallam dan memberi salam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menjawab salamnya, namun kembali beliau bersabda kepada orang ini, 
“Kembalilah dan ulangi shalatmu karena engkau belum shalat.” Beliau 
memerintahkan orang ini sampai tiga kali, hingga pada akhirnya lelaki 
tersebut berkata, “Demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, 
aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku.” 
Beliau lantas bersabda, “Jika engkau berdiri untuk shalat maka mulailah 
dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Gur'an, 
kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan thuma "ninah, lalu 
bangkitlah dari rukuk hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah hingga 
benar-benar thuma'ninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga 
benar-benar duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara 
seperti itu dalam seluruh shalatmu.” (HR. Al-Bukhari (757), Muslim (397), 
Abu Dawud (856), An-Nasa'i (883), At-Tirmidzi (303), Ibnu Majah (1060), 


Ahmad (2/437)). 
PENA FA s? 30 P3 Na £ o- (rw) 
Al Io au Sa LEE AI ca inul ge rtv) 

Ce Aa GE AU S3 Os Ja Je : 

3. A3 Ga LN Gl RA 4 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apakah kalian lihat kiblatku 
di sini. Demi Allah, tidaklah tersembunyi bagiku khusyu' dan rukuk 
kalian. Sungguh aku dapat melihatnya dari belakang punggungku.” (HR. 


Al-Bukhari (418), dan dari Anas terdapat pada Muslim (424), An-Nasa'i 
(1116), Ahmad (2/303)1. 


350- 

Wi Jasad 5 ada One ad 2 
cab Gl an As Ina dat ajabasi 

Pa NATA 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Pada 
suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat mengimami 
kami, kemudian beliau berpaling seraya bersabda, “Wahai Fulan, 
tidakkah engkau memperbagus shalatmu, tidakkah seorang yang shalat 
mencermati apabila dia shalat, bagaimana dia melaksanakan shalat? 
Dia melaksanakan shalat adalah untuk dirinya sendiri. Demi Allah, 


aku melihat dari arah belakangku sebagaimana aku melihat dari arah 
depanku.” IHR. Muslim (423), An-Nasa 'i (871), Ahmad (2/449)|. 


Ia ale dh Ja GAS Gia 5D go, Late 3g (V1) 
Sa 3 G3 Wei ban 


. 
£ 


Fa daa ara Hp Ria As 2 
dal see data opa da ku 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


0 9 £ 3 P" £. - Pe 

RAS Ol SE LAI 3 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melaksanakan shalat di atas kain yang bergambar'8 lalu beliau 
melihat kepada gambar tersebut, selesai shalat, beliau bersabda, “Pergilah 
dengan membawa kain ini kepada Abu Jahm dan tukarlah dengan kain 
polos'# milik Abu Jahmj, karena kain ini tadi telah mengganggu shalatku.” 
Hisyam bin Urwah berkata, dari ayahnya, dari Aisyah, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku melihat pada gambarnya dan aku 
khawatir gambar itu menggangguku.” (HR. Al-Bukhari (373, 752), Muslim 
(556), Abu Dawud (914), Ibnu Majah (3550), Ahmad (6/37)). 


Ha AN Edi NA SIN APE: P 
perna ena 5 et) 
3 Pai 238. 
sh BAU 3023 AD Iyag9 It at, sa 
KOK GP Ar 
Dari Zaid bin Argam Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sungguh kami 
pernah berbicara ketika sedang melaksanakan shalat hingga ada seorang 
di antara kami yang berbicara dengan temannya tentang kebutuhannya, 
sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala, “Peliharalah seluruh shalat 
kalian dan shalat Al-Wustha dan berdirilah dalam shalat untuk Allah 
dengan khusyu'.” Maka kami diperintahkan untuk diam. (HR. Al-Bukhari 


(1200), Muslim (539), Abu Dawud (949), An-Nasa'i (1218), At-Tirmidzi 
(2986, 405), Ahmad (4/368)). 


Mer Senada ma (res) 
tr A5 JB PAI EN alan Ne 

28 Iga - 525 In da Sail tads aa 
Bp JE eagle AI Ten 1S ana AE BEAN 
BG wol yang bergambar, artinya kain tersebut memiliki ciri-ciri. Lihat 
Ag ai Gharib Al-Hadits milik Ibnu AlJauzi, Bab huruf kha' bersama huruf mim 


104 Anbijaniyyah adalah kain yang dibuat dari bahan wol bercorak namun tidak bergambar. 
Dinisbatkan kepada tempat yang bernama Anbijan. Lisan Al-Arab Takan Oo. 


mam Be 


3 08 B3. SET 13 

3 Ona 5 & 9 BIA J- Sa) 
(851) Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah melihat 
seseorang melaksanakan shalat dengan menguranginya'5, maka 
Hudzaifah menegurnya, “Sejak kapan engkau melaksanakan shalat seperti 
ini?” Ia menjawab, “Sejak empat puluh tahun lalu.” Hudzaifah berkata, 
“Engkau tidak melaksanakan shalat sejak empat puluh tahun. Seandainya 
engkau mati dalam keadaan shalat seperti ini, maka engkau pasti akan 
mati bukan di atas fitrah' Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 
Kemudian ia menambahkannya, “Sesungguhnya orang itu benar-benar 
meringankan shalatnya, menyempurnakannya, dan memperbaikinya.” 
(HR. Al-Bukhari (791, pada nomor 389 ada tambahan “Seorang lelaki yang 
tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya”), An-Nasa'i (1311), Ahmad 
(5/384)). 


AN Be Al Join SE EJE NS Al oa As yg (ros) 
EGA ia An SEA Ga Sa 2 se 


20 


MAA IG NG Ga Ga kasa 5 Gp Ana Ch 
Sirosll al, 


(852) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, maka 
beliau tidak bersujud hingga benar-benar berdiri tegak. Apabila beliau 
mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak sujud kembali 
hingga benar-benar duduk sempurna, dan beliau menghamparkan kaki 
kirinya dan menegakkan telapak kaki kanan.” (HR. Muslim (498), Abu 
Dawud (783), Ibnu Majah (893), Ahmad (6/31)1. 


Standar Ukuran Lamanya Gerakan Shalat 
Al Ia € Bana :JG ALS AS AI 623 HE yg (rer) 


105 Fathaffafa artinya mengurangi shalatnya, sehingga tidak menyempurnakan rukuk dan 
rukun-rukunnya. Lisan Al-Arab (5 & b&) 
106 Fithrah artinya sunnah. Lisan Al-Arab (, & 5) 


manage im San Tan 


Mae A33 LG SA 3 Ja ada An La 
Kendor KEL YES G3 elp3 bsaspa 
SAM Ga 3 Ana VI maka 


(853) Dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
memerhatikan!” shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu aku 
mendapatkan berdirinya, rukuknya, itidalnya setelah rukuk, sujudnya, 
duduknya di antara dua sujud, sujudnya, duduk antara dua salam dan 
keluarnya dari shalat semuanya mendekati sama.” (HR. Al-Bukhari (792), 
Muslim (471), Abu Dawud (854), An-Nasa'i (1331, 1064), At-Tirmidzi (279), 
Ahmad (4/294)|). 


- : 9 os 
KA SL JIN TRI Na na (ros) 
s Ft - ad £ LN Latrd 
Nan AI 2 Ae SIS an 
Denanaaatas am 
G3 38 jd 15 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
tidak akan segan-segan!8 untuk mencontohkan kepada kalian cara 
shalat sebagaimana aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakan shalat bersama kami.” Tsabit berkata, “Anas bin Malik 
mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku lihat kalian mengerjakannya. 
Dia mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri lama sekali hingga ada 
seseorang berkata, Dia telah lupa.' Juga ketika duduk di antara dua sujud, 


dia terdiam lama hingga ada seseorang berkata, 'Dia telah lupa.” IHR. Al- 
Bukhari (821), Muslim (472), Ahmad (3/226)). 


107 Ramagtu artinya aku lama memerhatikan beliau. Lisan Al-Arab (5 Pp). 
108 Laa aalu artinya aku tidak akan meninggalkan, atau aku tidak akan meringkas. Lihat 
Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (10/102). 


Sifat Shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 


Allah Ta'ala berfirman, 


0 an 


“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (OS. Al- 
Ahzab (33): 21) 


s5 Aan Ay Aa ad (Yoo) 
Ja GEA AI 623 Saha ya et Pa bat 
Se JS P3 On 3 OA sa up 3 
aa un Ae ag Papar pe Lema 


Tai bagas st Dan Suman S3 


FE pa Gp kah HA ir JA 3 OA Ca 
33 sub Jak SENI 3 una Ga ohh Or 


G La Pn ag Mm Kenbaae. 


Len 


DI ba ada Al Lo d1 G3 


(855) Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu 
Anhu bertakbir dalam setiap shalat: baik yang wajib maupun yang 
selainnya, pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Dia 
bertakbir ketika berdiri, lalu bertakbir ketika akan rukuk, kemudian dia 


MAAN Lan ep momen Hm 


mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah (semoga Allah mendengar 
pujian orang yang memuji-Nya).' Kemudian sebelum sujud dia membaca, 
Rabbana wa lakal hamdu (wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian). 
Lalu mengucapkan, “Allahu Akbar' ketika akan turun sujud, kemudian 
bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian bertakbir 
lagi ketika akan sujud, kemudian bertakbir ketika akan mengangkat 
kepalanya dari sujud, lalu bertakbir ketika bangkit berdiri dari duduk 
untuk raka'at kedua. Dalam setiap raka'at shalat, dia mengerjakan seperti 
itu, lalu setelah selesai ia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sesungguhnya aku telah mencontohkan shalat kepada kalian 
sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
sungguh demikianlah tatacara shalat beliau hingga beliau meninggalkan 
dunia ini.” (HR. Al-Bukhari (803), Muslim (392) dengan ringkas, Ahmad 
(2/270)1. 


AN ed Iya 2 L O8 SE IS Il 2 gp LS 3g (F1) 
— KK “ Hoa pe 216 NA & AAA AN rn ra 


Tea Adaa 23 
. 


Geng Ia cas sah AE NA LA 
5 gs Ga AURA Go A1 A33 ISI S6 «GS 
083 UI GLS 3 z Ker apaan Ing 
Lan SAI Ih 0 TPI YES, Pad 


20 o£ 


pra Ol R33 GULAI KAS GE S3 38, Ara 13 
PA PAdirg RA KE 0 eaeidh SNGAN A3 JII 


(856) Dari Aisyah Semua Anha, ia berkata, “Dahulu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membuka shalat dengan takbir dan 
membaca, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Apabila beliau rukuk, niscaya 
tidak mengangkat kepalanya'? dan tidak menundukkannya"”, akan 
tetapi melakukan antara kedua hal tersebut. Apabila beliau mengangkat 
kepalanya dari rukuk, niscaya tidak bersujud hingga beliau berdiri tegak. 
Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, niscaya tidak akan sujud 
109 Lam yusykhish ra" sahu artinya tidak mengangkat kepalanya ke atas. Lihat Gharib Al- 
Hadits, karya Ibnu Salam (2/274). 


110 Walam yushawwibhu artinya tidak menundukkan hingga ke bawah. Lihat Syarah An- 
Nawawi Ala Muslim (4/213). 


2 KITAB SHALAT 


kembali hingga beliau duduk dengan lurus. Beliau membaca tahiyyat pada 
setiap dua raka'at. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan 
kaki kanannya, beliau melarang cara duduknya setan''', beliau melarang 
seorang lelaki menghamparkan kedua siku tangannya sebagaimana 
binatang buas menghampar, dan beliau menutup shalat dengan salam." 
(HR. Muslim (498), Abu Dawud (783), Ibnu Majah (812, 869), Ahmad 
(6/194) dengan ringkasl. 


Lea Nee HIE AE gp ab ya 12 32 (rov) 


- 
- 
“ 


BI G2 AI Ui mba ye AA GUE | Saka 
hg pak Mena JS SB 3 Kiba 
Hana LES Lebi3 Ne3 AJE Dg ada dada 
AI 3,5 JB PPG Joan da 
Tavart 2 aa pa yap ae AN Pa 


NS 


Bntae Dsn pa 
Lp GE PN EA AG anna 
ak #Ik (pa Bh 
ARIS JAR Gie ay 3 A nabung 


£ 
: Ma Sa or, - PK 


angka : Kang dn Oa aan HP Th 
dea Sea A3 (AE AAA ep bd ah 
2 Bri asu Oa Jemaat 


111 Ugbatu asy-syaithan yaitu meletakkan kedua bokongnya di atas kedua telapak kakinya 
ketika duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Lihat 
Syarah An-Nawawi Ala Muslim (4/214). 


Pub NN “5 SIS “no Fara 2 3 Ta 2 Lana 


Sana base 32 Ke 


Dari Muhammad bin Umar bin Atha', ia berkata, “Aku pernah 
mendengar Abu Humaid As-Saidi Radhiyallahu Anhu berkata di tengah- 
tengah sepuluh shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
di antara mereka ada Abu OGatadah. Abu Humaid berkata, “Aku lebih 
mengetahui tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
daripada kalian.” Mereka berkata, “Kenapa demikian? Demi Allah padahal 
engkau bukanlah orang yang sering menyertai beliau dan bukan pula 
orang yang paling dahulu menjadi shahabat beliau daripada kami.” 
Dia berkata, “Ya, benar.” Mereka berkata, “Jika demikian, jelaskanlah.” 
Abu Humaid berkata, “Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
hendak memulai shalatnya, beliau mengangkat kedua tangan hingga 
sejajar dengan kedua bahunya, kemudian beliau bertakbir sehingga 
semua tulang beliau kembali pada tempat semula dengan lurus. Lalu 
beliau membaca bacaan shalat, kemudian beliau bertakbir sambil 
mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahu, lalu rukuk 
dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, kemudian 
meluruskan punggung dan tidak menundukkan kepala dan juga tidak 
menengadah. Setelah itu beliau mengangkat kepala sambil mengucapkan, 
Sami'allahu liman hamidah.' Kemudian beliau mengangkat kedua tangan 
sehingga sejajar dengan kedua bahu dan lurus. Lalu mengucapkan, Allahu 
Akbar', setelah itu beliau turun ke lantai, lalu merenggangkan kedua 
tangannya dari kedua lambungnya, kemudian beliau mengangkat kepala 
dan melipat kaki kirinya dan mendudukinya dengan membuka kedua 
jari-jari kakinya apabila bersujud. Kemudian mengucapkan, “Allahu 
akbar”, setelah itu beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya serta 
mendudukinya sehingga tulang beliau kembali ke posisinya, kemudian 
beliau mengerjakan seperti itu di raka'at yang lain. Apabila beliau berdiri 
setelah dua raka'at, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan 
sampai sejajar dengan kedua bahu, sebagaimana beliau bertakbir ketika 
memulai shalat. Beliau melakukan cara seperti itu pada sisa shalatnya, 
dan ketika beliau duduk tahiyat yang terdapat salam, beliau mengubah 
posisi kaki kiri dan duduk secara tawarruk (duduk dengan posisi kaki kiri 
masuk ke kaki kanan).” Setelah itu sepuluh shahabat tersebut berkata, 


2 KITAB SHALAT SOE 


“Engkau benar, demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakan shalat.” (HR. Al-Bukhari (828), Abu Dawud (730), At- 
Tirmidzi (304), Ibnu an (1061), Ahmad (5/424)1. 


Be SE ae per ba Mga .£ (won) 
Asa Sa Jap AS AAA TUM PARI UYA PerE 
AN NASA ae sapa Oa 2 3G IE 
Agt 2 SA Su 2 K3 RI 
Sah sabah, SES) Jb AG 333 JG 


- 


an Aa, Kertiy 353 - car NA 3 Jan ea 
Z9 B8. To. La. A3 Last Pa NP 
Je H3 Maa ba sa 3 2 2 ga aa JEGAN 
NN ae e SI en 3 

(853) Dari Wal bin Hujr Radhiyallahu Anhu, ia telah mengabarkannya, ia 
berkata, Aku berkata, “Sungguh aku benar-benar akan melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bagaimana tata cara beliau melaksanakan 
shalat.” Ia melanjutkan, “Beliau berdiri, kemudian bertakbir sambil 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, 
kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak 
tangan kirinya. Ketika beliau ingin rukuk, beliau mengangkat kedua 
tangannya seperti tadi.” Wa'il melanjutkan, “Lalu beliau meletakkan 
kedua tangannya di atas kedua lututnya (ketika rukuk). Ketika beliau 
hendak mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua 
tangannya seperti tadi, kemudian beliau sujud dengan menjadikan kedua 
telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian beliau 
duduk dengan bertumpu di atas kaki kiri dan meletakkan telapak tangan 
kiri di atas paha dan lututnya yang kiri, serta menjadikan batas siku yang 
kanan di atas paha yang kanan. Lalu beliau menggenggam kedua jarinya 
dengan membentuk seperti lingkaran, kemudian beliau mengangkat 
jari telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya seraya 


berdoa.” (HR. Muslim (401), Abu Dawud (726), An-Nasa 'i (888), At- 
Tirmidzi (292), Ibnu Majah (867), Ahmad (4/318)1. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


5 bas rdcbgabasasayent tan 


Keutamaan Bersegera Menuju Shalat 


Allah Ta'ala berfirman, 


ea LA LA ar 
Gea AN DANSA, 
“Dan orang-orang yang paling dahulu (beriman), merekalah yang paling 
dahulu (masuk surga), mereka itulah orang yang dekat (kepada Allah).” 
(OS. Al-Wagi'ah (561: 10-11) 


AE ASI Lol Ian SES AN Ge Ea ul 3E 
Darat Kok LENSA KAS SE Tebak IA Es 


Pd pr 


WARAN pe 3 Opa J3 LAN AE 1323) 
50- To SozKT 03 mL A UU ee ITO OT 31 
MS BY meal KI GA Ooalas J3 al) 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama lalu mereka tidak 
mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi'?, niscaya mereka akan 
melakukannya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat 
dalam bersegera menuju shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. 
Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada shalat Isya 
dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan 
merangkak.” (HR. Al-Bukhari (615), Muslim (437), An-Nasa'i (539), Ahmad 
(2/303)1. 


Sebaik-baik Shaf Lelaki dan Perempuan dalam Shalat 
h B8, 1. 3 Lu. un so. ah .- 20. 2 ana 
2 Ko AN Io JB TE EA 33 Risk Ul 3E 


KA 83 PA na 


- B2 Aa, -. “3 er LY-. 07. 
Syin2 JA WE Ag AI JUN Baar SI ale 


112 Yastahimu dan al-istihman artinya mengundi dengan dilakukan undian. Lihat Fath Al- 
Bari milik Ibnu Hajar (1/134). 


TS KITAB SHALAT (Deto 


Aga Up 453 dumai SLS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sebaik-baik shaf kaum lelaki 
adalah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling 
belakang. Adapun sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling 
belakang dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan.” IHR. Muslim 
(440), Abu Dawud (678), An-Nasa'i (819), At-Tirmidzi (224), Ibnu Majah 
(1000), Ahmad (2/367)1. 


Perintah untuk Menghadap Kiblat saat Shalat 
Allah Ta'ala berfirman, 


kera C - aa £ z2 a22 


... A3 - NA “ CAS 
LI. Ad oo € 1 »— .. Pn nh 
enak, By peta ena san los 
“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, 
maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka 


hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau 
berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.” (9S. Al-Bagarah (2): 144) 


30 


ade 15 Ng - 5 Pa 
dl Ja al Jp Aan Hoa APA 
an las as 5 ia Yo see ea Lg 
ebi JB GAN 1 Oa G3 da An eta 
PA pen #LSJI Jd! S3 IS) 235 .. H SN d Oye 
: P3 ani Jaa 3 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke masjid, kemudian seorang lelaki 
masuk lalu melaksanakan shalat, kemudian ia duduk seraya mengucapkan 
salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab salamnya seraya bersabda, 
“Kembalilah, lalu shalatlah, sesungguhnya kamu belum melaksanakan 


HADITS 


shalat.” Maka orang itu kembali... dan disebutkan di dalamnya, “Apabila 
engkau hendak berdiri melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah 
wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah.” HR. 
Al-Bukhari (6251), Muslim (397), Ibnu Majah (1060), Ahmad (2/437)1. 


Orang yang Melaksanakan Shalat tidak Menghadap Kiblat 
Kemudian Ia Mengetahuinya 
z1 £ ara Z si AE 
5 AS Io Ga SI ae AI ge oa 35 (MP 
Por gr mon napa sa MBA 
Key 2 ?3 Tun Neng alpdl Ja ai Ha .. De dp 


“ rd 


Hap Ty 2 sa Late Se Ja 33 (ah 
KS Tan al Yna 5 PA 
ISI IS 3 Bj ya La 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam dan para shahabatnya dahulu shalat menghadap ke arah 
Baitul Magdis, maka ketika turun ayat, “Palingkanlah wajahmu ke arah 
Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu 
ke arahnya.” Lalu seorang lelaki dari Bani Salamah lewat dan berseru 
kepada kaumnya ketika mereka sedang rukuk dalam shalat Fajar dengan 
menghadap ke Baitul Magdis, “Ketahuilah, bahwa kiblat telah dialihkan ke 
Ka'bah — ia berseru dua kali —.” Maka mereka pun beralih ke Ka'bah dalam 
posisi rukuk.” (HR. Muslim (527), Abu Dawud (1045), Ahmad (2/437)). 


Aa JAE KA JB AT gia At gen si al op (PA) 

AE Le Ia OS ol pe 

Bp pena sebel asa 
KS SIG PLN JI 113,33 236, 


(363) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Ketika orang- 


Su KITAB SHALAT Bet 


orang melaksanakan shalat Subuh di Ouba', tiba-tiba datang seorang lelaki 
seraya berkata, “Sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau diperintahkan untuk menghadap 
ke arah Ka'bah.” Maka orang-orang yang sedang melaksanakan shalat 
berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka 
sedang menghadap ke negeri Syam.” (HR. Al-Bukhari (403), Muslim (526), 
An-Nasa'i (492), Ahmad (3/284)1. 


Membuat Sutrah (Pembatas) untuk Imam dan Orang yang 
Shalat Sendiri dan jaan 


G3 HE OGAN Jab BS JGA Al gn Id 32 (TN) 
Dada ye jay aa 
G3 TA Va aa N Anna GR S3 OP JI abi 


... 


Dari Thalhah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 
melaksanakan shalat, sementara hewan ternak melintas di hadapan kami, 
lalu kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, maka beliau bersabda, “Kalaulah sudah ada benda seperti 
kayu yang ada di punggung unta dan diletakkan di depan salah seorang 
dari kalian, maka sesuatu yang melintas di hadapan mereka tidak akan 
membahayakan (membatalkan shalatnya).” IHR. Muslim (499), Abu 
Dawud (685), At-Tirmidzi (335), Ibnu Majah (940), Ahmad (1/161) dari Abu 
Dzar terdapat pada Muslim (510)1. 


ara Aa setapta : 5 SEE DN sn yat s8 gl yg (ono) 

1 ana 35 aa 1g CAN Ig 
Ka: Ie EN 3 US JL 063 A3 ea Ag) 
Ap 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika keluar untuk melaksanakan shalat hari 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


raya, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya di hadapannya. 
Kemudian beliau melaksanakan shalat dengan menghadap ke arahnya, 
sedangkan orang-orang melaksanakan shalat di belakang beliau. Beliau 
melakukan hal yang sama pada saat bepergian, yang kemudian diteruskan 
oleh para pemimpin.” (HR. Al-Bukhari (494), Muslim (501), Abu Dawud 
(687), Ibnu Majah (941, 1305), Ahmad (2/106)1. 


DI GP) yaKE pl Ale S3 JEBAN gadi yg (15) 
uda aah Ja SIS Ol ab uga 
uh 5 ae Ah Al Led Ie Ol sa Bol, 


Para mad jan Jln GILA II GAN GA SAN La 

aotilpa 
Dari Al-Hasan Al-Urani, ia berkata, “Disebut-sebut di sisi Ibnu Abbas 
Radhiyallahu Anhuma sesuatu yang dapat memutuskan shalat, mereka 
menyebutkan anjing, keledai, dan wanita. Maka Ibnu Abbas pun berkata, 
“Kalian tidak menyebut anak kambing, sungguh suatu hari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat, lalu seekor anak kambing melintas 
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera mendahuluinya ke 
arah kiblat.” IHR. Ibnu Majah (953), Ahmad (1/341), dari Yahya bin Al- 
Jazzar, dari Ibnu Abbas, terdapat pada Abu Dawud (709)|. 


Alda ja GAN 5 BE Hg Ke 3 
ae RI Ted Jain GI Ser ES ade gi 
AE ln LA GRE KL SB uk 3 Gl 
AA Ud Ja ea Opa 1G AAS 


(367.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa ia berkata, “Aku pernah tidur di depan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kakiku berada di arah kiblatnya. Jika 
akan bersujud, beliau menyentuhku dengan tangannya, maka aku pun 
menarik kakiku. Jika beliau berdiri, maka aku luruskan kembali kakiku.” 
Aisyah berkata, “Kala itu rumah-rumah tidak memiliki lampu.” (HR. Al- 
Bukhari (513), Muslim (512), An-Nasa'i (167), Ahmad (6/199)). 


2 KITAB SHALAT SEA 


3 Ikan ANE SAE DI S5 GAN SES AN 3, SG 3S e33 (MN 
SN petaka sasa kaga Ubaya sa ja 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melaksanakan shalat malam, sementara aku berbaring antara 
beliau dan arah kiblat seperti jenazah.” (HR. Muslim (512), Abu Dawud 
(711), Ibnu Majah (956), Ahmad (6/199)). 

3 sz? £ o 2 -8 BLK kd 

o 2 8 - - OL. Oye 
Hi santan sila ag 

Oo. 20-38 - One 2 0. - 
Ap DN Cb Tas en maAN 

Dari Aun bin Abu Juhaifah Wahb As-Suwa'i, dari ayahnya, bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan shalat bersama 
mereka di Bathha' sementara di depan beliau terdapat tongkat'?. Beliau 
mengerjakan shalat Zhuhur dua raka'at dan Ashar dua raka'at, dan di 
belakang tongkat itu melintas seorang wanita dan seekor keledai.” (HR. Al- 
Bukhari (499), Muslim (503), Abu Dawud (688), At-Tirmidzi (197), Ahmad 
(4/307)1. 


G5 IS: IE AS AN 35 Gas AL gp Ja GE 
BEN Ann Jaa Gap alay ala Al bo al Jain Ika 


(870) Dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Jarak 
antara tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan 
dinding adalah seukuran jalan untuk kambing.” IHR. Al-Bukhari (496), 
Muslim (508), Abu Dawud (696) dengan makna yang sama). 


Jika S5 IE AE AI 3 CBN 3 Kla ge (eV) 
GEAR oU AN se 


Dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Jarak 
antara dinding masjid dari mimbar kira-kira seukuran seekor kambing 
bisa melintas.” (HR. Al-Bukhari (497), Muslim (509) dengan makna yang 


113 Anazah adalah tongkat yang bagian bawahnya terbuat dari besi. Syarah An-Nawawi 
Ala Muslim (4/219). 


sama). 


ai I5:5 JU TE AA 2 id gg ap (0) 
Tags Gil rta jos Jasa naa ta 
naa SWA dai 


(872) Dari Sahl bin Abu Hatsmah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang 
di antara kalian melaksanakan shalat dengan sutrah, hendaklah dia 
mendekat kepadanya hingga setan tidak dapat memutus shalatnya.” (HR. 
Abu Dawud (695), An-Nasa'i (747) lafazh ini miliknya, Ahmad (4/2)1. 


ol dk al Jaa OS AJE WS Ll gn Kie 53 (re 
Be Ep IPA La ada 


(873) (373.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mempunyai sehelai tikar yang dibentangkannya di siang 
hari dan dijadikannya tabir di malam hari, yang dipakai oleh beliau saat 
shalat menghadapnya.” IHR. Al-Bukhari (5861) dengan panjang, Muslim 
(782), Ibnu Majah (942)1. 


Larangan Melewati Orang yang sedang Melaksanakan Shalat 
Kecuali karena Darurat 


WI IS GA PSA (SP, 3 ag Gp 
S5 GI EA SB aa) Yan Pa Mati tara 

Fa sal dl da 4115 Bp Ika IL SE JE LK 

Pasta an ab NP Ne 3 


(872) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, bahwa beliau pernah menambatkan tunggangannya 
lalu melaksanakan shalat menghadap ke arahnya. Aku berkata, “Apakah 


ai KITAB SHALAT Bete 


engkau pernah melihat bahwa tunggangannya itu berjalan pergi?” Ibnu 
Umar menjawab, “Beliau ambil tali pelananya lalu meletakkannya 
di depannya, kemudian shalat menghadap ke arahnya.” Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhuma juga pernah melakukannya. (HR. Al-Bukhari 
(507), yang ada pada Muslim (502), Abu Dawud (692), At-Tirmidzi (756), 
At-Tirmidzi (352), Ahmad (2/141) dengan makna yang sama). 


Jeda A5 S2 Ag GS san 38 (0) 
Sa EN SSB Jah (eta Tak Bl IE 9 IE 
SEA PSG dota GIS & Pai 


(875) (375.) pari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian mengerjakan shalat, maka janganlah dia membiarkan seseorang 
berlalu di hadapannya, dan hendaklah dia mencegahnya semampunya. 
Jika orang itu menolak, maka hendaklah dia memeranginya, karena dia 
adalah setan.” IHR. Al-Bukhari (509), Muslim (505), Abu Dawud (697), An- 
Nasa'i (756), Ibnu Majah (954), Ahmad (4/169)). 


Sd Asi sa IE Wan 
aje SE AN Ko ai j5 jaan SU dua UN G3 pa 


P4 


AN J5 Je 42 AJE dal sx HID ad 
ag (Ss Ka x Kes ag Ale ala Dl bo 


. 


PAI ANN GGS re sentana 
Tia 3 3 Lag Ca ME ga 


Dari Busr bin Said, bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhani telah 
mengutusnya menemui Abu Juhaim Radhiyallahu Anhu untuk 
menanyakan kepadanya tentang apa yang ia dengar dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait orang yang lewat di hadapan orang 
yang sedang shalat. Maka Abu Juhaim berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sekiranya orang (yang lewat di hadapan 
orang yang mengerjakan shalat) mengetahui apa akibat yang akan ia 


114 Habbatir rikkab artinya unta itu berdiri untuk berjalan. An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar. 
Bab huruf Ha' bersama huruf Ba'. 


tanggung, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada 
dia lewat di hadapan orang yang sedang shalat.” Abu An-Nadhr berkata, 
“Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah empat puluh itu, apakah 
empat puluh hari, empat puluh bulan, atau tahun.” (HR. Al-Bukhari (510), 
Muslim (507), Abu Dawud (701), An-Nasa'i (755), At-Tirmidzi (336), Ibnu 
Majah (945)1. 


Sutrah Imam adalah Sutrah untuk Makmum 
ai 30 L 
s1 JB Part ekepa ola Pisa 


J 


ad, 153 PIN BAU AE sap Us Ol GE S5 


Indosat J3 Jd Jt Lag anda asi 
BIS S5 IS AA 3 CSS A3 sek La 


Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Aku 
datang dengan menunggang keledai betina'5, dan usiaku ketika itu 
hampir menginjak masa baligh, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam sedang melaksanakan shalat di Mina dengan tidak menghadap 
ke dinding. Maka aku lewat di hadapan sebagian shaf, kemudian aku 
melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku 
masuk ke tengah shaf dan tidak ada orang yang menyalahkanku.” (HR 

Al-Bukhari (76), Muslim (504), Abu Dawud (715), At-Tirmidzi (337), yang 
ada pada An-Nasa'i (752, 574), Ibnu Majah (947), Ahmad (1/219) dengan 
makna yang sama). 


Perintah Shalat dengan Berdiri bagi Orang yang 
Melaksanakan Shalat Fardhu Kecuali Memiliki Udzur 


PAT PETA KL Po Aga Aka (Cvn 
UG Ja -J3 GNAN GP Pra as AI Io Gal SIS 


115 T15 Al-Atan adalal adalah khusus keledai betina. Lihat: Syarh An-Nawawi Ala Muslim (4/221). 


2 KITAB SHALAT De 


J3 Bas ap Ale pi DU 
Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu 
ketika aku menderita sakit wasir''8, lalu aku bertanya kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang cara melaksanakan shalatnya, 
maka beliau bersabda, “Shalatlah dengan berdiri, jika engkau tidak 
mampu maka lakukanlah dengan duduk, bila tidak mampu juga maka 
lakukanlah dengan berbaring di atas salah satu sisi tubuh.” IHR. Al- 
Bukhari (1117), Abu Dawud (952), Ibnu Majah (1223), Ahmad (4/426) dan 
yang ada pada Abu Dawud (951), At-Tirmidzi (372), “Dan aku bertanya 
kepada beliau tentang shalat orang yang sakit.”). 


3. at. nasa 3d Pa 003 0 11.0 o- 

K2 OLES A36 Je DLS GS lag ada dl Lo dl 
oh 1 2 £ ana Tayan Tn Tae 2.88 cg 2.5 
33 ai AA Ha ag 133 bo yag «Ika! 33 Ls 

2 o £ Pa ae ge 2 

Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang 
seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka beliau bersabda, 
Jika ia melaksanakan shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama, siapa 
saja yang melaksanakan shalat dengan duduk, maka baginya setengah 
pahala dari orang yang shalat dengan berdiri, dan siapa saja yang shalat 


dengan berbaring, maka baginya setengah pahala orang yang shalat 
dengan duduk.” (HR. Al-Bukhari (1115), Ahmad (4/435)). 


4 5 B4 2 Ta 0 Tino sb .- Gas 0 - 
AI A2 AI Iga Jn0 2EJB GAS AI P3 KESE jE 
NE A3 SU al anna 3 El HE ig ada 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam (melaksanakan) shalat sambil duduk di belakang Abu 


Bakar saat beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau.” (HR. At- 
Tirmidzi (362)). 


KA AAN OR Ia dala J3 ge GE IE 


116 An-Nashur adalah salah urat yang ada di sekitar pantat, yang dimaksud adalah wasir. 
Lihat: Al-Mishbah Al-Munir, Bab Huruf Nun (2/608). 


— 


Bae es Na 
Dari Majza'ah, dari seorang lelaki di antara mereka yang pernah 
ikut berbai'at di bawah pohon (bai'atur ridhwan), bernama Uhban bin Aus 


Radhiyallahu Anhu, bahwa dia mengeluhkan lututnya yang sakit, apabila 
sujud dia meletakkan bantal di bawah lututnya. (HR. Al-Bukhari (4174)1. 


Minta TI Sail AGS AN s5 55 (rar) 
55 Iis BII LS Ta Oa da ani all 23 


£ 


we NA laa 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha (Ummul Mukminin), bahwa ia 
mengabarkan kepadanya bahwasanya ia sekalipun tidak pernah melihat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendirikan shalat malam 
dengan duduk hingga beliau beranjak tua, saat itulah beliau membaca 
surah dengan duduk. Hingga apabila beliau hendak rukuk, maka beliau 
berdiri dan beliau baca sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat kemudian 
beliau rukuk.” (HR. Al-Bukhari (1118), Ahmad (6/178)). 


2 625 AN ie JB JS op aa 3G (TAP 
Lg san S5 t Sa Jus ts ella 3 Bagus 


Pre 
“ 


AN AR OKU pan es te SA J5 3S ja : JAS 


abon) SE 3 ag le 


Dari Said bin Yasar berkata, aku pernah berjalan bersama Ibnu 
Umar Radhiyallahu Anhuma dalam suatu perjalan, kemudian aku 
tertinggal darinya, maka ia berkata, “Dari mana saja engkau?” Aku jawab, 
“Aku melaksanakan shalat witir.” Maka Ibnu Umar berkata, “Bukankah 
engkau telah memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam? Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat witir di atas tunggangannya.” HR. 
Al-Bukhari (999), Muslim (700), Abu Dawud (1226), At-Tirmidzi (472), Ibnu 


macan jae 


Majah (1200), Ahmad (2/57) dan dari Salim, dari ayahnya, ada pada Abu 
Dawud (1224), dan dari Nafi', dari Ibnu Umar, terdapat pada An-Nasa'i 
(1685)1. 


Mengambil Tongkat dan Sejenisnya untuk Bersandar dalam 
Shalat 


de Lapang meat ka 
Seth IIA Spa SE SAN Jaka Ga ag ada Ab 
ae 


. 


Dari Ummu Gais binti Mihshan Radhiyallahu Anha, bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berusia lanjut dan lemah 
beliau membuat tiang di tempat shalatnya untuk bersandar.” IHR. Abu 
Dawud (948)|. 


Apabila Igamah Sudah Ditegakkan Maka tidak ada Shalat 
selain Shalat Wajib 
Al Ie GA ye KE II G3 $ aa Pa 
IA Tie LA ls JB 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Jika igamah telah dikumandangkan, 
maka tidak ada shalat selain shalat wajib.” (HR. Muslim (710), Abu Dawud 
(1266), An-Nasa 'i (864), At-Tirmidzi (421), Ibnu Majah (1151), Ahmad 
(2/455)1. 


Pehgiyispa JG PE upia ga (TAN 
OP mag tt Spa ed Pn Lara GA OIL 


SI J5 BSE aa SY: sa HN G2 Jo 
era n n Lonte dn ta 


Dari Hafsh bin Ashim berkata, “Aku mendengar seorang lelaki dari 
Al-Azdi yang dikenal dengan nama Malik bin Buhainah Radhiyallahu 
Anhu berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pernah melihat seorang lelaki melaksanakan shalat dua raka'at padahal 
igamah telah dikumandangkan. Setelah selesai shalat, orang-orang 
mengerumuni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Apakah engkau 
melaksanakan shalat Subuh empat raka'at, apakah kamu melaksanakan 
shalat subuh empat raka'at?” IHR. Al-Bukhari (663), Muslim (711), An- 
Nasa'i (866), Ibnu Majah (1153), Ahmad (5/345)1. 


J5 AE SE EA 33 ma YM ae IE 
B KS bas Na 
GE ST PPU Sana SE HN G2 AN aa JS 
Naa Eh A- In35 2s ha Penak 


(887) (387.) pari Abdullah bin Sarjis Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Seorang 
lelaki datang, sementara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tengah 
mengerjakan shalat Subuh, kemudian lelaki itu melaksanakan shalat 
dua raka'at, lalu dia masuk shaf untuk mengerjakan shalat bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, 
“Wahai fulan, dari kedua shalatmu tadi, manakah yang merupakan shalat 
Subuh? Yang engkau kerjakan secara sendirian, ataukah yang engkau 
kerjakan bersama kami?” (HR. Muslim (711), Abu Dawud (1265), An- 
Nasa 'i (867), Ibnu Majah (1152), Ahmad (5/82)). 


Permulaan dan Penutup Shalat 
AN Ko Aa I,t5 SE JE S Ah AA en sai al GP (ran) 
WAE) SU WE GBI SILAM ks 2g ala 


SG KITAB SHALAT De 


3105 | 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Pembuka shalat adalah 
bersuci, permulaannya (pengharamannya) adalah takbir, penutupnya 
(penghalalannya) adalah salam.” IHR. At-Tirmidzi (238), dari Ali terdapat 
pada Abu Dawud (618), Ibnu Majah (275), Ahmad (1/129)1. 


Takbir pada Gerakan-gerakan Shalat 
Sl aan OS: sae Ara (ras) 
bbm asas Perda sie Ia 
Pa 


(889) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulul- 
lah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar bertakbir pada 
setiap turun dan bangkit, pada setiap berdiri dan duduk.” IHR. An-Nasa'i 
(1141, 1082), At-Tirmidzi (253), Ahmad (1/386)1. 


Ni eta » Nana laa Y£ ra.) 
Lantas yaa hh An Ja 3 
Dari Mu Dea bin Al- Hakam As- sae aa 
Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya shalat kita ini tidak boleh ada suatu ucapan pun dari 
pembicaraan manusia, yang ada tidak lain hanyalah tasbih, takbir, 


dan bacaan Al-Our'an.” IHR. Muslim (537), An-Nasa'i (1217), Ahmad 
(514471. 


uh eta yi el Ip RI ey Asulga (ra) 
Ah OS ED G5 BIP US yA KE KI 
Iso FS ag Ol, 3 AE) RS GS 


Se Pama G3 Bebe 


Sa ia WN gaaa sis A3 CA be Taka 
aah PAI Iis A3 abis Si J3 AAN ah 8 edan 
Hoya Ga kal, dan PA Sa S3 


oo 33 0 — 


He Bayan gate OI On HD nih Sa 
2 3 SBU Jai 13 KE 3 ola Ga Aoi Or 


3- ag? 


Lead mega Mean 


S6 ola ane Ade AN A1 Lo AN Jia IX Ca AN 
hei ara Parah 


(891) Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu 
bertakbir dalam setiap melaksanakan shalat wajib dan yang lainnya, baik 
pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Dia bertakbir ketika 
berdiri dan ketika akan rukuk, kemudian dia mengucapkan, “Sami'allahu 
liman hamidah (semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji- 
Nya)', kemudian sebelum sujud dia membaca, Rabbana wa lakal hamdu 
(wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian)”, lalu mengucapkan, Allahu 
Akbar' ketika akan turun sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, kemudian bertakbir lagi ketika akan sujud, 
kemudian bertakbir ketika akan mengangkat kepalanya dari sujud. Ketika 
bangkit berdiri dari duduk setelah dua raka'at ia juga bertakbir kembali. 
Dia mengerjakan seperti itu dalam setiap raka'at shalat, lalu setelah selesai 
ia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
telah mencontohkan kepada kalian shalat seperti shalatnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, sungguh inilah cara shalatnya hingga beliau 
meninggalkan dunia ini.” (HR. Al-Bukhari (803), Muslim (392) dengan 
ringkas, Ahmad (2/270)1. 


Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat, Tata Caranya dan 
Tempat-tempat Melakukannya 


50 


BEAN Ge EA pe du IE 


Su KITAB SHALAT Dea 


- 


AS YAS 23 er OS Ag ae dal ho Al Ia SI 


-m.— 


-3 - 3 ah # AA ATA &-3 pa Ti axf 8 kera z 
ES Gp Al & Ist CS Pi Isis Sal! (Aa Isl 
KAN Wp 3 KAK HI AI aa :J63 LSI DIIS 4235 

3 . AKI 2. 22 7 £ & 

Sl 3 WS Jam YES 

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Radhiyallahu 
Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat 
tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai shalat, ketika 
takbir untuk rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk dengan mengucapkan, 
Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu (semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, milik Engkaulah 
segala pujian)', dan beliau tidak melakukan seperti itu ketika sujud. (HR. 


Al-Bukhari (735), Muslim (390), Abu Dawud (721), An-Nasa'i (875), At- 
Tirmidzi (255), Ibnu Majah (858), Ahmad (2/132)). 


. Kr ea ee 2.15 oa - 30 k LI Nan na, Sataa 3 o - 

8 J5 ISI GS ejara Laris AI CP) LS pl 
Ea) PN J6 IsIs IG & A 5 151 AG SIS hall 

HI KE SE Ih ata AA 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma secara marfu' kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Ketika memulai shalat, beliau 
bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, ketika akan rukuk, beliau 
mengangkat kedua tangannya, ketika mengucapkan, Sami'allahu liman 
hamidah' beliau mengangkat kedua tangannya, serta ketika berdiri dari 


dua raka'at, beliau mengangkat kedua tangannya.” (HR. Al-Bukhari (739), 
Ahmad (2/8)1. 


AI Jha SI TEKS AN 3 Op p elu 3E 
ox?$ 2 2 Pede Wa 5 &-53 - 23 4G 10 

A3 rap Bs ES Ge aa an 

Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 


“Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika 
memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan 


kedua telinganya, demikian pula ketika rukuk dan bangkit dari rukuk.” 
(HR. Al-Bukhari (737), Muslim (391), An-Nasa 'i (880), Ahmad (5/53)1. 


AN ISA Ion SE TEKS Al Ge Es Aa 33 (ras) 
Pama ar ntu 


(895) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berdiri untuk melaksanakan shalat, 
beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan.” (HR. Abu 
Dawud (573), At-Tirmidzi (240), Ahmad (2/375)1. 


SN aa Pa Sg di 33 (KY) 


an Pa RIS Sp ena KN 
Ja ala 2: IE Lo Jb 2 3 Ed 3 


. 9 


Aa B3 ia JS 


SS ja 
Dari Abu Az-Zubair bahwa Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 
Anhuma, apabila memulai shalat ia mengangkat kedua tangannya 
apabila rukuk, dan apabila bangkit dari rukuk, ia melakukan seperti itu, 
lalu ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melakukan seperti itu.” IHR. Ibnu Majah (868)|. 


Doa dan Dzikir yang Diucapkan saat Pembukaan Shalat 
. 30 - - 3 £ O. 
aa rap. LTE A2 AI 23 HP ebeBaan 


RAN JE GEN sana Sa SU Ga LL 
PU Pa ad Es 3 La 2 :JE 
2 ga Sa an Ardi Jul, bugi Air 

KASN Ga G3 HN wi Sid 55 Sae 
HE Ah GUE JuEI KM IN ja AS Ea LAI 


SU KITAB SHALAT Be 


sb 


R 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiam antara takbir dan bacaan Al- 
Our'an. Perawi berkata, “Aku mengira Abu Hurairah berkata, “Berhenti 
sebentar. Lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, 
engkau berdiam antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca ketika 
itu?” Beliau bersabda, “Aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina 
khathayaya kama ba'adta bainal masyrigi wal maghrib. Allahumma 
naggini min khathayaya kama yunaggats tsaubul abyadhu minad 
danas. Allahummaghsil khathayaya bil ma'i watstsalji wal baradi (Ya 
Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau 
menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku 
sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah 
kesalahanku dengan air, salju, dan es yang dingin)'.” (HR. Al-Bukhari 
(744), Muslim (598), Abu Dawud (781), An-Nasa'i (894), Ibnu Majah (805), 
Ahmad (2/231)1. 


Ia Ii SE AN G3 IE di yi YA (ran) 
Si a33 4 SEA di GE ISI SN 29 AE AI 
GX Sl GIA Ga Ui ap Uas 5 Sa 
ara d Sob IL 5 ab 323 5 $ 
SINI du es PE Pen dab Ip Uh Oa 
335 KNpT HB LIFE gai SE Dia G3 Es 
TI pa JAR ISI Jap SI Muh 
Ha ja Ir TEE Ian Ag ag 
DI sad TA S3 Bag eta 2 
BT Lagi Doakan Fa AT Hg SSS HI Sh Ci 


Dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, biasanya apabila beliau berdiri mengerjakan 
shalat, beliau membaca, Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati 


wal ardha hanifan wama ana minal musyrikin, inna shalati wa nusuki 
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil “alamin, laa syarika lahu wa 
bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma Antal maliku laa 
ilaaha illa Anta, Anta Rabbi wa ana 'abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu 
bi dzanbi, faghfirli dzunubi jami'an, innahu laa yaghfirudz dzunuba illa 
Anta, wahdini liahsanil akhlag, laa yahdi liahsaniha illa Anta, washrif 
anni sayyi aha, laa yashrifu 'anni sayyi'aha illa Anta, labbaika wa 
sa'daika, wal khairu kulluhu fi yadaika, wasysyarru laisa ilaika, ana bika 
wa ilaika, tabarakta wa Ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika (Aku 
hadapkan wajahku kepada Allah, Maha Pencipta langit dan bumi, dengan 
keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, 
ibadahku, hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Rabb 
semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu aku patuh kepada 
perintah-Nya, dan berserah diri kepada-Nya. Ya Allah, Engkaulah Maha 
Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah 
Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku 
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah dosa-dosaku 
semuanya, sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni 
segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah kepadaku akhlak yang paling 
bagus, sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan 
hanya Engkau. Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena tidak ada 
yang mampu menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Aku penuhi 
panggilan-Mu dan membahagiakan-Mu, segala kebaikan ada pada-Mu, 
sedangkan kejahatan tidak datang daripada-Mu. Aku berpegang teguh 
dengan-Mu dan kepada-Mu. Mahasuci Engkau dan Mahatinggi. Aku 
memohon ampun dari-Mu dan bertaubat kepada-Mu)'.” (HR. Muslim 
(771), Abu Dawud (760), An-Nasa'i (896), At-Tirmidzi (3421), Ahmad 
(1/94)1. 


IE FS JBS AI Ga Ae ja aa Ia (raa) 
Lag BA :JS lg ah Kis AI Io dil 3 AS 
Al To di 43 5 Jus Isa GE AI S5 da Ah 
JS Al gi Gi NN An an Wala 
Kia aa 2 Laga a53 

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata, 


mma Be 


“Seorang lelaki berdiri (shalat) di belakang Nabiyullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, lalu ia mengucapkan, Allahu akbar kabira, wal hamdu lillahi 
katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashila (Mahabesar Allah, dan segala 
puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak, Mahasuci Allah, baik waktu 
pagi maupun petang)'. Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas 
bertanya, “Siapakah yang mengucapkan kalimat tadi?” Seorang shahabat 
menjawab, “Aku wahai Nabiyullah.” Beliau bersabda, “Sungguh dua belas 
malaikat memperebutkan kalimat itu.” IHR. Muslim (601), An-Nasa'i 
(884), At-Tirmidzi (3592), Ahmad (2/14)). 


355 SI KEB AN Ga GARA pa 2an G-) 


KE Mebel maya AE Al Lo adil 
1 Ys Bis 1253 seal AS Kg 23 Of 


KN ng Ed 3 net dn saat 


A05 2S aja Va mani JUAN Ga selai! 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun untuk shalat malam, 
beliau bertakbir kemudian mengucapkan, Subhanaka Allahumma 
wa bihamdika wa tabarakas muka wa Ta'ala jadduka wa laa ilaaha 
ghairuka (Mahasuci Engkau, ya Allah, aku sucikan nama-Mu dengan 
memuji-Mu, Mahaberkah nama-Mu, Mahaluhur keluhuran-Mu, dan 
tidak ada ilah selain Engkau).' Kemudian membaca, Allahu akbar kabira 
(Allah Mahabesar, Yang Mahabesar).' Lalu membaca, A'udzu billahis 
sami'il 'alimi minasy syaithanirrajim, min hamzihi!? wa nafkhihi'8 wa 
naftsihi''? (Aku berlindung kepada Allah, Dzat yang Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui, dari godaan, kesombongan dan tiupan setan yang 
terkutuk)” (HR. Abu Dawud (775), An-Nasa'i (899, 898), At-Tirmidzi 
(242), Ibnu Majah (804), Ahmad (3/50) dari Aisyah ada pada Abu Dawud 
(778)1. 


117 Hamzihi artinya godaannya. Lisan Al-Arab (5 #4). 

118 Nafkhihi artinya kesombongannya An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab huruf nun 
bersama huruf fa'. 

119 Naftsihi artinya tiupannya (syairnya) Lisan Al-Arab (5 (3). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Terkait Berlindung Diri dan Doa dalam Shalat 


AN Ie aa ae Ah BG kak pa aa gp (in) 
2yaB3 ji JULI Ga Se SI AI “Ng JB 2 9 ada 
AYAT ORA 4553 AA LA Jet sada 


(401) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Allahumma inni @'udzu 
bika minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi (ya 
Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk, 
dari godaan, tiupan, dan hembusannya).” Beliau menjelaskan, “Godaanya 
adalah kebimbangan, tiupannya adalah syairnya, dan hembusannya 
adalah kesombongan.” IHR. Ibnu Majah (808), Ahmad (1/404)1. 


Ca pan GEA gen Se SA yi Et 3 
5 Aenuila se dn Ta gadi Eat Ig ala An La 
Palas Aa an 
SIG CI A3 ja Oh 385 JEAN Eau Te 


2 Gd ya 26 anna 


3 


nb 1653 ss 5 
(402) Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha, 
istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, 
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdoa dalam 
shalatnya, 'Allahumma inni a'udzu bika min adzabil gabri, wa a'udzu 
bika min fitnatil masihi ad-dajjal, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal 
mamati, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tsami'?? wal maghrami'?! 
120 Al-Ma'tsam adalah perkara yang menjadikan seseorang berdosa, yaitu dosa itu 

sendiri. Lihat: Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/75). 


121 Al-Maghram adalah utang. Ada yang mengatakan dosa-dosa dan maksiat. Lihat: Fath 
Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/162). 


Kl KITAB SHALAT (Dat 


. (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung 
dari fitnah Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan 
kematian, ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan 
terlilit utang).' Aisyah berkata, “Lalu seseorang berkata kepada beliau, 
“Alangkah seringnya engkau memohon perlindungan diri dari lilitan 
utang wahai Rasulullah.” Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya apabila 
seseorang sudah sering berutang, maka dia akan berbicara dan berbohong, 
apabila berjanji, maka dia akan mengingkari.” IHR. Al-Bukhari (2397), 
Muslim (589), Abu Dawud (880), Ahmad (6/88)1. 


Wajib Membaca Al-Fatihah bagi Imam dan Orang yang 
Shalat Sendiri 


Ko IP IE 3 AA 3 Be aa (2) 
SI suka SY JB Ig ada Dl 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada shalat bagi orang yang 
tidak membaca Al-Fatihah.” (HR. Al-Bukhari (756), Muslim (394), Abu 
Dawud (822), An-Nasa'i (909, 910), At-Tirmidzi (247), Ibnu Majah (837), 
Ahmad (5/314)1. 


- : as Ka 23 Fs Ie 30. 3 z 0 (1) 
Who Se manik ph al 3g Ust) 
pa -. “0 0 Pe 2 4 4 Yong Gta 
us HH La3 Kala 2 AN To: dl 0 Gatal 
pe IS Sy ol Sal Ta 4 Pa 3 A ol ie wati 
ina Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Pada setiap 
raka'at ada bacaannya. Sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam perdengarkan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan 
memperdengarkan kepada kalian dan apa yang beliau sembunyikan 
kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Jika 
kalian tidak tambah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup, namun bila 
kalian tambah setelahnya itu lebih baik.” (HR. Al-Bukhari (772), Muslim 
(396), Abu Dawud (797) penggalan pertama, Ahmad (2/487)). 


Ul 2 GAN SE KE AN ge Sah alga (0) 
Png NY 5 SIS be ade 


2. 307 
P3 AS 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa 
membaca Ummuil Our'an (Al-Fatihah), maka shalatnya tidak sempurna'?, 
tidak sempurna, tidak sempurna.” (HR. Muslim (395), Abu Dawud (821), An- 
Nasa i (908), At-Tirmidzi (312), Ibnu Majah (838), Ahmad (2/ kan 


Pe sg pa ana Pena aa dl GE (3) 
S6 WK SESI KANG sa) AAN Fa) cai 3 Ampat 


(408) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku agar aku menyerukan 
bahwa tidak sah shalat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah dan 
selebihnya.” IHR. Abu Dawud (820)). 


SEE Ea dh Al (623 AN KS yA 3g (-v) 
SESI Ela SI SESI NI Ma EA 
SET BU 513 SAI aan 


(407.) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anin ia berkata, “Dalam 
shalat Zhuhur dan Ashar kami selalu membaca Al-Fatihah di belakang 
imam, di dua raka'at pertama membaca Al-Fatihah dan satu surah, 
sementara di dua raka'at terakhir hanya dengan Al-Fatihah.” (HR. Ibnu 
Majah (843)1. 


Melirihkan Bacaan Basmalah bagi Imam dan Orang yang 
Shalat Sendiri saat Melaksanakan Shalat 


KIE AN Io GAN SE AN Ge5 WIL usil 36 GM) 


122 122 Khidaj artinya. artinya kurang akan tetapi tidak batal. Lihat: An-Nihayah, Bab huruf kha'" 
bersama huruf dal. 


SU KITAB SHALAT (Bete 


Ta 230 PAN 0. 23 TUAn 
“ — " 1 A3 Intan 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar Radhiyallahu Anhuma dahulu 
mereka membuka shalat dengan bacaan 'Alhamdulillahi Rabbila'lamin'.” 


(HR. Al-Bukhari (743), Muslim (399), Abu Dawud (782), An-Nasa 'i (902), 
At-Tirmidzi (246), Ibnu Majah (813), Ahmad (3/203)|. 


dala 5 pa S2 bala IE in IS G3 oa 3 (1:3) 


039 2 - - Pt 
niche ce AE Nag Tg AI UAN 
K3 &: er 
Giaa 2 ea T « Pn aer ne 2 
4 T 1 mela Pi 
Na, 85 szl,3 J3! 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, aku shalat bersama Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka 
aku belum pernah mendengar salah seorang dari mereka membaca, 
'Bismillahirrahmanirrahim'. Dalam satu riwayat, --mereka memulai 
membaca 'Alhamdulillahi Rabbil a'lamin', tidak menyebutkan 


'bismillahirrahmanirrahim' baik di awal bacaan maupun diakhirnya. 
(HR. Muslim (399), Ahmad (3/179)). 


Ol PSA Or Jan OS SIG SD gen H3 33 (1) 
Ab Ag Lal. Ke AL AN MATI 9 taao 2 kale 


ai 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membuka shalat dengan takbir dan membaca 


'Alhamdulillahi Rabbil alamin'. (HR. Muslim (498), Abu Dawud (783), 
Ibnu Majah (812), Ahmad (1/194) secara ringkasl. 


Membaca Dua Surah atau Lebih dalam Satu Raka'at 
3 5 - - 
Dl 3 GAN 56 ka BEAN on bala yA ae op (on) 


z 0. 3 490- ST. Pan Nara 
IS bob 3 On Oi lag ala 
(an) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sering membaca dua surah dalam satu raka'at. (HR. 
Muslim (822), At-Tirmidzi (602), pada Al-Bukhari (775), Ahmad (1/436) 
dengan maknanya). 


abi Lea Tenang 
Ke KA ISA LS, JA ole Ih sa 


JERSEY 


(412) Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah membaca surah Al-Bagarah, Ali Imran, dan An-Nisa' 
dalam satu raka'at. Beliau tidak melewati ayat yang berkenaan dengan 
rahmat kecuali beliau meminta kepada Allah, dan tidak melewati ayat 
yang berkenaan dengan adzab kecuali beliau memohon perlindungan 
kepada-Nya. (HR. An-Nasa'i (1009)). 


Ukuran Bacaan Imam pada saat Shalat Wajib Apabila tidak 


Memberatkan Makmum 
AE IA Je AE DA 


Ja gan AL af le A5 le dn Ja 
GEA Laga C3 AB 
is ad as Ira tang Ja as 5 SA 

Ig IE 1 P3 ea 1 nga da Saba 
dil yan las KIE AI TO al ara 


Am 


—MN 


— 


Me En Ke 
AE Io lh 5 JAN Aa nela 

Te Tp BSN ati BET BRA JUS IA p 

JS (BII Op LA EA EA JA (KS) 


Ga At 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Mu'adz melaksanakan 
shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian dia datang 
lalu mengimami kaumnya. Maka dia mengerjakan shalat Isya pada 
malam tersebut bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian 
mendatangi kaumnya, lalu mengimami mereka. Mu'adz membuka 
dengan surah Al-Bagarah, maka seorang lelaki berpaling, lalu salam, 
kemudian ia shalat sendirian dan pergi. Orang-orang lantas berkata 
kepadanya, “Apakah engkau telah menjadi seorang munafik, wahai fulan?” 
Dia menjawab, “Tidak, demi Allah, aku akan mendatangi Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengabarkan hal ini kepada beliau.” 
Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami para penyiram tanaman, 
bekerja pada siang hari (sehingga keletihan), dan sesungguhnya Mu'adz 
telah melaksanakan shalat Isya bersamamu, kemudian dia datang kepada 
kami, lalu ia shalat mengimami kami, dan membukanya dengan surah 
Al-Bagarah.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap 
ke arah Mu'adz seraya bersabda, “Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin 
menjadi fitnah (bagi orang lain)? Bacalah dengan surah, Wasysyamsi wa 
dhuhaha, Wadhdhuha, Wallaili idza yaghsya, Sabbihisma Rabbikal a'la.” 
Amr berkata semisal itu. IHR. Muslim (465), yang ada pada Ibnu Majah 
(836), Ahmad (3/308) dengan ringkas|. 


Ae dn Ja GAN Ie JS Le gen sal a2 
jab aa js SA gag hi , 
KAU Gaby Ed 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat melaksanakan shalat fajar di hari 


Kg 


Ep 


Jum'at, beliau membaca, “Alif laam miim, tanzilu' yakni surah As-Sajdah 
dan Hal ata 'alal insani hinun minaddahri' (surah Al-Insan).” (HR. Al- 
Bukhari (891), An-Nasa'i (954), dan dari Ibnu Abbas ada pada Ibnu Majah 
(821), Ahmad (1/354)1. 


2 Io :JE A12 Ah AI G3 HAL yA K 33 (ino) 
II taon ina sa kkaed sae 


sz 


.. 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat melaksanakan 
shalat Fajar pernah membaca, “Gaaf wal gur'anil majid' dan shalat beliau 
sesudah itu adalah ringan.” (HR. Muslim (458), Ahmad (5/91)). 


-£ 


Sa GS JB A Ah arab Ag Me angan 
sa AS) BIAN IIS 3 ber MS IE AN Io GA 
4 Kg 


Dari Amr bin Huraits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sepertinya 
aku mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu 
melaksanakan shalat Subuh beliau membaca, Falaa ugsimu bil khunnas, 
al-jawaril kunnas' (9S. At-Takwir (811: 15-16) (HR. Muslim (456), Abu 
Dawud (817), An-Nasa 'i (950), Ibnu Majah (817), Ahmad (4/307)). 


ala Abi La ai Pa IT Ia Gw) 
AN) SEM Ge ISA 3 IIS 3 SO la 


Dari Abu Barzah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah membaca enam puluh sampai seratus ayat pada 
waktu melaksanakan shalat Subuh. IHR. Muslim (461), An-Nasa'i (947), 
Ibnu Majah (818), Ahmad (4/419)1. 


gaje JELAS Ab WA sinn3 32 (Cw) 
POM SA Sa Sts dai 


2 KITAB SHALAT De 


AN 3 Spa! 3 Kali HA JB (as JSI otaG 
AG JUS 


Dari Guthbah bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah melaksanakan shalat Subuh bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Beliau pada salah satu dari dua raka'atnya membaca, 
Wan nakhla basigatin laha thal'un nadhid.' Syu'bah berkata, “Lalu aku 
berjumpa dengannya di tengah pasar yang ramai, ia berkata, “(Itu adalah) 
surah Gaf.” IHR. Muslim (457), At-Tirmidzi (306), An-Nasa'i (949), Ibnu 
Majah (816), Ahmad (4/322)|. 


J 2 Ba BA KG A4 enak Aga 
ale Pad Ja 2 JUS AA 3 Dana 
SANA Galang batas anta Mula R3 


PN NN aa, 


Se S5 B3 SEL AN Ip Isl (3s € Oka 

Pa Tag DA PN Da) J3 UG TN 

Al SA ALAN ia leg Ae AI Tn dl 3 H3 As 
KEL HS kat IS 


Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
menuntun unta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang beliau 
tunggangi dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau berkata, “Wahai 
Ugbah, maukah aku ajarkan kepadamu dua surah terbaik yang dibaca?” 
Kemudian beliau mengajarkan kepadaku, ul a'udzu birabbil falag dan 
Oula'udzu birabbinnas'. Beliau tidak melihatku bahwa aku bahagia sekali 
dengan dua surah tersebut. Tatkala beliau turun singgah untuk shalat 
Subuh, beliau shalat dengan membaca dua surah tersebut, kemudian 
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalat, 
beliau menoleh kepadaku dan berkata, “Wahai Ugbah, bagaimana 
pendapatmu?” IHR. Abu Dawud (1462), Ahmad (4/144)|. 


Surah yang Dibaca pada saat Shalat Zhuhur, Senar, dan Subuh 
Wi Ia AN Ja S1: Aa Jean age 65) 

Gal Ga Mala 33 en ra AAA GG Ala Kla &. 
s3 Melbb :JE SES EME 


Dari Abu Ma'mar, ia berkata, “Kami bertanya kepada Khabbab, 
“Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surah dalam 
shalat Zhuhur dan Ashar?” Dia menjawab, “Ya.” Kami tanyakan lagi, 
“Bagaimana kalian bisa mengetahuinya?” Dia menjawab, “Dari gerakan 
jenggot beliau.” IHR. Al-Bukhari (746), Abu Dawud (801), Ibnu Majah (826), 
Ahmad (5/112)). 


do GAN S6: IE al 3 KE DN G3 SS Ie 
PA KAN IS Ia SI SESI 3 Sis dag ala Al 
5 ae JAN da tp PS 
Jaa G6 9 (01) ang SESI IBL kan! 3 53 Ta 3 aa 


Ai “ o 


Brad ra 3 SA WMA 3G 


... 


Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, dari ayahnya, ia berkata, 
“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada dua raka'at pertama dalam 
shalat Zhuhur membaca Al-Fatihah dan dua surah, beliau memanjangkan 
raka'at pertama dan memendekkan pada raka'at kedua, dan terkadang 
beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam shalat Ashar beliau membaca 
Al-Fatihah dan dua surah, dan memanjangkan pada raka'at yang pertama. 
Demikian pula dalam shalat Subuh, beliau memanjangkan bacaan pada 
raka'at pertama dan memendekkan pada raka'at kedua.” IHR. Al-Bukhari 
(759), Muslim (451), Abu Dawud (798, 799, 800), Ibnu Majah (819, 829), 
Ahmad (5/310) disebukan padanya shalat zhuhur). 


GB SES IE ata Ah Al 0025 GAN man al 32 (161) 


SS KSA KITAB SHALAT De 


sa G3 LA EPA ng Dl Ia dl Ja 


e 5 0. & - o-. 

Amma! (Jas dy sel ja8 Sab 5 sa aa 8 
Oo SAS 0 Into tor 

DS 3 Hall JAS SEN ak C3 

Dari Abu Said Al-Khudri Towel Anhu, ia berkata, “Kami 
memperkirakan kadar waktu berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Maka kami memperkirakannya 
dalam dua raka'at pertama dari shalat Zhuhur seukuran bacaan 'Alim 
laam miim tanzil': yaitu surah As-Sajdah. Kami juga memperkirakan 


waktu berdiri beliau pada dua raka'at lainnya, yaitu sekitar setengah dari 
hal tersebut.” IHR. Muslim (452), Abu Dawud (804), Ahmad (3/2)1. 


Le Jas S8 :JE KS An UN gan Tn Gala GP (zr) 
Pa 33 HE Lo AI A53 Sea 

s 2 Pe ma Pauh Seng 
Aga X5 S6 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila 
matahari telah condong ke barat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakan shalat Zhuhur dan beliau membaca surah semisal surah 
Wallaili idza yaghsya'. Demikian juga dalam shalat Ashar dan shalat- 
shalat yang lain, kecuali shalat Subuh, karena beliau memanjangkan 
bacaannya. (HR. Muslim (459), Abu Dawud (806), An-Nasa 'i (979), Ahmad 
(5/101, 106)). 


Surah yang Dibaca pada saat Shalat Maghrib 
aa Teh AM 


.. an 2 o- 5 2 Mara p. b 

knpa 3 la Ga ade 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia berkata, 
“Sesungguhnya Ummu Al-Fadhl mendengarnya sedang membaca, Wal 
mursalati 'urfa', maka Ummu Al-Fadhl berkata, “Wahai putraku, demi 
Allah, bacaan surahmu ini telah mengingatkanku, sungguh ini adalah 
surah terakhir yang aku dengar dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam ketika beliau membacanya pada saat shalat Maghrib.” (HR 
Al-Bukhari (763), Muslim (462), Abu Dawud (810), At-Tirmidzi (308), An- 
Nasa'i (985), Ibnu Majah (831), Ahmad (6/340)). 


IE SEA yo EK 33 (ro) 
383 Pan SAN 3 Nu aed AN GP) cat Gp A53 
se aa ada IE KO GAN eh 


(425) Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata, 
“Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu pernah berkata kepadaku, “Kenapa 
engkau dalam melaksanakan shalat Maghrib membaca surah-surah yang 
pendek? Sungguh aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam membaca dengan surah-surah yang panjang'2.” (HR. Al-Bukhari 
(764), Ahmad (5/188)1. 


JB AS sal pad yi Kah opa aa “ 38 (6) 
aah oo AN 3 3 CA an ana 


(426) Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya 
Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surah Ath-Thur pada saat shalat 
Maghrib.” (HR. Al-Bukhari (765), Muslim (463), Abu Dawud (811), An- 
Nasa'i (986), Ahmad (4/80)|. 


de: CE WS an 2 623 Sa at JAN A1 32 (tv) 
G3 nh Anh BA Bk AI 2 Lo al yaa 


123 Bithula ath-thulayaini, yaitu Al-An'am dan Al-A'raf, An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar, 
Bab huruf tha'" bersama huruf wawu. 


BU KITAB SHALAT (Beta 


P3 SS KA boa NYA 
Dari Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits Radhiyallahu Anha, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat Maghrib bersama 
kami di rumahnya dan beliau membaca surah Al-Mursalat. Setelah itu 
beliau tidak pernah lagi shalat bersama umat hingga beliau wafat.” IHR. 
An-Nasa'i (984), Ahmad (6/338)1. 


Surah yang Dibaca ketika Shalat Isya” 
8 des ale dn Ja gan site dn gaya 4 GEN) 


Ga SESI SA 3 en 3S 3 


- Dari Al-Barra” Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam perjalanan safar, ketika melaksanakan shalat 
Isya” beliau membaca Wat tiini waz zaitun' pada salah satu dari dua 
raka'atnya. (HR. Al-Bukhari (767), Muslim (464), Abu Dawud (1221), At- 
Tirmidzi (310), An-Nasa'i (999), Ibnu Majah (834), Ahmad (4/284)1. 


s6 JE sd mela memanen er) 
ap TA seal 3 55 ag aa c ala II Lo dd, 


Pa ad 


Ea €- 5, res 


Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat Isya' yang 
akhir membaca Wasy syamsi wa dhuhaha' dan surah-surah yang semisal. 
(HR. At-Tirmidzi (309), Ahmad (5/354) dengan lafazh "Wa asybahiha 
minas suwar). 


De Aa SEE 3 AE ya 


3 315 le FB As ka 


Abang ara (apa 25 S0) ab I 1 GIE 
Tn Naa Pn ara Men bodi, db Ft 


asa Jaa ya ica Se: 9 


KAS A0 To all Ja 25 IBU AA ala B 
1 ae At (SL 18 Se AN AA Rn Pr ut 


Kita 20 £ £ 3 ga 

AISI oanr Aa S3 Arah 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Mu'adz melaksanakan 
shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian dia datang 
lalu mengimami kaumnya. Maka dia melakukan shalat Isya” pada 
malam tersebut bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian 
mendatangi kaumnya, lalu mengimami mereka. Lalu dia membuka dengan 
surah Al-Bagarah, maka seorang lelaki berpaling lalu salam, kemudian 
shalat sendirian, lalu pergi. Maka mereka berkata kepadanya, “Apakah 
engkau telah menjadi munafik wahai fulan?” Dia menjawab, “Tidak, demi 
Allah, aku akan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
aku kabarkan kepada beliau. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami para pekerja penyiram tanaman, bekerja pada siang hari (sehingga 
keletihan), dan sesungguhnya Mu'adz telah shalat Isya" bersamamu, 
kemudian dia datang kepada kami lalu shalat dan membukanya dengan 
surah Al-Bagarah.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menghadap ke arah Mu'adz seraya bersabda, “Wahai Mu'adz, apakah 
engkau ingin menjadi fitnah? Bacalah dengan surah, Wasysyamsi wa 
dhuhaha', Wadhdhuha', Wallaili idza yaghsya', Sabbihisma rabbikal 
@'la'. (HR. Muslim (465), pada Al-Bukhari (705), Ibnu Majah (836), Ahmad 
(3/308) secara ringkasl. 


na EN 


Berdoa dan Berdzikir saat Membaca Ayat dalam Shalat 
de ka Jis ie DN ge IS Gg cr) 


(33359 233 AE KL Sa SI OS3 Ta 1 Sate bi 


Su KITAB SHALAT Bete 


1638 333 K3 GL Sa 151 
Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa pada suatu malam 
ia melaksanakan shalat di samping Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
maka beliau pun membaca surah. Jika beliau melalui ayat yang berkenaan 
dengan adzab, maka beliau berhenti dan memohon perlindungan darinya, 
dan jika beliau melalui ayat yang berkenaan dengan rahmat, maka beliau 
berhenti serta berdoa. (HR. Muslim (772), Abu Dawud (871), An-Nasa'i 
(1007), At-Tirmidzi (262), Ahmad (5/382)1. 


#pOr 3 


5 KIE AI To GA SI AE AN gan KAS 3E 


- 


153 Geet AS 3 ya Iss JK, 2 ya Is) abs co 

P4 ker . & 9 ara P2 PN Perta 

Ce Ah dya led Rab ya 

Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 

wa Sallam shalat, apabila beliau melewati ayat yang berkenaan dengan 

rahmat maka beliau meminta, jika beliau melewati ayat yang berkenaan 

dengan siksa, maka beliau memohon perlindungan, dan jika beliau 

melewati ayat terkait penyucian Allah, maka beliau bertasbih. (HR. Ibnu 
Majah (1351), Ahmad (5/384)1. 


In S3 SEKS AI 633 JSI 3 dl S3 
mn PE an Tatan eter Gi 
Ga SL 5230 Sani syano 33 Ikan akn AE AI 0 ab 
2 ng ade 21 Ne AG 
Dari Abdullah bin Asy-Syikhkhir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan 
shalat, sementara pada dada beliau terdengar bunyi seperti batu penggiling 


gandum, karena tangisan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam.” (HR. 
Abu Dawud (904), Ahmad (4/25)1. 


124 Azizi Ar-Raha artinya suara penggilingan. Lisan Al-Arab G1). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


ea 


an smga PA (cr) 
sa 3 daa Kla Al do GEN LI EA 
Spek 


Dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir dari ayahnya 
Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku datang kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam yang sedang melaksanakan shalat, sementara pada dada 
beliau terdengar suara seperti air yang mendidih dalam periuk'5, yakni 
beliau menangis.” (HR. An-Nasa'i (1213), Ahmad (4/25)1. 


Keutamaan Memanjangkan Shalat bagi Orang yang Shalat 
Sendiri Apabila tidak Memberatkan Dirinya 


Allah Ta'ala berfirman, 
s0 38 
Wi SES Ah Iya 
“Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (OS. Al- 
Bagarah (21: 238) 
Kla AS Ted It JJ AS A gp 36 (era) 


03 Ip Jas laa 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat yang paling utama adalah yang paling 
lama berdirinya?5.” IHR. Muslim (756), At-Tirmidzi (387), Ibnu Majah 
(1421), Ahmad (3/391) dan dari hadits Abdullah bin Hubsyi Al-Khats'ami 
ada pada An-Nasa'i (2525) dalam hadits yang panjang). 


Aan Lan K metan Bahan 


125 Al-Mirjal artinya bejana yang digunakan untuk merebus air. An-Nihayah, Bab huruf 
mim bersama huruf ra'. 
126 Thulu Al-Ounut artinya lama berdirinya. Lisan Al-Arab (& 53). 


Pa 
3 £. 


de JG jas #HLSII S6 (Ted Gaia 233 ad IMEI 
DAN 


Dari Abdullah bin Hubsyi Al-Khats'ami Radhiyallahu Anhu, bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Amal apakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Keimanan tanpa ada keraguan di 
dalamnya, jihad tanpa ada kedengkian dan haji mabrur.” Beliau ditanya, 
“Shalat apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Shalat yang lama 
berdirinya.” IHR. An-Nasa'i (2525), Ahmad (3/411)). 


Ka Sain JIE SE TES IN Gi maa ga GI) 


s3 BI Tata BI na LA salin ada Rul 


.—. 


In GAS SET ES JB 3 AS Sola le LIA SIG 
Ma pUae SE SE Ia TE 0G AAS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apakah salah seorang dari kalian 
suka, bila ia kembali kepada keluarganya akan mendapatkan tiga ekor 
unta yang sedang bunting lagi gemuk-gemuk?” Kami menjawab, “Ya.” 
Beliau bersabda, “Tiga ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian 
di dalam shalatnya adalah lebih baik daripada ketiga ekor unta yang 
bunting” dan gemuk itu.” IHR. Muslim (802), Ibnu Majah (3782), Ahmad 
(2/497)). 


sa 


Melirihkan Bacaan Shalat bagi Orang yang Shalat Sendiri 


Allah Ta'ala berfirman, 


VK UB ii ah CE C5 AT, 


“Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan 
janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara 
kedua itu.” (OS. Al-Isra” (171: 110) 


127 Khalifat artinya unta yang sedang bunting. Lihat: Gharib Al-Hadits, karya Ibnu Al- 
Jauzi, Bab huruf kha' bersama huruf lam (1/298). 


ENSIKLOPEDI DM 
HADITS 


Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya orang yang 
mengeraskan bacaan Al-Gur'an bagaikan orang yang menampakkan 
sedekah, dan orang yang memelankan bacaan Al-Gur'an ibarat orang 
yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi.” IHR. Abu Dawud (1333), 
At-Tirmidzi (2919), An-Nasa'i (1662, 2560), Ahmad (4/151)1. 


Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri pada saat 
Berdiri Shalat 


Bapa MEN SE 2 yA up Jaa 35 (611) 
Lara aur nan 
ala Abe AN IA IN 3 


(439) (439.) pari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nasar 
diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri 
dalam shalat.” Abu Hazim berkata, “Aku tidak mengetahuinya (Sah) 
kecuali bahwa dia menyandarkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam.” IHR. Al-Bukhari (740)1. 


di Ja GA oh Hadang Ab oi gas GE 
Je :eas h 3S MA ate 1 AE 


-. 


0233 


dai Ang ga Bt MN PI 
SEN S3 Sana SP Ie LNG HA 
AE daan Sa an BASA 


(420) Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, bahwa dia melihat - 


" KITAB SHALAT SES 


Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk 
shalat seraya bertakbir. Hammam menggambarkannya, “Di hadapan 
kedua telinganya, kemudian melipatnya pada bajunya, lalu meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ketika ingin rukuk, maka beliau 
mengeluarkan kedua tangannya dari bajunya, kemudian mengangkat 
keduanya, lalu bertakbir dan rukuk. Ketika beliau mengucapkan, 
Sami'allahu liman hamidah', maka beliau mengangkat kedua tangannya. 
Ketika beliau sujud, maka beliau sujud di antara kedua telapak tangannya.” 
(HR. Muslim (401), Abu Dawud (723), Ahmad (4/317)). 


AI ps La 2G K5 Al 5 Pad oi ken Ie Get) 
IE tina AS BLS 3 UE SS ISI Hae AN Al Io 
AK 


Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila beliau berdiri 
untuk shalat, maka beliau memegang tangan kirinya dengan tangan 
kanannya.” (HR. An-Nasa'i (886), Ibnu Majah (810), Ahmad (4/316)|. 


Sifat Rukuk 


263 al ea dl ella di Haa ojek 3 10 


laa ES 3 Je 3 GK SIS C3 lega an SS 53 Tas 
SI Bai le mba us 13 


(442) Dari Mush'ab bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, “Aku melaksanakan 
shalat di samping ayahku, lalu aku rapatkan kedua telapak tanganku dan 
aku letakkan keduanya di atas pahaku, maka ayahku pun melarangnya 
seraya berkata, “Kami pernah mengerjakan seperti itu lalu kami dilarang, 
dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kami pada lutut-lutut 
kami.” (HR. Al-Bukhari (790), Muslim (535), Abu Dawud (867), At-Tirmidzi 
(259), An-Nasa'i (1031), Ahmad (1/181)1. 


is aa AI in San Ob Ka 
LIS GEA ye da Arakan 
sya mapan an SN 5 as 33 sa 


& 


ade Al ho al J5 ang any aahan . 
Nah 


(a23) Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Maukah kalian 
aku beritahu tentang cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?” 
Kami menjawab, “Tentu.” Lalu ia berdiri dan bertakbir, saat hendak 
rukuk ia merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya hingga 
tenang, kemudian ia mengangkat kepalanya. Setelah itu ia shalat empat 
raka'at seperti itu, kemudian berkata, “Beginilah aku melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat.” IHR. Muslim (534), An- 
Nasa'i (1037), Ahmad (4/119)1. 


Ie GAN SE JB KS II G3 BAN KA (415) 


Ka bak Ig eka Coba JI JIE A 5 ISI bag anda 2 


LAN Aa TN 


Dari Abu Humaid As-Saidi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam rukuk maka beliau melakukannya 
dengan lurus, tidak mengangkat kepalanya dan tidak mengangkat melebihi 
punggungnya. Beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya.” 
(HR. Al-Bukhari (828) hadits panjang, At-Tirmidzi (304), An-Nasa'i (1038), 
Ibnu Majah (1061), Ahmad (5/424)). 


sa Gea - 6 KJ GS 2 ge NE GP (ito) 


Wb 39 (asas Ah dah jani 3 mal Ge para 
KOK 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila rukuk, beliau tidak menengadah dan tidak 
pula terlalu menunduk, akan tetapi pertengahan antara keduanya.” IHR. 
Muslim (498), Abu Dawud (783), Ibnu Majah (869), Ahmad (6/31)1. 


ab Jo La HJ AS AN G5 aa Lag 32 (611) 


aa zS 03 Spa S3 SLS bah It AE 3 
SEN Adaa 


Dari Wabishah bin Ma'bad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat, jika 
rukuk beliau meluruskan punggungnya, sehingga jika dituangkan air di 
atasnya tidak akan tumpah.” (HR. Ibnu Majah (872)1. 


ed 


KIE AI Ta ab Jin Ol kia DRA (11) 


ra aa Bee Maa” TE nb S3 


Dari Abu Humaid Radhiyallahu Anhu, “Sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika rukuk, beliau meletakkan kedua 
tangannya pada lutut seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya, 
beliau menggerakkan kedua tangannya seraya merenggangkan kedua 
tangannya'? dari lambungnya.” (HR. At-Tirmidzi (260)|. 


AI 5 1 J5 S8 AJE GE AN G2 2, S6 32 (6A) 
saban Ya 2 jesus Sedan ale 


(caa) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam jika rukuk selalu meletakkan kedua tangannya pada 
kedua lututnya dan merenggangkannya.” IHR. Ibnu Majah (874)1. 


Perintah untuk Menyempurnakan Rukuk, Sujud, dan 
Meluruskan Punggung 
Pada saat melakukan keduanya 


Ala AN Ko GA ye KE AN G5 IL yg obi ye (144) 


128 Wattara 128 Wattara yadaihi akan memisahkannya dari lambungnya dan menjadikan antara 
keduanya ada celah. Lihat: Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (2/275). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


s 


| nh 


P4 
6. 0 


1533 ja HN GL NI Seed PSI 3 akan 
Bang 3 GA 020 5 ISP ab as 2 Ya aa 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Luruskanlah dalam rukuk dan sujud. 
Demi Allah, aku dapat melihat kalian dari belakangku.” Seakan beliau 
mengatakan, “Aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku ketika 
kalian rukuk dan sujud.” IHR. Al-Bukhari (742), Muslim (425), Ahmad 
(3/279) dengan lafazh “Atimmu” (sempurnakanlah)). 


F 0. 4 .. da0 £ “4 o o os 0 
D LAN AAN UN GP ai (55 1 ah ya YP Ai 
PAN See am gm 
01 Pa Ap AJE -“ 3-3 - Ate ri 
Ade In ala Al La 13 mua 
(450) Dari Zaid bin Wahb, ia berkata, “Hudzaifah Radhiyallahu Anhu 
melihat seorang lelaki tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. 
Hudzaifah lantas berkata, “Engkau belum melaksanakan shalat, 
seandainya engkau meninggal, maka engkau meninggal bukan di atas 


fitrah yang Allah anugerahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam.” (HR. Al-Bukhari (389, 791), An-Nasa'i (1311), Ahmad (5/384)). 


Oo 4 
Al In SE JE KS A Al gn Al pala 38 (ta) (toy) 
3 5 ah SA Io Ti 9 ada Ah Wi 32 
3 3 - 3 
Dari Abu Mas'ud Al-Badri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak sempurna 
shalat seseorang sehingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk dan 


sujud.” IHR. Abu Dawud (855), At-Tirmidzi (265), An-Nasa'i (1026), Ibnu 
Majah (870), Ahmad (4/119)). 


GEN 3 UG JG A2 DI G3 GE yaaa (401) 
SA! AA Yaar JB ENI 2 1g EN 3 


SANA ha 


al aman ae 


Dari Ali bin Syaiban Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “... Tatkala 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalatnya, beliau 
bersabda, “Wahai kaum muslimin, tidak ada shalat bagi orang yang tidak 
meluruskan tulang punggungnya saat rukuk dan sujud.” IHR. Ibnu Majah 
(871), Ahmad (4/23)1. 


Sesuatu yang Mencukupi dari Rukuk dan Sujud 
Io AN Eling IG ale YP dal IP CA 


oz a 2 & Bo not 1 Ga XT - KPA OP L 

GA sdg ALS 3 ja OS CAS G3 blg AE AI 

2 Tg On 4 LA. 2 1 8- ” 
Dari As-Sa'di, dari ayahnya, atau dari pamannya, ia berkata, “Aku 
memerhatikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu shalat. 
Beliau tenang dalam rukuk dan sujudnya sebatas membaca, "Subhanallah 
wa bihamdihi (Mahasuci Allah dengan segala pujian-Nya)' sebanyak tiga 
kali.” (HR. Abu Dawud (885)1. 


Sesuatu yang Diucapkan pada saat Rukuk 
oT- ab 5 BEM AK NS 3 Ie ne TEA 01 
ale 2 ho HN OS EMS AU P5 AE ,2 
B3 - Org iB BI 1 03, 3 3, -, . Ka ay 
en B3 W&, ll OGLa "0D 9x09 A3 Sd Ag 
Te 3 fat. aa 

SAN IE GAN 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam saat rukuk dan sujud beliau membaca, 'Subhanakallahumma 
rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli (Mahasuci Engkau wahai 
Tuhan kami, segala pujian bagi-Mu, ya Allah, ampunilah aku), menakwil 


Al-Our'an.” IHR. Al-Bukhari (794), Muslim (484), Abu Dawud (877), An- 
Nasa'i (1121), Ibnu Majah (889), Ahmad (6/43)). 


Ga on STB Ae AI 23 IL ja 
sal d3 Oa seb) adik S3 dl ale Ain Jp 
23 he IL 3 Lag J6 BN 3 Oka LN 

Kab ente HN ALE RT Yo Jis Wale 


Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa dia shalat bersama 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika rukuk beliau membaca, 
“Subhanarabbiyal azhim (Mahasuci Rabbku yang Mahaagung) dan ketika 
sujud beliau membaca, 'Subhanarabbiyal a'la (Mahasuci Rabbku yang 
Mahatinggi)'. Beliau tidak melewati ayat tentang rahmat melainkan beliau 
akan berhenti pada ayat tersebut, lalu berdoa. Tidak pula beliau melewati 
ayat tentang adzab, melainkan beliau akan berhenti pada ayat tersebut, 
lalu memohon perlindungan.” (HR. Muslim (772), Abu Dawud (871), At- 
Tirmidzi (262), An-Nasa'i (1007), Ahmad (5/382)1. 


Tewas te A1 o5 pls gs $$ G3) 
Bap ALIN WI s3, Bd GAN IE 53 IS Ia ala Ai 


- - Ft 2 3. 2 
MIE Ing SUS nang aa JAS bin 
(456) Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila rukuk beliau mengucapkan, 
Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu, wa bika aamantu, khasya'a laka 
sam'i, wa bashari, wa 'izhami, wa 'ashabi (Ya Allah, kepada-Mu aku rukuk, 
kepada-Mu aku pasrah, dan kepada-Mu aku beriman. Pendengaranku, 
pandanganku, tulangku, otakku, dan persendianku semuanya khusu' 
kepada-Mu)'.” (HR. Muslim (771), An-Nasa'i (1049), At-Tirmidzi (3421) 
Ahmad (1/119)). 


oS PA HL AOA 2 A53 22 (tov) 


2 g 2 3 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam saat rukuk dan sujud beliau mengucapkan, Subbuhun guddusun, 
rabbul mala'ikati war ruh (Mahasuci Allah, Rabb kami, para malaikat 


rd 
3 


dan Jibri))'.” IHR. Muslim (487), Abu Dawud (872), An-Nasa'i (1047), 
Ahmad (6/35)1. 


3... 3 03 4 Lc s0. sh .. - ) 0.0. 90 (Len) 
1 . . « : . ke 

350 3) ah 3S EK 3 SS Aa 2 ada Pati Lz al 

- 8 Tn 2 AAN Pe 3 . LN 03, &, & 2 3- 
SI HA ora S3 Uban He 3 la 
Dari Auf bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu malam 
aku pernah shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
ketika rukuk beliau berdiam seukuran seseorang membaca surah Al- 
Bagarah. Beliau membaca pada saat rukuk, 'Subhana dzil jabarut wal 
malakut wal kibriya wal azhamah (Mahasuci Dzat yang mempunyai 


hak memaksa dan kekuasaan, serta yang memiliki kesombongan dan 
keagungan)'.” IHR. Abu Dawud (873), An-Nasa'i (1048), Ahmad (6/24)). 


Larangan Membaca Surah pada saat Rukuk dan Sujud 


4 bot 126 Tresna sa a- 0 - 

KN KE JUS AM P3 a23 op (101) 
at 0 8... g s 2g 8 5 ng oT- 3b 
TES P3 IE Sob ME GEA Dag aa Al 
Ula BELA GI YA OA Ia G3 IS Ai 


Pan. z# - 1To 81 £ af .£ “ Ta r 1 AB or hd ' 
aa JESN Ola Il GI Eng G5 NI 3 AI 
2 ar 3 s£, 3. 3 an 2.13 3 SE 
ENI AE desai Lal3 Ba SJ An pat CSI Lek 

e Ti. e z ren - 3 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Suatu ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyingkap tirai, sementara 
orang-orang sedang shalat di belakang Abu Bakar. Maka beliau bersabda, 
“Wahai manusia, tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang 
benar, yakni mimpi yang dilihat atau diperlihatkan kepada seorang 


- 


muslim. Ketahuilah, bahwa aku dilarang membaca Al-Our'an pada saat 
rukuk dan sujud, adapun dalam rukuk maka agungkanlah Rabb kalian 
dan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena saat 
itu sangat mungkin'? sekali doa kalian dikabulkan.” IHR. Muslim (479), 
Abu Dawud (876), An-Nasa'i (1044), Ahmad (1/219)1. 


Kadar Bangkit dari Rukuk dan Duduk antara Dua Sujud 
pke aka SS IE KE AI G3 ye GN) 
JEAKAN G3 EK sa kah R33 S3 dana Ia sa 


sll! Ga Ca,3 
Dari Al-Barra” Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rukuk, sujud, 
bangkit dari rukuk, dan duduk di antara dua sujudnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdekatan lamanya.” (HR. Al-Bukhari (801), Muslim 
(471), Abu Dawud (854), At-Tirmidzi (279), An-Nasa'i (1331, 1064), Ahmad 
(4/280)|. 


J5 HS El Le dit Ar. ag rena () 
- PS gd ala ea 3 Da Si 


BEAE JI AN aa JB 2 di je d: 
Saman ja 3 aa Kn Deng 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku tidak 
pernah shalat di belakang seseorang yang paling ringan dan paling 
sempurna shalatnya daripada shalatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, 
'Sami'allahu liman hamidah', beliau berdiri agak lama hingga kami 
menyangka bahwa beliau lupa, kemudian beliau bertakbir dan sujud. 
Beliau lantas duduk di antara dua sujud (lama) hingga kami menyangka 
bahwa beliau lupa.” IHR. Al-Bukhari (820, 821), Muslim (472), Abu Dawud 


129 Fagaminun maknanya sangat mungkin. Lihat Fath Al-Bari karya Ibnu Hajar (2/300). 


mam K5 


(853), Ahmad (3/207) sama seperti itu). 


Apa yang Diucapkan pada saat Bangkit dari Rukuk 
ad 21 GK JB AE Ab Il 3 ulu HA ap (cs) 


Pad 


HAN gadi SA sebisa Uda da Ja 
Alasan 2 Jap ol an 3 Sl cah « 
SAS sja Ci 


Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila bangkit dari rukuk, 
beliau mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana 
lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardhi wa mil'u ma syi ta min 
sya'in ba'du (Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya. 
Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala pujian sepenuh langit dan 
bumi, dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, serta sepenuh apa 
yang Engkau kehendaki selain itu)'.” THR. Muslim (476), Abu Dawud (846), 
At-Tirmidzi (266), Ibnu Majah (878), Ahmad (4/353) dan dari Ali terdapat 
pada Muslim (771) dan dari Ibnu Abbas terdapat pada An-Nasa i (1065)). 


sia Ri Ja dad Iis AE ai ah al ga GAN 
5 AJA SIK : Kak: ae ubah JB Ap 


Pat KET at II IP 233 sanad 
4033 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila imam berkata, 
Sami'allahu liman hamidah (semoga Allah mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya)', maka ucapkanlah oleh kalian, Allahumma rabbana 
lakal hamdu (Ya, Allah, Rabb kami, segala puji untuk-Mu)', karena siapa 
saja yang perkataannya bersesuaian dengan perkataan malaikat, niscaya 


dosanya telah lalu akan diampuni.” IHR. Muslim (409), Abu Dawud (848), 


An-Nasa'i (1062), At-Tirmidzi (267)1. 


“ 


Io Ira SI TEA ge GAN sana Gp (1) 


ran Ga Key AT AN Got lai Sao Ah OS & 15 AE A3 
dapa Ja 021 adan SAM aja KA 


UI gu Yk ba al aah JSI me 
7 9 Ca sera —. Oa 

Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam saat selesai mengucapkan, “Sami'allahu liman hamidah', 
beliau membaca, “Rabbana lakal hamdu, mil'as samawati wa mil'al 
ardhi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlats tsana' wal majd, 
khairu ma galal 'abdu, wakulluna laka abdun laa mani'a lima a'thaita 
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu (Ya Allah, Rabb kami, segala puji 
bagi-Mu sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh sesuatu yang Engkau 
kehendaki setelah itu. Wahai Pemilik pujian dan kemuliaan, itulah yang 
paling baik yang diucapkan seorang hamba. Setiap kami adalah hamba 
bagi-Mu. Ya Allah, tidak ada penghalang untuk sesuatu yang Engkau beri, 
dan tidak ada pemberi untuk sesuatu yang Engkau halangi. Tidaklah 
bermanfaat harta orang kaya dari adzab-Mu'?)'.” I(HR. Muslim (477), Abu 
Dawud (847), An-Nasa'i (1067), Ahmad (2/459) dari Ali bin Abi Thalib 
terdapat pada At-Tirmidzi (266)1. 


Akon Gn Bh eb EL, sp (Ba 
ran PN ha wa Ha Jam A3 
Jess DA Tana mens KENA 
IN 3 3 Hal in tata kang nana as 
ae Al Jaa Jpn 5 Ing bed Aap ih 
JES cal Is G CI JAS JUS SU EN pa sd 
Kis 3 Ela Sih ad Ae Ai komit 


130 Laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu artinya tidak bermanfaat orang yang memiliki 
kekayaan dari kekayaan-Mu, akan tetapi yang bermanfaat untuknya adalah iman dan 
taat. Lisan Al-Arab (- g). 


SC KITAB SHALAT (Dee 


g£ 

Ak sz 1 233 . — 5 ni Wa a0- 
Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuragi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Pada suatu hari kami melaksanakan shalat di belakang Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan, 
“Sami'allahu liman hamidah (semoga Allah mendengar pujian orang 
yang memuji-Nya)'. Kemudian ada seorang lelaki yang berada di belakang 
beliau membaca, 'Allahumma rabbana wa lakal hamdu, hamdan katsiran 
thayyiban mubarakan fihi (Wahai tuhan kami, bagi-Mu segala pujian 
yang banyak, yang baik dan penuh berkah)'. Selesai shalat beliau bertanya, 
“Siapa orang yang membaca kalimat tadi?” Orang itu menjawab, “Aku.” 
Beliau lantas bersabda, “Sungguh aku melihat lebih dari tiga puluh 
malaikat berebut, siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk 
menuliskan kalimat tersebut.” (HR. Al-Bukhari (799), Abu Dawud (770), 
An-Nasa'i (1061), Ahmad (4/340)). 


sia Nazilah ketika Shalat 

Ke Son 23 IE RR AN Gi apa 3 AN 
BE sudh A3 KN LS 3 Ap aa AI 
Gaia bt 3 ep G3 la SNI 9 3» KG 

HE AAN IN GA SAN TE Sy BABA LA asa 5 
Al bo ld 3 aan EN ld ata 3 Ud 

La3 JB WS SS A3 2 FX As an SIS ptnari An 
an Na 
| Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan gunut pada saat shalat 
Isya" selama satu bulan, beliau berdoa dalam gunutnya, “Ya Allah, 


' selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah Salamah 
bin Hisyam, ya Allah selamatkanlah orang-orang mukmin yang lemah. 


Ya Allah keraskan siksa-Mu kepada Mudhar, ya Allah jadikan siksa- 
Mu kepada mereka selama bertahun-tahun seperti beberapa tahun 
yang dialami Yusuf (Alaihissalam).” Abu Hurairah berkata, “Pada suatu 
pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mendoakan untuk 
mereka. “Kemudian aku tanyakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau 
bersabda, “Bagaimana pendapatmu sementara mereka telah meninggal.” 
(HR. Al-Bukhari (408), Muslim (675), Abu Dawud (1442), Ibnu Majah 
(1244), Ahmad (2/470) hingga kalimat, “Seperti beberapa tahun Yusuf."). 


KIE Dl Ko GAN SI SAN 625 JL jual 38 AW 
B3 Bani es sig 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melakukan gunut selama satu bulan, kemudian 
beliau meninggalkannya. (HR. Muslim (677), Abu Dawud (1445), Ibnu 
Majah (1243), Ahmad (3/191) dan yang terdapat pada Al-Bukhari (1003) 
dengan maknanya). 


KN 3 Ide ks Ai 3 En Ag 
BN 3 Aa noni Ia JI 3 di ala 2 
AA AI IL sela LAI PS Ca 

SSI Gala3 Geni PAS AA SIA AS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sungguh 
aku akan mendekatkan bagi kalian shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam. Abu Hurairah melakukan gunut dalam raka'at terakhir pada 
shalat Zhuhur, shalat Isya” dan shalat Subuh. Ia mendoakan orang-orang 
mukmin dan melaknat orang-orang kafir.” IHR. Al-Bukhari (797), Muslim 
(676), Abu Dawud (1440), An-Nasa'i (1074), Ahmad (2/255)1. 


S6 Tag ala SAE AI Ia GEN SI Ke BA gan sa ya (en) 
HAN M5 meal IXL2 3 EA 


Dari Al-Barra" Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah melakukan gunut pada saat shalat Subuh dan shalat 
Maghrib. (HR. Muslim (678), Abu Dawud (1441), At-Tirmidzi (401), An- 


Su KITAB SHALAT (De 


Nasa'i (1075), Ahmad (4/285) dan dari Anas terdapat pada Al-Bukhari 
(1004)). 


5 2 Janda Te At gn du gi 3g (Ga 
PP Jl Sea P0 Aa 9 ale Al Io Al 
CSI Kg db akan BU Ja 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa dia pernah 
ditanya, “Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam melakukan 
gunut pada saat shalat Subuh?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu ditanyakan lagi, 
“Sebelum rukuk atau sesudah rukuk?” Ia menjawab, “Setelah rukuk.” HR. 
Al-Bukhari (1001), Muslim (468), Abu Dawud (1444), An-Nasa 'i (1070), 
Ahmad (3/113)|. 


Perintah Sujud dengan Tujuh Tulang Anggota Sujud 
AI Ko GAN JB: JG LS Ai WE Oa olah (vw) 
Sega Tae obatan Ie abal Sal AAS 
Sa Ta bana aa Jen 
Ke ka 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku diperintahkan untuk 
melaksanakan sujud di atas tujuh tulang anggota sujud: di atas kening 
—beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung-, 
kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung jari dari kedua kaki, serta 
tidak boleh menahan?! rambut atau pakaian.” (HR. Al-Bukhari (812), 
Muslim (490), Abu Dawud (889), An-Nasa'i (1096), Ibnu Majah (884), 
Ahmad (1/292)1. 


Ia Jr aka KB 23 SEA A2 joel yg (4V5) 


131 Nakfita. Al- 131 Nakfita. Al-Kaftu adalah menggabungkan dan mengumpulkan serta tidak menyebar. 
Yang dimaksud adalah larangan mengumpulkan pakaian dengan kedua tangan saat 
rukuk dan sujud. Lisan Al-Arab (» 4 4). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Aa AA IA KASN ISI JS ae ala Al La adil 
25353 Pan CA Sh ad (A3 11 


Dari Al-Abbas bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu, bahwa ia 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila 
seorang hamba melakukan sujud, hendaknya ia sujud bersama tujuh 
anggota badannya, yaitu: keningnya, kedua telapak tangannya, kedua 
lututnya dan kedua kakinya.” IHR. Muslim (491), Abu Dawud (891), An- 
Nasa 'i (1093), Ibnu Majah (885), At-Tirmidzi (272), Ahmad (1/208)!. 


SIKA NG IE 4035 gia AN 21312 log (Gr) 


“ 


83 0-1. 


Kansas kas 223, 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, yang ia marfu'kan kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, “Sesungguhnya kedua 
tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Apabila salah seorang 
dari kalian meletakkan wajah, hendaklah dia meletakkan kedua telapak 
tangannya, dan apabila mengangkat wajahnya hendaklah dia mengangkat 
kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud (892), An-Nasa'i (1091), 
Ahmad (2/6)1. 


Pa Haha nas 03 


1513 da3 Et Peta CA Kata 


Sifat Sujud 
LN SAE AI G3, TA Paha rta (TB 
PAN an ee LS Ag ada dl La 


Hasi 
es 


Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah Radhiyallahu Anhu, bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika melaksanakan shalat, beliau 
membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. (HR. 
Al-Bukhari (807), Muslim (495), An-Nasa 'i (1105), Ahmad (5/345)1. 


2 KITAB SHALAT Bete 


Panah arya tah ah 
Hg shg senat at Y5 MPA 3 Idasl JG 2 
Kesag 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sempurnakanlah ketika kalian sujud dan 
janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya 
seperti seekor anjing.” (HR. Al-Bukhari (532, 822), Muslim (493), Abu 
Dawud (897), An-Nasa'i (1027), At-Tirmidzi (276), Ibnu Majah (892), 
Ahmad (3/214) dari Jabir terdapat pada At-Tirmidzi (275)). 


Nara SN DN Ta GAN SN AE AN Gan Tah Ga 
205 a32 0 Si 


Kan if SS R43 


8... 5 


IE atas G3 SE An SL 


Dari Maimunah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika sujud beliau merenggangkan antara kedua 
tangannya, sehingga seandainya ada seekor anak kambing yang hendak 
lewat di bawah kedua tangan beliau, tentu ia akan dapat melewatinya. 
(HR. Muslim (496), Abu Dawud (898), An-Nasa'i (1108), Ibnu Majah (880), 
Ahmad (6/332)1. 


A1 Ja GAN Si ks Bi ge Gas KP al ya GW (&wv) 


pa en IN GA Sa Ibn 11 OS £ AN ATA 


-.—.c 


GT) ar Alaihi wa Sallam ketika sujud, beliau menekankan hidung 
dan dahinya ke tanah, menjauhkan dua tangan dari lambungnya, dan 
meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahu. (HR. At- 
Tirmidzi (270)1. 


LS AN KE AN G3 ne 3 el Sis Je 15 Girl 2 (£VA) 
HIS MAA IS) A33 aan Ola ale AI Io LN SK Gal 


I gg 


3 1 


Dari Abu Ishag, ia berkata, “Aku bertanya kepada Al-Barra' bin 
Azib Radhiyallahu Anhu, dimanakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
meletakkan wajahnya ketika sujud?” Ia menjawab, “Di antara dua telapak 
tangannya.” IHR. At-Tirmidzi (271). 


ES SEA Ay dat jaan ga Ga) 
ANE A1 KA Iya 3 K3 5 253 Ai see 


- 


K5) IK dak dh ea -3 256 8 -, 
ja (Sl- 


Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Al-Agram Al-Khuza'i, ia berkata, 
“Aku bersama ayahku berada di tanah lapang di Namirah, lalu melintaslah 
sebuah rombongan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
sedang berdiri shalat. Ia berkata, “Aku melihat putihnya bagian dalam 
dari ketiak beliau ketika sujud.” IHR. An-Nasa'i (1107), Ibnu Majah (881), 
At-Tirmidzi (274), Ahmad (4/35)). 


Anggota Tubuh yang Pertama Kali Sampai pada Saat Sujud 
adalah Kedua Lututnya 


AN Ko ai I3 EX JEKS Ah LE DI G3 SS IP Ga) 
GEA EA Haa 


Dari Hakim Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku berbai'at kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk tidak turun untuk sujud 
kecuali jika betul-betul telah berada dalam posisi berdiri tegak.” (HR. An- 
Nasa 'i (1083), Ahmad (3/401)). 


BL Tebmnya JG A3 Al G3 533 A3 
ada dg AG SN Pegagan pi Aa 


(81) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 


2 KITAB SHALAT (De 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian sengaja dalam shalatnya, menderumlah sebagaimana unta 
menderum.” IHR. Abu Dawud (841), An-Nasa'i (1089), At-Tirmidzi (269)). 


OS sai Har Krn Bme DAA Hama 


2 AI 3-0 03 33 o- 1-6 


A3 AE is 3 Isks AN 
Pra ses ta 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma yang ia marfu'kan kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, “Sesungguhnya kedua 
tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Apabila salah seorang 
dari kalian meletakkan wajah, maka hendaklah dia meletakkan kedua 
telapak tangannya dan apabila mengangkat wajahnya, maka hendaklah 
dia mengangkat kedua telapak tangannya.” IHR. Abu Dawud (892), An- 
Nasa'i (1091), Ahmad (2/6)1. 


153 A33 


Sesuatu yang Diucapkan pada saat Sujud 
Allah Ta'ala berfirman, 
OS Liga 


“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (OS. 
AI-A'Ia (87): 1) 


Allah Ta'alajuga berfirman, 
en Tata Ka 2 nbp “0 LX Late 
Ou CS ASP RN Dp JA pa 
“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan 
kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.” (9S. An-Nashr (110): 3) 


RC Pu Pon P5 an ka IN 25 OA 3 KAS 3 (car) 


SE Kebal! G5 SA 1 Ippo) 2 la Lo 
SEE PE Pa Iban lp mnt 


Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu, bahwa ia 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat rukuk 
mengucapkan, Subhanarabbiyal “azhim (Mahasuci Allah Dzat yang 
Mahaagung) tiga kali, dan ketika sujud mengucapkan, 'Subhanarabbiyal 
a'la (Mahasuci Allah Dzat yang Mahatinggi)' tiga kali. (HR. Muslim (772), 
Abu Dawud (871), Ibnu Majah (888), At-Tirmidzi (262), Ahmad (5/394)1. 


AS Tea Jas DA ETS Al 25 3 35 (CM) 
SEA a33) Kara yA ES Pe. engan Mau te 


£ 


ja Dilla Alb Ip Ip 3 s1 Gl ll SA 335 
Be eh aia aa sei Uh Eka 2 Ou (Ekn,as 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Suatu malam 
aku kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, hingga aku 
mendapati beliau yang sedang sujud, sementara kedua telapak kakinya 
tegak, dan beliau mengucapkan doa: Allahumma inni a'udzu bika 
biridhaka min sakhathika, wa bimu'afatika min “ugubatika, wa bika 
minka laa uhshi tsana'an 'alaika anta kama atsnaita “ala nafsika (Ya 
Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan 
kemurahan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dan dari 
adzab-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu. Engkau, 
sebagaimana yang telah Engkau memuji terhadap diri-Mu sendiri)'.” IHR. 
Muslim (486), Abu Dawud (879), An-Nasa'i (1099), Ibnu Majah (3841), At- 
Tirmidzi (3493), Ahmad (6/201)1. 


Ke AI Ta dl Ip SI RE AI Ge Ae GE 
entay es aenesan pas Aan 2 SGS 
3) kata Gg Oa Cam Dela 5 SA pa Asa 


1 - Sasa » 39 Th 
Dari Ali Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bila sujud mengucapkan, "Allahumma laka sajadtu, 
wa laka aslamtu, wa bika amantu. Sajada wajhiya lilladzi khalagahu 


wa shawwarahu fa ahsana shuratahu wa syagga sam'ahu wa basharahu, 
tabarakallahu ahsanul khaligin (Ya Allah, kepada-Mu aku sujud, kepada- 
Mu aku berserah diri, dan kepada-Mu aku beriman. Wajahku sujud kepada 
Dzat yang telah menciptakannya dan membentuknya, serta membuat 
bentuknya dengan sangat bagus, lalu ia menciptakan pendengaran dan 
penglihatannya. Mahasuci Allah sebaik-sebaik pencipta)'.” IHR. Muslim 
(771), Abu Dawud (760), At-Tirmidzi (3421), An-Nasa'i (1125), Ibnu Majah 
(1054), Ahmad (1/95)1. 


368 30. 


di Jen dl Jp) JG SI ED G5 At al 33 (AN 
aa 38 JB IN Ge PN A3 aah 25 la 
Sp Sah V3 He 83 WS IE gais SAE 
PA 6 EN BH GR Dale ja Kaka 2 2 jas si) 

mu 


(ass) Dari Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Ajarkanlah aku suatu doa 
yang dapat aku panjatkan saat shalat.” Maka beliau bersabda, “Bacalah, 
Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman kabiran (Ya Allah, sungguh 
aku telah menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang besar) 
-Outaibah berkata, “Katsiran (banyak).”- wala yaghfirudz dzunuba illa 
anta, faghfirli maghfiratan min 'indika, warhamni innaka antal ghafurur 
rahim (sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali 
Engkau. Karena itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisi- 
Mu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang)'.” (HR. Al-Bukhari (834), Muslim (2705), At-Tirmidzi 
(3531), An-Nasa'i (1301), Ibnu Majah (3835), Ahmad (1/4)1. 


dina Jaga Sis dgan ly CD 


2 - 53 
£ 


# d3 3 A6 3d jas ay beda 3 dai G8 SS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam sujudnya beliau mengucapkan, Allahummaghfirli 
dzanbi kullahu, diggahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu (Ya 


Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, 
dan dari yang pertama sampai yang terakhir)'.” IHR. Abu Dawud (878), 
pada Muslim (483) dengan tambahan “Baik yang tampak maupun yang 
tersembunyi.”). 


Par. Al Ko Jaa An Ol ae AI GPR 
e H. 


(en Tagana 


i 


Eta LAN 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Saat yang paling dekat bagi 
seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud, 
karena itu perbanyaklah berdoa (ketika sujud).” IHR. Muslim (482), Abu 
Dawud (875), An-Nasa'i (1136), Ahmad (2/421)). 


Sl dd J3 OK EJE ES AS oo, LES 32 (GA) 
HI Cebaa : 103 gu) PAKA Ta pak Lg ae 
SA E- da SN NI Dah 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam saat rukuk dan sujudnya mengucapkan doa, Subhanaka 
allahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli (Mahasuci Engkau 
ya Allah, wahai Rabb kami segala puji bagi-Mu, ya Allah ampunilah aku)', 
beliau menakwilkan Al-Our'an. (HR. Al-Bukhari (794), Muslim (484), Abu 
Dawud (877), An-Nasa'i (1121), Ibnu Majah (889), Ahmad (6/34)1. 


AA at MAN UN Naa rntaritinaa 2 A53 Ye - 


Tan - S5 82 8 833 
C3 3 EN S5 JLIIS Con H0 Ngeres 42,5 3d 
Dan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan 
doa: 'Subbuhun guddusun rabbul mala'ikati war ruhi (Mahasuci, Maha 
Ouddus, Rabb malaikat dan ruh -Jibril-)'. IHR. Muslim (487), Abu Dawud 
(872), Ahmad (6/34)1. 


SU KITAB SHALAT De 


Sa di atas Pakaian yang Dikenakannya 


CA IS BJB kt A3 ng ga ta) 
NA aka Pang dig ala An la 
Mapan gg 


(“0) (490.) pari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami pernah 
melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu 
salah seorang dari kami meletakkan salah satu dari ujung bajunya di 
tempat sujudnya, karena panasnya tempat sujud.” (HR. Al-Bukhari (385), 
Muslim (620), Abu Dawud (660), An-Nasa'i (1115), Ibnu Majah (1033), At- 
Tirmidzi (584), Ahmad (3/100)). 


KE AI G25 cadiah ja (GAY) 
Onde an ar jet 
5Xolp3 


— 


- Dr 
- 


Dari Mu'aigib Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengomentari seseorang yang mengusapkan tanah ke mukanya 
setiap kali hendak sujud, beliau bersabda, “Jika engkau melakukannya, 
lakukanlah sekali saja.” (HR. Al-Bukhari (1207), Muslim (546), Abu Dawud 
(946), Ibnu Majah (1026), At-Tirmidzi (380), Ahmad (3/426)1. 


Tata Cara Duduk di antara Dua Sujud 
AI Io AI Jaa SK AJE WS AI Ga BA gp (car) 


3x. 


An SK A5 Ja 5 AA SS Aam NI an ade 


Tepat pda 12 Sena 125 525 1513 
Dari Maimunah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika sujud, beliau menjauhkan'? kedua 
sikunya, hingga kedua ketiaknya yang putih terlihat dari belakang. 
Apabila beliau duduk, maka beliau duduk dengan tenang di atas paha 
kirinya.” IHR. Muslim (497), Abu Dawud (898), An-Nasa 'i (1147), Ibnu 
Majah (880)|. 


BIAN KE opal ate 38 ea 3 yA X5 36 (611) 
Ta yng Ag aga Ugal 
J3 jp dn 3 Ie MAIN das sen Ws Ala 
ara Gea gia 3 SN BE cam SSL 

SE AS Oh JUS SUS Jas OI) 


(493) Dari Abdurrahman bin Al-Oasim, dari Abdullah bin Abdullah, 
bahwa ia telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia pernah melihat 
Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma mengerjakan shalat dengan 
cara bersimpuh dengan kedua kakinya ketika duduk, maka aku juga 
melakukan hal serupa. Saat itu aku masih berusia muda, namun Abdullah 
bin Umar melarangku berbuat seperti itu. Ia mengatakan, “Sesungguhnya 
yang sesuai sunnah shalat adalah engkau menegakkan telapak kakimu 
yang kanan dan memasukkan yang kiri dibawahnya.” Aku pun berkata, 
“Tetapi aku melihatmu melakukan hal itu.” Dia menjawab, “Kakiku tidak 
mampu menopang.” (HR. Al-Bukhari (827)|. 


Sesuatu yang Diucapkan pada saat Duduk di antara Dua Sujud 
Kla AN Io gan DI kt dl gen Kapas sa (an) 
3. 4 


SBN 5 IBE 5 OSAKA SI, G5 


132 Khawwa artinya menjauhkan perutnya dari tanah dan mengangkatnya, atau 
menjauhkan lengannya dari lambungnya hingga ada rongga antara keduanya. Lisan 
Al-Arab (s2). 


spm Be 


Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pada saat duduk di antara dua sujud beliau mengucapkan doa, 
'Rabbighfirli rabbighfirli (Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah ampunilah 
aku)'.” IHR. Abu Dawud (874), An-Nasa'i (1144), Ahmad (5/398)1. 


IA Ii SE JB WS AI G3 ur gl yg (03) 
Akar : JI POLO BSA G3 d3 ag ala Al 


3 ENI 33 5 


(495) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat melaksanakan shalat malam, 
tatkala beliau duduk di antara dua sujud beliau mengucapkan 
doa, 'Rabbighfirli warhamni wajburni warzugni warfa'ni (Ya Allah 
anugerahkanlah untukku ampunan, rahmat, kesejahteraan, rezeki dan 
angkatlah derajatku).” IHR. Abu Dawud (850), Ibnu Majah (898), At- 
Tirmidzi (284), Ahmad (1/315)|. 


Duduk Girahat 
ora 3 Aa Su £ ol beta Esls J6 YG €1| na 
835 Sia sf ce La Mah JIE s2 


z 


IN aa gan IG Jah Dag ala Ai Ko ab J2 


sa: SAN ga kab tb an 
(46) Dari Abu Oilabah, ia berkata, “Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits 
Radhiyallahu Anhu datang menemui kami di masjid kami, lalu ia berkata, 
"Aku hendak memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat.” Abu 
Oilabah berkata, “Maka Malik duduk sejenak di raka'at pertama setelah 
mengangkat kepala dari sujud kedua.” (HR. Al-Bukhari (677), Abu Dawud 
(842), An-Nasa 'i (1150), Ahmad (3/436)). 


Jas, 2 Si JR di gag ma palu 


2. 0 Lo. 91 aa e Pe Nana 2 Eren et , 
S3 IN Ga A3 SOE Isis «k22 li ab AI 


Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat, 
apabila beliau masuk pada raka'at ganjil dalam shalatnya, maka beliau 
tidak bangkit hingga beliau benar-benar dalam keadaan duduk sejenak.” 
(HR. Al-Bukhari (823), Abu Dawud (844), An-Nasa'i (1151), At-Tirmidzi 
(287)1. 


Tata Cara Duduk Tasyahud, Duduk Tawarruk pada Tasyahud 
Akhir, dan Dibolehkan Duduk Bersila bagi yang Tidak 
Mampu 


1. ee 4 0-3 0 & Oo Oo 
AN Ja K1 SEKS AI G3, PNG Ep (tav) 
z G3 9 3 53 0... Aa og 

Ne aa 8 Jas YAI 3 ha2 353 ISI 9 ae AN Al 2 
F3 0 era 25 5 Kai KS F3 bh sia 

c0.51 20.51 Ia G2 Len 

Dari Abdullah bin Az-Zubair Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika duduk dalam shalat, beliau 
meletakkan telapak kaki kirinya di antara pahanya dan betisnya, serta 
menghamparkan telapak kaki kanannya, sambil meletakkan tangan 
kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas paha kanannya, 


lalu beliau memberi isyarat dengan telunjuknya.” (HR. Muslim (579), Abu 
Dawud (988)|. 


BPN 1238 JB KE 1 AN G3 pb 3 eh LAM) 
pabean samp Ap sas 


ATA 25 


A33 233 Ia Lan 


-.. 


BBB ga kh 3 US aaR) Kn 3 BJ 
S3 Ia JAS Ula AI Gg Kn US AJ Kh 
Ina IR S3 AN II FBS la 3 an 
KE Ap Aa SN AAS Ag used ss 


951 oat Go Pn 1... $ 35 3505, s3 S8 
udi, PSN aa 53 ASSS Job 20153 dala -9 
P3 .£ 
BE 
Dari Wa 'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku berkata, 
sungguh aku benar-benar akan melihat shalat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dan melihat bagaimana tata cara beliau melakukan 
shalat.” Wa'il berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri 
menghadap kiblat, kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian tangan 
kanannya memegang tangan kirinya. Ketika beliau hendak rukuk, beliau 
mengangkat kedua tangannya seperti tadi, kemudian beliau meletakkan 
kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ketika beliau hendak mengangkat 
kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya lagi seperti 
tadi. Ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya di tempat tersebut: yaitu 
di antara kedua tanganya, kemudian beliau duduk dengan bertumpu 
di atas kaki kiri dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, serta 
merenggangkan siku yang kanan pada paha yang kanan, menggenggam 
kedua jarinya dengan membentuk seperti lingkaran, aku melihat beliau 
berkata demikian.” Bisyr memperagakan dengan membentuk seperti 
lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. (HR. Abu Dawud (726), An- 
Nasa 'i (1158), Ahmad (4/358) semisalnya). 


IP GAN GE TEE AI G2 Gas IR Ol 3 
PN Up oa SAI MESIN 3 S5 ISI ala aa dl 

ea 32 -.-5 Lha Te 5. Lesti Te Lai 
499.) Dari Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 


Shallallahu Alaihi wa Sallam jika berada pada dua raka'at terakhir, maka 
beliau mengakhirkan kaki kiri dan duduk tawarruk, kemudian salam.” 


(HR. Al-Bukhari (828), An-Nasa'i (1261), Ahmad (5/424) hadits panjangl. 
Gas R Aan JAR Ne pegaualen) 
HAN JIE II dg ala Kie A1 To d I,r 25 OS db 


5355 Goal AL, AN Aan ta Aa sen 
Hata 3 b3ia 


(600) Dari Muhammad bin Umar bin Artha", , ia berkata, “Aku - 
mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam apabila berdiri melaksanakan shalat .... Hingga ketika sampai 
pada sujud terakhir sebelum salam beliau mengakhirkan salah satu 
kakinya dan duduk tawarruk pada sisi kiri.” IHR. Al-Bukhari (828), Abu 
Dawud (730), At-Tirmidzi (304), Ibnu Majah (1061), Ahmad (5/424)1. 


JAS Ya sa 3 YAI KE 5S (e-) 


S1 MAN ERA AMS eng Kali aa 
SE3 MI KE WS AN Saat ng 1 3 A33 Pra 
Siro DI Gi HN UI £ Sans Si ISI US) 

METAL 3 HIS SIS Jai SS Ad ES 


(501) Dari Abdurrahman bin Al-Gasim, dan dari Abdullah bin Abdullah 
bin Umar, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia 
pernah melihat Abdullah bin Umar Radhiallahu Anhuma mengerjakan 
shalat dengan cara bersimpuh dengan kedua kakinya ketika duduk, maka 
aku juga melakukan hal serupa. Saat itu aku masih berusia muda, namun 
Abdullah bin Umar melarangku berbuat seperti itu. Ia mengatakan, 
“Sesungguhnya yang sesuai sunnah shalat adalah engkau menegakkan 
telapak kakimu yang kanan dan memasukkan yang kiri dibawahnya.” 
Aku pun berkata, “Tetapi aku melihat engkau melakukan hal itu.” Dia 
menjawab, “Kakiku tidak mampu menopang.” (HR. Al-Bukhari (827), Al- 
Muwaththa (238), Abu Dawud (958)). 


". KITAB SHALAT Dea 


Tasyahud 
AI Ijen S6: JE SI gia 1 925 El ye (Set) 
Obal ga? PAN Alus Kan ala 1g Para AE Al ko 
AYI cad SK WAN Siska SA La TT 2 5 GK3 
AN si kala KAN d 33653 Jay! AN 13 san af aa 
Pu papor cet sihab Na Sala Ie Gel 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia berkata, 
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari kami T. asyahud 
sebagaimana mengajari kami sebuah surah dari Al-Our'an, beliau 
mengucapkan, '“Attahiyyatul mubarakatush shalawatuth thayyibatul 
lillah, assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa 
barakatuh, assalamu 'alaina wa “ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu 
anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah 
(segala penghormatan, keberkahan, shalawat dan kebaikan hanya milik 
Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan senantiasa Allah 
limpahkan kepadamu wahai Nabi -Shallallahu Alaihi wa Sallam-. 
Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan juga hamba-hamba Allah 
yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah 
dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah)” IHR. Muslim (403), Abu Dawud (974), At-Tirmidzi (290), 
An-Nasa'i (1173), Ibnu Majah (900), Ahmad (1/292)). 


KASI ES SE AE Ah Kn aan (cr) 
AI JA SENI AB LAN GI ANE Al baal Ji 
AI In 1 Span JS “33, Si SEN sole 5 
5533 HI GA dl OS A1 JERSEY ea ala 
SE SG ah SA Jali SAN pada 1) 
J5 3 2 ASN AE Al Ka GAN Oa ALI 


— Ondel al be 
5 - 2G AOA PE 


03 3-4 on, 32 3 4 Ie, 330 (372 
. 


IN Ga AS PE 5 Ad gang AL SATA An 


— MX 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Dahulu apabila kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam dalam shalat, kami mengucapkan, "Assalamu 'alallah gabla 
i'badihi, assalamu 'ala fulan wa fulan (Semoga keselamatan atas Allah 
sebelum hamba-Nya, semoga keselamatan atas fulan dan fulan). Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian 
mengucapkan, Assalamu 'alallah, karena Allah adalah As-Salam (Maha 
Menyelamatkan), tetapi apabila salah seorang di antara kalian duduk 
(tasyahud) maka ucapkanlah, “At-tahiyyatul lillahi wash shalawatu 
wath thayyibat, assalaamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi 
wa barakatuhu, assalaamu 'alaina wa 'alaa ibadillahish shalihin (Segala 
penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. 
Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi dan juga 
rahmat, serta berkah-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada 
kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih)'. Sesungguhnya jika 
kalian mengucapkan seperti ini, maka kalian telah mengucapkan salam 
kepada seluruh hamba Allah yang shalih di langit maupun di bumi. 
Lalu mengucapkan, 'Asyhadu anlaa ilaaha illallah wa asyhadu anna 
muhammadan abduhu wa rasuluhu (aku bersaksi bahwa tidak ada ilah 
yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)'. Kemudian hendaklah salah 
seorang dari kalian memilih doa yang menarik hatinya dan berdoa dengan 
doa itu.” (HR. Al-Bukhari (831, 835), Muslim (402), Abu Dawud (968), An- 
Nasa'i (1162), Ibnu Majah (899), Ahmad (1/382), dan yang terdapat pada 
At-Tirmidzi (289) secara ringkas). 


Doa pada saat Tasyahud 


EA Io an 3 YA Pat AI GP) K3 


2 KITAB SHALAT De 


Ts . 0. Pa OT 3 5. 1 3. s£ so 
Tp wA) 3 Ea og ag ae Al ko adl Aporg Ol AAS 
A m0, 9 ti 2 £ ra TI. 8 - 3 £ 


Apa) 


£ - 
3 18 $ 
32 


HE 257 DISS SAS AE ISI SN OJK 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, dia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam di dalam shalat membaca doa, “Allahumma inni @'udzu 
bika min 'adzabil gabri, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal, wa 
@a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni 
@udzu bika minal ma'tsami wal maghrami'? (Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al- 
Masih Ad-Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan 
fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan 
dosa dan utang)'. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada beliau, kenapa 
engkau banyak meminta perlindungan dari utang?” Beliau menjawab, 
"Sesungguhnya seseorang apabila berutang, dia akan cenderung berkata 
dusta dan berjanji lalu mengingkarinya.” (HR. Al-Bukhari (832), Muslim 
(589), Abu Dawud (880), An-Nasa'i (1308), Ahmad (6/88)1. 


SPAN II SE JG LE DN ge, Sih ul ja 


AG SAKAS BN HAN Ga LAS 23 IS) elag aa Al 
CA IE Ig GA AAS ag KAA AE Ia La 
SEN me 3 Ie Muh, 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jika salah seorang di antara 
kalian selesai dari Tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada 
Allah dari empat perkara, yaitu dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, 


133 Al-Ma 'tsam adalah perkara yang membuat dosa manusia atau dosa itu sendiri. Al- 
Maghram seperti Al-Ghurm yaitu utang, yang dimaksud adalah utang yang tidak 
disukai oleh Allah, atau terhadap sesuatu yang dibolehkan, kemudian dia tidak 
mampu menunaikannya. Adapun utang yang dibutuhkan olehnya dan dia mampu 
untuk menunaikannya, maka tidak meminta perlindungan darinya. 


fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan Al-Masih Ad-Dajjal.” 
(HR. Al-Bukhari (1377), Muslim (855), Abu Dawud (983), Ibnu Majah (909), 
Ahmad (2/237)1. 


Tan asa 2 AN G3 ob al UE 33 3) 
Sapu Ni SIG IOLSI JIE ISL GB SI Ita ade As 
CSI Ga SARA GI mali AI Gp djis Wal Ga 
cat tu e sesal Up LE 3 Sial Lg bi s3 
PN EUB P3 silet HN ah 


Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa ketika beliau berdiri untuk shalat, 
beliau mengucapkan, Wajjahtu ... kemudian terakhir yang diucapkan 
antara Tasyahud dan salam, Allahummaghfirli ma gaddamtu wama 
akhkhartu mawa asrartu wama @'lantu wama asraftu wama anta a'lamu 
bihi minni, antal mugaddimu wa antal mu 'akhkhiru, laa ilaa illa anta 
(Ya Allah, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah lalu, dosa yang akan 
datang, dosa yang aku lakukan sembunyi-sembunyi dan yang terang- 
terangan, serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah 
yang mendahulukan dan mengundurkan, tidak ada ilah yang berhak 
disembah selain Engkau)'. (HR. Muslim (771), Abu Dawud (760), At- 
Tirmidzi (3421), Ahmad (1/94)1. 


Bershalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah 
Tasyahud 
Allah Ta'ala berfirman, 


titi fax Ti Ck £E one 0 GBLA 3 


AL ian Gt GE 2 SN de bolaas Aap MO) 
el BA Ta OR 
DASI, 


“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. 
Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” (OS. Al- 


TS KITAB SHALAT (Date 


Ahzib (331: 56) 

Ba: NE aptra AS AI (623 GAS ata Ge ex) 
pegat bentak Se ban” AN doa daa 
al 5. ale dat ld dat ana an 
Ig ala ea ari 5 ES3 Jb rae Jai 


Jaa Jaa AS Ntar Dinyipajuse 
13 dl Ia aa C3 163 (anlal Ji peliur 
PEG KE AK BEI IN 3 Kanal JT IE ESL 


Sena es 
Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami sementara 
kami sedang berada di majlis Sa'ad bin Ubadah, maka Basyir bin Sa'ad 
berkata kepada beliau, “Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan 
shalawat atasmu wahai Rasulullah, lalu bagaimana cara kami bershalawat 
atasmu?” Perawi berkata, “Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
diam hingga kami berangan-angan bahwa dia tidak menanyakannya 
kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Ucapkanlah, “Allahumma shalli 'ala Muhammad wa “ala ali 
Muhammad, kama shallaita 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad 
wa “ala ali Muhammad kama barakta “ala ali ibrahim fil 'alamin, innaka 
hamidun majid (Ya Allah, berilah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau memberi shalawat atas keluarga 
Ibrahim, dan berilah berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau memberi berkah kepada keluarga Ibrahim di dunia. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia)', kemudian salam 
sebagaimana yang telah kalian ketahui.” (HR. Muslim (405), At-Tirmidzi 
(483), Ahmad (5/273), dan dari Ka'ab bin Ujrah terdapat pada Al-Bukhari 
(4797), Abu Dawud (976), An-Nasa'i (1286), Ibnu Majah (904), dan dari 
Abu Humaid As-Sa'idi terdapat pada Ibnu Majah (905)). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Isyarat dengan en Telunjuk pada saat Tasyahud 
Jai S8 "IE AMEE A G3 2 pd ate Ie (on) 
sen apl Dada apa D ar: Se Ia 
PEN El atoh JET dala 253 ea, Isi 
| Bah: 53 3 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika duduk (tasyahud) dalam 
shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha 
kanannya, beliau genggam semua jari-jemarinya sambil memberi isyarat 
dengan jari telunjuk, beliau juga meletakkan telapak tangan kirinya di 
atas paha kirinya.” (HR. Muslim (580), Abu Dawud (987), At-Tirmidzi 
(294), Ahmad (21/65)1. 


JP GAN 2 JG 2 neon 52 (s1) 
J5 PUS ah AS Ap ala AI Ta dl Jo DI 
ja an ATA Te 2g ala Al ko Ab 


3 
or? 


TR Marun desai Naba 


SPAN IA SG SAN Ay AR Aa 3 IG AS 

A5 SN aa BSN as A55 GA sn 

LENGAN Pa ia USA JA Ae kala gia, uts 
aan as 


Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku berkata, 
sungguh aku benar-benar akan melihat shalat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dan melihat bagaimana tata cara beliau shalat.” Wa'il 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri menghadap 
kiblat, kemudian beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya 


SU KITAB SHALAT Dee 


hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian tangan kanannya 
memegang tangan kirinya. Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat 
kedua tangannya seperti tadi, kemudian beliau meletakkan kedua 
tangannya di atas kedua lututnya. Ketika beliau hendak mengangkat 
kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya lagi seperti 
tadi. Ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya di tempat tersebut: yaitu di 
antara kedua tanganya, kemudian beliau duduk dengan bertumpu di atas 
kaki kiri, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, dan merenggangkan 
siku yang kanan pada paha kanan, menggenggam kedua jarinya dengan 


membentuk seperti lingkaran, aku melihatnya mengatakan demikian.” 


Bisyr memperagakan dengan membentuk seperti lingkaran dengan ibu jari 
dan jari tengah. IHR. Abu Dawud (957), An-Nasa'i (889)). 


Menyamarkan Bacaan Tasyahud 


30 


GE KLM ya SEKS DI G3 SALA Bl gp sh 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Di 
antara sunnah (shalat) adalah mengucapkan Tasyahud dengan samar.” 
(HR. Abu Dawud (986), At-Tirmidzi (291)). 


Tata Cara Salam dalam Shalat 
“velg Ex Ah Pe Bajaj Tan Ta 
AI A53 El PIA HE ASEAN Ko al Isa 

Ke 5 JIE al Jl sap Ar 3 “ip ha pal 2S 

SE Tati Lay € Oa 23 gd Ale ai 3 PA 

3 oi Malik TI Oon 
Pen ai EA 


x 


A 


(611) Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dahulu 
kami apabila shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
maka kami mengucapkan, “Assalamu'alaikum warahmatullah, 
assalamu'alaikum warahmatullah (Semoga keselamatan dan rahmat 
Allah terlimpahkan kepadamu) dan mengisyaratkan dengan tangannya 
ke arah dua sisi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Atas dasar apa kalian berisyarat dengan tangan-tangan kalian, seakan- 
akan itu adalah ekor kuda yang tidak bisa berhenti'”? Cukuplah bagi 
kalian untuk meletakkan tangan kalian pada paha kalian, kemudian 
mengucapkan salam atas saudaranya yang di sebelah kanannya dan 
sebelah kirinya.” IHR. Muslim (431), Abu Dawud (998), An-Nasa 'i (1184, 
1317), Ahmad (5/102)|. 


Nala Ela papan pebay ME Maa 


- 


AI z8, 13 “2 Ie 23) Ainan Y ISO AE ul 
Ainan 


AN 3 LE Oa aa San aa Ja 


(512) Dari Wa'il bin Hujr 2g Anhu, ia berkata, “Aku shalat 
di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau memberi salam ke 
arah kanan dengan mengucapkan, “Assalamu'alaikum wa rahmatullah 
wa barakatuh (semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tetap 
atas kalian) dan ke arah kiri dengan mengucapkan, 'Assalamu'alaikum 
warahmatullah (semoga keselamatan dan rahmat Allah tetap atas 
kalian):.” (HR. Abu Dawud (997), Ahmad (4/317)). 


Is SI JB RS A GP) yaa pdl 3 3 Cow) 
An susi Papa same ea 
R65 Al 333 1 Ela AE Was 323 ks Ye 
die Jos Ay na ba 
| BIS OI AS AI 2 21 Aa 3S HA 


(513) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhtyallahu A Anhu, ia berkata, “Aku 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertakbir pada 


ha N 


134 Adznabu khailin syums maksudnya adalah hewan tunggangan yang lari karena riuh, 
maka ia menggoyangkan ekornya dengan keras. Lisan Al-Arab (syin, mim, sin). 


Su KITAB SHALAT Dee 


setiap turun maupun bangun, berdiri dan duduk, beliau juga mengucapkan 
salam ke kanan dan ke kiri, “Assalamu'alaikum warahmatullah, 
assalamu'alaikum warahmatullah', hingga terlihat pipinya yang putih. 
Demikian aku melihat Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma 
melakukannya juga.” IHR. An-Nasa'i (1141, 1318), At-Tirmidzi (295), Ibnu 
Majah (914), Ahmad (1/386) dari Sa'ad yang terdapat pada Muslim (582), 
An-Nasa'i (1316), Ibnu Majah (915), seperti ituJ. 


Dzikir-dzikir yang Disunnahkan setelah Shalat 
Allah Ta'ala berfirman, 
AA 53 


“Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat.” 
(OS. 2. (501: 40) 


C3 GA SA ki HI Ge up G3 AJE sae 32 (1) 
KA IA Sa ia GAS UB LAN Gia 


(514) Dari Mujahid, ia pena se esunnya Ibnu Abbas Radhiyallahu 
Anhuma menyuruhnya untuk bertasbih di akhir semua shalat sebagaimana 
maksud firman Allah, “(Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari) 
dan setiap selesai shalat.” IHR. Al-Bukhari (4852)). 


Jl AAA AG JB KE Ul 3 Ha gp (ve) 


JAN Gaya Jai B3 AJE Oa ala Ih 2 Io al | 


Peran bat us Oka Ang Ma 
On dn HE IA 8 ea dis A5 Opa 
Shah AA Kata 3 si Yi JB 03153 
Dana AN GA PSA - 
Te $ S3 SA, OP 


—.m 


fe) 


.———b—ommo aa |—  — 


T ut 8.3 o Tn 1.0 Oto tc T- #.Tz 
Gr3363 USB gemas Mann Jl 5 CalisG “3963 BY 

: JS ALI AA! N 23353 363 Lap ai 31 ag Ap Up BY KS 
T& 250 o -. 4 3. 
Ne 0 Kia Ala adi Ina adil Sta 1,3 
6063 BDG 
(615) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Orang- 
orang miskin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya 
berkata, “Orang-orang kaya'5 dengan harta benda mereka itu, mereka 
mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. 
Mereka melaksanakan shalat seperti juga kami melaksanakan shalat, 
mereka puasa sebagaimana kami juga puasa, namun mereka memiliki 
kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat menunaikan 
ibadah haji dengan harta tersebut, juga dapat melaksanakan umrah, 
bahkan dapat berjihad dan bersedekah.” Maka beliau bersabda, “Maukah 
aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil, kalian 
akan dapat melampaui derajat orang-orang yang sudah mengalahkan 
kalian tersebut, dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian 
dengan amal ini, sehingga kalian menjadi yang terbaik di antara kalian 
dan di tengah-tengah mereka kecuali bila ada orang yang mengerjakan 
seperti yang kalian amalkan ini. Yaitu kalian membaca tasbih, tahmid, 
dan membaca takbir setiap selesai dari shalat sebanyak tiga puluh tiga 
kali.” Kemudian di antara kami terdapat perbedaan pendapat. Di antara 
kami ada yang berkata, “Kita bertasbih tiga puluh tiga kali, lalu bertahmid 
tiga puluh tiga kali, lalu bertakbir tiga puluh empat kali.” Kemudian aku 
kembali menemui beliau, beliau lalu bersabda, “Bacalah, Subhanallah 


wal hamdulillah wallahu akbar' hingga dari itu semuanya berjumlah tiga 
puluh tiga kali.” (HR. Al-Bukhari (843), Muslim (595), Ahmad (2/238)1. 


Ale AN ea Jain GE KS AI on Eh eta 
FE AN LA an DEPAN Ia 


AS Jp Oya 13 MU MIE 3G EE AIR TA 
ag ab Al dd ah, 3215 BI AI TALI 


135 Ad-Dutsur bentuk jamak dari datsr, yaitu harta yang banyak. 


Su KITAB SHALAT PON 


AA 353 Ji ES Sp UE Eas Ops sa 
(1s) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa bertasbih kepada Allah 
selepas shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid kepada Allah 
tiga puluh tiga kali, bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali hingga 
semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan menambahkan 
kesempurnaan seratus dengan membaca, 'Laa ilaaha illallah wahdahu 
laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 
gadir (Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu), maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak 
buih di lautan'?5.” IHR. Muslim (597), Ahmad (2/371)). 


ae le Al J2 GAN ya TS AN Gn bab joss ya lo) 
ia Fan 3 HE LAN Can 
S3 A3 A33 223 KE IE EE 23 cin IE, EYE 


ca Dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Terdapat amalan penyerta, siapa 
yang mengucapkan dan melakukannya maka dirinya tidak akan merugi, 
yaitu mengucapkan tiga puluh tiga kali tasbih, tiga puluh tiga kali tahmid, 
tiga puluh empat kali takbir, setiap kali sehabis shalat.” HR. Muslim (596), 
An-Nasa'i (1348), At-Tirmidzi (3412)1. 


na JB 3 3 aa Ja sin SE 
ade ala AS ka AN Iya 25 OI Hylaa Jl AE Al 925 Kah 

ana aa AN PE: Ls gesrnse 
da Tan Sai ee Pe BANAd 
SN Oka TAN SAY, ESAI jasa Sae 


(618) Dari Warrad pelayan Al-Mughirah, ia berkata, “Al-Mughirah bin 
Syu'bah Radhiyallahu Anhu menulis sebuah hadits untuk dikirim kepada 


136 Zabadul bahri adalah sesuatu yang berada di atas air dan selainnya, berupa buih. 
Kalimat kiasan untuk menunjukkan berlebihan. 


Ai 23 


Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam setiap selesai dari shalat fardhu mengucapkan, Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala 
kulli syai 'in gadir. Allahumma laa mani'a lima a@'thaita wala mu'thiya 
lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu (Tidak ada tuhan 
yang berhak di sembah selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa 
yang Engkau berikan dan dan tidak ada yang dapat memberi dari apa 
yang Engkau tahan. Dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya 
di hadapan-Mu sedikit pun)':.” IHR. Al-Bukhari (844), Muslim (593), Abu 
Dawud (1505), An-Nasa'i (1340), Ahmad (4/247)1. 


P0 Bed S3 Sd E K3 al 3g 2ta 
sad di doa Sts IA 213 Is 


- - 


per 


Ana) Ja NE PE Oa si Ie 
14 Mad ant ja Ay KENA WE VI XS 


“ 


Al Lo daa, £ 5 Hd da J5 ANA ank 
DO 3 da Sia Ig sala 


Dari Abu Az-Zubair, ia berkata, “Abdullah bin Az-Zubair setelah 
selesai melaksanakan shalat saat salam mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah 
wahdahu laa syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala 
kulli syai'in gadir, laa haula wala guwwata illa billah laa ilaaha illallah 
wala na'budu illa iyyahu lahun ni'mah wa lahul fadhl wa lahutsana'ul 
hasan laa ilaaha illallah mukhlishina lahud din wa lau karihal kafirun 
(Tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Dia yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian. Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali 
Allah. Kita tidak beribadah kecuali dengan-Nya yang mempunyai segala 
nikmat dan keutamaan serta pujian yang luhur. Tidak ada Dzat yang 
berhak disembah kecuali Allah dengan memurnikan ketaatan kepada- 
Nya, walaupun orang-orang kafir membenci)'. Kemudian Ibnu Az-Zubair 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bertahlil dengan 
kalimat itu ketika selesai melaksanakan shalat.” (HR. Muslim (594), Abu 


Ni KITAB SHALAT Del 


Dawud (1506), An-Nasa 'i (1338), dan ditambahkan dalam riwayat Abu 
Dawud (1507), “Walaa haula walaa guwwata illa billahi, laa ilaaha illallah, 
laa na'budu illa iyyahu, lahun ni'mah.” Ahmad (4/4)1. 


Ja gp sedan bagan ae jg C3 
Ka SSL SAI JG PLAN Ge PA Uh Ia AI 
see pena MANA Si 33 SA 3 
SATA Tag ash ara c ERA 


Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu na ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila beliau selesai salam dari 
melaksanakan shalatnya, maka beliau mengucapkan, Allahummaghfirli 
ma gaddamtu wama akhkhartu, wama asrartu wama a'lantu, wama 
asraftu, wama anta a'lamu bihi minni, antal mugaddimu wa antal 
mu'akhkhiru, laa ilaaha illa anta (Ya Allah, ampunilah bagiku apa 
yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, apa yang aku 
sembunyikan dan apa yang aku tampakkan, apa yang aku lakukan secara 
berlebihan dan apa yang Engkau lebih tahu daripada diriku. Engkau yang 
mendahulukan dan yang mengakhirkan, tidak ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Engkau)'.” (HR. Abu Dawud (1509)1. 


Ale “ 153 - 9 - o 

B1 To GAN SN gia Dl 3 A Hse 3g ton) (cr) 

8 6 aa GEN Dag (UII SSI GUI JB aa ISI s8 

ENG IA 

(521) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 

Sallam apabila salam selepas shalat, beliau mengucapkan, Allahumma 

antas salam wa minkas salam, tabarakta ya Dzal jalali wal ikram (Ya 

Allah, Engkau adalah Dzat yang memberikan keselamatan, dan dari- 

Mu datang keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Dzat yang memiliki 

keagungan dan kemuliaan)'.” (HR. Muslim (592), Abu Dawud (1512), At- 
Tirmidzi (298), Ahmad (6/184)). 


IE Io Iri Ia me Temat Fa 
Ia Sts SI S6 SL SE Tag Dl Ie NA 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


——————X 


SAP NI JB BA SE jAAEL EN 5 
AE AN 523 3 


(622) Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika 
selesai shalat, beliau beristighfar tiga kali, kemudian mengucapkan, 
Allahumma...” lalu ia menyebutkan makna hadits Aisyah Radhiyallahu 
Anha. (HR. Muslim (591), Abu Dawud (1513), An-Nasa'i (1336), At- 
Tirmidzi (300), Ibnu Majah (928), Ahmad (5/275)1. 


AI do ya 2 ta AI G3 JAR yr aa GE (rr) 
Sdn ae JI ba Aa UI sa SEN Ig ala 
j z8 Eno PF BE PETA bala IS MN 


TO AA LL KET 255 & Is Il 
(523) Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menggandeng tangannya dan bersabda, 
“Wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintaimu, demi Allah aku 
mencintaimu.” Kemudian beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepadamu 
wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai melaksanakan 
shalat untuk mengucapkan, “Allahumma a'inni “ala dzikrika wa syukrika 
wa husni 'ibadatika (Ya Allah, bantulah aku untuk berdzikir dan bersyukur 
kepada-Mu serta beribadah kepada-Mu dengan baik)'.” IHR. Abu Dawud 
(1522), An-Nasa 'i (1302), Ahmad (5/245)1. 


AN Ip IA JG AN G3 ay Kas 38 


SI Boat Fifa Lag adla dn da 
Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkanku untuk membaca 
surah-surah yang berisi permintaan perlindungan kepada Allah Ta'ala 
setiap selesai shalat.” IHR. Abu Dawud (1523), An-Nasa'i (1335), Ahmad 
(4/155)1. 


Hr 


- - 


ASI Bo Ab Is25 JB JB KE AU 35 Ea ul 3E 


oz 
- 


La Jln diana BLS P3 dgan Jaan ala 
: ke gan Ta an Ik 33 531 Al SL ah ya 

kesal S5 2) NI 3) 19 As 3 AS “S3 

(525) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallailahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa ketika selesai 
melaksnakan shalat Subuh bertasbih dan bertahlil seratus kali, dosanya 


akan diampuni, walaupun banyaknya laksana buih di lautan.” (HR. An- 
Nasa 'i (1353)). 


aa 


Mengeraskan Suara dalam Berdzikir setelah Selesai Shalat 
Wajib 


Ken EN Ora ol dia aa 6 


Kg ai na IS! tri ar 3 


Dari Amr, bahwa Abu Ma'bad pelayan Ibnu Abbas telah 
mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma 
telah mengabarkan kepadanya, bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir 
setelah orang selesai menunaikan shalat fardhu terjadi di zaman Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ibnu Abbas mengatakan, “Aku mengetahui 
bahwa mereka telah selesai dari melaksanakan shalat itu karena aku 
mendengarnya.” (HR. Al-Bukhari (841, 842), Muslim (583), Abu Dawud 
(1002, 1003), An-Nasa 'i (1334)1. 


BER AAA (erv) 
AB Tag EA Ti GEN IS 


(627) Dari Ibnu Abbas Mean ia berkata, “Aku mengetahui 
selesainya shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melalui takbir.” HR. 
Al-Bukhari (842), Muslim (583) dengan lafazh “Kunna na'rifu.” Ahmad 
(1/222)1. 


Menghitung Jumlah Bilangan Dzikir dengan Jemari Tangan 


Kanan 
pe Me Damkar In Jaa (era) 
dina KAS G1 JB ken Aas Tag AE Al La dl 


(528) Dari Abdullah bin Amr Kegnsenata Anhuma, ia berkata, “Aku 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghitung tasbih.” 
Ibnu Gudamah berkata, “Yaitu dengan tangan kanannya.” (HR. Abu 
Dawud (1502), An-Nasa'i (1347), At-Tirmidzi (3410, 3411), Ibnu Majah 
(926)1. 


Barangsiapa yang Melaksanakan Satu Shalat Sebanyak Dua 
Kali, Maka Salah Satunya Dijadikan Sunnah 


s ba SP Pa Pein KAN UP td 1 
GIE OS Ot Oh IA Aa op pe GE - 
ia ji 3-01 22-1 or s4 ala . 15 
AA PIA RA abang 
(529) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia - 
“Sesungguhnya Mu'adz pernah melaksanakan shalat bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia pulang dan menjadi imam 


untuk kaumnya.” (HR. Al-Bukhari (700), Muslim (465), Abu Dawud (600), 
At-Tirmidzi (583), Ahmad (3/369)). 


3 db sa GE SA Kai ob ale Ga (er) 
3 ls S3 TEE £ Lan AAN Tag 29 ala IE Al La Abi 
Maa :JUS A4 IE papi UE al 
GAS YG JB JS GA 33 : NE aU 
ulasi PN A g MLS 2 aa 5 A5 3 LISA NAN 


S.- 
Ni KITAB SHALAT C2NEA 


AGEN cha 


Dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Fajar di 
Mina. Ketika beliau berpaling beliau melihat dua orang lelaki di belakang. 
Kemudian beliau memanggil keduanya, hingga kedua lelaki itu dibawa 
ke hadapan beliau dalam keadaan gemetar. Beliau bertanya, “Apa yang 
menghalangi kalian berdua untuk tidak ikut shalat bersama jama'ah?” 
Kedua lelaki itu menjawab, “Kami telah menunaikan shalat di rumah.” 
Beliau bersabda, “Janganlah kalian berbuat seperti itu lagi. Jika salah 
seorang dari kalian telah menunaikan shalat di tempat tinggalnya, lalu 
mendapati jama'ah yang sedang shalat bersama imam, maka hendaklah 
ia turut menunaikan shalat bersamanya, karena shalat itu baginya adalah 
sunnah.” IMusnad Ahmad (4/161), Al-Mustadrak (1/372)|. 


Shalat Apabila Cuaca Hujan bagi Orang Mukim dan Musafir 
SS AI GNU, SI KE AN Gn LE Jl ye 
ja did se AI gia TU sa 
Iis ja S5 AS EX IS) SSI JAG Oa al A5 

| JG Yi 


(531) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia mengumandangkan 
adzan untuk shalat pada malam yang sangat dingin dan hujan angin. Di 
akhir seruan adzannya ia mengucapkan, “Alaa shallu fir rihaal (sebaiknya 
kalian shalat di tempat kalian).” Kemudian ia berkata, “Dahulu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam juga pernah menyuruh mu adzinnya jika 
malam sangat dingin, atau terjadi hujan untuk mengucapkan, “Alaa 
shallu fir rihaal (sebaiknya kalian shalat di tempat kalian).” IHR. Al- 
Bukhari (666), Muslim (697), Abu Dawud (1063), An-Nasa'i (653), Ibnu 
Majah (937), Ahmad (2/10) dari Ibnu Umar terdapat pada At-Tirmidzi 
(409)1. 


Lahan a33 AA JIE AM G5 oslit ol yg (ore) 


z 
a34 
- 


. Bin 2 03. Tz 4 3 LA. 3£ 0 .3 ag 
HB ELA TE JS YG dl J5 NAS AGAN 1S ISI 


@ ENSIKLOPEDI D 


355 


3S 38 JS BS UAN PEN IS A3 TIA 
ab 1" EA Ip daya Th ISA 336 
AT NG SA TENEYAST 2053 


(532) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata kepada 
mu 'adzinnya ketika hujan lebat, “Jika engkau mengucapkan, "Asyhadu 
anna Muhammadan Rasulullah', maka jangan engkau teruskan dengan, 
Hayya 'alash shalaah', namun ucapkanlah, Shalluu fii buyuutikum 
(shalatlah di rumah kalian masing-masing).” Mendengar hal itu orang- 
orang banyak mengingkarinya, maka Ibnu Abbas berkata, “Yang demikian 
itu telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya 
Jumat merupakan suatu kewajiban””, namun aku tidak ingin kalian 
keluar rumah melalui jalan yang berlumpur lagi becek.” (HR. Al-Bukhari 
(616), Muslim (699), Abu Dawud (1066), Ibnu Majah (939)J. 


Ads SE AI Jo GAN ya it AN 33 ae gl ye (crv) 
Pe TE IPAU Haa pan daa IR eredekida 


(533) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Salam, bahwa pada hari Jum'at saat hujan lebat beliau berkata, 
“Shalatlah kalian di tempat kalian.” (HR. Al-Bukhari (616, 668), Muslim 
(699), Ibnu Majah (938) dan lafazh ini miliknya). 


se 


Menjamak antara Dua Shalat pada saat Mukim ketika Waktu 
Keduanya Berdekatan 


Jadi is its tg ate ya CD 
Kan Ahad Ah ar AE G5 aa jade 
: JEANS JI ST UE EN Ja aa Y3 HL AE 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 


137 Azmah artinya kewajiban dan keharusan Lisan Al-Arab (Sid 


al mamrto 


Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjamak antara shalat Zhuhur 
dengan Ashar, Maghrib dengan Isya" di Madinah, bukan karena ketakutan 
dan bukan pula karena hujan. Maka hal ini ditanyakan kepada Ibnu 
Abbas, “Mengapa beliau melakukan hal itu?” Ibnu Abbas menjawab, 
“Beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya.” IHR. Muslim (705), Abu 
Dawud (1211), Ahmad (1/223)1. 


Lebih Mendahulukan ke Kamar Mandi sebelum Shalat bagi 
Orang yang Terdesak untuk Buang Hajat 
Lagi 0 s2 Tt e £ o 3- e L or 90 
IC Ie BJB ja jl aa Ea 


40 9 Tar 2.33 Lea T P P Tea sb KO 
Tana ES «aan mal alas Ugalalan p ab 625 


15 1G Ja s5. 1 2 Ie na ot & 5. 4 1 - 
Yg #L kn 9 AE II 0 AN Oya 
JEENI Aa3IG 33 

(635) Dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, ia berkata, “Kami 
pernah bersama Aisyah Radhiyallahu Anha, lalu didatangkanlah hidangan 
makanannya. Kemudian Al-Gasim bangkit untuk shalat, maka Aisyah 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Janganlah seseorang melaksanakan shalat ketika makanan 


telah dihidangkan dan jangan pula ketika ia menahan buang air besar 
dan kencing'?.” (HR. Muslim (560), Abu Dawud (89), Ahmad (6/43)|. 


T 3. 3 0 - NS s0. sd sa 208 4 o- 0 
Jaran San :IG AS AN GP) SI 3 ln gs 
A Letra, D Buka 4 3 4, OT 2 3. 8 
SEN B3 OI AS SL ISI Jaa Cg al A01 2 ab 
NE d3 EN 3, 
Dari Abdullah bin Al-Argam Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila 
salah seorang dari kalian hendak pergi ke jamban sedangkan shalat 
telah didirikan, hendaklah dia memulai dengan pergi ke jamban terlebih 


dahulu.” (HR. Abu Dawud (88), An-Nasa'i (851), At-Tirmidzi (142), Ibnu 
Majah (616) dengan lafazh: “Al-Gha'ith”, Ahmad (3/483)1. 


138 Al-Akhbatsan artinya buang air besar dan kencing. 


Dl Ko an Ios JB JB REE AN gn Enak al 3£ Cor) 
K3 Mg LAN JI EA AAS Velg ala 


(637) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah salah seorang di 
antara kalian bangun untuk menegakkan shalat sementara bersamanya 
terdapat kotoran!??.” (HR. Ibnu Majah (618)). 


Bagaimana Tata Cara Membatalkan Shalat bagi yang : 
Berhadats ketika Shalat 


ala di Ia GAN: SEE Ab co, Le 33 (ora) 


“uu 


Ke Peia SA Sa AE Pp PP 8 eta Lee 1 


(633) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian berhadats dalam 
shalatnya, hendaklah ia memegang hidungnya'” lalu keluar.” (HR. Abu 
Dawud (1114), Ibnu Majah (1222)). 


Wanita Haid yang Tidak Shalat dan Tidak Puasa, Tidak 
Mengganti Shalat Namun Mengganti Puasa 


L Dane La aa mana 
Ta SES SLS Ka NY, AE Gasak Ca 
SIS Emas OS AE JUA Gaya el lir 

INI 2LAH A5 Yg ppall olah 3213 


(539) (539.) pari Mu'adzah, ia berkata, “Aku aah kepada Aisyah 25 


139 Wa bihi adza artinya hajat buang air besar dan kencing. 

140 Wal ya khudz bi anfihi artinya memegang hidungnya. Diperintahkan demikian agar 
orang-orang yang sedang shalat menyangka ia berdarah. Ini termasuk adab dalam 
menutup aurat dan menyembunyikan keburukan. Lihat An-Nihayah, Bab huruf 
hamzah bersama huruf nun. 


s5 KITAB SHALAT (Bego 


lahu Anha, aku katakan, “Kenapa wanita haid menggadha' puasa dan 
tidak menggadha' shalat?” Aisyah menjawab, “Apakah engkau seorang 
Haruriyah'"'?” Aku jawab, “Aku bukan seorang Haruriyah, akan tetapi 
aku hanya bertanya.” Aisyah menjawab, “Kami dahulu mengalami haid, 
kami diperintahkan untuk menggadha' puasa dan tidak diperintahkan 
menggadha' shalat.” (HR. Al-Bukhari (321), Muslim (335), Abu Dawud 
(262), At-Tirmidzi (130), Ibnu Majah (631), Ahmad (6/231)|. 


Bagaimana Shalatnya Wanita yang Mp Istihadhah 
IE Abe Sae ENG AN G3 2, IG Ya Gt) 
Gb cal Jgn GET Ig ala Pa BEAN! Hana 


Pd 


Ko Ia JIE ENI La ai Sa apa sai Fa 


SIS Sp KAS ah He JSI Ten 


. 


Nee Ka) Oa des ar) 153 WA EN 23 
C3 OK ena pasa 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Fathimah binti Abi 
Hubaisy datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang keluar 
darah istihadhah'?, maka aku tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan 
shalat?” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak 
boleh: karena itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid, jika 
datang haidmu maka tinggalkan shalat, dan jika telah terhenti maka 
bersihkanlah sisa darahnya lalu shalat, kemudian berwudhulah setiap 
akan shalat hingga waktu itu tiba.” IHR. Al-Bukhari (228), Muslim (333), 
Abu Dawud (282), At-Tirmidzi (125), An-Nasa'i (212), Ibnu Majah (621), 
Ahmad (6/194)1. 


141 Haruriyah satu kelompok Khawarij yang menisbatkan diri kepada daerah Harura” di 
Kufah. Lihat An-Nihayah, Bab huruf ha" bersama huruf ra'. 

142 Ustahadhu dengan men-dhamahkan huruf hamzah dan mem-fatkahkan huruf ta', 
dikatakan: ustuhidhatil mar" ah apabila darah terus menerus mengalir setelah hari- 
hari haidnya, maka ia dinamakan wanita mustahadhah. Sedangkan istihadhah adalah 
keluarnya darah dari kemaluan wanita tidak pada waktunya. 


ESA SE aan Kise 3s (ot) 


: 2 
| 


PE GUS ag maja an Ie eh 
& axis Jetis Sa var 2 ea ds 
Sad Ip35 pan BA SA Tradn 3 EI JB IS 


PE NONA PO ada ul 
BA C3 SI, BIS 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Ummu Habibah binti 
Jahsy meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia 
berkata, “Aku adalah wanita yang sedang mengalami istihadhah.” Beliau 
menjawab, “Itulah hanyalah darah penyakit, hendaklah engkau mandi 
kemudian shalat.” Maka Ummu Habibah selalu mandi di setiap waktu 
shalat. Al-Laits bin Sa'ad berkata, “Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mandi kepada 
Ummu Habibah binti Jahsy pada setiap waktu shalat, akan tetapi yang ia 
lakukan itu merupakan inisiatif dari dirinya sendiri.” IHR. Muslim (334), 
Ibnu Majah (626), Ahmad (6/82) dan yang terdapat pada Al-Bukhari (227) 
seperti itu). 


Menggadha' Shalat bagi Siapa Saja yang Lupa atau Tertidur 
Allah Ta'ala berfirman, 


AG 


Tg oa am 5 ang 

III II K3 ol Gie Y C5 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami melakukan kesalahan.” (OS. Al-Bagarah (2): 286) 


Allah Ta'ala berfirman, 
Ba 36 » TS Lee :f IX 
K ENG C3 ai bs ea re Ah 
GS LIL K0 
(Oa Dae 231 Sl, 


“Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada 


dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.” (OS. Al-Ahzab (331: 5) 


SIB AN Ta GAN ye BE 2 ML RA If Br 
hg: Da dna SA aa al JG Jt 


3 


dri A5 Aka CE YEN Anta Alah JB ia 2 J6 (SSI EILAN ? Sa 
SNI PLS at, A3 sa 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa lupa suatu shalat, 
maka hendaklah ia melaksanakannya ketika dia ingat, karena tidak ada 
tebusannya kecuali itu, “Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku.” 
Musa berkata, Hammam berkata, “Setelah itu aku mendengarnya beliau 
bersabda, “Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku.” (HR. Al-Bukhari 
(597), Muslim (684), Abu Dawud (442), At-Tirmidzi (178), An-Nasa'i (612, 
613), Ibnu Majah (696), Ahmad (3/269), dan dari Abu Hurairah yang 
terdapat pada Abu Dawud (435)1. 


Jab dan HS SE ARE AI G sa negiaa tot) 
Bo EN US Ag au dag 5 A2 AI 


Pr 


3 ia 2 ANC 33 AR 15 ma an 
AB LE Ino lagi SI 5 


Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Ank ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami, “Sesungguhnya 
sikap meremehkan tidak berlaku pada saat keadaan tidur, akan tetapi 
sikap meremehkan itu berlaku pada orang yang tidak mengerjakan shalat 
hingga tiba waktu shalat selanjutnya. Barangsiapa yang melakukan 
demikian, hendaklah ia shalat ketika dia ingat karenanya.” IHR. Muslim 
(681), Abu Dawud (441), At-Tirmidzi (177), An-Nasa'i (614, 615), Ibnu 
Majah (698)1. 


JG AE Ab gen aa SP SS aladin aa oa (ot) 
PA Mi Au nabeuta Al Io ae 


JB AMA y£ Pe SE JG adil Ipa CE saga 
slah JL as IN an AP ents ui IL 
JB 383 Oia ada SE 2 Ia GAN BAK Pa R3 
Fe catu Jsnel Egi bu Dal pay 
853 AS Ir gi Ga Al Bl JB ES AL ap 


Penta o " 


Uda A53 Dale AA Osk 3 5 IN, Gea Go Tara 
das A6 Eh MAAN 233 Ar) 


Dari Abdullah bin Abi Gatadah, dari ayahnya Radhiyallahu 
Anhu, ia berkata, “Kami pernah berjalan besama Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, sekiranya engkau berkenan untuk beristirahat sebentar 
bersama kami?” Beliau menjawab, “Aku khawatir kalian tertidur sehingga 
terlewatkan shalat.” Bilal berkata, “Aku akan membangunkan kalian.” 
Maka mereka pun berbaring, sementara Bilal bersandar pada hewan 
tunggangannya, namun rasa kantuknya mengalahkannya hingga akhirnya 
ia pun tertidur. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terbangun, 
ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda, “Wahai Bilal, 
mana bukti yang engkau ucapkan.” Bilal menjawab, “Aku belum pernah 
sekali pun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya.” Beliau lantas 
bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian 
sesuai kehendak-Nya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendak- 
Nya juga. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah kepada orang-orang untuk 
shalat.” Kemudian beliau berwudhu, ketika matahari meninggi dan 
tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat.” (HR. 
Al-Bukhari (595)1. 


Makruh Tidur sebelum Isya" dan Berbincang-bincang 
Setelahnya Kecuali Ada Hajat 


AI Te dl Jala OK TE KE Ah GP Ii ala (exo) 


2 KITAB SHALAT (Dea 


tr 


6 KN Et 3 Pes an ketan yatr se 
Ana Eh Ag BA 525 


(545) Dari Abu Barzah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih menyukai untuk menunda pelaksanaan 
shalat Isya', yang kalian istilahkan dengan shalat Al-A'tamah. Beliau juga 
melarang tidur sebelumnya serta berbincang-bincang setelahnya.” (HR. Al- 
Bukhari (547), Muslim (647), Abu Dawud (4849), An-Nasa'i (524), Ahmad 
(4/423)1. 


Pata SAE 2 2 GI S6 JG Ata Ah Pa naga ta 
bas End, Per (era) 


Dari Abu Barzah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membenci tidur sebelum Isya" dan berbincang-bincang 
setelahnya.” IHR. At-Tirmidzi (168), Ahmad (4/423)). 


An Ip S6 JB Aa ah Al G3 ABI ye | 55 (otv) 


E£o 
0 


BAN Hala sa sl2 2 Ie 
Bara ti 


a Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbincang-bincang selepas Isya 
bersama Abu Bakar tentang satu urusan dari banyak kaum muslimin dan 
aku bersama mereka berdua.” IHR. At-Tirmidzi (169), Ahmad (1/34)). 


ta 


Shalat di atas Sajadah 


Stik Ng 5 JARAN 5 aa yA (en) 
2 dak he An 


(542) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat di atas 
khumrah'8.” (HR. Al-Bukhari (333, 379), At-Tirmidzi (331), dan dari 


143 Al-Khumrah adalah sesuatu yang kecil diletakkan oleh seseorang untuk wajah pada 


Maimunah terdapat pada Al-Bukhari (381), Ahmad (3/269)1. 
ot 4 IT AN NN ana K0 
9 AE 4 Da Io NS dis Lan 


(5649) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melaksanakan shalat di atas sebuah tikar. (HR. Al-Bukhari (380), 
Muslim (658), Abu Dawud (612), At-Tirmidzi (234), Ibnu Majah (756), 
Ahmad (3/179) dan dari Abu Said terdapat pada At-Tirmidzi (332)|. 


A1 Ip S8 adit KE AN Gen IL G3 LSI 38 (605) 
G2 Je EU AA Fa ng ada SAE AA 
KIE Ka Pln ai, Jae KS Le PNG 


(550) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bergaul dengan kami, hingga beliau 
bersabda kepada adikku, “Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An- 
Nughair'4?” Anas berkata, “Karpet milik kami digelar lalu beliau shalat di 
atasnya.” (HR. Al-Bukhari (6203), At-Tirmidzi (333), Ahmad (3/171)1. 


Shalat dengan Mengenakan Sandal dan Sepatu Apabila Suci 
dan Tidak Mengganggu Be tata 


2 H5 Jera 


(651) Dari Abu Maslamah Said bin Yazid Al-Azdi, ia RA “Aku pernah 
bertanya kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, “Apakah Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dengan mengenakan 
kedua sandalnya.” Ia menjawab, “Ya.” (HR. Al-Bukhari (386), Muslim 
(555), At-Tirmidzi (400), An-Nasa'i (774), Ahmad (3/100)|. 

saat sujud berupa tikar atau sajadah. 


144 An-Nughair adalah bentuk tashghir dari naghar, yaitu burung seperti merpati. Gharib 
Al-Hadits, karya Ibnu Al-Jauzi (2/421). 


Su KITAB SHALAT De 


bags asean Aa ega : Sita 
ska mn PAN ae maya 


&) Dari bsa bin Al-Harits, ia Bharat “Aku en malik Jarir 
bin Abdullah Radhiyallahu Anhu kencing, kemudian ia berwudhu dan 
mengusap sepatunya, kemudian berdiri melaksanakan shalat. Lalu ia 
ditanya (akan hal itu), maka ia menjawab, “Aku melihat Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan yang seperti ini.” -Ibrahim An-Nakha'i 
berkata-, “Ini membuat heran mereka, karena Jarir termasuk yang terakhir 
masuk Islam.” (HR. Al-Bukhari (387), Muslim (272), Abu Dawud (154), At- 
Tirmidzi (93, 94), An-Nasa'i (118), Ibnu Majah (543), Ahmad (4/364)1. 


Jaan Kg JB kia dh eta kam mata z (eor) 
ag akepe ada ada Al Ko al 


Perta 


AI Ian A5 ads Sanata S3 


03 o 3 -- 2 Ma - PA 
EA Ja Je dl ke 
21 dn al Jajan JUS ntaasicada AJE 


ks NE BE AI KIE Ai Io Jaja Ole Ya 
Ta Jill au IS) :JE5 S3 2G 3 


er. 
2714 


(2 

NS Ps Ta pet Paper Ya 
(553) Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Tatkala 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat bersama 
para shahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya lalu 
meletakkannya di sebelah kirinya. Sewaktu para shahabat melihat tindakan 
beliau tersebut, mereka ikut pula melepas sandal-sandal mereka. Ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai shalat, beliau bertanya, 
“Apa gerangan yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian?” 
Mereka menjawab, “Kami melihat engkau melepas sandal, sehingga kami 


pun melepaskan sandal-sandal kami.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Sesungguhnya Jibril Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
datang kepadaku, lalu memberitahukan kepadaku bahwa di sepasang 
sandalku terdapat najis.” Selanjutnya beliau bersabda, “Apabila salah 
seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah, jika 
dia melihat di sepasang sandalnya terdapat najis atau kotoran maka 
bersihkanlah, dan shalatlah dengan sepasang sandalnya itu.” (HR. Abu 
Dawud (650), Ahmad (1/92)1. 


Spa 5 Je na kena 

Ta He Ga TV LAS oa LE Ja aa ai La 
Dari Syaddad bin Aus Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Selisihilah orang-orang Yahudi, 


sesungguhnya mereka tidak melaksanakan shalat dengan memakai sandal 
dan sepatu mereka.” IHR. Abu Dawud (652)). 


Shalat di Kandang Kambing dan Larangan Shalat di Tempat 
Menderumnya Unta 


Al Ko db 25 SE IE KE AA 35 3 ap 35 (000) 
Je 3 la YG SA ata ala aa ala 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalatlah kalian di kandang 
kambing dan jangan kalian shalat di tempat menderumnya unta.” (HR. 
At-Tirmidzi (348), Ibnu Majah (768), Ahmad (2/509)). 


LA Je JB KE Al 23 BAN Ja odol aa 32 (001) 
SA PA AA abi Lg dana 


(656) Dari Abdullah bin Ana Al-Muzanni Radhiyallahu. ai ia 


berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalatlah kalian 
di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di tempat menderumnya 
unta, karena ia diciptakan dari setan-setan.” IHR. An-Nasa'i (734), Ibnu 
Majah (769), Ahmad (4/86)1. 


Tempat-tempat yang Dilarang Melaksanakan Shalat Padanya 
". 5 Je JG 2 Ah TPA RR (eov) 
MN us 2g EA Lo 


Dari Abu Said Al-Khudri Naa, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semua tempat di bumi adalah 
masjid kecuali kamar mandi dan kuburan.” (HR. Abu Dawud (492), At- 
Tirmidzi (317), Ibnu Majah (745), Ahmad (2/83)1. 


Boleh Shalat Jenazah di Kuburan atau Setelah Penguburan 


SEA Ia GAN eh AA ka - a4AN ya (o0n) 


Jas 6 Jas kls Gas Kas Kal 3s Ela 5 
S3 SI JS KAS GS pe 


Dari Asy-Sya'bi Rahimahullah, telah mengabarkan 2 
seseorang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau 
melewati kuburan yang terasing, kemudian beliau melaksanakan shalat 
untuknya'5 dan para shahabatnya berbaris di belakang. Ditanyakan 
kepadanya, “Siapa yang telah mengabarkannya kepadamu?” Ia menjawab, 
“Ibnu Abbas.” (HR. Al-Bukhari (857), Muslim (954), At-Tirmidzi (1037), 
An-Nasa'i (2023), yang terdapat pada Ibnu Majah (1030), Ahmad (1/338) 
semisalnya). 


145 Fashalli 'alaihi artinya menjadikan kuburan di depannya dan beliau melaksanakan 
shalat jenazah untuknya. Lihat Tuhfah Al-Ahwadzi, karya Al-Mubarak Furi (4/112). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Menoleh dan Berbuat Sesuatu dalam Shalat karena Ada 
Kebutuhan 


tuner 2 EL SE GE Dl s2, Lte 32 (001) 
AA AGAN yh JUS page Mp4 Te 
plaaaan 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang menoleh dalam shalat, 
beliau bersabda, “Itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan 
oleh setan terhadap shalat seorang hamba.” IHR. Al-Bukhari (751), Abu 
Dawud (910), At-Tirmidzi (590), An-Nasa'i (1195, 1196), Ahmad (6/106)1. 


ab s#. z Ts A 1 230 PAN 
Stan sg “Pia BI (ex) 
ye G PE Y 6 ag, ae 
Dari Ibnu Abbas ena Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku diperintahkan untuk tidak 


mengikat rambut'8 atau melipat baju.” IHR. Al-Bukhari (812, 815, 816), 
Muslim (490), Abu Dawud (889), At-Tirmidzi (273), Ibnu Majah (1040)). 


JAN SE AI G3 Uap SIN ye CM) 
He Op Jaa ea BUS SAN Jaa 


P naa: L J8 Aga d3 alah ASIN odas 22 a51 
Ta JAS ll Ah Sa Ga da5 Jasa BEN ina Ji 


Pretardrad 


Es Gb Kl bag ban Sl JB AA Soal US. SA) 
PENA Fan PP Cas Bag pa AE AS G2 ab Jp 2 Ra 


2 p. 


21 ara) SI C S3 SS al ab 60 pama Lag aa 


146 Akuffa sya'ran wala tsauban yakni melipat dan mengumpulkannya (rambut atau baju) 
dalam shalat dan sibuk dengan urusan itu. Lisan Al-Arab (4 4). 


2 KITAB SHALAT Bet 


(es 


AE SAS WIL II LAS WES SI Ia 
Dari Al-Azrag bin Gais Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
pernah berada di daerah Al-Ahwaz ketika kami memerangi kelompok 
Haruriyah'”. Saat itu aku berada di tepian sungai, tampak seseorang yang 
sedang mengerjakan shalat sementara dia tetap memegang tali kekang 
tunggangannya. Maka hewan tunggangannya mengganggunya dengan 
bergerak kesana kemari, hingga ia mengikuti kemana gerak hewannya 
itu. Syu'bah berkata, “Dia adalah Abu Barzah Al-Aslami.” Tiba-tiba ada 
seorang dari kalangan Khawarij berkata, “Ya Allah, hukumlah orang 
ini?” Ketika orang tadi selesai dari shalatnya, dia berkata, “Sungguh aku 
mendengar percakapan kalian dan sungguh aku pernah ikut berperang 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam enam, tujuh, atau 
delapan kali peperangan dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan 
yang beliau ajarkan. Bagiku mengikuti'? hewan tungganganku itu lebih 
aku sukai daripada aku melepaskannya hingga ia kembali ke padang 
gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran'?, hingga hal itu lebih 
menyulitkanku.” IHR. Al-Bukhari (1211), Ahmad (4/420)). 


az 2 of pasa an nuri Ke Tag (o10) 
SA Cal, SIB AS AI Ss? Gol Yi saka 3 OS 
8.0 - S9 £ o 8. Pa #15 2 TAN oT- & 8, 
AS B3 sebal al Eh Kalla Cun A33 la al LI Jun 
(225 S5 Iaba case Je ag alE AI To AN eh 
Pn ot Ted £ 3 3 “ “ kana T ” 
Ansel Da2 ra (2 153 
Dari Abu Gatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami shalat orang- 
orang sambil menggendong Umamah binti Abi Al-Ash, putri dari Zainab 
binti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas pundaknya. Apabila beliau 
rukuk, maka beliau meletakkan bayi itu dan apabila beliau berdiri dari 
sujud, maka beliau menggendongnya kembali.” (HR. Al-Bukhari (516), 
Muslim (543), Abu Dawud (917), Ahmad (5/296)). 


147 Al-Haruriyah adalah sekelompok dari Khawarij, dinisbatkan kepada Harura” yaitu 
sebuah tempat yang dekat dengan Kufah. Awal perkumpulan dan kesepakatan mereka 
di sana. Mereka adalah salah satu kelompok Khawarij yang telah dibunuh oleh Ali 
radhiyallahu anhu, mereka sangat keras dalam menjalankan agama dan ini sudah 
menjadi rahasia umum. 

148 Uraji'u artinya aku kembali dan aku berjalan, bolak balik Lisan Al-Arab (e ,). 

149 Ma lafiha artinya apa yang sudah kamu biasakan padanya yaitu pergi ke padang 
rumput atau rumah. Lisan Al-Arab (sy). 


AS AI op 
padan an jo ajaa Ganda 
OS3:3 bag ln ea 3 


2 54 JAN Ga 


Dari Sahl bin Al-Hanzhaliyyah Ben Anhu, ia berkata, 
“Igamah'? shalat Subuh telah dikumandangkan, lalu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau 
menoleh ke arah jalan setapak di bukit.” Abu Dawud berkata, “Waktu 
itu beliau mengutus pasukan penunggang kuda ke jalan setapak di bukit 
untuk siam malam hari.” (HR. Abu Dawud (916)1. 


AN Ko J5 SE JE KS AN ee Ke 
Sea TIM IN 3 LA TAP era 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bunuhlah dua binatang hitam 
dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking.” (HR. Abu Dawud (921), At- 
Tirmidzi (390), An-Nasa'i (1201), Ibnu Majah (1245), Ahmad (2/490) 
dengan lafazh “Umira'). 


Kla D1 To GAN KE DI gan ala yA GE (sn) 
IMB 3 AR OS Il, Lan 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallallahu 
Alaihi wa Sallam memberikan isyarat dalam shalat. (HR. Abu Dawud 
(943), Ahmad (3/138)1. 


Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit pedih saat Shalat 
HAN JG JG HAL RS AI gan alay oil ae (C1) 


150 Tsuwwiba artinya igamah telah dikumandangkan. Syarh An-Nawawi Ala Muslim 
(4/92). 


A besi IA “, APA 033 2 
Jaga gas ds gran ad Kiu uno g 
AK LANGN seI 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia telah memberitahukan 
kepada mereka, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Kenapa orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika 
mereka sedang shalat?” Perkataan beliau semakin bernada tinggi hingga 
beliau bersabda, “Hendaklah mereka menghentikannya atau Allah benar- 
benar akan menyambar penglihatan mereka.” IHR. Al-Bukhari (750), Abu 
Dawud (913), An-Nasa'i (1192), Ibnu Majah (1044), Ahmad (3/109)). 


AE KJ Ip OA AN 353 melar 
SN yA Te LA ta EA 1 IE 
Lai FASIH 3 A bani) 3 


(567) Dari Abu Hurairah Mn Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaklah suatu kaum berhenti 
untuk mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam 
shalat, atau pengelihatan mereka benar-benar akan dicabut.” (HR. Muslim 
(429), An-Nasa 'i (1275), Ahmad (2/333)). 


sapa MS JG AE Ah TAN 3 Te gala & 3g (oma) 
3 Sah LA as ce TA | .g ala ala 201 Ia Al 


2 
£ 


Ta Ls Ines Ia SAI Ta ea J! | deal 
Lai at kan SA AA bea 


(5ea) Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, Utsman berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke masjid, beliau melihat 
orang-orang sedang shalat sambil mengangkat tangan mereka ke langit, 
maka beliau bersabda, “Hendaklah suatu kaum berhenti mengangkat 
pandangan mereka ke langit dalam shalat, atau pandangan tersebut 
benar-benar tidak kembali kepada mereka.” IHR. Muslim (428), Abu 
Dawud (912), Ibnu Majah (1045)). 


Menguap dalam Shalat dan Selainnya 
AN d3 JE sj HE II G2 HB Kat di (ena) 


s3 Ie ran € " Apa rara S3 IL 1g AI KIE Lo 
Henaguen IE 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
menguap, hendaklah ia menahan mulutnya dengan tangannya, karena 
setan bisa masuk (melaluinya).” IHR. Muslim (2995), Abu Dawud (5026), 
Ahmad (3/96) dan terdapat pada Muslim satu riwayat “Apabila salah 
seorang dari kalian menguap saat shalat, hendaklah ditahan semampunya 
karena sesungguhnya setan masuk (melaluinya).”). 


Larangan Bertolak Pinggang dalam Shalat 


MU yg dB RA ce ikal 32 (ov) 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dilarang 


bertolak pinggang”! dalam shalat.” (HR. Al-Bukhari (1219, 1220), Muslim 
(545), An-Nasa'i (889), At-Tirmidzi (383)). 


La ag IE HAN 3 aja 3g Cow) 
gpu PA Gi bang Ana AN G3, 
PN Al Io ld Sa o3 GRAN 3 Cia 


30 


Dari Ziyad bin Shabih Al-Hanafi, ia berkata, “Aku shalat di samping 
Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, lalu aku meletakkan kedua tanganku 
pada kedua lambungku, setelah shalat selesai, dia berkata, “Ini adalah 


151 Al-Khashru adalah seseorang meletakkan tangannya pada pinggangnya dalam keadaan 
shalat. Lihat Syarh An-Nawawi Ala Muslim (5/36) 


2 KITAB SHALAT “CSS 


salib'? dalam shalat, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melarang perbuatan seperti ini.” IHR. Abu Dawud (903), An-Nasa 'i (890), 
Ahmad (2/106) seperti itu maknanya, dan dari Abu Hurairah terdapat 
pada An-Nasa 'i (889)|. 


Pakaian Orang yang Shalat dan Penutup Auratnya 


Allah Ta'ala berfirman, 


»— 95 P3 3 Ad Su 
Jera PX 2) Para (lega 
“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid.” (OS. Al-A'raf (71: 31) 


PEP dede SN pa 2 ya Cove) 
3d TEA IE ab Ge kena Lp AS J3 Io 


3£ z 


SB Ep Wib SA aa Of EL SI JUS ta J5 
p IE Io AE Koe 653 


Dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, “Jabir ma 
shalat dengan mengenakan sarung yang ia ikatkan pada leher, sementara 
pakaiannya ia gantung di gantungan baju'. Seseorang lalu berkata 
kepadanya, “Kenapa engkau shalat dengan menggunakan satu kain?” Ia 
menjawab, “Aku lakukan itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh sepertimu: 
karena tidak ada di antara kami pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam yang memiliki dua kain.” (HR. Al-Bukhari (352), Ahmad (3353) dan 
dari Abi Az-Zubair dari Jabir ada pada Muslim (518)1. 


KA 3 Jia AL SAE AI sn £ Sek al 3s (or) 
kei L 2 1, Tx 2 Er ena IG IN oT- ab 
IPA Jain JBS Sal, OP GNU y£ 9 AISI 


152 Yakni serupa dengan salib: karena yang dituntut adalah seseorang menyedekapkan | 
tangannya pada dadanya dan mengulurkan lengan bagian atas ke bawah ketiak. 
Sementara bentuk salib dalam shalat yaitu bila ia meletakkan kedua tangannya pada 
kedua pinggangnya dan menjadikan renggang lengan bagian atas dan bawah pada 
saat berdiri. Lisan Al-Arab (w J ye). 
153 Al-Misyjab adalah gantungan baju. Lisan Al-Arab (w « &). 


Pata ag 


s2 AS SI 


gx 


G3 En selag ala At 


Dari Abu Hurairah budnaliati Anhu, bahwa ada seseorang yang 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang shalat 
dengan mengenakan satu kain? Maka beliau bersabda, “Apakah setiap 
kalian memiliki dua kain?” (HR. Al-Bukhari (358), Muslim (515), Abu 
Dawud (625), An-Nasa 'i (762, 763), Ibnu Majah (1047), Ahmad (2/495)1. 


G3 AI LE 33 la EL IE ME 3 aan IE 2. 
Ta ega JS cal LAI 33 bl 2 La 
LN PENA ea bu 
ae II Eng 9 ElE3G dal S3 115 Has SI 
aU gae tg 5 Pt ala dea 
GLS H0 £ SS 3 ( sh Aa JAN IA Iis La Je 
Dari Said bin Al-Harits, ia berkata, “Kami bertanya kepada Jabir 
bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma tentang shalat dengan mengenakan 
sehelai kain. Maka ia menjawab, “Aku pernah shalat bersama Nabi 
Shallallallahu Alaihi wa Sallam dalam satu perjalanannya. Pada suatu 
malamnya aku datang untuk keperluanku. Saat itu aku dapati beliau 
sedang shalat sementara aku hanya memiliki sehelai kain. Maka aku 
bergabung dengan beliau dan shalat di sampingnya. Setelah selesai beliau 
bertanya, “Ada urusan apa engkau datang malam-malam begini“ wahai 
Jabir?” Aku sampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, 
beliau bersabda, “Kenapa aku melihat engkau menyelimutkan kain seperti 
ini?” Aku jawab, “Kainku sempit.” Beliau bersabda, Jika kain itu lebar 


maka ikatkanlah dari pundak, namun bila sempit maka cukup dikenakan 
sebatas untuk menutup aurat.” IHR. Al-Bukhari (361), Muslim (3008)|. 


154 Maa As-Sura artinya berjalan di waktu malam. Yang dimaksudkan adalah apa yang 
mengharuskan engkau datang di malam hari begini. Lisan Al-Arab (, 5 w). 


s2 KITAB SHALAT De 


Menutup Kedua Pundak dalam Shalat bagi Orang yang 
Mendapatkan Sesuatu untuk Menutupinya 


Aa menta gay 3 


pap 


.... 


Dari Umar bin Abi Salamah Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah 
melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat di 
rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang kedua sisinya 
digantungkan pada kedua pundaknya. (HR. Al-Bukhari (355), Muslim 
(517), Abu Dawud (628), At-Tirmidzi (339), An-Nasa'i (763), Ibnu Majah 
(1049), Ahmad (4/26)1. 


AP Mn jak Dl gni sha (Om) 
KN ANN PPN pk 


Or. 10- 


Cb 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku bersaksi 
bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa melaksanakan shalat dengan menggunakan satu kain, maka 
hendaklah ia selempangkan pada kedua pundaknya.” (HR. Al-Bukhari 
(360), Ahmad (2/427)1. 


KAS AM Lo GAN JG SERA en GA la - 
AGE KIE Te HA sn N SAN 3 Aa Tar Ve 


cai 577.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian 
melaksanakan shalat dengan mengenakan satu kain, sementara pada 
pundaknya tidak ada sesuatu yang menutupinya.” (HR. Al-Bukhari (359), 
Muslim (516), Abu Dawud (626), An-Nasa'i (768), Ahmad (2/243)1. 


Isbal (Memanjangkan) Pakaian dalam Shalat 


50 


da da HN MBA Ti LAN 
Ha sma Tan Ha Dag dea 


rai V dng 
Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
isbal'55 (memanjangkan kain hingga melewati mata kaki) dalam shalat 
karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan (surga baginya) dan 
tidak mengharamkan (neraka untuknya).” (HR. Al-Bukhari Abu Dawud 
(637)1. 


Wanita Menutup Seluruh Tubuhnya dalam Shalat 
ade ala AI Io GA ye Kia Na kg (ova) 


Pd 
3,0 ai 


MEN ale DL Ag JG 
(579) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, bahwa beliau bersabda, “Allah tidak menerima shalat seorang 
wanita yang sudah haid! kecuali dengan memakai khimar.” (HR. Abu 
Dawud (641), At-Tirmidzi (377), Ibnu Majah (655), Ahmad (6/150)). 


Sujud Tilawah 
Para SIS AI Io GAN 8 Jet ah Hi 625 5AE gal ya (014) 


155 Asbala izarahu yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan melepaskannya 
hingga ke tanah apabila ia berjalan. Lihat An-Nihayah, Bab huruf sin bersama huruf 
ba'. 

156 Ha'idh adalah wanita yang sudah baligh. 

157 Khimar adalah sesuatu yang menutupi kepala wanita. lihat Syarh An-Nawawi Ala 


Muslim (14/40, 41). 


SK 2 


& CA Ian 39 AN M5 BALL BESI a Ngenyab v9 

MIE Ian AD Dah Kasi IL 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membaca ayat sajdah dan kami 
sedang berada di sisi beliau, lalu beliau sujud dan kami pun sujud bersama 


beliau, hingga sebagian dari kami tidak mendapatkan tempat sujud untuk 
keningnya, karena sangat sesak.” IHR. Muslim (575), Abu Dawud (1412)). 


AN Ko a Ials SE JE RAS IN Gn Aa (3g Ca) 

S0 GUSI Ja Ma aa gn Ba ag ala 

Sa SAN Naa dpl as LA “d3 ie AT 
BEI Sg LI, 


(581) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila manusia membaca ayat 
sajdah, lalu dia sujud, maka setan menyendiri sambil menangis seraya 
berkata, “Celakalah aku, manusia disuruh bersujud maka mereka bersujud 
sehingga dia mendapatkan surga, sedangkan aku disuruh bersujud lalu 
aku enggan, sehingga aku mendapatkan neraka'.” (HR. Muslim (81), Ibnu 
Majah (1052)1. : 


Dl do al yi: 25 GE AJE WE ASI oo, A36 33 (ON) 
ae Naa JA OA oa dah lag ala 


“Sh Nona Ion. Se0 5 

23533 AG Shang Aakln GE 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika melakukan sujud Al-Gur'an (sujud tilawah) di 
malam hari beliau mengucapkan, “Sajada wajhiyalilladzi khalagahu 
wa syagga sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa guwwatihi (Wajahku 
bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya dan telah membuka 
pendengaran serta penglihatannya, dengan daya dan kekuatan-Nya).” 
(HR. Abu Dawud (1414), An-Nasa'i (1128), At—Tirmidzi (580, 3425), 
Ahmad (6/30)1. 


9 


Sujud Sahwi 


Allah Ta'ala berfirman, 


. Ea “ . 

Sa II 8 : S5 3 
“Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa.” (OS. Al-Kahfi (181: 
24) 


2 Jp 5 JE JB Pa ah (ear) 
Hj 3 R2 9 AN SS ja AE Al Lo 


Kek IA Sen pain ana nya 
Sp BESLS I Jaa LA La oops AO J3 ds 
GRAN Ke SS se dua jas 


(583) Dari. Abu Said Al-Khudri Na ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
ragu dalam shalatnya sehingga ia tidak mengetahui berapa raka'at 
ia shalat, tiga ataukah empat raka'at, maka buanglah keraguan dan 
ambillah yang pasti, kemudian sujudlah dua kali sebelum mengucapkan 
salam. Jika ternyata shalatnya lima raka'at, maka kedua sujud itu telah 
menggenapkan shalatnya dan jika memang empat raka'at, maka kedua 
sujudnya itu sebagai penghinaan'? bagi setan.” (HR. Muslim (571), Abu 
Dawud (1027, 1029), At-Tirmidzi (396), An-Nasa 'i (1237, 1238), Ibnu Majah 
(1210), Ahmad (3/72) Ana makna yang sama). 


Al Taat J3 BE DI ori ap dl ge (ea) 
aa Sain at ate 3) Je ANA 
Ae ASN WI 213 SB do ks I ala 

nya GR) Unika 


158 Targhiman artinya penghinaan dan perendahan bagi setan. Lihat Syarh An-Nawawi 
Ala Muslim (5/60). 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya apabila 
seseorang dari kalian berdiri mengerjakan shalat, setan akan datang 
menghampirinya sehingga tidak ia menyadari berapa raka'at shalat 
yang sudah ia laksanakan. Oleh karena itu, bila seorang dari kalian 
mengalami peristiwa itu, hendaklah ia melakukan sujud dua kali dalam 
posisi duduk.” (HR. Al-Bukhari (1232), Muslim (389), Abu Dawud (1030), 
At-Tirmidzi (397), Ahmad (2/241)). 


Ba 
as Ko 3 Has Ha II Apa ala Al 4 Lo 


Pd 


Peta “Tedowan anang si date 

It - or eT .? KS bed ENG Tg 
Dari Abdurrahman bin Auf Radhtyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah 
seorang dari kalian merasa ragu dalam shalatnya hingga tidak tahu 
satu raka'at atau dua raka'at yang telah ia kerjakan, maka hendaknya 
ia hitung satu raka'at. Jika tidak tahu dua raka'at atau tiga raka'at yang 
telah ia kerjakan, maka hendaklah ia hitung dua rakaat. Jika tidak tahu 
tiga raka'at atau empat raka'at yang telah ia kerjakan, maka hendaklah 


ia hitung tiga raka'at. Setelah itu hendaklah ia sujud dua kali sebelum 
salam.” (HR. At-Tirmidzi (398), Ibnu Majah (1209), Ahmad (1/190)1. 


Gn ja ttg sings TN 

rai mangan pa ada uga 
Sala 16 $315 8 -JG GLS KENA AN Sy 

Fa asas 2 jang ln SA 


a17 


LENGAN 9 One IR Jap ol JAN 
Era IIS (Opa LS aa celaka H5 EA dls dag 


ANE LA DG GA LAI .xT . 03 a23 Bi Tn P 9. 
sala lali SAS ea dn 
HS o- 242 01-33 
MSI Sl Sula jaya, 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 2 ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat. “Perawi berkata, 
“Aku tidak tahu apakah beliau kelebihan raka'at atau kurang. Setelah 
salam beliau pun ditanya, “Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi 
sesuatu dalam shalat?” Beliau bertanya, “Apakah itu?” Mereka menjawab, 
“Engkau shalat begini dan begini.” Beliau kemudian duduk pada kedua 
kakinya menghadap kiblat, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. 
Ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
bila ada sesuatu yang baru dari shalat, pasti aku beritahukan kepada 
kalian. Akan tetapi, aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa 
lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, karenanya jika aku terlupa 
ingatkanlah. Jika seseorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka dia 
harus menyakini mana yang benar, kemudian hendaklah ia sempurnakan, 
lalu salam kemudian sujud dua kali.” (HR. Al-Bukhari (401), Muslim (572), 
Abu Dawud (1020), At-Tirmidzi (392, 393), An-Nasa'i (1239), Ibnu Majah 
(1203), Ahmad (1/438)1. 


Ka In GI SE R A gen isa gl 58 CW) 
Pa “lunas A5 Tag ada As 
Mba GI) KE P Pem ls ge KS 
MA Sea AKG SU oa, 25 sa 3g 
PLAN wrna cai s5 s6 IE yi FA rai 
La d3 Tg sd Tera SEA Ta GAN JA tes 
KS bas un HS NK ENA AJE Pad 3 Aa 
naa eka Pl 
2 SESI 33 3 Olas Ge SS Je 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama kami melaksanakan salah satu dari 


2 KITAB SHALAT EA 


P1 


shalat pada waktu petang, kemungkinan Zhuhur atau Ashar, kemudian 
beliau salam pada dua raka'at, lantas beliau pergi ke sebatang pohon 
kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon itu dalam 
keadaan marah. Di antara jama'ah terdapat Abu Bakar dan Umar, namun 
keduanya segan berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar 
sambil berguman, “Shalat telah dipendekkan.” Tiba-tiba Dzul Yadain 
berdiri seraya berkata, “Ya Rasulullah, apakah shalat dipendekkan ataukah 
engkau lupa?” Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menengok ke kanan dan 
ke kiri lalu bertanya, “Betulkah apa yang dikatakan Dzul Yadain?” Mereka 
menjawab, “Betul, engkau shalat hanya dua raka'at.” Lalu beliau shalat 
dua raka'at lagi, kemudian salam. Sesudah itu beliau bertakbir kemudian 
sujud, lalu bertakbir kemudian bangkit, lalu bertakbir kemudian bersujud 
lagi, lantas bertakbir lalu bangkit.” Dia berkata, “Dan aku dikabarkan oleh 
Imran bin Hushain bahwa beliau mengucapkan salam.” (HR. Al-Bukhari 
(482), Muslim (573), Abu Dawud (1008), At-Tirmidzi (394, 399), An-Nasa'i 
(1224, 1227), Ibnu Majah (1214), Ahmad (2/423)1. 


AN Ip Cl JA AU GP oeal 3 Oia GE 
JB ISS Berak ja SS IE Gd dag ale Al Lo 


Ja SB SAN deh f5 As sad kala gp 
38 


SE aka GS AN Jaa GEA orasi 0) JUS cai 
an ee AN Aa ERA SN ea aa Or nag Ka 
SI BESI Wa das ai AJE S5 :Jlas 2315, 


S2 SAN Aa dea 
Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar, lalu mengucapkan salam 
pada raka'at ketiga, kemudian masuk rumahnya. Lalu seorang lelaki 
yang memiliki kedua tangan yang panjang dan biasa dipanggil Al- 
Khirbag berdiri menghampiri beliau seraya berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah shalat telah dipendekkan?” Maka beliau keluar dalam keadaan 
marah dengan menyeret surbannya seraya bersabda, “Apakah benar yang 
dikatakan orang ini?” Mereka menjawab, “Ya benar.” Lalu beliau shalat 
satu raka'at, kemudian mengucapkan salam, lalu bersujud dua kali 
kemudian mengucapkan salam.” (HR. Muslim (574), Abu Dawud (1018), 
At-Tirmidzi (395), An-Nasa'i (1235, 1236), Ibnu Majah (1215), Ahmad 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


(4/427)1. 


50. 


AA RA DO en uearha (ena) 
ES LA 3 day Al Jai AA HAN Jan dls AE Al 
Ja eos Alma AS Ea oa SA aan 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Zhuhur 
lima raka'at, maka ditanyakan kepada beliau, “Apakah shalat telah 
ditambahkan (raka'atnya)?” Beliau bertanya, “Maksudnya bagaimana?” 
Ia menjawab, “Engkau shalat lima raka'at.” Maka beliau bersujud dua 
kali sujud, setelah itu salam.” (HR. Al-Bukhari (404), Muslim (572), Abu 
Dawud (1019), At-Tirmidzi (392), An-Nasa 'i (1253), Ibnu Majah (1205), 
Ahmad (1/376)1. 


»..... 0. 


Duta Sa Sena Aib AA G3 ka GA OI ala 3g (on) 
J3 Ig ae II Io si B3 €EIN 33 HA 

KOK 
Dari Algamah bahwa Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu bersujud 
dua kali setelah salam karena lupa, lalu dia menyebutkan bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan demikian. (HR. Muslim 


(572), Abu Dawud (1019), At-Tirmidzi (393), Ibnu Majah (1218), Ahmad 
(1/376)). 


K3 AI CP) Th Na. Sa 2 JG gal Ig ea) 
Aa ie 3 aa 5 Pa 2 TA SESI 3 LS PA 


” 


SI 4535 Pe Ph an A5 Tana Da 
Beng gat Sia da Lada Ia 


Dari Asy-Sya'bi, ia berkata, “Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu 
Anhu shalat bersama kami, lalu pada raka'at kedua ia berdiri hingga 
orang-orang mengucapkan Subhanallah dan ia juga mengucapkannya 
untuk mereka. Setelah shalat, ia sujud sahwi dengan dua kali sujud dalam 


" KITAB SHALAT Dede 


keadaan duduk. Setelah itu ia menceritakan kepada orang-orang bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga melakukan sebagaimana 
yang ia lakukan.” (HR. At-Tirmidzi (364), Ahmad (4/247)|. 


SEN 8 gi ae GAN TA Feel ana C9 
(da Ala HAN Gee ala Dl Io GAS 
AS 3 Bisa ea aa : Sa 


.£ Aa Ye 
Ken Ia Ga LUKA ka Cah san 5 Usa 
(592) Dari Abdullah bin Buhainah Al-Asadi sekutu bani Abdul Muththalib, 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat Zhuhur, dalam 
shalat itu beliau langsung berdiri padahal seharusnya duduk Tasyahud 
awal. Maka ketika shalat telah sempurna, beliau bersujud dua kali 
dengan membaca takbir setiap kali sujud, yaitu ketika duduk sebelum 
salam. Orang-orang ikut juga sujud bersama-sama dengan beliau sebagai 
pengganti Tasyahud awal yang terlupa. (HR. Al-Bukhari (1224, 1225), 
Muslim (570), At-Tirmidzi (391), An-Nasa'i (1221), Ibnu Majah (1206), 
Ahmad (5/3486)1. 


30 


ale bl Te wid jg OA AN Ga Ty an 
C3 BS II si SA Gap ISI JB 2 


2 Ki 


SI BA, BY SJ ASN 33 ISIS sb 
tan Nan AA Pain K3 Pemesan 
Lea JIN J3 Oa an 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika panggilan shalat 
dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut, 
hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah 
selesai, maka setan akan kembali. Jika igamat dikumandangkan, setan 
kembali berlari dan jika igamat telah selesai dikumandangkan dia kembali 
lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya membisikkan, 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Ingatlah ini dan itu.' Dia terus melakukan godaan itu hingga seseorang 
tidak menyadari berapa raka'at yang sudah dia laksanakan dalam 
shalatnya.” IHR. Al-Bukhari (608), Muslim (389), Ahmad (2/503)|. 


Sujud Sahwi bagi Orang yang tidak Melakukan Tasyahud Awal 
KS KIA Ae IA RA AE 3 (2) 
SG KE X8 Ha Pap Gap SN Ia A9 TA G3 bil 
dn Jaga SE lag ara Jia jaga daa 
Pe IU SEN La Io Ig ala 
ap AN EN 8G) jak Aya 2s 


Pa 333 Si j3 Ahn Kian 2 3 


Dari Pan bin Hurmuz pain bani Abdul Muththalib 
bahwa Abdullah bin Buhainah Radhiyallahu Anhu, ia berasal dari suku 
Azdi Syanu 'ah, sekutu bani Abdi Manaf, dan dia adalah seorang shahabat 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah shalat Zhuhur mengimami mereka, lalu beliau berdiri 
pada dua raka'at yang pertama dan tidak duduk (tasyahud awal), orang- 
orang pun ikut berdiri. Sehingga ketika shalat hampir selesai dan orang- 
orang menanti salam beliau, maka beliau bertakbir dalam posisi duduk, 
lalu sujud dua kali sebelum salam, setelah itu baru beliau salam.” (HR. 
Al-Bukhari (829), An-Nasa'i (1176), Ahmad (5/345)1. 


53 papan nga PADA 
Ig p A3 IS) aelag ale Al G2 

Aa Gan an nga 
agam! Gaet 3 In 


Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila imam 


Cu 
Ba 


berdiri pada dua raka'at pertama, jika dia ingat sebelum berdiri dengan 
lurus, maka hendaklah ia duduk. Namun, jika sudah berdiri lurus, maka 
janganlah ia duduk dan bersujud dua kali sujud sahwi.” (HR. Abu Dawud 
(1036), Ibnu Majah (1208), Ahmad (4/254)1. 


Sujud Syukur 
Is Daan aa Mat nak aea 


aa Dari Abu Bakrah Ak kainsamana asih dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa apabila terdapat perkara-perkara yang menyenangkan, 
atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud untuk bersyukur 
kepada Allah. (HR. Abu Dawud (2774), At-Tirmidzi (1578), Ibnu Majah 
(1394), Ahmad (5/45)). 


dal GE AE Al en ML AS yi yA ane 32 OA) 
Wara Lala AN SA JG 


Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari 
ayahnya, ia berkata, “Tatkala Allah menerima taubatnya ia bersungkur 
sujud.” (HR. Ibnu Majah (1393)). 


BAB-BAB SEPUTAR HARI JUM'AT 


Keutamaan Hari Jum'at 
apa 3,35 End Aa ka As san £ sal 8 (Gan) 
AN PPN Pet lag MAA Sah SLS p33 73: - Para 


... . 


KA A33 FAN Ten A33 es 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sebaik-baiknya hari ketika 
matahari terbit padanya adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam 
Alaihissalam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan kedalam 
surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga.” (HR. Muslim 
(854), At-Tirmidzi (491) dan padanya ada tambahan, An-Nasa 'i (1372), 
Ahmad (2/401)). 


di Jadid 5 JIE JB 3 AN g35 Sah al 33 (211) 
Ia AI H5 AAN sa El pa Kla ala 


... -.——. . 


FA Bag 2 yi 4x33 PA WA 4x33 HIS Lang A33 se 4339 G3 


N 


- 20 0 


Bat San be ah 5 US Dp 5 


Yz HL dag SN GA V3 BELA Gp WA aa diss 
ARE) Aa MI Ed Jis Jah ja Aa AE Ao 


- 


599.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sebaik-baik hari ketika matahari 
terbit adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu 
Adam diturunkan dari surga, pada hari itu pula taubatnya diterima, 
pada hari itu juga ia wafat, pada hari itu Kiamat akan terjadi dan tidak 
ada satu pun binatang melata kecuali mereka menunggu'? pada hari 
Jum'at, sejak Subuh hingga terbit matahari, karena takut akan datangnya 
hari kiamat, kecuali Jin dan manusia. Pada hari Jum'at ada suatu waktu 
yang tidaklah seorang mukmin pun ketika shalat dan berdoa meminta 
sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan 
mengabulkannya.” (HR. Abu Dawud (1046), At-Tirmidzi (488), An-Nasa'i 
(1429), Ahmad (2/486)). 


ade SIA I3 AN PLAN 3 Sg (1) 
Hg Gak as an AA Lg Ll YA Sa) Je 
SB #OLSII Gs 2 AE SU Kia A33 ASIAN ig Ah 


159 Musikhatun artinya mendengar dengan seksama, menunggu dan berharap, An- 
Nihayah fi Gharib Al-Atsar, Bab huruf sin bersama huruf ba '. 


ai KITAB SHALAT De 


BS Pa KSM Sy 5 je Je Kana na 
ae sn ea “g AN) (ag TA KAK a33 Olla 
FE ella Hat Aa MP & 


(600.) Dari Aus bin Aus Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya di antara hari- 
harimu yang paling utama adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam 
Alaihissalam diciptakan, pada hari itu beliau wafat, pada hari itu juga 
ditiup sangkakala, pada hari itu juga orang-orang beriman dimatikan 
(menjelang Kiamat). Maka perbanyaklah shalawat kepadaku: karena 
shalawat kalian akan disampaikan kepadaku.” Para shahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin shalawat kami bisa disampaikan 
kepadamu, sementara engkau telah tiada?” Atau mereka mengucapkan, 
“Telah hancur.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah 
mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Alaihimussalam.” 
(HR. Abu Dawud (1047), An-Nasa'i (1373), Ibnu Majah (1085)1. 


IA Oa 25 JE JB KE AN Ga $ sp alas On) 


AS Ea ape Pakai 2 AE 
nyah . SESI Papa AO 2 KN JI 


SN AA Napi MM pian aux AELG 


oya 155 Ad 2G Jaa 293 JA) AI GIS asa LIGA 
SS 8 3053 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kita adalah umat yang terakhir 
datang ke dunia, namun yang lebih dahulu diadili pada hari Kiamat. 
Kita adalah umat yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka 
diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu 
mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, 
yaitu kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang 
mereka perselisihkan, Allah telah menunjukkannya kepada kita.” Beliau 
lanjutkan, “Hari Jum'at adalah untuk kita, esok hari untuk kaum Yahudi, 


dan lusa untuk kaum Nasrani.” (HR. Al-Bukhari (876), Muslim (855), Ibnu 
Majah (1083), Ahmad (2/249)). 
Aa 35 » 350- 

sa S9 JG si Uas AN Il 3 ee lp Or) 
Sa aja Na Mang On 33 CR 


(602.) Dari Ibnu Abbas mean mna bahwa ia peraih 
“Sesungguhnya shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah 
shalat Jum'at di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah 
di masjid Abdul Gais di kampung Juwatsa'9, negeri Bahrain.” (HR. Al- 
Bukhari (892)|. 


1 ja # 


Siapa yang Terkena Kewajiban Shalat Jum'at 
Allah Ta'ala berfirman, 


Pa - ». 13 A Ban AI X 

SB RAG KLAS 1 on RAN Gg II Ya Bali FE 
Fi 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk 


melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat 
Allah.” Jl Al-Jumw'ah (62): 9) 


sale PPN Men (3 Maka. 
22 et Ha (Aa de lag ada KIE Hi do GAN 


ta) Dari Hafshah aan Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, bahwa Nabi Shallallallahu Alaihi wa Sallam besabda, “Mendatangi 
shalat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh.” 
(HR. Al-Bukhari An-Nasa 'i (1370)1. 


IP pen Pe ega On) 
ab aan KI an BA Jade 


160 Juwatsa 160 Juwatsa adalah nama sebuah kampung yang terkenal di kalangan mereka. 


2 KITAB SHALAT De 


5 - G 25. 2 -0 
Daan 23 SA ji TN Png 
(60) Dari Tharig bin Syihab Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Jum'at itu wajib bagi setiap muslim 
dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, 
anak-anak dan orang yang sakit.” HR. Abu Dawud (1067)1. 


Keutamaan sn aa Shalat Jum'at dan Ne na 
La sb 5 JB JB K3 AI 23 F3 gi 3 . 
Asa ge bah as) lag ada ae 
ap Be ana FN Ve 
- - aa . SIN OR Dgnatas deblan «isu 
Be FS ea IS saka aa 

PN cab 5 ag KI sap sik 


(605) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Pada hari Jum'at para malaikat 
hadir di setiap pintu masjid mencatat seseorang yang datang paling awal 
dan seterusnya. Apabila imam telah duduk (hendak berkhutbah), maka 
para malaikat menutup buku catatan mereka kemudian mendengarkan 
dzikir (khutbah). Orang yang paling awal'"' datang ke masjid seperti 
orang yang berkurban dengan seekor unta'?, kemudian seperti orang yang 
berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkurban 
seekor kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkurban 
seekor ayam, kemudian seperti orang yang berkurban sebutir telur.” (HR. 
Al-Bukhari (929), Muslim (850), Ibnu Majah (1092), Ahmad (2/480)1. 


P3 


30. 


Aa An Tadi I,25 SAE Al eng £ Jah ale 


161 At-Tahjir menuju Jum'at dan selainnya adalah bersegera mendatanginya. 

162 Al-Badanah adalah istilah yang digunakan untuk unta jantan dan betina serta sapi, 
namun lebih sering digunakan pada unta. Dinamakan badanah karena gemuk dan 
besar. 


33 


SN BASA JAS KR G3 JAE Ya Tn 


sE- 


SK asn 2 Len gen ganas MAh 
Senen LES ASEAN RN eh 3 53 
angen an kal 3 PUN 3 
KE abs PAN GA SB kan S3 KKS ui 


SN 3S 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mandi pada hari 
Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka 
dia seolah berkurban seekor unta. Barangsiapa datang pada kesempatan 
kedua, maka dia seolah berkuban seekor sapi. Barangsiapa datang pada 
kesempatan ketiga, maka dia seolah berkurban seekor kambing yang 
bertanduk. Dan barangsiapa datang pada kesempatan keempat, maka dia 
seolah berkurban sebutir telur. Apabila imam sudah keluar, maka para 
malaikat hadir mendengarkan dzikir (khutbah).” (HR. Al-Bukhari (881), 
Muslim (850), At-Tirmidzi (499), An-Nasa'i (1387), Abu Dawud (351), 
Ahmad (2/460)1. 


Ju A2 akik palem 
Gaal GAS AR an SA ang as bae ar 2 
L 


Led 
| se 


SYG 33 


dia sad 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa berwudhu, lalu 
menyempurnakan wudhunya kemudian mendatangi shalat Jum'at, dia 
mendekat, mendengarkan dengan seksama dan diam, maka diampuni 
dosa-dosanya antara Jum'at ini dan Jum'at berikutnya dengan tambahan 
tiga hari. Barangsiapa mengusap kerikil berarti dia telah berbuat sia-sia.” 
(HR. Muslim (857), Abu Dawud (1050), At-Tirmidzi (498), Ibnu Majah 
(1090), Ahmad (2/424)1. 


s5 KITAB SHALAT De 


FP 
30- - 


AI IA Jos SI TEA Gn Bah 3 
IS IU SUS anda JI AA IE 2g dala 


-. 


Kara 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jum'at sekarang ke Jum'at 
berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya selama dosa besar 
tidak dilakukan.” (HR. Muslim (233), At-Tirmidzi (214), Ibnu Majah (1086), 
Ahmad (2/229)). 


4 1 38. 3 @ Setra zb 2 . 


3 je aa Padan 5, eng PP 
IL In ma AAN G2 653 S3 J3 Ag SEN 3a Te 
M3 Moo 22 saat jabat Jan ge 


(609) Dari Aus bin Aus Ats-Tsagafi Radhiyallahu Anhu, aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
mandi dengan rambutnya pada hari Jum'at dan mandi menyiram sekujur 
tubuhnya, lalu dia pergi untuk shalat Jum'at pada awal waktu'8 dengan 
berjalan kaki dan tidak berkendaraan'8, lalu duduk mendekat kepada 
imam untuk mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap 
langkahnya dicatat pahala puasa dan ibadah malam selama satu tahun.” 
(HR. Abu Dawud (345), At-Tirmidzi (496), Ibnu Majah (1087), An-Nasa'i 
(1380), Ahmad (4/9)1. 


Apabila Hari Raya Bertepatan Cengan Hari Jum'at 
| 


8 ip Sola £ Lagi :JE GI Ang as Yee OA) 


163 Bakkara wab takara. Bakkara adalah menghadiri shalat di awal waktunya. Setiap 
yang bersegera kepada sesuatu, maka dia telah bersegera di awal waktunya. Adapun 
ibtakara maknanya adalah mendapatkan awal khutbah. 

164 Wa masya walam yarkab (berjalan dan tidak berkendaraan), yang demikian ini karena 
berjalan itu padanya terdapat beban dan kesulitan. 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


- 


IE S3 33 333 He sae TN 23 5 Sa 

33 JE tes 4 ana gatot . ade Png 

J3 Pu Z APA GG je Ha . s — 
3 3 

Jati gas 


(610) Dari Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami, ia berkata, “Aku Kas 
Mu'awiyah bin Abu Sufjyan Radhiyallahu Anhuma, dia sedang bertanya 
kepada Zaid bin Argam, ia bertanya, “Apakah engkau menyaksikan 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua hari raya bertepatan 
dengan hari Jum'at?” Zaid menjawab, “Ya.” Mu'awiyah lanjut bertanya, 
“Lalu apa yang beliau perbuat?” Dijawab, “Beliau melaksanakan shalat 
hari raya, kemudian memberikan dispensasi pada shalat Jum'at seraya 
bersabda, “Barangsiapa yang berkeinginan untuk shalat maka hendaklah 
ia shalat.” IHR. An-Nasa'i (1590), Abu Dawud (1070), Ibnu Majah (1310), 
Ahmad (4/372), dan dari Wahb bin Kaisan ada pada An-Nasa 'i (1591)). 


2 na Jp $$ SE LAB AN Gn Uk Gl OP Gw) 
Asa Aa engga Jesid ARTA 
PAN Le: El 2220 le 


Dari Ibnu Abbas AN Si dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, “Pada hari kalian ini telah 
terkumpul dua hari raya. Barangsiapa yang berkehendak, ia tidak perlu 
lagi shalat jum'at, namun kamiakan melaksanakannya, insya Allah.” HR. 
Ibnu Majah (1311)). 


Waktu Shalat Jum'at 
KIE AN Ta GAN SE AI G5 EL gp asi 3g C0 - 
sa has as » RA as 5 Iu 


(612) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari sudah 


tergelincir. IHR. Al-Bukhari (904), Abu Dawud (1084), At-Tirmidzi (503), 
Ahmad (3/128)). 


dab SB IE KE IN G5 Je pa 32 0) 
kesan 583 JS 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
bersegera dalam mengerjakan shalat Jum'at, dan tidur siang setelahnya.” 
(HR. Al-Bukhari (905)). 


Ia AN IE KE WN Ga lu 3 33 Gw) 
2 SESI 15I3 GLS, 3g 5 3g SEA ISI 2g 4 ade 2 


ARA Ga 


(612) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyegerakan pelaksanaan shalat jika hari 
terasa sejuk, dan bila udara panas beliau mengakhirkannya, yakni shalat 
Jum'at.” IHR. Al-Bukhari (906)|. 


Bl atas 2 Jeas gta yg selat Ono) 
Sa jaya ISS JB AI Hasi 
sen Ska baal aa Ia 


Dari Iyas bin Salamah bin Al-Akwa', ia berkata, “Ayahku telah 
memberitahukan kepadaku - dia termasuk salah seorang shahabat yang 
ikut dalam bai'at di bawah pohon (bai'atur ridwan)- dia berkata, “Kami 
pernah melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, setelah shalat selesai, kami beranjak pergi. Saat itu tidak ada 
bayangan dinding yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh.” HR. 
Al-Bukhari (4168), Muslim (860), Abu Dawud (1085)1. 


SARA Jai ES :JE A2 1 KE DN GP AA y HE Gw) 
Pa pr 


- 


Tg 
o - Pi 
. 
Pe 


2 
Ar 
(615) 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami biasa 
tidur siang dan makan siang setelah shalat Jum'at.” (HR. Al-Bukhari (959), 


Abu Dawud (1086), Ahmad (5/336)1. 


Adzan Shalat Jum'at 
Allah Ta'ala berfirman, 


SMA 


c. 4 oo. .. “. » - T (3 4 . Le IX 
53 SLS ARE 03 oo MAAN Gap BL Gali ea 
Den hn Ime Aa boa IL Ar 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk 
melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat 
Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu 
jika kamu mengetahui.” (OS. Al-Jumw'ah (62): 9) 
a8 SY Gl Da p Ge CAN aa bek pl aa 
s - o- aa 8 0. 0 2 12 ag f 3 .- Bad dst 
aa BRA G3 RAIN IE PUN ak Ge A3 
3x T Mena s1z 30 8 Kara o - £ aan ot 4 
ASN OS UAS Ag AI P3 AS, "5 IG Ag ada AI 


34 
2 


s2 sz cE -- 2 - 0. 0 pr Pre & 2.1.3 
S6 SJ OISYY daa Pr Olate al aa) 799 Ole 
ag et ag Gs 


Dari Ibnu Syihab, As-Sa'ib bin Yazid telah mengabarkan kepadaku 
bahwa pada mulanya adzan pada hari Jum'at dikumandangkan ketika 
imam duduk di atas mimbar, yaitu di masa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, Abu Bakar, dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Ketika Utsman 
menjabat khalifah dan orang-orang sudah semakin banyak jumlahnya, 
maka Utsman memerintahkan untuk mengumandangkan adzan ke tiga 
di hari Jum'at, maka dikumandangkanlah adzan di atas Zaura“S, lalu 
perkara tersebut menjadi tetap.” IHR. Al-Bukhari (912), At-Tirmidzi (516), 
An-Nasa'i (1391), Abu Dawud (1087), Ibnu Majah (1135)). 


Aa Sa Se ea wa sa 
"IR - aa UU Dr » 3 w” 

ot. P3 30 32 Ps os ab .. 4 5. 03,8 Si e 
J3 Haa Ja Ge LE AU GP) Ip Oak ARA 


165 Az-Zaura' adalah tempat yang jauh yang berada di Madinah. Lihat Fath Al-Bari, karya 
Ibnu Hajar (1/128). 


SU KITAB SHALAT De 


SEN SE cats RE SIA Cg ANE DI Io GUN 35 
— pal E gk AG AI Sm pad 


(613) Dari As-Sa'ib bin Yazid, “Sesungguhnya orang yang menambah 
adzan ketiga pada shalat Jum'at adalah Utsman bin Affan Radhiyallahu 
Anhu, ketika penduduk Madinah sudah semakin banyak. Tidak ada 
mu 'adzin bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali satu orang saja 
dan adzan shalat Jum'at saat itu dikumandangkan ketika imam sudah 
duduk, yakni duduk di atas mimbar.” (HR. Al-Bukhari (913). 


Keutamaan Berhias dan Pakaian untuk Shalat Jum'at 


Allah Ta'ala berfirman, 
ay Tah 2 
Sora Se 2) Pena pat Kan 


“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 
(memasuki) masjid.” (OS. Al-A'raf (71: 31) 


AE 3 SAB BE Dal an Ep ata 33 Oa) 
aa GT Km DG Ke Aa IE eh 

AN Upapot 5 ES IE Lha ISI a33, Luar 
PA Lane aan sa la 2 Al Lo 
Se ea le d1 Ta da per 
db pen Gt IS PN Al 62, ALAN 33 
jaan Ip Jose uyuut le yel it Puas 
MEI 33 BUSA Kala SIS Lag ara Hi 
Sea SNN Aa Al 635 

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Umar bin 


Al-Khaththab melihat pakaian sutera di depan pintu masjid, maka ia 
pun berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya engkau beli pakaian ini, lalu 
engkau kenakan pada hari Jum'at, atau saat menyambut utusan delegasi 
yang datang menghadapmu.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti 
ini tidak akan mendapat bagian di Akherat.” Kemudian datang hadiah 
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang di antara isinya 
adalah pakaian sutera, beliau lalu memberikannya kepada Umar bin Al- 
Khaththab Radhiyallahu Anhu. Maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, 
engkau berikan pakaian ini untukku, padahal engkau telah menjelaskan 
akibat bagi orang yang memakainya?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menjawab, “Aku memberikannya kepadamu bukan untuk engkau 
pakai.” Maka Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu memberikan 
pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di Mekah.” (HR. 
Al-Bukhari (886), Muslim (2068), An-Nasa'i (1382), Abu Dawud (4040), 
Ahmad (2/39)1. 


ag Kg AA NA 
Bea al HbngS SE td lag ala AM J2 


ee OLag UN Ta o £ o8ge-, 8 £ 
Bp Gus ana Pa EP LN U Ol “553 3 La 


Dari Muhammad bin Yahya bin Habban Radhiyallahu Anhu, 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Alangkah 
baiknya salah seorang dari kalian memiliki dua pakaian, atau jika salah 
seorang punya kemampuan mempunyai dua pakaian untuk melaksanakan 
shalat Jum'at selain pakaian untuk bekerja sehari-hari.” (HR. Abu Dawud 
(1078), dari Abdullah bin Salam marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, terdapat pada Ibnu Majah (1095)). 


Mandi Jum'at 
Je Iis SE AN GP AE AN ae “or Gn) 
Nat 2 25 AS SI :JE aje 


" KITAB SHALAT De 


te 
- 


Gn 
Ke 
1 
8 
£ 
“ 
tb 
— 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika salah seorang dari kalian 
mendatangi shalat Jum'at hendaklah ia mandi.” IHR. Al-Bukhari (877), 
Muslim (844), At-Tirmidzi (492), An-Nasa'i (1375), Ibnu Majah (1088), 
Ahmad (2/3)). 


. 


MEI 3 PE JB A Ah KS AN seni sh ul ga Os) 
& Jaa OS 33 3 Ole lte YES. 3 Tata ge. naa) ah 2 
- sa IS ae 3 ey, Ju JS Gas 


mi dai #3 ASN Lana Go S3, Pes 
ade Al kol Iya | aa na ah jt Is 
Jalan J! “Laka 2 ISI 2 


(622) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ketika Umar 
bin Al-Khaththab berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari Jum'at, 
tiba-tiba masuklah Utsman bin Affan, maka Umar pun memanggilnya 
seraya bertanya, “Mengapa orang-orang terlambat setelah mendengar 
adzan?” Utsman pun menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, aku tidak 
berbuat apa pun setelah mendengar adzan kecuali langsung berwudhu dan 
berangkat.” Umar berkata, “Wudhu juga harus, tetapi bukankah kalian 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika 
salah seorang dari kalian hendak menunaikan shalat Jum'at, hendaklah ia 
mandi terlebih dahulu.” (HR. Al-Bukhari (878), Muslim (845), Abu Dawud 
(340), At-Tirmidzi (494), Ahmad (1/15)|. 


WI Ia GAN ga Ga DIA kabul SB - 
SE Lan an A3 JSI JB 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Mandi pada hari Jum'at adalah wajib 
bagi setiap muslim yang sudah baligh.” (HR. Al-Bukhari (858), Muslim 
(846), Abu Dawud (344), Al-Muwaththa' (230)|. 


TI G3 bal 32 HB sat al of laa ge (5) 


ENSIKLOPEDI DM 
HADITS 


Tah Ia JAS SI SE sara AA UNP UN PEN ta 


oT- .. 3 IX 

Menu mn enab agan Ia 
Dari Abdurrahman bin Abu Said Al-Khudri, dari ayahnya 
Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi 
setiap muslim yang sudah baligh, begitu juga menggosok gigi, memakai 
mewangian sekedar yang dapat ia lakukan.” (HR. Muslim (846), An-Nasa'i 
(1382), Abu Dawud (341), Ibnu Majah (1089), Ahmad (3/30)1. 


5 Ae AN Ga GAN ye GS dl gen Lala ye (010) 
Sau dan Ta S3 ar ia 5 SE TE e 
JSI 


Dari Hafshah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallallahu Alaihi 
wa Sallam, dari Nabi Shallallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 
“Bagi setiap orang yang sudah baligh wajib pergi melaksanakan shalat 
Jum'at, dan bagi yang berangkat shalat Jum'at wajib mandi.” (HR. Abu 
Dawud (342)1. 


da d5 JG JAE AU G3 sa 33 GK Gm) 
Ebi CAS H2 kun Kp yb G LP Ga Ta Ara 
el BSE 3333 «3 SAN ARA G3 buras La 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berabda, “Barangsiapa yang berwudhu lalu 
ia menyempurnakan wudhunya kemudian mendatangi shalat Jum'at, 
mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa- 
dosanya antara hari itu dengan hari Jum'at yang lain, ditambah tiga hari. 
Barangsiapa yang memegang-megang batu kerikil, maka ia telah berbuat 
sia-sia'8,” (HR. Muslim (857), Abu Dawud (1050), At-Tirmidzi (498), Ibnu 
Majah (1090), Ahmad (2/424)). 


166 Fagad lagha artinya berbicara. Ada yang mengatakan condong dari kebenaran. 


SU KITAB SHALAT Bet 


Siwak dan Wewangian untuk Shalat Jum'at 
bal BAGI IE BA Gala gi ae Ga (ar) 
JB DE Sa me K MA Ketan K2 HN 3s 
ana 205 S3 eka aa pandan Jab 


2 


SANG, TA SI 136 G Jadi Liar: sae JG 5 

Naa Ai DE LA, 
(627) Dari Amr bin Sulaim Al-Anshari, ia berkata, “Aku bersaksi atas Abu 
Said Radhiyallahu Anhu bahwa ia berkata, “Aku bersaksi atas Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, “Mandi pada 
hari Jum'at merupakan kewajiban bagi orang yang sudah baligh, dan 
hendaknya bersiwak'” serta memakai wewangian bila memilikinya.” 
Amr berkata, “Adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. 
Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian -Wallahu a'lam- aku 
tidak tahu apakah wajib atau tidak.” IHR. Al-Bukhari (879), Abu Dawud 
(344), Ahmad (3/30) dan dari Atha' bin Yasar, dari Abu Said, terdapat pada 
Muslim (846)1. 


Io GA JE IE kia Ul G2 £ wa Sala 36 pa 

F Usul Us el, Ka ag 13 data Y 5 ala 

2 Take KO era Ana 

Deen dadu ai aa an 
SI aa din ks ab 


(628) Dari Salman Al-Farisi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah seorang lelaki mandi 
pada hari Jum'at, lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian 
miliknya, atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar menuju masjid, 


167 Yastannu berasal dari kalimat Al-Istinan, yaitu menggunakan siwak untuk menggosok 
gigi. Lihat An-Nihayah, Bab huruf sin bersama huruf nun. 


ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia shalat 
yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah imam, kecuali 
akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dengan 
Jum'at yang lainnya.” (HR. Al-Bukhari (883), An-Nasa'i (1402), Ahmad 
(5/439)1. 


Mimbar untuk Khutbah di Masjid dan Ukuran Tingginya 
tanpa Berlebihan 


Aa SA Io Bb pe Je 
IE WS 33 Ii 832 Da op 3 NAS 33 sae 
ap Jab ea as IN 5 AS, ga SPN Il ai, 
Ke Ius Jani Dag be Dl God J3 ae ba 
Ain BL AG SINI Ga isat BSG Jl ag ala Ai 


SA Sele JI BEAT JA SI EN NE ah 
NI EIG dp aa Ba LE Ia lea AIA al 
z 2 p — ja ve g ST 

SI BAB ERa AN Ola al AI 2 Jpn 
SAE 35 255 Ale do dig sAE AU Iin Ul Open 


H4 3 


MISI K3 AA IS SE 3 5 
GOL aka SU 


Dari Abu Hazim bin Dinar, bahwa ada sekelompok orang 
mendatangi Sahl bin Sa'ad As-Saidi, mereka berdebat tentang mimbar 
(Nabi) dan bahan bakunya. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sahl 
lalu berkata, “Demi Allah, akulah orang yang paling mengerti tentang 
masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari pertama mimbar tersebut 
dipasang dan hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk 


2 KITAB SHALAT De 


se 5 « Tan 


. 
- 


L 2. 5 3 3 
33 ED ASI MI 
& “IN ea 


di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang 
untuk menemui Fulanah -seorang wanita Anshar yang namanya sudah 
disebutkan oleh Sahl-, “Perintahkanlah budak lelakimu yang menjadi 
tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, sehingga saat berbicara 
dengan orang banyak aku bisa duduk di atasnya.” Maka kemudian wanita 
itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari 
batang kayu hutan, setelah jadi dan diberikan kepada wanita itu, ia lalu 
mengirimnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau 
memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di sini. Lalu aku 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atasnya. Beliau 
bertakbir dalam posisi di atas mimbar lalu rukuk dalam posisi masih di 
atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu 
sujud di dasar mimbar kemudian beliau mengulangi lagi. Setelah selesai, 
beliau menghadap kepada orang banyak lalu bersabda, “Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti 
dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara shalatku.” 
(HR. Al-Bukhari (917), Muslim (455), Abu Dawud (1080), Ahmad (5/339)). 


Tata Cara Khutbah Jum'at dan Tea Khatib padanya 
BN Ga GEN S61 TE MAS A G3 A ab oya GR) 
SE Ino II ML pg Sal SEE A5 aa 
APA AN RN NN 3-53 Ju Sa esis 
3 Pe. Naa 


(630.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah dua kali, beliau 
duduk setelah naik mimbar sehingga mu 'adzin selesai mengumandangkan 
adzan, setelah itu beliau berdiri dan berkhutbah, lalu duduk lagi dan 
tidak berbicara kemudian bangkit dan berkhutbah.” (HR. Muslim (861), 
At-Tirmidzi (506), Abu Dawud (1092), Ibnu Majah (1103), dan pada Al- 
Bukhari (920) dengan ringkas|. 


DI Io GA S5 JBS AN G2) AE Ji yE 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


SIN Oei US pas D3 Ani DANG LL A2 He 


(631) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah dengan berdiri, 
kemudian beliau duduk, lalu bangkit berdiri lagi, sebagaimana yang 
kalian lakukan sekarang ini.” IHR. Al-Bukhari (920), Ahmad (5/93)). 


IP BEN IE SEE AN 633 A5 pd aa 3 
Ms BA aan La Ag ae da 
Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Nabi 


Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah dua kali dan beliau 
duduk di antara keduanya.” (HR. Al-Bukhari (928), Ahmad (5/92)1. 


DN Io ah Il SI LAN ga KAL 3 He ge Oi) 
8- a14 oz s4 


ME CBR Aji 3 At 3 ds Jenar 
a13 373 Na 32 KAA Su) mega 
Io 33 2S ae PA DA 


(633) Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah dengan berdiri, 
kemudian beliau duduk, lalu beliau berdiri lagi sambil menyampaikan 
khutbah dengan berdiri. Siapa saja yang memberitahukan kepadamu 
bahwa beliau menyampaikan khutbah dengan duduk, maka dia telah 
berdusta.” Jabir berkata, “Demi Allah, aku shalat di belakang beliau lebih 
dari dua ribu kali shalat.” IHR. Muslim (862), Abu Dawud (1093), An- 
Nasa'i (1416, 1417), Ibnu Majah (1106), Ahmad (5/90)1. 


20 PA 


Je PL SA SIKA AA Gen io ae 53 Gr) 
Ga ST GAS Akad RA, AL € MA IA 


2 AA 
Dari jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Shalat yang 


dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat sederhana, 
begitu juga dengan khutbah beliau, beliau hanya membaca beberapa 


Su KITAB SHALAT CONES 


ayat Al-Gur an dan memberi peringatan kepada orang-orang.” (HR. Abu 
Dawud (1101), Ibnu Majah (1106), Ahmad (5/100), yang terdapat pada 
Muslim (862), At-Tirmidzi (507) Bi ada kalimat “Beliau membaca..” ). 


. 


AN Iya gs) Esa JG ala UI G3 pa yr AE GE (xv) 
aan | ash « 2g 9 IE Al Lo 


(635) Dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhu, ia Tn “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami agar 
Sak set Mon inih khutbah.” IHR. Abu Dawud (1106)J. 


We gih eka D1 925 YES al gs Gr 
EL TS Ha eh SA gua Gu A8 JS 
Jb Bli Ta ala Al La di In Lan2 GIS 
M2 PLAN Ul bugis po Sea Tai JAS DLS 


VA JA Ga Bls Pan 


(636) Dari Abu Wa'il, Ammar pernah menyampaikan khutbah Jum'at 
kepada kami dengan bahasa yang singkat dan padat. Maka ketika ia turun 
dari mimbar, kami pun berkata kepadanya, “Wahai Abu Yagzhan, khutbah 
anda begitu singkat dan padat. Alangkah baiknya kalau anda panjangkan 
lagi.” Ammar berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Sesungguhnya lamanya shalat dan pendeknya khutbah 
seseorang itu menunjukkan tentang pemahaman ia tentang agamanya'?. 
Karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, dan 
sesungguhnya sebagian dari penjelasan adalah sihir.” (HR. Muslim (869), 
Ahmad (4/320)1. 


S3 


Perintah untuk Beradab Kepada Allah Ta'ala dalam 
Menyampaikan Kalimat, Baik pada Saat Khutbah Maupun 
Selainnya 


Kie Cl Ket SE DI GP) SL yi 3 Gae GS Gr) 


168 Ma 'innatun min fighihi, artinya menunjukkan kepahaman seseorang dan kedalaman 
ilmunya. Lihat Syarh An-Nawawi Ala Muslim (6/157). 


3 M3 pe aa Pad Oa AE To ga 
Ca Ona han Jen 3 HIS Mean YA 


Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang khathib 
menyampaikan khutbahnya di samping Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, ia berkata, “Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, 
sungguh ia telah memperoleh petunjuk, dan barangsiapa bermaksiat 
kepada keduanya?” Maka beliau bersabda, “Berdirilah (atau pergilah), 
seburuk-buruk khathib adalah engkau.” (HR. Muslim (870), An-Nasa'i 
(3279), Abu Dawud (1099), Ahmad (4/256)1. 


Perintah untuk Berkumpul Mendengarkan Khutbah dan 
Diam Ketika Mendengarkannya pada Hari Jum'at 


Allah Ta'ala berfirman, 


At 
£ Oo Gn ag 


Gaia lie G3 Ca 


Ge ia 2.2 E- 5 At 
3 DIAM AI BE 
Sa Ketan ea 
WAN pat si 
“Dan apabila mereka melihat AN aa atau permainan, mereka 
segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) 
sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih 


baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah Pemberi rezeki 
yang terbaik.” (OS. Al-Jumw'ah (62): 11) 


SAE Al J2 AN Is SUS AN G3 53 dis Ora) 
CE AANG Batu 23 Okolal Es ISI JB 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika engkau berkata kepada 
temanmu pada hari Jum'at diamlah' padahal imam sedang menyampaikan 
khutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.” (HR. Al-Bukhari 
(934), Muslim (851), At-Tirmidzi (512), An-Nasa'i (1400), Abu Dawud 
(1112), Ibnu Majah (1110), Ahmad (2/272)1. 


SSK S4 KITAB SHALAT Dea 


sa AB pe naa AI 


Amaijer karir, Jas Ta SIB JASA yA 
KA 513 AR el sat laa Tah asa - Ig & 
KE Jan 


(639) Dari Abu Hurairah keemasan an Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang mandi kemudian mendatangi 
Jum'at, lalu ia shalat semampunya dan diam hingga selesai khutbah, 
kemudian ia lanjutkan dengan shalat bersama imam, maka ia akan 
diampuni dosa-dosanya antara hari itu dan hari Jum'at yang lain, bahkan 
ditambah hingga tiga hari.” (HR. Muslim (857), Ahmad (2/424), dan dari 
Salman terdapat pada Al-Bukhari (883) seperti itu). 


Cas 


SJ 2 AJE AN Gn has ya ae 33 Os) 
Wangi BEGAL KAI GE esai ISI Ala sala du La 


(640) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, “Apabila 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah berada di atas mimbar, 
maka kami menghadap ke arahnya dengan seluruh wajah kami.” (HR. 
At-Tirmidzi (509)). 


Ucapan Imam dan Pertanyaannya Kepada Jama'ah di 
Bea Khutbah pada Hari Jum'at 


JS AS SES AN ee, AN 2 ya G3 2 (un) 
JUS cant ar Sai LEE Ia Ie Ie 12 
| 3 S3 Jd Je o3i Ketia Ae 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Seorang lelaki datang saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang 
menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak pada hari Jum'at. 
Beliau lalu bertanya, “Wahai fulan, apakah engkau sudah shalat (tahyatul 
masjid)?” Orang itu menjawab, “Belum.” Beliau lantas bersabda, “Bangun 


dan shalatlah dua raka'at.” (HR. Al-Bukhari (930), Muslim (875), At- 
Tirmidzi (510), An-Nasa'i (1399), Abu Dawud (1115), Ibnu Majah (1112), 
Ahmad (3/303)1. 


- 


Suaka BL AS :JE A12 40 We Haa ap G3) 
PL Ci 2 JS 1 Fipa 2 Tn 5 ada ANN PAN UK PA Ag 
Mag EP "1g E 3S, jo JB Y er 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Sulaik Al- 
Ghathafani datang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tengah berkhutbah, maka beliau bersabda kepadanya, “Apakah engkau 
sudah shalat?” Sulaik menjawab, “Belum.” Beliau lantas bersabda, 
“Shalatlah dua raka'at yang ringan.” IHR. Abu Dawud (1116), Ibnu Majah 
(1114)). 


Napak 2 IA ee, ae gaga 0 
aa Bay bas JUS ob G3 2g IE AI 
SI UI 3 Ikan 3 3 Al Ea MIS Ag 


(643) Dari Ibnu Umar, bahwa seseorang datang menemui Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau sedang menyampaikan 
khutbah. Orang itu bertanya, “Bagaimana shalat malam dikerjakan?” 
Beliau menjawab, “Dua raka'at-dua raka'at, apabila engkau takut waktu 
Subuh tiba, maka shalat witirlah satu raka'at sebagai penutup dari shalat 
yang telah engkau kerjakan.” (HR. Al-Bukhari (743). 


AN Ja GA SSB BE Ag alay alas G1) 
S6 AJES A23 MEI 3 daa (3 BE Ita ala 
- JUS K3 DI PSG 3 GI Kap JET ES cast 
Ip 3 AAN 3 AL al ah SIB ERA GI AL 

SAN 3 bau BE SU JB oat 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, lalu tiba-tiba 


an aman ja 


orang-orang berdiri menuju beliau seraya berteriak, mereka mengatakan, 
“Wahai Nabi Allah, hujan telah terputus dan hewan-hewan ternak telah 
binasa, maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk 
kami.” Beliau lalu berdoa, “Ya Allah, berilah kami air hujan, berilah kami 
air hujan.” Anas berkata, “Demi Allah, kami tidak melihat setitik awan 
pun di langit.” Anas melanjutkan, “Lalu awan itu muncul dan betebaran, 
kemudian menurunkan hujan.” (HR. Al-Bukhari (1021), Muslim (897), Abu 
Dawud (1174), An-Nasa'i (1516), Ahmad (3/194)). 


2 JAS SE ida 4 Pe NM 
An ti ag MEI EL ANA YA ae ale ke 


o z7 


ag G1 443 
Dari Abdullah bin Busr Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang lelaki 
masuk masjid pada hari Jum'at sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam sedang berkhutbah. Beliau bersabda, “Duduklah, sungguh 


engkau telah terlambat dan menyakiti orang lain.” (HR. An-Nasa'i (1399), 
Ibnu Majah (1115), Ahmad (4/188)). 


- 54 13 JAS KAS IE AE AU 23 Ea al 3g (G5) 

4 La OLS 33 23 Ole J3. 3 en fa wa CE 

SE JS AT 2 Si Ja Je JS era 

Liat SLS si AGEN EA Er SI Lea Exa 

al boa Iya 5 bait TMS Gd tab 2 3 
Jati a Pa dl Has Para ISI nan 


(646) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ketika Umar 
bin Al-Khaththab berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jum'at, tiba- 
tiba masuklah Utsman bin Affan, maka Umar pun memanggilnya seraya 
bertanya, “Mengapa orang-orang masih terlambat setelah mendengar 
adzan?” Utsman pun menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, aku tidak 
menambah setelah mendengar adzan kecuali langsung berwudhu dan 
berangkat.” Umar berkata, “Wudhu juga harus, tetapi bukankah kalian 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika 


salah seorang dari kalian hendak menunaikan shalat Jum'at, hendaklah ia 
mandi terlebih dahulu.” (HR. Al-Bukhari (878), Muslim (845), Abu Dawud 
(340), At-Tirmidzi (494), Ahmad (1/15)1. 


Waktu yang Ans ab Pane at Doa pada Hari Jum'at 
Para 1 nd Io 2 SAN ce ahh apa 
pa ka AE gal Tiru as IS se SA 

Aging yA BUS desa daa 


(67) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membicarakan perihal hari Jum'at. Beliau 
bersabda, “Pada hari Jum'at itu ada satu saat, tidaklah seorang hamba 
muslim mengerjakan shalat lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut 
melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut.” Beliau memberi 
isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut. 
(HR. Al-Bukhari (935), Muslim (852), At-Tirmidzi (491), Ibnu Majah (1137), 
Ahmad (2/504)1. 


TE JERE AN G3 GA Sa al Sal 35 ON) 
ga Sisa ai ena tea Ba ga ab SA KE 
ls Jb KALA KEL Ody ala DI Lo dl Ia 
12 3 be Da Ga ds eh Ii Basa 2 


AMA ab S1 RN ES 

Dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu AT 
ia berkata, “Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu pernah berkata 
kepadaku, “Apakah engkau pernah mendengar ayahmu memberitahukan 
hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai waktu yang 
mustajab di hari Jum'at?” Aku menjawab, “Ya, aku pernah mendengar 
dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Waktu itu terjadi antara duduknya imam hingga selesai shalat 
Jum'at).” IHR. Muslim (853), Abu Dawud (1049)). 


Pu KITAB SHALAT (Dea 


Berdoa pada Hari Jum'at Menggunakan Jari Telunjuk Kanan 
bagi Khathib dan Hadirin Menyimak Doa 


5 As el TES AN 3 R3 3 br je Ot) 
AS oo os Ai dl aa : Nan PA Papa 
an da Ega AE 2 Ko AU Jaa sa 


aa Air Tn 


Dari Amarah bin Ru 'aibah Radhiyallahu Anhu berkata, “Ia melihat 
Bisyr bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar, makaia 
pun berkata, “Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini, sungguh aku 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau tidak menambah 
lagi setelah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini - ia pun 
memberi isyarat dengan jari telunjuknya —.” IHR. Muslim (874), Abu 
Dawud (1104), At-Tirmidzi (515), An-Nasa'i (1411), Ahmad (4/136)). 


Al IS LN SE TE A II 33 ML ol 3 C3 
1G - 8 0o- 


4 -3 . 
La eng Ya Ge 


Or— 0 CN Kata ara - 
(650.) Dari Anas bin Malik Meanyanemua Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mengangkat tangannya saat 
berdoa, kecuali ketika beliau berdoa dalam shalat istisga”. Beliau ketika 
itu mengangkat tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya.” (HR. 
Al-Bukhari (1031), Muslim (895), Abu Dawud (1170), An-Nasa'i (1512), 
Ibnu Majah (1180), Ahmad (3/282)1. 


Istisga” pada saat Khutbah Jum'at dan Mengangkat Kedua 
Tangannya Saat Berdoa 


JBS AI G2, ML 3 al 32 Go) 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


A1 bo HN ES A3 WI Da 
Als dl S2 6 hengkang Lag 
AAN 3 EU AN BPA AI HE JI A3 Judi 
TEA SASAN YEL eng Wong al Sa C3 
sa GI ya 3 LAN APA 
AI an 53 ap Uas Oa KIE WI 2 
ta Is API NS 263 s3 1 Sada ah 
EP Aa 3 £ 36 Jd 8,5 2 233 cal SAYA 
Sa Fe Jl ne pa US SEN Ea NI: :JES 533 
Sail Jaa Ip Jia Koadl Ela EA NI AI 


SIA SAS NI Tn Io EA Io ani 3 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kemarau 
panjang pernah menimpa manusia pada masa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memberikan 
khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang Arab baduwi berdiri 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah 
terjadi kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami.” Beliau lalu 
mengangkat kedua telapak tangan dan berdoa, saat itu kami tidak melihat 
sedikit pun ada awan di langit. Namun demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali 
gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. 
Beliau belum turun dari mibar hingga akhirnya aku melihat hujan turun 
membasahi jenggot beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka pada hari 
itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-menerus mendapatkan guyuran 
hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jum'at berikutnya. PadaJum'at 
berikutnya itulah orang Arab badui tersebut atau orang yang lain berdiri 
seraya berkata, “Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta 
benda tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami.” 
Beliau lantas mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, “Ya Allah, 


turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan 
kerusakan kepada kami.” Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan 
tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang 
seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dengan adanya 
aliran-aliran air menuju lembah, Madinah juga tidak mendapatkan sinar 
matahari selama satu bulan. Tidak seorang pun yang datang dari segala 
pelosok kota, kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan lebat 
tersebut.” IHR. Al-Bukhari (933), Ahmad (3/245), dan dari Anas bin Malik 
terdapat pada Abu Dawud (1174)1. 


Bacaan Surah yang Dianjurkan untuk Shalat Tunyar 
TE KIS A0 T2 GA 56 HE ALE AI (03 wa di (er) 
ter GIHAI Inf IN AR LS Ga 3 pare 


n AI Kn Lan P3 YA ds Si 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam melaksanakan shalat Fajar di hari 
Jum'at membaca, “Alif laam miim tanzil' (surah As-Sajdah) dan Hal ata 
alalinsan' (surah Al-Insan).” (HR. Al-Bukhari (891), Muslim (880)1. 


aan ab Ba ag Ta (her) 


GEA oto ade IE Lo 


2 2208 LA 122 22 


TAG Sal ik Sp JB Gaib rela (Ist 
SELANG Lt Le it ana isa 


Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat melaksanakan shalat 
dua hari raya dan shalat Jum'at membaca, “Sabbihis ma rabbikal a'la' 
(surah Al-A'la) dan Hal ataka haditsul ghasyiyah' (surah Al-Ghasyiyah). 
An-Nu'man berkata, “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at 
dalam satu waktu, maka beliau membaca keduanya pada dua shalat 
tersebut.” IHR. Muslim (878), Abu Dawud (1122), At-Tirmidzi (533), An- 


an 


Nasa 'i (1423), Ahmad (4/271) dan dari An-Nu'man bin Basyir terdapat 
pada Ibnu Majah (1281)1. 


di do ga Sg 2 LI G3 oa yi ye (ne1) 
aan Aa Pet as Io abi os ds 


2 G3 »2 10 “4 


d ba ae A1 G2 GANGA AN Gabe yani Sia), 
WE KALI GA RN LS BA OK 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pada saat shalat Fajar di hari Jum'at membaca, 'Alif 
laam miim tanzil' (surah As-Sajdah) dan 'Hal ata 'alal insani' (surah Al- 
Insan) dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat shalat Jum'at 
membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafigun. (HR. Muslim (879), Abu 
Dawud (1074, 1075), At-Tirmidzi (520), Ibnu Majah (821)1. 


Tab CA s0 
AJE AN Ino adl Jua Ae RR MAA 
- Ag 8 15 ( o- K1 0 
naa Je kis AN gen SA SA SE JB 2 
033 0.33 0-03 - 
gada bas Sera ap hh Anna 
Age Lah KL Tea Je KR Gehna 2 3 ISI) as Asu! 33 
- aah Pad 3 P 
BAY on nenen AI SI 252 UI 
an ade HI Al boa ATI Ca GL 15 aa 3 Ju 
Dari Ubaidullah bin Abu Rafi', pelayan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia berkata, “Marwan mewakilkan kota Madinah kepada 
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sementara ia keluar menuju Mekah. 
Kemudian pada hari Jum'at, Abu Hurairah shalat mengimami kami, 
ia membaca surah Al-Jumu'ah di raka'at pertama dan Idza ja'aka al- 
munafigun' di raka'at terakhir.” Ubaidullah berkata, “Aku menjumpai 
Abu Hurairah, lalu aku katakan kepadanya, “Engkau membaca dua surah 
yang pernah Ali baca di Kufah?” Abu Hurairah berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca keduanya.” (HR. 
Muslim (877), Abu Dawud (1124), At-Tirmidzi (519), Ibnu Majah (1118)1. 


Shalat Nafilah (Sunnah) Sebelum dan Sesudah Jum'at 


AN Ka Io SE SEA AN ee naga Sara 


On 34 “0. “3 AJE Pad 
Ao H3 3 Ba ea 3 ba 


(656) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat dua raka'at sesudah 
Jum'at di rumahnya.” (HR. Muslim (882), Abu Dawud (1132), An-Nasa'i 
(1426, 1427), At-Tirmidzi (521), Ahmad (2/35)| 


demi SD A Agan ea ja 
Ha :, B3233 Ira :, AB pan 2 ada 


K3 
$ 
«c 


- 


net ” Pa Ih T 9. & ia Ta 


(657) Dari Abdullah bin Umar akan FN bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat dua raka'at sebelum 


Zhuhur dan dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah Maghrib di 


rumahnya, dua raka'at setelah Isya, dan beliau tidak biasa melakukan 
shalat setelah Jum'at hingga beliau beranjak, kemudian shalat dua raka'at. 
(HR. Al-Bukhari (937) Muslim (729), Ahmad (2/63)1 


Peta pa as Mena aan JB Ba Men 
AT Ape 3 LIL Aa 0 3 ES, bsa da5 2 | 3 19 


NN ENYA 


D5 Ja OS & Kg sada f5 


Dari Nafi', ia berkata, “Ibnu Umar Sa Anhuma biasa 
memanjangkan shalat sebelum Jum'at, lalu shalat dua raka'at setelah 
Jum'at di rumahnya, lantas ia memberitahukan bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu biasa melakukan hal itu.” IHR. Abu 
Dawud (1128), An-Nasa 'i (873), At-Tirmidzi (522), Ibnu Majah (1130) 
Ahmad (2/103), sedangkan riwayat Muslim (729) secara panjang lebar) 


“ 


. 3 1 , BG. 


Sa AI das pa IE 3 na Id PA sa Uas 
3d ok SS) bas SIA doa 
Jaa Ola KIE AI Tn WN I,5 SE JUS AI Jas cam 

KAN 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Apabila berada 
di Mekah setelah shalat Jum'at, maka ia maju, lalu mengerjakan shalat 
(sunnah ba'diyah) dua raka'at. Sesudah itu maju kembali dan mengerjakan 
shalat sunnah empat raka'at. Apabila berada di Madinah, setelah 
mengerjakan shalat Jum'at, ia lantas kembali ke rumah mengerjakan 
shalat (sunnah ba'diyah) dua rakaat, ia tidak mengerjakannya di masjid. 
Lalu ia ditanya, maka ia menjawab, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam biasa melakukan hal itu.” (HR. Abu Dawud (1130)) 


A1 Hn dl Ja35 JG JB KE AN GP “ga ab An 
er ae kete u DUb 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seseorang dari kalian 
telah melakukan shalat Jum'at, maka lakukanlah shalat sunnah empat 
raka'at setelahnya.” IHR. Muslim (881), Abu Dawud (1131), An-Nasa'i 
(1425), At-Tirmidzi (523), Ibnu Majah (1132), Ahmad (2/499)| 


& Dlaskalas Sta ega BpJe yna 35 OM) 
3 Sa ai. ada ala AI Jo 3 Kh na 2 
ena Ig LS 2g N 


Dari Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila engkau 
telah melaksanakan shalat Jum'at, maka janganlah engkau melakukan 
shalat apa pun setelahnya hingga engkau berbicara atau keluar, karena 


Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan demikian, 
agar hendaknya tidak menyambung satu shalat dengan shalat lainnya 


hingga berbicara atau keluar.” (HR. Muslim (883), Abu Dawud (1129), 
Ahmad (2/95)| 


Seseorang Hendaknya Berpindah dari Tempatnya Apabila 
Rasa Kantuk Bea 


AI Ipin Chan SES DN G2) SE Yi ye 9 
dm 3 gp HEahSN gas 2 Bara Ide 
ape IU AE Ip dpi 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Saya pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila 
salah seorang dari kalian mengantuk, sedang dia berada dalam masjid, 
maka hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu ke tempat lain.” 
(HR. Abu Dawud (1119), At-Tirmidzi (526), Ahmad (22/32)) 


Masuk Masjid Tatkala Imam sedang Berkhutbah 


JS AE Ju aga ah DI gen Al KE AR If aw) 
JUS ARA ja “Bela 9 aIS Ah Dl Io GA, 


» 
- 
- 


TAN 16: Tea JG NE Ceslsi 


(663) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Seorang 
lelaki datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di 
hadapan manusia pada hari Jum'at, maka beliau bertanya, “Apakah 
engkau telah melaksanakan shalat, wahai Fulan?” Orang itu menjawab, 
“Belum.” Beliau lantas bersabda, “Berdirilah dan kerjakanlah shalat dua 
raka'at.” (HR. Al-Bukhari (930), Muslim (875) Abu Dawud (1115), An- 
Nasa i (1399), At-Tirmidzi (510), Ibnu Majah (1112), Ahmad (3/308)) 


WA) JUL AS J2 CD Gi Ih la 


. 
£ 


ES Ela AJE LEE jordikinanPhaa 


Ma Es 2 


- 


Vga YP SES, Je TE IE 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Sulaik Al- 
Ghathafani dating, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
sedang berkhutbah, maka beliau berkata kepadanya, “Apakah engkau 
sudah melaksanakan shalat?” Sulaik menjawab, “Belum.” Beliau lantas 
bersabda, “Kerjakanlah shalat dua raka'at dan persingkatlah dua raka'at 
tersebut.” (HR. Abu Dawud (1116), Ibnu Majah (1114)) 


Melangkahi Pundak-pundak Manusia pada Hari Jum'at 
, o ab oa. c.i3£t Ts 0g s £ o- 
AS G3 ad Ml S US IE 5 AI Ul 3g 


9 


Je Fa era 23 dag AE AI de Al la KE 


az. $ - - o 0d o- TT Pa -.X Pa La 
EA IR AE 13 G3 MN ALE JUS os SE, ES 
JS Lb Dag la A1 Io 4, Kb Ag SEN SG, 


MEI AAS uda sel ala Abi To AAN 
Dari Abu Az-Zahiriyah, ia berkata, “Pada hari Jum'at, kami pernah 
bersama Abdullah bin Busr, salah seorang shahabat Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Lalu datang seorang lelaki melangkahi pundak orang 
banyak. Maka Abdullah bin Busr berkata, “Pernah ada seorang lelaki 
melangkahi pundak orang banyak pada hari Jum'at, sementara Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah. Maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Duduklah, sungguh engkau telah 
mengganggu orang lain.” (HR. Abu Dawud (1118), An-Nasa'i (1398), 
Ahmad (4/188)) 


TES VE BIKE AM 2, di KE 3 pa IE 
” Lead Oo. kd et 4 s - 4 4 2 2 Fr PPn o A 
Jaa BA 9 AE AI Ian al Jgn Tah £90 Amal 


253 Oka pl anda AN Te dil I,25 IE EN ES 


nga 19 gd 


SU KITAB SHALAT (Bet 


Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwa seorang lelaki 
memasuki masjid pada hari Jum'at, sementara Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah, orang tersebut lantas melangkahi 
orang banyak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Duduklah, sungguh engkau telah terlambat dan menyakiti orang lain.” 
IHR. Ibnu Majah (1115)1 


Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at 
red 30 25 223 Pn, 
NS Cg AP ba "3 Sa - 
ta jaka sgt 1 KE tp 2 Al Lo AJ 
PAT BB 20. 
Tn eta H AAN MENAAAT, 
S3EN Sa 
Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, mereka 
berdua memberitahukan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda di atas mimbarnya, “Hendaklah orang yang suka meninggalkan 
shalat Jum'at benar-benar menghentikan perbuatan mereka, atau Allah 


akan mengunci mati hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang 
yang lalai.” IHR. Muslim (865), An-Nasa'i (1369), Ahmad (1/239)| 


AI Io Ga SE GE AN GP la yi Mae ge Gw) 
PA ati KA ye OS pl JE aa Da 
KAN ye Oil Jt & Ea Sewa L3 IL 


032 33 
Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang-orang yang suka 
meninggalkan shalat Jum'at, “Sungguh aku berkeinginan kuat untuk 
memerintahkan seseorang menggantikanku menjadi imam shalat, lalu 


Ca 
Tm 


3 


33 


81 C 


169 Anaita artinya engkau menyakiti orang lain dengan langkah-langkah kakimu dan 
engkau mengakhirkan kedatangan, serta terlambat. An-Nihayah, Bab Al-Hamzah 


Ma'a An-Nun. 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


aku bakar rumah orang-orang yang tidak mengikuti shalat Jum'at.” (HR. 
Muslim (652), Ahmad (1/402)) 


Meninggalkan Shalat Jum'at karena Mengunjungi Kerabat 
atau Teman yang Sekarat 


20. Jerat 2 2302 sl PG AS 20 sz? At 0. (G1) 
Gp Sama OA SS UAS AI G3 AS Gal ol BEE 
at 2. t 0533 0» 1 18 0. 1 1018 0 o- 8 0. 
AN SG da: pe Bra lan 885 Jd KP Ig A22) 
beta t AS 3. Ki PA “5 Ti ef... 

Dari Nafi', bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma diberitahukan 
kepadanya bahwa Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang yang 
ikut perang Badar sedang menderita sakit pada hari Jum'at. Maka Ibnu 
Umar Radhiyallahu Anhuma mendatanginya dengan berkendaraan saat 


tengah hari, sementara waktu shalat Jumat sudah dekat dan dia pun 
meninggalkan shalat Jum'at.” (HR. Al-Bukhari (3990)) 


BAB-BAB TENTANG SHALAT BERJAMA'AH 


Keutamaan Berjalan Menuju Masjid 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pan an en la ak Di . Gro ara G0 AL GL - GG 
2 jual Har JAN PYAir ah “ala Fa) 3) Dogoa Ta Ls 
“Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang 


yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan 
shalat.” (OS. At-Taubah (91: 18) 


Ip5 As SE E A o35 IEE y SEE yA 


170 Dia melakukan itu karena suatu alasan, yaitu bersegera mendatangi orang yang sedang 
sakarat. Lihat Umdah Al-Oari Syarah Shahih Al-Bukhari. 


Ma 


sa sa SEN as 3 “YA Adaa 2 Na 
| Lena Penulran X2 NN SAN) aa : 
A3 NA 


Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa berwudhu untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, 
kemudian ia berangkat untuk shalat wajib dan ia mengerjakannya 
bersama orang-orang, atau bersama jamaah, atau melaksanakan shalat di 
masjid, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya.” (HR. An-Nasa'i (855), 
dan pada riwayat Muslim (227), Ahmad (1/67) yang semaknal| 


ale Al Yan GAN JG JG C5 Al pen al 32 GW) 
ea alat 5 Ska s3 BN mel Anal: 
SIN Ip ai head Da ae 


daa » 


33 


(671) Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Ban Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang paling banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat adalah mereka yang paling jauh (jarak rumahnya ke 
masjid), paling jauh perjalanannya menuju masjid. Orang yang menunggu 
waktu shalat hingga dia melaksanakan shalat bersama imam lebih besar 
pahalanya daripada orang yang melaksanakan shalat kemudian tidur.” 
(HR. Al-Bukhari (651), Muslim (662)1 


CUT al JS AN Gan AN aa yi pa G3 (v) 
Jb mi 33 AI AE St sapuppaa 
DI GA R bo Ih KIE AI Lo Al Ih 
dala 35 anda 
One Pa g A23 Sa kl aa JUS US 


6 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Ada 
tempat kosong di sekitar masjid, maka bani Salimah berkeinginan untuk 
pindah agar bisa dekat dengan masjid. Kabar tersebut kemudian sampai 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau pun 
bertanya kepada mereka, “Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku 
bahwa kalian hendak pindah di dekat masjid?” Mereka menjawab, 
“Benar, wahai Rasulullah! Kami hendak melakukan hal itu.” Beliau lantas 
bersabda, “Wahai bani Salimah, tetaplah di tempat-tempat kalian niscaya 
langkah-langkah kalian akan dicatat, tetaplah di tempat-tempat kalian 
niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat (sebagai pahala).” (HR 
Muslim (665), Ahmad (3/332) 


aje eat reg 
SL gas Maa ae WNA j2 HE U, 
Isas Ol Jt, IDLAI sg 39 berau S8 
Ha jasa Nge AA at ale Al La ab 

en aa 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
berpendapat bahwa tidaklah ada yang meninggalkan shalat (berjamaah) 
kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya, atau orang sakit 
(parah), karena jika dia sakit (biasa) tentu bisa berjalan dengan dipapah 
oleh dua orang sehingga dia bisa menghadiri shalat (berjamaah).” 
Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Di 
antara jalan-jalan petunjuk itu adalah shalat berjamaah di masjid tempat 
dikumandangkannya adzan.” IHR. Muslim (654), Abu Dawud (550), Ibnu 
Majah (777), Ahmad (1/414)) 


JB Aap IE AN To EKA senin az Ovi) 
z tai al Ab 3 sea AAN 8 Geli 33 25 
Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 


wa Sallam, beliau bersabda, “Berilah kabar gembira kepada orang-orang 
yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid, dengan cahaya 


ai 


yang sempurna di hari Kiamat.” (HR. Abu Dawud (561), At-Tirmidzi (223, 
dan dari Sahl bin Saad Ibnu Majah (780), dan dari Anas Ibnu Majah (781) 


se Lada Ja 2 PE 23 aa 
3 J! lane GE Ban) LAU 53 “ya Jade 
AH Gi yaaa ya Jia da ayla ye 


ge & 

(675) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa berwudhu, lalu 
membaguskan wudhunya, kemudian secara sengaja keluar menuju 
masjid, namun mendapati orang-orang telah menyelesaikan shalatnya, 
maka ditetapkan baginya pahala seperti orang yang telah hadir (shalat 
berjama'ah), tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR. An- 
Nasa'i (854), Abu Dawud (564), Ahmad (2/380)) 


Keutamaan Menunggu Waktu Shalat 
Allah Ta'ala berfirman, 


& “4 G0 » G2 —“ Pn Le P4 » 
ABI Al IT IG dh AA aa Al Sanata AS LSI 
“Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah abi orang-orang 


yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan 
shalat.” (OS. At-Taubah (91: 18) 


IE d5 JB ES 5 Ra 3 
Sya pt BEN IN alan ala AI 

33 ISI asasi 8 Ol A33 Opi la Sy B2, 
Y 3 bla SRS PET Bea Pi : 
Hat Ap ka B5 Re Da) VI jp3 BE ANA 
CK KIRI 3 SS Ima 353 Is Ten B3 5 z5 


T UN 
PT Ne 
“« 
SAN 
ni 
» tes 
o $ 
3 
N 
oo 
Ga 
1 


£ 2 “8 Pe Ana 
GAS si Kor ENI ae SI 


Al ANA “ AA al “Solok A3 1 sa TON 
dn Da Ja cas RL 


2. 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat seseorang yang berjamaah 
mengungguli shalat yang dilakukan di rumah, atau di pasar sebanyak 
lebih dari dua puluh derajat. Hal itu karena seseorang berwudhu dengan 
baik, lalu pergi ke masjid hanya dengan keperluan dan maksud untuk 
melaksanakan shalat, maka tidaklah ia melangkah kecuali diangkat satu 
derajat untuknya dan dihapus dosanya pada tiap-tiap langkah tersebut 
sampai ia memasuki masjid. Apabila ia telah memasuki masjid, maka dia 
dihitung seperti melakukan shalat selama dia menunggu pelaksanaan 
shalat. Sedang para malaikat mendoakannya selama ia berada di tempat 
duduknya untuk shalat, selama ia tidak menyakiti dan belum berhadats. 
Para malaikat mengucapkan doa Allahumarrhamhu, Allahummaghfir 
lahu, Allahumma tub alaihi (Ya Allah! Berikan rahmat kepadanya! Ya 
Allah, ampunilah dia! Ya Allah, terimalah taubatnya)'.” (HR. Al-Bukhari 
(647), Muslim (649), Abu Dawud (559), Ahmad (2/252)| 


30 


ade PA ag - ed 2 £ 0. Gw) 
dl aa Jo Sagu ah pa alga UW 
“5 3. 35 .a” £ 1 « Ab 
an AD UI ji tas apn cabai: : JG 
5 ) 3? o o Ap DP 
156 Ca Tali pa pia 2 AAN NS 3 1 
ae dex 2 5 310 “3, 0 “ 
T8 53 9 (Gol HS 0 atak 5 dug 
AU EN - Tn 
0 2 99 selasih 0 Date 2 9 SS 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Para malaikat malam dan 
malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Mereka berkumpul saat 
shalat Fajar (Subuh) dan shalat Ashar. Kemudian malaikat-malaikat yang 
bermalam bersama kalian naik, lantas Allah bertanya kepada mereka, dan 
Allah lebih mengetahui keadaan mereka (para hamba-Nya), “Bagaimana 


kalian tinggalkan para hamba-Ku?” Para Malaikat menjawab, “Kami 
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan shalat. Begitu juga 


Su KITAB SHALAT (Dea 


Fe 


saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan shalat.” (HR. 
Al-Bukhari (555), Muslim (632), An-Nasa'i (484), Ahmad (2/312)| 


die AN Kol Jen SI LAN ce, Kh Ul 3E 
ag R33 BUSA ag HI PA Ie IS Yi IE A3 
a33 SE adl PJ cal IG BJB OA 
2258 LAI 05 LAI JUS cela Jp UN 58, 

BEN 2S LN 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Maukah aku tunjukkan kepada 
kalian sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat 
karenanya?” Para shahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau 
pun bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada tempat-tempat yang tidak 
disukai, memperbanyak langkah menuju masjid, menanti waktu shalat 
demi shalat, itulah ribath (menjaga di jalan Allah), itulah ribath (menjaga 
di jalan Allah).” (HR. Muslim (251), An-Nasa'i (143), At-Tirmidzi (51), Ibnu 
Majah (427), Ahmad (2/303)) 


Ale Al Lo dl Ijin OLS AI ee) ah Ul 3 
7 os Ts NG T- . 0 IG Se Maan Aa aa, 
Y catu SL SP AN 3 is dis Y :JB v9 

ISL Yaa II ES SRS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang di antara kalian 
senantiasa dihitung dalam shalat selama melaksanakan shalat itulah 
yang menahannya, tidak ada yang menahannya untuk kembali kepada 
keluarganya kecuali shalat.” (HR. Al-Bukhari (659), Muslim (649)) 


Kewajiban Shalat Berjama'ah Atas Kaum Lelaki dan Ancaman 
Keras bagi Orang yang Meninggalkannya tanpa Udzur 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (OS. Al-Bagarah (2): 43) 
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, 


.. ». ke 102 

OR see 

“Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang 
melaksanakan shalat.” (9S. Al-Muddatstsir (741: 43) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pe ho GB L NIK AEpan LAI NAGA agan erat 
(aj ana 33 AA, A3 Ul Gm sal AT 25361515 
“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, 
mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu 
adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.” (OS. Al-Maidah 
151: 58) 


Allah Ta'ala berfirman, 


an » XGA DIN LA AP Ay Ne 


A0 ,L A 7 CN XP ..., Ai Tea 
LX MN 23 


Naga VI or, : rn — bg 


“Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah 
karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
tidak melaksanakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) 
menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” 
(OS. At-Taubah (91: 54) 


Allah Ta'ala berfirman, 
PA Git AL PAS Le PIN LI SALA LA IG 
Ia BILA JL IA IIS ea LN yg AN Oa naa SI 
SG ae Ie, 4, Ben K3 AA 
KE III SKI EL 5 SS 
“Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah 
yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan shalat 


mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di 
hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit 


" KITAB SHALAT Dea 


sekali.” (OS. An-Nisa" (41: 142) 
Allah Ta'ala berfirman, 


AA .. Ken yo 
Ba NS se MI AA 
“Maka celakalah orang Kan Mala (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap 
shalatnya.” (OS. Al-MS'in (107): 4-5) 


KIE AN Ted Jia OK AN Gan $ Ak Ga) 
SN lh AN LA aa gali JB At 


2 


IE FAN 33 Pa CN: Ia A3 


25 BAR In sa 5 petani TAU Ja, 
Aka Ip Mba K2 48 SI 


Dari Abu Hurairah Me podkiyaibini Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang 
mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk 
adzan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang 
untuk melaksanakan shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang- 
orang (yang tidak ikut shalat berjama'ah) lalu aku bakar rumah-rumah 
mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya 
seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging 
yang gemuk, atau Mirmatain'” (dua potongan daging) yang bagus, pasti 
mereka akan mengikuti shalat Isya berjama'ah.” IHR. Al-Bukhari (644), 
Muslim (651), Abu Dawud (548), An-Nasa'i (847), riwayat At-Tirmidzi 
(217), Ibnu Majah (791) secara ringkas) 


AJE 15 


Sea Manda AE 2 PP PA MA 
SAS Vj Ie edi ML J3 di A 
25 Sl SAI GL Io Gaib kan 


171 Mirmatain, kata mirmah sendiri artinya kuku kambing. Dikatakan, 'Antara dua kuku 
kambing', maksudnya sesuatu yang rendah dan hina. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, 
Bab Ar-Ra' Ma'a Al-Mim. 


- a - 
og “Ls IT a25 3 ka Abg Peta 3 » 
AA AA Tn EA s1 Lg » SA an 


PN Ag Na 55 an 
J5 2. Ha 3 3 AI S3 Sa JI 
SU ah JA me JI SA 3 SA 

aa singa 55 Dis 
(681) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Allah besok dalam keadaan 
muslim, maka hendaknya ia menjaga shalat lima waktu yang padanya 
dikumandangkan adzan, karena lima shalat wajib ini termasuk di 
antara Sunan Al-Huda (jalan-jalan petunjuk). Sesungguhnya Allah telah 
mensyariatkan jalan-jalan petunjuk kepada Nabi kalian Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Sungguh, seandainya setiap dari kalian melakukan 
shalat di rumahnya, tentu kalian telah meninggalkan sunnah Nabi 
kalian dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, 
niscaya kalian tersesat. Sungguh kami ingat bahwa tidaklah ada yang 
meninggalkan shalat (berjama'ah), kecuali orang munafik yang telah jelas 
kemunafikannya. Sungguh, engkau melihat seorang lelaki yang dituntun 
di antara dua orang, di kanan kirinya hingga memasuki shaf. Tidaklah 
seseorang bersuci dan membaguskannya, lantas menyengaja pergi menuju 
masjid, lalu shalat di dalamnya, maka setiap langkah yang diayunkannya 
meninggikan satu derajat dan menghapuskan kesalahannya.” (HR. 
Muslim (654), Abu Dawud (550), Ibnu Majah (777), Ahmad (1/414), riwayat 


Al-Bukhari (2420), Muslim (654) dan An- Nasa i (848) sampai kalimat 
“Niscaya kalian tersesat”) 


Tes 


a 
ss 


GAN tra Laga Na AS ha Pon Mp PA 
MAP PA alel TE Jai £ AB Se Ia 
WAN gp LAB Kes PAN ES SN 


(632) Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum, bahwa 
keduanya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda 


ol mama 


di atas A'wad (mimbar)'?, “Hendaklah orang yang suka meninggalkan 
jama'ah benar-benar menghentikan perbuatan mereka, atau Allah akan 
mengunci mati hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang yang 
lalai.” (HR. Muslim (865), An-Nasa'i (1369), Ibnu Majah (794), Ahmad 
(1/239)| 


GE aB Pi 2 en Sea an 


Tai Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa mendengar suara adzan 
namun tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada shalat 
baginya kecuali ada udzur.” (HR. Abu Dawud (551), Ibnu Ba (793)1 


AU PI de Jas d,i3 (3 Al 623 33 SANA 3g Oa:) 
ds ban Ne ea bangau 
Saga MN NYA Tg ala dl La ae 


Dari Ummu Ad-Darda Ban Anha, ia berkata, “Suatu 
ketika Abu Ad-Darda masuk menemuiku dalam keadaan marah, lantas 
aku pun bertanya, 'Apa yang membuatmu marah? Ia menjawab, “Demi 
Allah, aku tidak mengenal umat Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam sedikit pun melainkan mereka selalu mengerjakan shalat.” (HR. 
Al-Bukhari (650)) 


AUra 2 ie “TE ALE Ab en, 3: shul 33 Ono) 
Sah Spa ed s3 IA Lag la dn J2 


KJ 


Ja d Jasad KE hb asal Mana Os 


san J6 (as 25 -3) J3 #5 LIL ana) (HS 


(65) Dari Abu Hurairah Anna Anhu, ia berkata, “Seorang yang 
buta datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia 
berkata, “Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku 
menuju shalat (berjamaah). Orang itu pun meminta keringanan kepada 
Nabi agar diperbolehkan melaksanakan shalat di rumahnya, beliau lantas 


172 Mimbar yang terbuat dari kayu. 


mengizinkannya. Namun saat orang buta itu berpaling, Nabi kembali 
memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mendengar seruan adzan 
untuk melaksanakan shalat?” Lelaki itu menjawab, “Ya.” Beliau lantas 
bersabda, “Kalau begitu, penuhilah seruan itu.” IHR. Muslim (653), An- 
Nasa 'i (849)) 


di Ja GI Ea JB AE Ah AN 5 pa | an 
SA BEI ya JI ka Say In 1 ae 


o beda ad 


Ud Ea A3 Ja IE TA cake 38 Jas 


Dari Ibnu Ummi Maktum Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya 
aku ini orang yang sudah tua, buta dan Syasi"? Ad-Dar (memiliki rumah 
yang jauh dari masjid), sementara aku tidak memiliki penuntun yang bisa 
membantuku'!'?, apakah aku mendapatkan keringanan?” Beliau bertanya, 
“Apakah engkau mendengar seruan adzan?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau 
bersabda, “Aku tidak mendapati keringanan bagimu.” IHR. Ibnu Majah 
(792), Ahmad (3/423)) 


Keutamaan Shalat Berjama'ah 


Pra 


Sl Ian SI Kas Al IN G2 ab y Ml ae (cav) 
2 JA SS JA KELAPA IE Oa ala AI de 


53 CI 
Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat berjama'ah lebih utama 
dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (HR. 
Al-Bukhari (645), Muslim (650), An-Nasa'i (836), At-Tirmidzi (215), Ibnu 
Majah (789), Ahmad (2/65)) 


173 Syasi' yakni jauh. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Asy-Syin Ma'a As-Sin. 


174 Yulawimuni, yakni tidak ada yang menemaniku, atau tidak ada yang membantuku. 
An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Lam Ma'a Al-Havmzah. 


Gn macan ae 


Io Iii3 SE JE KR AN sen ah alas G4) 
aan Pol Ha NI IS sen aa 

53 ISI basasi si DS A3 Se Ka Oa 3 1 2, 
TN ALAN VI Vm Gi 3 
et pa EN An GG : YES ME S5 AN 

RA WI MAN gak ad jas Gp AA) f3 3 5 
BS Hai Bo Te, LE PU 
SA ea Jae Ta K3 - Djhh oa Ti sa ad 
3 DL Ibas Lala 3 


Pa 
ati 
Lg 


.—. 


(683) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat seseorang dengan 
berjamaah mengungguli shalat yang dilakukan di rumah, atau di pasar 
sebanyak lebih dari dua puluh lima derajat. Hal itu karena apabila 
seseorang berwudhu dengan baik, lalu pergi ke masjid hanya dengan 
keperluan dan maksud untuk shalat, maka tidaklah ia melangkah kecuali 
diangkat satu derajat untuknya dan dihapus dosanya pada tiap-tiap 
langkah tersebut sampai ia memasuki masjid. Apabila ia telah memasuki 
masjid, maka dia dihitung seperti melakukan shalat selama dia menunggu 
pelaksanaan shalat, sementara para malaikat mendoakannya selama 
ia berada di tempat duduknya untuk shalat, selagi ia tidak menyakiti 
dan belum berhadats. Para malaikat itu berdoa, “Allahumarrhamhu, 
Allahummaghfir lahu, Allahumma tub alaihi (Ya Allah, berikan rahmat 
kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya)'.” 
(HR. Al-Bukhari (647), Muslim (649), Ahmad (2/252), Abu Dawud (559), 
dan lafazh ini miliknya) 


ale Tedi 135 SAE AI ga ink al 5E £ 
Sein anti, Ia Fi Sa ai dilatar 
ON GA AA LS AG JI NG Lt ak 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


arang 03 2 201 yh 


A Sopia (KA Os Bj al esa) ka - 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa ae Yaa 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat berjama'ah lebih utama 
dibandingkan shalat seorang dari kalian secara sendirian dengan dua 
puluh lima bagian. Para malaikat malam dan siang berkumpul di waktu 
shalat Fajar, jika engkau mau maka bacalah, “Wa Our'an Al-Fajri, Inna 
Our'an Al-Fajri Kana Masyhuda (dan -laksanakan pula shalat- Subuh. 
Sungguh, shalat Subuh itu disaksikan -oleh malaikat-.)”  IHR.Al-Bukhari 
(648), Muslim (649), An-Nasa'i (485, 486), At-Tirmidzi (216), Ibnu Majah 
(787), riwayat Abu Dawud (559), Ahmad (2/233) semisal. 


Keutamaan Menghadiri Shalat Isya dan Subuh Berjama'ah, 
serta Ancaman Keras terhadap Orang yang Meninggalkannya 


Allah Ta'ala berfirman, 
z Kah 23K. PPN 
(ay S3 ai Oyaga3 Tes 2 LAN, AAN Ie Ielaas 
“Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) 
karena Allah dengan khusyuk.” (OS. Al-Bagarah (21: 238) 


SE OKE JS SES al yg pal aa 3 G4) 

maan ora sa AI Ie ani KE K5 UN 23 
nada As II Ta J3 basa gi GA pa 

gn an au KLS 3 Aa! be Ga 


BN Is S3 Ka ep 
(690, Dari Abdurrahman bin Abi Amrah, ia berkata, Utsman bin Affan 
Radhiyallahu Anhu memasuki masjid setelah shalat Maghrib, lalu ia 
duduk sendirian, maka aku pun duduk di sampingnya. Ia berkata, Wahai 
anak saudaraku, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mengerjakan shalat Isya dengan 
berjamaah, maka seakan-akan ia mendirikan shalat separuh malam, dan 
barangsiapa mengerjakan shalat Subuh dengan berjamaah maka seakan- 


anus 


akan ia mengerjakan shalat sepanjang malam.” (HR. Muslim (656), Abu 
Dawud (555), At-Tirmidzi (221), Ahmad (1/58)| 


AN Ja GAN yA AN ge IL y ot 32 GM) 
DN Ia SG lt 33 3 HB Te ja de due 


FATE 


(691) Dari Jundab bin Sufyan Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa yang melaksanakan 
shalat Subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Karenanya, janganlah 
kalian membatalkan jaminan Allah itu.” (HR. Muslim (657), At-Tirmidzi 
(222, 2164), Ahmad (4/312), dan dari Samurah bin Jundab dalam riwayat 
Ibnu Majah (3946)| 


Sl 333 SE JB E IN GE AN ba GE Gas) 
HAM Ai ORA Jaa AE AI Ls 

253 EU 3 253 Su BA LIS ES 333 saia GA 
(692) Dari Abu Bakar Ash- 2 Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
melaksanakan shalat Subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah. 
Karenanya, janganlah kalian melanggar perjanjian Allah itu. Barangsiapa 


membunuhnya, maka Allah akan menuntutnya sehingga menelungkupkan 
wajahnya ke dalam neraka.” IHR. Ibnu Majah (3945)) 


KIE H1 To GA ye KIE AI 905 AN ing 3g Gan) 
5 (El, se J! JAN E) SE 3 JB 2 
Dari Buraidah Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Berilah kabar gembira kepada orang- 
orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid, dengan 
cahaya yang sempurna di hari Kiamat.” (HR. Abu Dawud (561), At- 


Tirmidzi (223, dari Sahl bin Sa-ad: Ibnu Majah (780), dan dari Anas: Ibnu 
Majah (781)) 


aJS UN Uta 2 Uks AN ce ash ul 3 01) 
aa TAYANG AA BL LE PJB 

| HA aa HN IE NAS 2 

Pe WA ah, KE 3 Ga Yg call 


(694) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
sesuatu (kebaikan) yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, lalu 
mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi tentulah 
mereka akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat 
pada bersegera menuju shalat (atau shalat Zhuhur), tentulah mereka akan 
berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui (kebaikan) yang 
terdapat pada shalat 'Atamah (shalat Isya) dan Subuh, tentulah mereka 
akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak.” (HR. Al- 
Bukhari (615), Muslim (437)) 


KIE DN To GAN TEJ LE IN 333 Pena 
J3 lia AA G3 beyond hinga 
SEGI SAT Si Eat 25 daa UEA BA Les Saat 
Ke PN nan Vika 
INN IE 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada shalat yang lebih berat 
bagi orang-orang munafik kecuali shalat Subuh dan Isya. Seandainya 
mereka mengetahui (kebaikan) yang ada pada keduanya tentulah mereka 
akan mendatanginya walau harus dengan merangkak. Sungguh, aku 
berkeinginan untuk memerintahkan seorang mu'adzin sehingga shalat 
ditegakkan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang 
shalat, lalu aku menyalakan api dan membakar (rumah-rumah) orang 
yang tidak keluar untuk shalat berjama'ah (tanpa alasan yang benar).” 
(HR. Al-Bukhari (657), Muslim (651), Ibnu Majah (797), Ahmad (2/472)1 


2 KITAB SHALAT Bet 


Ul ka Gi Kie S3 JS GE dh ega MN Gay) 

aa Gd ena 3 LSG J5 Le Jaa JS Nee 
GOA Na ear 3S 3) 85 sal yaaa Je :la3 
sig JB cl Pas 


(6s) Dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Diceritakan kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang dia terus 
tertidur sampai pagi hari hingga tidak mengerjakan shalat. Maka beliau 
pun bersabda, “Setan telah mengencingi orang itu pada telinganya.” Dalam 
riwayat lain, “Setan itu telah mengencingi orang itu pada dua telinganya.” 
Atau beliau bersabda, “Pada telinganya.” IHR. Al-Bukhari (1144, 3270), 
Muslim (774), Ahmad (1/427)| 


Orang yang Keluar Bermaksud Ikut Shalat (Berjama'ah) 
Namun Tertinggal 


BAE AN gen ash gl gs (av) 
3 HE Aa ah Per sa ep ga Lg ala 


— 

“. 
N - 
Ca 
, 
CX 
81 
CX 


AR Y on LS Age Jaa Al 21 Iya 
ABE kn, Ia WS 


(697) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa berwudhu 
lalu membaguskan wudhunya, kemudian secara sengaja keluar menuju 
masjid, namun mendapati orang-orang telah menyelesaikan shalatnya, 
maka ditetapkan baginya pahala seperti orang yang telah hadir (shalat 
berjama'ah), tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR. Abu 
Dawud (564), An-Nasa'i (854), Ahmad (2/380)j 


AP Kep Pena PA aa Il gp mas 38 G1) 


Ea BA Y 22 Bas 23 II 


Se ima di pebaai D Bete 


ma 


- 


Th 
1 
Ng 
i 
3 


KONG Hp WA 
Dari Said bin Al-Musayyab, ia berkata, “Ada seorang lelaki 
dari golongan Anshar yang mendekati ajalnya, lalu dia berkata, 
Sesungguhnya aku akan menyampaikan sebuah hadits kepadamu, aku 
tidak menuturkannya, kecuali semata-mata karena mengharap pahala 
dari Allah. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu, lalu 
memperbaiki wudhunya, kemudian pergi untuk mengerjakan shalat, 
maka tidaklah ia mengangkat kaki kanannya untuk melangkah, kecuali 
Allah Azza wa Jalla mencatat satu kebajikan untuknya, dan tidaklah ia 
meletakkan kaki kirinya ketika melangkah, melainkan Allah Azza wa Jalla 
menghapus satu dosa untuknya. Karena itu hendaklah tempat tinggal 
seseorang dekat atau jauh (dari masjid). Jika dia pergi ke masjid, lalu 
mengerjakan shalat secara berjama'ah, maka diampuni dosanya. Jika 
dia datang ke masjid, sedangkan jama'ah telah mengerjakan sebagian 
raka'at dan tersisa sebagian raka'at saja, lalu dia mengerjakan shalat 
yang didapatinya bersama imam, kemudian menyempurnakan raka'at 
yang ketinggalan itu, maka seperti itu pula (dosa orang itu juga akan 
diampuni). Jika dia pergi ke masjid, sementara jama'ah sudah selesai 
mengerjakan shalat, lalu orang tersebut mengerjakan shalat dengan 
sempurna, maka seperti itu pula (dosa orang itu juga akan diampuni).” 
(HR. Abu Dawud (563)| 


ng 


SG KITAB SHALAT 


BAB-BAB TENTANG IMAM DALAM SHALAT 


Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam 
Jp JG 1G KE AN Ga GAS ai gl 35 (00) 
se Ja SESI AN) Kila rana, ada SE In 
MAU Ga RN 3 P6 Opa, nata Gasa 3 
Yg el UU HASU IL adl 3S 36 aa 
Yan Besa MV agak JAN AON SA 


ae 


(699) Dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang paling 
berhak menjadi imam shalat suatu kaum adalah yang terpandai dalam 
membaca Kitabullah (Al Gur'an). Jika mereka sama (bagusnya) dalam 
membaca Al Gur'an, maka yang lebih banyak mengetahui tentang As- 
Sunnah. Jika pengetahuan mereka terhadap As-Sunnah itu sama, maka 
yang terlebih dahulu berhijrah. Jika dalam hal hijrah juga sama, makayang 
lebih dahulu masuk Islam. Janganlah sekali-kali seseorang mengimami 
orang lain di daerah kekuasaannya, serta jangan pula dia duduk di tempat 
yang khusus'? untuk tuan rumah, kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim 
(673), Abu Dawud (582, 583), An-Nasa'i (779, 782), At-Tirmidzi (235), Ibnu 
Majah (980), Ahmad (5/272)| 


aa Can JG AS AE An 623 LP YUL GS vas) 
Perta nenen 5 sd an Cg ah SAE AN J2 Ai 


"HK J5 
(z0) Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku 


175 Takrimah adalah tempat duduk khusus yang disediakan untuk seseorang berupa kasur 
atau ranjang yang biasa digunakan untuk memuliakannya. An-Nihayah, Bab Al-Kaf 
Ma'a Ar-Ra '. 


telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang berkunjung kepada suatu kaum, maka janganlah dia 
menjadi imam bagi mereka, namun hendaklah salah seorang di antara 
mereka yang menjadi imam shalat mereka.” (HR. Abu Dawud (596), An- 
Nasa'i (786), At-Tirmidzi (356), Ahmad (3/436)) 


2 BA -JS AS Tuas Age st ya ot (Un) 
AN pa ber SATA le Al Jap GAN pa J3 KA UG 3S 
633 HI 08, HR gi Ipa JL ga Ha 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa dia berkata, “Ketika 
kaum Muhajirin kelompok pertama tiba di Madinah, mereka singgah di 
Usbah'”3 Sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu 
yang menjadi imam mereka adalah Salim pelayan Abu Hudzaifah, ia 
adalah orang yang paling banyak (hafalan) dalam Al Gur'an.' (HR. Al- 
Bukhari (692), Abu Dawud (588)) 


wae mba Tae Al 525 jab GA pp Os) 
ag : ASI Al K3 Sa an 2 sm Ba Fa - 

5. eta - 1 - Pr TS - 5 
a- “ 2 L) 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia perkara: 
Salim pelayan Abu Hudzaifah menjadi imam shalat kaum Muhajirin 
yang pertama dan juga para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
di Masjid Guba', di antara para shahabat itu terdapat Abu Bakar, Umar, 
Abu Salamah, Zaid dan Amir bin Rabi'ah.' (HR. Al-Bukhari (7175), Abu 

Dawud (588)| 


Io ae JB S Zh Ag SA 3 Uh Gp vr) 
II Gajks 2g ip LA GA meng ana 5 ala 
Kagak SET SE US aan Ig ala Asi La ds JI, SB 


176 Ushbah adalah nama suatu tempat di Madinah dekat Ouba. An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Al-'Ain Ma'a Ash-Shad. 


2 KITAB SHALAT Dee 


Aas 


Lam IU Be Sab Manna S3 aa MAN rt LAN AS 
Ge S3, Pa 2 ANE ah SI 


- 


AN snas Rp Jatah Sule yag) 
SI 2: PAKA PAKE 


Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu ia berkata, Kami 
datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu kami adalah 
para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau 
selama dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh 
kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, 
atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang 
orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada 
beliau. Kemudian beliau bersabda, “Kembalilah kepada keluarga kalian 
dan tinggallah bersama mereka, ajarilah dan perintahkanlah mereka.” 

— Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku ingat atau tidak aku ingat, 
lalu beliau mengatakan, “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku 
Shalat. Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian 
mengumandangkan adzan dan hendaklah yang menjadi Imam adalah 
orang yang paling tua (usianya) di antara kalian.” IHR. Al-Bukhari (7246), 
Muslim (674) Abu Dawud (589), An-Nasa'i (633), At-Tirmidzi (205), Ahmad 
(3/436)) 


SIS AN G2 GAN ye KE Al 33 $ 3 gl 3g (0) 
YP Ap at SI pi au Jah YR JAV JET 


uga al 4333 EN ALS yatE V3 Gaib 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Tidak halal bagi seseorang yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk mengimami suatu kaum 
kecuali dengan izin mereka, tidak pula mengkhususkan doa untuk dirinya 
sendiri dengan tidak menyertakan mereka. Apabila ia melakukan hal itu, 
maka sungguh ia telah mengkhianati mereka.” (HR. Abu Dawud (91), 
Ahmad (5/260)| 


“ 
ae 


Imam sebagai Penjamin dan Muadzin sebagai Orang yang 
Terpercaya 


Je H5 SE JE RS AN eni ah al 3g (v0) 
EN Al HN INA SI Gala PAN saka la Al 
AA Bea 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Imam sebagai penjamin!', 
sedangkan mu'adzin sebagai orang yang terpercaya.'” Ya Allah, tunjukilah 
para imam dan ampunilah para mu'adzin.” (HR. At-Tirmidzi (207), 
Ahmad (2/232)| 


Keimaman Anak Kecil yang Hafal Al-Our' an sebelum Baligh 
SS la kaka "3 GS JB AN II yi art 3t n) v7) 


z 
.£ 


Ja Aa aa Pata pa Than aa 
di Jaan d2 Arah OS gl Ad M3 LI 2 Raga 
Ri ea us 3 21 22 Lema IE On ada 

Oris IS Gp Pe eaitessas 


Dari Amr bin Salamah Al-Jarmi Radhiyallahu Aa ia berkata, 
Suatu rombongan melewati kami, maka kami pun belajar Al-Gur'an 
kepada mereka. Lalu ayahku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang menjadi 
imam bagi kalian adalah yang paling banyak hafal Al-Gur'an.” Maka 
ayahku datang dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 


177 Penjamin di sini adalah yang menjaga dan memerhatikan: karena ia menjaga shalat 
. para makmum. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Adh-Dhad Ma'a Al-Mim. 
178 Yang terpercaya, yakni dipercaya untuk (mengetahui waktu-waktu) shalat dan puasa 
mereka. An-Nihayah. Bab Al-Hamzah Ma'a Al-Mim. 


SU KITAB SHALAT Deto 


wa Sallam bersabda, “Orang yang menjadi imam bagi kalian adalah 
yang paling banyak hafal Al-Our'an.” Lantas mereka saling memandang, 
siapakah yang paling banyak hafal Al- Gur'an, dan ternyata aku orang 
yang paling banyak hafal Al-Gur'an, maka aku menjadi imam bagi 
mereka, padahal umurku saat itu baru delapan tahun.' IHR. Al-Bukhari 
(4302), An-Nasa'i (788) dan lafazh ini miliknya, Ahmad (3/475)) 


P3 Gas! aan 33 HA: Ji ga 3 - Gan 
Ga SI, Jas AJ ega aa Ka Gagah ka AAN 
Ig 3 AN TA Ijin Sasa SI Jenaueai 
alas Gas Al Op gone AS AAN 2d, 


HE, 
Dari Abu Hazim, ia berkata, 'Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi menunjuk 
anak muda untuk mengimami shalat mereka, lalu dikatakan kepadanya, 
Engkau melakukan hal itu, sedangkan engkau lebih dahulu masuk Islam, 
mengapa?!" Kemudian ia menjawab, Sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Imam itu adalah 
penjamin, apabila dia baik maka kebaikan itu baginya dan bagi mereka, 
namun apabila dia jelek, maka kejelekannya hanya untuk dirinya dan 
bukan untuk mereka.” IHR. Ibnu Majah (981)|) 


Keimaman Sang Pemimpin dan Dialah yang Paling Berhak 
Mengimami Manusia 


Kb Ai Ko AN IA SEA Gani aa Jaga 
2 hat 3 en Last ap He ohh Ou 


ke, 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mereka melaksanakan shalat 
untuk kalian, jika mereka benar, maka kalian mendapatkan kebaikannya, 
namun jika mereka salah, maka kalian tetap mendapatkan kebaikan 


dan keburukannya hanya untuk mereka.” (HR. Al-Bukhari (694), Ahmad 
(2/355)| 


Keimaman Ahlu Bid'ah 
BAE Te TES TI ny bat y Ml aa Ia 
J5 IE pls) SS) JA Got yag KE HN 33 OA 
Kp PAa Nan dn 25 Sp 


La 1513 nara Kar El 3) Is LA sa Ls 


Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, bahwa suatu hari ia masuk 
menemui Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu saat terkepung seraya 
berkata, “Engkau adalah pemimpin kaum muslimin namun engkau 
tengah mengalami kejadian seperti yang kita saksikan, sedangkan 
pelaksanaan shalat akan dipimpin oleh imam yang terkena fitnah dan 
kami jadi khawatir terkena dosa.' Maka Utsman bin Affan pun berkata, 
Shalat adalah amal terbaik yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, 
apabila orang-orang melakukan kebaikan (dengan mendirikan shalat), 
maka berbuat baiklah (shalatlah) bersama mereka. Jika mereka berbuat 
keburukan (kesalahan), maka jauhilah keburukan mereka.” (HR. Al- 
Bukhari (695)| 


Meringankan Shalat saat Menjadi Imam Selama tidak 
Melalaikan 


et Jon Ipa Sin gan ina ala GD 
Sana 2 3 Sat ma pa Anyar 
AA Ipa andal EA To Ge AS aa 


710.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian 
menjadi imam, maka ringankanlah shalatnya, karena di antara makmum 
ada yang lemah, sakit dan orang yang lanjut usia. Sedangkan jika seorang 
dari kalian sholat sendirian, maka boleh memanjangkan sekehendaknya.” 
(HR. Al-Bukhari (703), Muslim (467), Abu Dawud (794), An-Nasa'i (822), 
At-Tirmidzi (236), Ahmad (2/486)| 


Pe 


355 Gaby JG A5 ST AE AN ea» saia 3g (WN) 
ji oa: senapan EY 
Kab LA be G aa ama seb 

PT fa pan A3 Sg YA 


() Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ada seorang lelaki 
yang berkata, “Demi Allah, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku 
akan mengakhirkan pelaksanaan shalat Subuh karena fulan yang 
memanjangkan (bacaannya).' Abu Mas'ud berkata, "Maka aku tidak 
pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat marah 
dalam menyampaikan nasihatnya melebihi marahnya beliau pada hari 
itu. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya di antara kalian ada yang 
menjadikan orang-orang lari (dari ketaatan), barangsiapa di antara kalian 
melaksanakan shalat dengan orang banyak (menjadi imam), hendaklah ia 
memperingan shalatnya, sebab di antara mereka ada orang yang lemah, 
orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mempunyai keperluan.” (HR. 
Al-Bukhari (702), Muslim (466), Ibnu Majah (984), Ahmad (4/118)| 


S8 Jagakan ja gan lte din gas A3 

FA GLS sll AL 
(z2) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam adalah orang yang paling ringan shalatnya namun tetap menjaga 
kesempurnaan. (HR. Al-Bukhari (708), Muslim (469), Abu Dawud (853), 
An-Nasa 'i (823), At-Tirmidzi (237), Ahmad (3/170), dan dalam riwayat 
Ibnu Majah (985) yang semakna) 


PN 


z 


Ang IE In GA ye KA K2 2 SS Ul 32 (vw) 


AA Na AA KAI J5 

- 33 e 25 5 £ 25 5 AP 
Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya aku benar-benar 
ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar tangisan anak kecil, 
sehingga aku memperingan shalatku, karena aku tidak suka memberatkan 
ibunya.” IHR. Al-Bukhari (707), Abu Dawud (789), An-Nasa 'i (824), Ahmad 


(5/305), dan dari Anas bin Malik dalam riwayat At-Tirmidzi (376) serta 
Ibnu Majah (989)| 


o- Ag PA 


jaka gek nga JB Ita 32 (5) 
Fa EL K2 A2 . G8 J3 ar. ada ul AI Ke #32 
IE Lo ab TE YaR pama 


het CX Aa 


R3 (oa 5 — AM Gi 


Dari Simak, ia berkata, “Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah 
Radhiyallahu Anhu tentang shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
maka ia menjawab, Beliau biasa meringankan shalatnya (saat berjama'ah), 
dan tidak melakukan shalat seperti shalat mereka. Perawi melanjutkan, 
“Dia memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam biasa membaca fGaf, Wa Al-Our'anj dan semisalnya saat shalat 
Fajar.' IHR. Muslim (458), Ahmad (5/91)) 


JERJES D oa, SAS AI KE yA 3 (vs) 
Jang a aa JNE SA gan Ja 
JG Ka Ana Bow di J5 An 33 
Ian KI Se dn jogan den JO NAS dal aa 
Hg Se: : 2 AJE Ie AN Io AI Jus (S3 se) S3 
Aan MEN OP Ie Ja SEE BEJ Si 


PD 


aa 3zl53 sia AS | an cra Ja 4 RA Sa 


“macan te 


TEA 133 Hum, 


Dari Jabir bin Abdillah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Seorang lelaki datang dengan membawa dua unta yang baru saja diberinya 
minum saat malam sudah gelap gulita. Bertepatan dengan shalatnya 
Mu'adz (yang menjadi imam), lelaki itu kemudian meninggalkan untanya 
dan ikut shalat bersama Mu'adz. Dalam shalatnya, Mu'adz membaca surah 
Al-Bagarah atau surah An-Nisa' sehingga lelaki tersebut meninggalkan 
Mu 'adz. Maka sampailah kepadanya berita bahwa Mu'adz mengecam 
tindakannya. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam dan mengadukan Mu'adz kepada beliau. Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam lalu bersabda, “Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak 
membuat fitnah?” Atau beliau bersabda, “Apakah engkau pembuat fitnah?” 
-Beliau ulangi perkataannya tersebut hingga tiga kali-. “Mengapa engkau 
tidak membaca saja surah 'Sabbihisma rabbika', atau dengan Wasysyamsi 
wa dhuhaha', atau Wallaili idza yaghsya? Karena yang ikut shalat di 
belakangmu mungkin ada orang yang lanjut usia, orang yang lemah, atau 
orang yang memiliki keperluan.” (HR. Al-Bukhari (705), Muslim (465), 
Abu Dawud (790), An-Nasa 'i (834), Ibnu Majah (986), Ahmad (3/229), dan 
Utsman bin Abi Al-Ash telah memberitahukan bahwa akhir perkataan 
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampaikan kepadaku adalah, 
“Apabila engkau mengimami suatu kaum, maka ringankanlah bacaannya.” 
Riwayat Ibnu Majah (988)| 


Kapan Makmum Berdiri untuk Shalat saat an Ta 
Ko Ioi SE JE KE Il 3 55 Tn: vw) 
AN PA RAR TA Ig ada 2 


Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila shalat telah diigamahkan, 
maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku keluar.” THR. Al- 
Bukhari (637), Muslim (604) lafazh ini miliknya, Abu Dawud (539), An- 
Nasa 'i (686), At-Tirmidzi (592), Ahmad (5/304)| 


Ulama dan Ahli Fikih Berdiri di Shaf Pertama Dekat dengan 
Imam 


Apa 2 5 Ja JA Ah Pede Lg kap 
z8 0370 Se ara 37. 

Pi Ja 
Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaklah yang menempati shaf 
di dekatku orang-orang dewasa dan para cendekia'?, menyusul orang-orang 
yang di bawah tingkat mereka, kemudian orang yang di bawahnya lagi. 
Janganlah kalian berselisih (ada yang ke depan dan ke belakang), karena 
itu, hati kalian bisa saling berselisih. Jauhilah olehmu suara ribut seperti di 


tengah pasar.” (HR. Muslim (432), Abu Dawud (674, 675), An-Nasa'i (806), 
Ahmad (1/457), dan dari Abdullah dalam riwayat At-Tirmidzi (228)) 


H£ Bab 151 $P 
Keutamaan Dekat Cengan Imam dan Shaf Pertama 
ala NE Ja SI 2 Ab Gen ih al 3E 
sid SEN HA Ml Gu LE Aa Ide 
| PA pe SU AIA EN dia ena 
Ngas | KAN mal EA 3 Opah Ip al) 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya manusia mengetahui 
apa (kebaikan) yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka 


179 Al-Ahlam wa An-Nuha adalah orang-orang yang dewasa lagi berakal. An-Nihayah Fi 
Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ha'u Ma'a Al-Lam. 

180 Haisyat Al-Aswag adalah keributan dan mengangkat suara keras-keras. Lihat Gharib 
Al-Hadits, karya Ibnu Al-Jauzi, Bab Al-Ha'u Ma'a An-Nun (2/504). 


tidak dapat meraihnya kecuali dengan cara mengundi tentulah mereka 
akan mengundi. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada 
bersegera menuju shalat, tentulah mereka akan berlomba-lomba. Dan 
seandainya mereka mengetahui (kebaikan) yang terdapat pada shalat 
'Atamah'3! dan Subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun 
harus dengan merangkak” IHR. Al-Bukhari (615), Muslim (437), An-Nasa'i 
(539), At-Tirmidzi (225), Ibnu Majah (998), Ahmad (2/303)| 


Ke ail Jai GE KS elpaa kat bA (va) 
KN re Ssh LAN IE Tah s6 AT Ag aa ds 
531 


(719) Dari Al-Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bershalawat (mendoakan kebaikan) 
untuk orang-orang yang berada di shaf pertama sebanyak tiga kali, 
sedangkan untuk orang-orang yang berada di shaf kedua hanya sekali. 
(HR. An-Nasa'i (816), Ibnu Majah (996), Ahmad (4/128)| 


“ 


An Pe AA Il Ita 23 Sa 23 623 38 ag FIK ea (vs) 
T . 2 3 307 rd 
5 del — 2 pt pia Lg AI 
AO Wa 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sebaik-baik shaf kaum lelaki 
adalah di barisan pertama, sedangkan seburuk-buruknya adalah di shaf 
terakhir. Sebaik-baik shaf kaum perempuan adalah di barisan terakhir, 
dan seburuk-buruknya adalah di barisan pertama.” (HR. Muslim (440), 
An-Nasa i (819), At-Tirmidzi (224), Ibnu Majah (1000), Ahmad (2/247)| 


red 


J5 PHL NE JELAS A Men gp Vs) 
3 0517 denga 2 .£ 2 aa 

UAS Jain3 dinas Alan EOSIS ES adal Al boa At 

ag 

Dari Al-Bara' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Apabila kami 


181 Al-Atamah adalah kegelapan, sedangkan yang dimaksud dalam hadits adalah shalat 
Isya. Lihat An-Nihayah, Bab Al-'Ain Ma'a At-Ta'. 


melaksanakan shalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka aku suka bila berada di sebelah kanan beliau, karena beliau 
bisa menghadap kepada kami.” IHR. Muslim (709), Abu Dawud (615), An- 
Nasa'i (821), Ibnu Majah (1006)) 


dn do GAN SI Ke Ah WI 933 GA pet al ag (Ver) 
Maen pe mbak baki 5 ae 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat pada para shahabatnya sikap 
lamban (untuk maju ke depan), maka beliau bersabda kepada mereka, 
“Majulah, dan ikutilah aku, dan hendaklah orang yang di belakang kamu 
mengikutimu. Suatu kaum masih saja bersikap lamban, sehingga Allah 
juga akan memperlamban mereka (untuk mendapatkan rahmat-Nya).” 
(HR. Muslim (438), Abu Dawud (680), An-Nasa'i (794), Ibnu Majah (978), 
Ahmad (3/34)| 


ada an 25 Bika 3d mr 133 (0) 

Al Io db Hen 1G usg laen 
AE dh S5 3. ai bai Je 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian 
yang berikutnya dan seterusnya. Kalaupun ada shaf yang kurang, maka 


hendaklah di bagian belakang saja.” IHR. Abu Dawud (671), An-Nasa 'i 
(817), Ahmad (3/132)! 


Posisi Imam dan Makmum dalam Shalat 
Ie Je ea di Il 3 Ml (vs4) 


371 za 


G6 da « JAN Ip 3 AS AN Io HA AS AI AG 


Asam te 


Giaa G3 He An Ga Ga Nai 


Bed alta 5133 Ka yasin Ne Apu BN an 
Ang glasi ab aon ga Li EA Ibp B5p 
WI EU d2 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku pernah 
menginap di rumah bibiku Maimunah pada suatu malam, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat malam. Ketika Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun di sebagian waktu malam, beliau 
berwudhu dari geriba yang yang digantung dengan wudhu yang ringan 
-Amr meringankan dan menyedikitkannya-. Kemudian beliau berdiri 

shalat, maka aku pun berwudhu sebagaimana beliau wudhu. Kemudian 
— aku datang dan berdiri di sisi kiri beliau, namun beliau kemudian 
menggeserku ke sebelah kanannya. Beliau lalu shalat menurut apa yang 
Allah kehendaki (lamanya).' (HR. Al-Bukhari (138), Muslim (763), Abu 
Dawud (610), An-Nasa'i (805), At-Tirmidzi (232), Ibnu Majah (973), Ahmad 
(1/220)) 


ada SI AN To Ioi, okt Ke Ah 935 SI ya Uvco) 
Ie aU 13) -J3 5 PEN ES 


SANA 5 Aa ed ge. Sa Jana 3 Ip 


. 


SE BEE Gate Ian Kala gr ai 
BU Ie dna 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah masuk menemui Ummu Haram, lalu mereka 
(keluarganya) menghidangkan samin dan kurma kering kepada beliau, 
beliau lantas bersabda, “Kembalikanlah ini ke wadahnya, dan ini ke 
tempanya, karena aku sedang berpuasa.” Lalu beliau berdiri mengerjakan 
shalat sunnah dua raka'at bersama kami. Maka Ummu Sulaim dan Ummu 
Haram berdiri di belakang kami. Tsabit berkata, 'Aku tidak mengetahuinya 
kecuali mengatakan, Beliau menempatkanku di sebelah kanannya di atas 
tikar. IHR. Abu Dawud (608), sedangkan dalam riwayat Muslim (658), 


ENSIKLOPEDI ”- 
SA Tera G3 ea 


Akan 


Ahmad (3/160) secara makna) 


Pad 
w.. 


AA 33 3 Gan Kap ara ve) 
edi Kat pala) Is aa ala AN boa Ii 3 GS 


sg: 


pas II A3 Sa Mar JG dkt 
AN Tn dl J5 PUS cal REI dad Pa 
bad A33 Ga pe SAN Ta dek ghe 


NA 3 yaa an ala As To al Ian 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Ka 
-—Mulaikah Radhiyallahu Anha- mengundang Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan yang dibuatnya, maka Nabi 
makan dari sebagian makanan tersebut, lalu bersabda, “Berdirilah, 
aku akan mengerjakan shalat untuk kalian.” Anas bin Malik berkata, 
Kami berdiri di atas tikar kami yang telah menghitam karena lamanya 
dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air, lantas Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdiri di atasnya. Aku dan seorang yatim berbaris 
membuat shaf di belakang beliau, sedangkan orang tua itu (nenek Anas) 
berdiri di belakang kami. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengerjakan shalat dua rakaat untuk kami, kemudian beranjak pergi. 
(HR. Al-Bukhari (380), Muslim (658), Abu Dawud (612), An-Nasa 'i (800), 
At-Tirmidzi (234), Ahmad (3/ 149), dan menurut riwayat Ibnu Majah (756) 
dengan yang semisal) 

AA te II gn BALI LA pa 3g (vsv) 


5 


” 
s8 


253 kls OK Anna dgn pp 126 063 13 sisa, 
Kejadera sa sa se aa JBS Ie 


20»... 3 02 Lag 

15 KA DPI 
Dari Hammam bin Munabbih, bahwa Hudzaifah Radhiyallahu 
Anhu mengimami orang-orang di Mada'in, di atas sebuah tempat 
duduk empat persegi panjang. Maka Abu Mas'ud memegang bajunya, 
dan menariknya. Setelah Hudzaifah selesai melaksanakan shalat, Abu 


saman je 


Mas'ud berkata, Bukankah engkau telah mengetahui bahwa mereka 
dilarang berbuat demikian?' Hudzaifah berkata, Ya, sungguh aku sudah 
mengingatnya ketika engkau menarikku tadi.' (HR. Abu Dawud (597)| 


Bermakmum kepada Imam yang Terhalang oleh Tembok 
AI Io Ji: 5 des WA Al ce23 le 3g (VA) 


Tes 293 Ga 80 pening Dar 
(728) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat di kamar beliau, sementara 
orang-orang bermakmum kepada beliau di balik kamar.' IHR. Al-Bukhari 
(729), Abu Dawud (1126), Ahmad (6/30)| 


Keutamaan Meluruskan Shaf 


o . 


AN d3 Jt: JB AE AN G3 A33 yi OKE 8 


“ 
£ 


A2 LAI 5 apip AA Ge dlu sale din J2 
ni GB BNN IA Gua dr, 
IS Ip ES Maan SU KA GI JI ES IE 

deng KIS APA 


Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadapkan wajahnya 
kepada orang-orang, lalu beliau bersabda, “Luruskanlah'? shaf-shaf 
kalian.” Beliau mengucapkannya tiga kali. “Demi Allah! Sungguh 
luruskanlah shaf-shaf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati 
kalian saling berselisih.” An-Nu'man berkata, "Aku melihat seseorang 
melekatkan (merapatkan) pundaknya dengan pundak temannya (orang 


182 Agimu yaitu luruskanlah shaf-shaf kalian dan jadikanlah dalam satu barisan yang 
lurus. Lihat Syarah An-Nawawi Ala Muslim (4/119). 

183 Yakni akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Lihat Fath Al- 
Bari, karya Ibnu Hajar (2/207). 


di sampingnya), demikian pula antara lutut dengan lutut temannya, dan 
mata kakinya dengan mata kaki temannya. IHR. Al-Bukhari (717), Muslim 
(436), Abu Dawud (662), At-Tirmidzi (227), Ibnu Majah (994) yang semisal, 
Ahmad (4/276), dan dari Al-Bara' dalam riwayat An-Nasa 'i (809)) 


PE WAN 25 JS AI 623 ME gi 33 (vr) 


Break Pa LN UN Ita Jab 


Or 23 z Is pa Ana Si 
SP Fe Ia LI IP M2 Ijin 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Shalat 
telah diigamahkan, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, “Luruskanlah shaf'- 
shaf kalian dan rapatkanlah, karena aku bisa melihat kalian dari balik 
punggungku.” (HR. Al-Bukhari (719), Ahmad (3/103)| 


o- sa - o £ o- 
ea PU NE ana Pata (vw) 
& o kd 23 Pai £ 

226) Ia Sisa! K3 Op 3 Kaya dls PN Ara 
SA 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena 
meluruskan shaf bagian dari ditegakkannya shalat.” IHR. Al-Bukhari 


(723), Muslim (433), Abu Dawud (668), An-Nasa'i (814), Ibnu Majah (993), 
Ahmad (3/291)1 


In ada SA JA AE A ga Ben Ala IP 55 (v9) 
2 soda 3 ale AN 21 Io Ml 

CE BE INN BASA Kyai JS SESI Vit 
Ka de Ga -JE Snp JG JS Als V3 
AN Jgn 6 K3 Ag3, Ate PE TI IS EN 
Tah SAN 3, Je ie - kd AS AS 


al 8 Sol 1763 
Pb 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui kami, lalu bersabda, 
“Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda 
yang berjemur? Tenanglah saat shalat.” Jabir berkata, Kemudian 
beliau mendatangi kami lagi saat kami sedang bergerombol. Beliau 
lantas bersabda, “Mengapa aku melihat kalian berkelompok-kelompok 
saling berpencar?” Jabir berkata, “Kemudian beliau keluar lagi kepada 
kami seraya bersabda, “Mengapa kalian tidak berbaris sebagaiamana 
para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?” Lalu kami bertanya, Ya 
Rasulullah! Bagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka? 
Beliau menjawab, “Mereka menyempurnakan shaf depan dan meluruskan 
serta merapatkan shafnya.” IHR. Muslim (430), Abu Dawud (661), An- 
Nasa'i (815), Ibnu Majah (992), Ahmad (5/106, 107)| 


Saya Peer aya BI 23 mala gi 32 (Ver) 
re 0g Iaeaa rae 


ta z o 27 3 era 

.£ Pa SNN x Pan 
aa sana ade sega Lal Ten, Ri 
GEN 
Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa mengusap bahu-bahu kami ketika 
hendak shalat, lantas bersabda, “Luruskanlah dan jangan kalian 
saling berselisih sehingga hati kalian saling berselisih. Hendaklah yang 
menempati shaf di dekatku orang-orang dewasa lagi cendekia, lalu orang- 
orang yang di bawah tingkat mereka, kemudian orang yang di bawahnya 
lagi.” Abu Mas'ud berkomentar, Sementara kalian hari ini lebih parah 


perselisihannya.' IHR. Muslim (432), Abu Dawud (674), An-Nasa'i (811), 
Ibnu Majah (976), Ahmad (4/122)) 


JI, 5 IE RE An ge3 gal or Ga ya (rt) 
Ka TP Aan Kera AP ae AI 
Op Angs HS AE Karan 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


ker 


aa Sial 13 Pt Aas KD An 
Dari Al-Bara” bin Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa memasuki celah-celah shaf, dari 
satu sisi ke sisi yang lain seraya mengusap pundak dan dada kami, lalu 
bersabda, “Janganlah kalian berselisih, karena akan membuat hati kalian 
berselisih juga.” Beliau juga bersabda, “Sesungguhnya Allah bershalawat 
(memberi rahmat) dan para malaikatnya bershalawat (mendoakan supaya 
diberi rahmat dan ampunan) kepada shaf-shaf yang pertama.” IHR. Abu 
Dawud (664), An-Nasa'i (810), Ibnu Majah (997), Ahmad (4/285)| 


rd 


ade ng asa (Vre) 
AYAM AKUN BLN 13 ISI G3 no 15323 Il ala Na 


Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa meluruskan shaf-shaf 
kami ketika kami hendak mengerjakan shalat, jika kami telah berbaris 
lurus, maka beliau bertakbir.' (HR. Abu Dawud (665)| 


ada abi bed Jis 5 SN AI 25 AE ja ye (VM) - 

Arek (929 SESI S3 133 Sha Hi IE 

J3 333 WLAN ME EV, al sate 3 
IN 2063 A2 A3 Ya9 AI K5 Lab 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Luruskanlah shaf-shaf, sejajarkan 
pundak-pundak, dan tutuplah celah-celah shaf. lunakkanlah tangan 
ketika berdampingan dengan saudara-saudara kalian (ketika meluruskan 
shaf) dan jangan membiarkan celah-celah itu untuk setan. Barangsiapa 
yang menyambung shaf, maka hubungannya akan disambung pula oleh 
Allah, dan siapa yang memutuskan shaf, maka akan diputuskan pula oleh 
Allah.” (HR. Abu Dawud (666), dalam riwayat An-Nasa'i (818), Ahmad 
(2/98), secara ringkasl| 


SU KITAB SHALAT Dee 


PR 


Al Ko ab ps GP AN Gan elu Age Yr) 


s0 


SE 33 M3 3 (yan ya 2 Je 
KB JIE Ie PK IKA GI Gl san 3 Ta 


255 


SEK 


Dari Anas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Rapatkanlah shaf-shaf kalian, dekatkan jarak 
antaranya, dan luruskan tengkuk-tengkuk. Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk ke dalam celah- 
celah shaf'itu, tak ubahnya bagai anak kambing kecil.” (HR. Abu Dawud 
(667), An-Nasa'i (814), Ahmad (3/260)J 


He AP PP 25 Use 3 vyA) 
Bd Je Olah danau 2 an 


z td 3 

A53 pp RI 233 R3 IL Yap AA 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah bershalawat (memberi 
rahmat) dan para malaikatnya bershalawat (mendoakan supaya diberi 
rahmat dan ampunan) kepada orang-orang yang menyambung shaf- 
shaf. Barangsiapa yang menutup celah (pada shaf), niscaya Allah akan 
mengangkatnya satu derajat.” IHR. Ibnu Majah (995), Ahmad (6/89)) 


Seseorang yang Shalat Sendirian di Belakang Shaf 
Ab, setapak SKS Al gan Lah, 5: (vr) 
ANA Ka 8 sa 2 BA Era 33 p Bg eh 


(739) Dari Wabishah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melihat ada seorang lelaki shalat di belakang shaf 
sendirian, maka beliau memerintahkan orang tersebut agar mengulangi 


184 Al-Hadzaf adalah anak kambing. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ha" Ma'a 


Adz-Dzal. 
ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


shalatnya. IHR. Abu Dawud (682), At-Tirmidzi (230), Ibnu Majah (1004), 
Ahmad (4/228)| 


"JB II Ga O- E AUI P3 OMA y ae IE 
3 3 


s “ 


EA 13 LSI AAS ii IX osl)3 C3 5 Peta 
la AS Kn dil dala AE JB LAN HIS Tan 133 
Wira sa NY US Jail JB SB Ge Aa 

Ka TYA) 


Dari Ali bin Syaiban Radhiyallahu Anhu —ia adalah seorang utusan-, 
ia berkata, 'Kami keluar sehingga kami mendatangi Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, lalu kami membai'at beliau dan melaksanakan shalat 
di belakang beliau. Lalu kami melakukan satu shalat lagi di belakang 
beliau. Ketika shalat selesai, beliau melihat seorang lelaki melakukan 
shalat sendiri di belakang barisan.' Ali berkata, “Lalu Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menunggu hingga lelaki itu beranjak. Beliau lantas 
bersabda, “Ulangi shalatmu, tidak sah shalat seorang di belakang barisan 
(sendirian).” IHR. Ibnu Majah (1003), Ahmad (4/23)| 


Larangan Shaf di Antara Tiang Masjid Tanpa Udzur 
1 -£ 2 s2 Ed 4 0302 o o H oa o- 

21 GP) al SEE Hi na je LL) 
Pa Sg aa 3 -.3 3 go 2 aa Pn P o £.. Pai NN Oo 
Oo Cadvo7 Cas 22033 cela Yi ya mal Klas as 

et sb 5 - 4 03. 
Dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata, “Kami pernah bersama 
Anas Radhiyallahu Anhu, lalu kami melaksanakan shalat bersama salah 


seorang gubernur. Orang-orang mendesak kami hingga kami berdiri 
dan melaksanakan shalat di antara dua tiang, maka Anas mundur dan 


Se be Sa 


mengatakan, “Kami biasa menjauhi tiang ini pada zaman Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.' (HR. An-Nasa'i (820), At-Tirmidzi (229), 
Abu Dawud (673), dan dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari ayahnya dalam 
riwayat Ibnu Majah (1002)! 


Perintah Mengikut Imam dan Larangan Keras 
Mendahuluinya 


Ia GAN bin Uh A5 KE AN G3, ML pol 32 (V0) 


AN aa LIA Tg 2 31 ana SUK Mata ai 


WS 5,23 22153 W33 A06 5 La ISSI ons A3, 
1515 layaa GS Nb ea SKI ASN Jai JB NS 633 
NAN AN Ga JB ISI ABG R33 ISI ARE 3 


o z 

DAN 3 Ijla3 40 Lo Isi dodi al, A33 
(722) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Suatu ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh dari kuda, sehingga bagian 
tubuh sebelah kanan beliau terluka, maka kami pun pergi menjenguknya. 
Saat tiba waktu shalat, beliau mengimami kami dengan posisi duduk, 
maka kami pun shalat di belakang beliau dengan posisi duduk. Seusai 
shalat, beliau bersabda, “Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti, 
apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ia sujud maka 
sujudlah kalian, apabila ia bangkit maka bangkitlah kalian, dan apabila 
ia mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar 
terhadap siapa saja yang memuji-Nya)', maka ucapkanlah oleh kalian, 
'Rabbana wa lakal hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk Engkau 
segala pujian)', Dan apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk 
maka kerjakanlah shalat sambil duduk semuanya.” (HR. Al-Bukhari (378), 
Muslim (411), Abu Dawud (601), An-Nasa'i (793, 831), At-Tirmidzi (361), 
Ibnu Majah (1238), Ahmad (3/162)| 


EKA AN gn ina alas V1) 


1025 V3 25 GS MSN HAKI AN Jas Wil alug sala 
NN AI Penta 
Wp Dea Ie JAN J3 AAA BAK GA 
see, Sani HAHA P3 dan Saat S5 AA 

AA 3 Ab Ulas tes Ja tyang ,las ws 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya imam ditunjuk 
untuk diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, janganlah 
kalian bertakbir hingga imam bertakbir terlebih dahulu, apabila ia rukuk 
maka rukuklah kalian dan janganlah kalian rukuk hingga imam rukuk. 
Apabila ia mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha 
Mendengar terhadap siapa saja yang memuji-Nya)', maka ucapkanlah 
oleh kalian, Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk 
Engkau segala pujian). -Sementara Muslim meriwayatkan dengan lafazh, 
“Wa lakal hamdu.”- Kemudian apabila imam sujud, maka sujudlah 
kalian, dan janganlah kalian sujud hingga imam sujud. Apabila imam 
melakukan shalat sambil berdiri maka shalatlah sambil berdiri, dan 
jika imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk 
semuanya.” (HR. Al-Bukhari (378), Abu Dawud (601)| 


Tea 5 SEA ET WE Al G2 KI un 
Botinaly jos pad 2 sa 


SEE se kat Aye Ta ala Ie ad, 


sit 


PAN G3 JG Lead. 2g) 
Ud de Is$5 yan AA & Is US S Ist ca si 

1 bea Pa 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sakit, lalu sebagian dari kalangan shahabat beliau 


menjenguk beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
shalat mengimami mereka sambil duduk, sedangkan mereka mengikuti 


SU KITAB SHALAT Dee 


shalat di belakang beliau sambil berdiri, maka beliau mengisyaratkan 
kepada mereka agar duduk, sehingga mereka pun shalat sambil duduk. 
Setelah shalat usai dikerjakan, beliau pun bersabda, “Sesungguhnya imam 
ditunjuk untuk diikuti. Apabila ia rukuk maka rukuklah kalian, apabila ia 
bangkit maka bangkitlah kalian dan apabila imam shalat sambil duduk 
maka shalatlah kalian sambil duduk pula.” (HR. Muslim (412)| 


le dil Po J5 38 JB A15 Ia PD 
2 Aas IN ye Jina Gl goa sd SI la 
In pa ba SAMA ie salad jaka 


(725) Dari Al-Bara" Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mengucapkan, Sami'allahu liman 
hamidah (Allah Maha Mendengar terhadap siapa saja yang memuji- 
Nya), maka tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan 
punggungnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar 
(meletakkan kepalanya) dalam sujud, barulah setelah itu kami bersujud.” 
(HR. Al-Bukhari (690), Muslim (474), Abu Dawud (620, 621, 622), An-Nasa'i 
(828), At-Tirmidzi (281), Ahmad (4/300)) 


KIE DI To GA ye KE ca ah ul 3g (V1) Ya 


« PKN 


ba pita selo at :JE 2 
Sayo Dl JA By pn AMI Jt OI say 


Jiya 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Tidakkah salah seorang dari kalian 
takut, atau tidak takutkah salah seorang dari kalian, jika ia mengangkat 
kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya menjadi 
kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai.” 
(HR. Al-Bukhari (691), Muslim (427), Abu Dawud (623), An-Nasa'i (827), 
At-Tirmidzi (582), Ibnu Majah (961), Ahmad (2/456)) 


AI dedi d Ii SS JB KE IN gen SA al 32 Ot) 
BI USA SSI GUN 3 Val, eka Aa ala 


HSE LAI Ih Sl AAS (Tu : 1 
KAN NG TN AJA GILA IU 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajari kami seraya bersabda, “Janganlah 
kalian mendahului imam, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, 
apabila ia mengucapkan, Waladh dhaalliin' maka ucapkanlah oleh 
kalian 'Aamiin'. Apabila imam rukuk maka rukuklah, dan apabila ia 
mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar 
terhadap siapa saja yang memuji-Nya)', maka ucapkanlah oleh kalian, 
'Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk Engkau segala 
pujian)'.” (HR. Al-Bukhari (722), Muslim (415), Abu Dawud (603), Ibnu 
Majah (960), menurut riwayat An-Nasa'i (921), Ahmad (2/440) secara 
ringkas) 


AN Ia al Ian GI JB RE IN 523 ol ya (VM) 


Ii era LI NAN A3 UG eng SISA ara 
- Bam: AI JAS nda 
BE ag sb — SS SANA YG eka 
saos SAYA DJ ono Boks 

13 BEN S3 2 SA San 6 SI ap AJE AS 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam shalat mengimami kami pada suatu hari, lalu seusai 
melaksanakan shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan 
bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam 
kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam melakukan rukuk, 
sujud, berdiri maupun menyelesaikan shalat, karena aku bisa melihat 
kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku." ' Kemudian beliau 
bersabda, “Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya! Seandainya 
kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian pasti akan sedikit tertawa 
dan banyak menangis.” Para shahabat lantas bertanya, 'Apa yang engkau 
lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Aku melihat surga dan 
neraka.” IHR. Muslim (426), Ahmad (3/102)1 


am 


ad IE To ad,a LN AA Yah “3 
dn Ba) A3 35 ASI ja 3 STA 
15423 250, Wilas G Ae Ba asa 


-. 


Oasis pa J0 Jas Oak Ui SAS Gj Je das 
LE Te Ol Et ie Ls SES Haa T 
18,43 Ioi Ike Jo Ol UM Is 


(729) Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sakit, lalu kami melaksanakan shalat di belakang beliau 
yang sedang melaksanakan shalat dalam keadaan duduk, sementara Abu 
Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Kemudian 
beliau menoleh kepada kami dan mendapati kami shalat sambil berdiri, 
maka beliau mengisyaratkan kepada kami hingga kami duduk. Kami 
pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Setelah selesai salam, maka 
beliau bersabda, “Sungguh hampir saja kalian melakukan sebagaimana 
yang dilakukan oleh Persia dan Romawi, mereka biasa berdiri di hadapan 
raja-raja mereka, sementara raja-raja itu dalam keadaan duduk, maka 
janganlah kalian lakukan hal itu. Ikutilah imam kalian, jika sang imam 
melaksanakan shalat sambil berdiri, maka lakukan shalat sambil berdiri 
dan jika ia melaksanakan shalat sambil duduk, maka lakukan shalat 
sambil duduk pula.” (HR. Muslim (413)) 


Tedi S3 lela :JE At W 95 ce ale Oo) 
ISP ag SKI PUN UI JUS A3 NS ll ala Al 
AJ ( tas Ge mei NS ui 
153 sasa a33 Isl, SGG S3 Isl, dk UN Hg se 

SIA ESA NA Sate SAN Par 
AS kene Sem FUN SP A33 A33 ISI UANG ALL ISI, 
Gl la dna dn ds pl 


Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa mengajari kami shalat dan 
sunnah kami, beliau bersabda, “Sesungguhnya imam itu untuk diikuti, 
apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia mengucapkan, 
Ghairil maghdhubi alaihim waladh dhaalliin' maka ucapkanlah, 'Amin' 
maka Allah akan menjawab kalian. Apabila ia rukuk maka rukuklah 
kalian dan apabila ia bangkit lalu mengatakan, Sami'allahu liman 
hamidah (Allah Maha Mendengar terhadap siapa saja yang memuji- 
Nya)', maka ucapkanlah oleh kalian, 'Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb 
kami, hanya untuk Engkau segala pujian), maka Allah akan mendengar 
kalian. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian, apabila bangkit maka 
bangkitlah kalian: karena imam itu bersujud sebelum kalian dan bangun 
sebelum kalian.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Jadikanlah gerakan kamu) itu harus setelah gerakan imam.” (HR. 
Muslim (404), Abu Dawud (972), An-Nasa'i (829), Ahmad (4/401)! 


AAS - ag g 3 £ o- 
2 sa ' fe) 

2 Io 1 Jia SA AN G3 3 sa d3 (va) 
nb Haa Gil Ga 3 sa ” HA & Je 2 

s3 
La 
Dari Abu Hurairah Helnyatehs Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila imam mengucapkan 'Amin' 
maka ucapkanlah 'Amin' karena orang yang aminnya bertepatan dengan 
aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan 


diampuni.” (HR. Al-Bukhari (780), Muslim (410), Abu Dawud (936), At- 
Tirmidzi (250), Ibnu Majah (851), Ahmad (2/238)) 


Makmum Shalat Sambil Duduk Apabila Imam Shalat Sambil 
Duduk Karena Udzur 


bo ap in dia map Andar Antara 
IE Cin GI As F3 oi 3 TE Ar 


s1 rd 


(33 43,43 32153 Eat d3 5 bat LAI 0 22 Ci 


25 54) KITAB SHALAT Bet 


Ss As GS SB dag SERI ALAN Ja WE SE MA Ai 
aa page al an (run 
Kan sai Iya A0 La Sip Ab dls 1,33 


& Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Suatu ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh dari kuda, sehingga bagian 
tubuh sebelah kanan beliau terluka, maka kami pun pergi menjenguknya. 
Saat tiba waktu shalat, beliau mengimami kami dengan posisi duduk, 
maka kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Seusai shalat, 
beliau bersabda, “Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti, apabila 
ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ia sujud, maka sujudlah kalian, 
apabila ia bangkit maka bangkitlah kalian, dan apabila ia mengucapkan, 
Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar terhadap siapa 
saja yang memuji-Nya)', maka ucapkanlah oleh kalian, Rabbana wa 
laka al-hamdu (Wahai Rabb kami, hanya untuk Engkau segala pujian). 
Dan apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka kerjakanlah 
shalat sambil duduk semuanya.” (HR. Al-Bukhari (689), Muslim (411), Abu 
Dawud (601), An-Nasa'i (793, 831), At-Tirmidzi (361), Ibnu Majah (1238), 
Ahmad (3/162)1 


Le... j Pn . TAP 
puth 5 0 An Wen? Hadap (er) ag 
9 3 s5. Ni “3 
aan 155 St FR ku asia z5 
( e z 32 2 
a5, Syok aa 3 “ll NI SAK Ya 
1 " (Inn SE Ian 5 V5 Iya Ab Hala Atm 9 Ken 
AA 15,23 Pata lac 5 de 155 Aa aa KG 
tan 5 Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya imam ditunjuk 
untuk diikuti, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, janganlah 
kalian bertakbir hingga imam bertakbir terlebih dahulu, apabila ia ruku' 


maka ruku'lah kalian dan janganlah kalian ruku' hingga imam ruku'. 
Apabila ia mengucapkan: “Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Mendengar terhadap siapa saja yang memuji-Nya)”, maka ucapkanlah 
oleh kalian, “Allahumma Rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, 
hanya untuk Engkau segala pujian). Muslim meriwayatkan dengan 
lafazh, Wa lakal hamdu.' Kemudian apabila imam sujud maka sujudlah 
kalian, dan janganlah kalian sujud hingga imam sujud. Apabila imam 
melakukan shalat sambil berdiri, maka lakukanlah shalat sambil berdiri. 
Dan jika imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk 
semuanya.” (HR. Al-Bukhari (378), Abu Dawud (601)) 


Langsung Masuk Mengikuti Imam sesuai dengan Posisi Imam 
saat itu dan Larangan Menunggu Imam Hingga Berdiri 


AS S2 GAN JE JB LE Ah A1 G3 JA NIA (ve) 
US na JS TEPUNG IA Has Ad ala 
AAN dag 


Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian 
memasuki shalat, sementara imam sedang dalam pada posisi tertentu, 
maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan imam.” IHR. At-Tirmidzi 
(591)) 


Barangsiapa Mendapati Bersama Imam Satu Raka'at Maka Ia 
Telah Mendapatkan Shalat 


AI KA Sal JEJE E AM G33 3 naa (Vee) 

AMAN IN AB LAN ja GS, SN AA 2g ade 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang mendapatkan 
satu raka'at shalat, maka dia telah mendapatkan shalat itu.” IHR. Al- 


Bukhari (580), Muslim (608), Abu Dawud (1121), An-Nasa 'i (552), At- 
Tirmidzi (524), Ibnu Majah (1122), Ahmad (2/280), Al-Muwatha K5 B3)| 


alm Be 


DN Io GA ya it Ah 5 H EK) 
BI 2S BE) babat SE 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa yang mendapatkan satu 
raka'at shalat Jum'at atau shalat yang lainnya, maka berarti dia telah 
mendapatkan shalat itu dengan sempurna.” (HR. An-Nasa'i (556), Ibnu 
Majah (1123)J 


Orang yang Telah Shalat Lalu Ketika Masuk Masjid Ternyata 
Orang-orang Sedang Shalat 


al Oya 3 bad aa 3 Ng Sa ole Ie (vov) 
ls, Men At Bs 2 yaa 2 3 
uu IE CS 3 Lo ha Ce EA 
ISI OS YG IU J3 El 3s NE 
Aa LA PUN ga AN ana 3 A5 BAN Te 

A6 


Dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Fajar 
di Mina, setelah selesai shalat, maka beliau melihat dua orang lelaki di 
belakang orang-orang. Beliau pun meminta dipanggilkan keduanya, lalu 
keduanya dibawa mendekat beliau dalam keadaan gemetar ketakutan. 
Beliau bertanya, “Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat 
bersama manusia?” Mereka berdua menjawab, "Kami telah melakukan 
Shalat di tempat kediaman kami.' Maka beliau bersabda, “Jangan kalian 
berdua lakukan lagi, jika seorang dari kalian telah melaksanakan shalat 
di tempat kediamannya, lalu mendapati shalat bersama imam, maka 
ikutlah shalat bersamanya: karena shalat itu menjadi sunnah baginya.” 
(HR. Ahmad (4/161)| 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


NE “ lai -5 La Gen) 
() £ 5 Oiya . sa s kd z 
AG ka ai sa Ha 

“Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama 
manusia?” Mereka berdua menjawab, “Kami telah melakukan shalat di 
tempat kediaman kami.' Maka beliau bersabda, “Jangan kalian berdua 
lakukan lagi, jika seorang dari kalian telah melaksanakan shalat di tempat 
kediamannya, lalu mendapati shalat bersama imam, maka ikutlah shalat 
bersamanya: karena shalat itu menjadi sunnah baginya.” IHR. Abu Dawud 


(575), An-Nasa'i (857), At-Tirmidzi (219), Ahmad (4/161) dan lafazh ini 
miliknya) 


ay AA Code a AN ALE AD BA ps 3 (V0) 
An Je 25 GUS aU, dl Ke 


la Sd 2 hana ss bae 
Pera 


ajet SA NS yg elo set Ih 


Cenmkan 33 Eat ol aa) 


Dari Mihjan Ad-Di'"li Radhiyallahu Anhu, suatu hari ia dalam 
suatu majlis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu 
dikumandangkan adzan untuk melaksanakan shalat, maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri (melakukan shalat) kemudian 
kembali lagi, sedangkan Mihjan masih di majlisnya. Melihat itu Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, “Apa yang menghalangimu untuk 
melakukan shalat? Bukankah engkau seorang lelaki muslim?” Mihjan 
menjawab, "Benar, akan tetapi aku telah melakukan shalat bersama 
keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Jika engkau datang, maka engkau harus ikut melaksanakan shalat 
bersama orang-orang, meskipun engkau telah melakukan shalat.” IHR. 
An-Nasa'i (856), Ahmad (4/34)| 


" KITAB SHALAT De 


Imam Mengeraskan Takbir 


3g. 9 2 Par GE 30. 4 .- 2,0. "aa 
AO 3 SK KI KE AI ee ip h al gg (v1) 
BE 2 aa Gaet 3 IS toba er. .... 2 
Joy PD “nga Sd Has! Iss B3 Kam eh 
PUN 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa dia menjadi imam 
untuk orang-orang, lantas ia bertakbir setiap menunduk dan mengangkat. 
Seusai shalat, ia pun berkata, “Sungguh shalatku lebih mirip dengan 
shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada kalian.” (HR. 
Al-Bukhari (785), Muslim (392), Ahmad (2/236)) 


Keutamaan Membaca “Amin' di Belakang Imam dan 
Mengeraskannya 


5 oT- 4 8. 9 af so 4 Aa 03 EP bug 
9 IE AN 0 GAN ON LE DI GP Sa Il GE 
KINI Gaet Kane G5 33 SB AAG BU gal ISI Ju 


s 4 4 eng - e “.. ef 0 8 Gx - Tap 
Ino al Jam 063 Ol43 Sel J63 A3 ya PAK La Al as 
“ us - 3 3- 23 2 Sa Ah 
Geet daan Aing ade AI 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila imam mengucapkan Amin', maka 
ucapkanlah 'Amin', karena orang yang aminnya bertepatan dengan 
aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan 
diampuni.” Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dahulu biasa mengucapkan 'Amin'. (HR. Al-Bukhari (780), Muslim (410), 
Abu Dawud (936), At-Tirmidzi (250), Ibnu Majah (851), Ahmad (2/238)| 


AE AI Bo Ab Jain SIS AI an ah al SE 
(GIS V3 KE onbAI KE) ALI JEII 2JE 3 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Ia 


AS Oma JAS 


43 Uya 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabil imam mengucapkan, 
Ghairil maghdhubi alaihim waladh dhallin', maka ucapkanlah, 'Amin', 
karena orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan Malaikat, 
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari (782), Abu 
Dawud (935), Ahmad (2/270)| 


JGA Lai TE X2 Ab TAN Pe 


Oral 1S (TE G4 AE) 13 Ag are Al 
pena 


(763) Dari Wa'il bin Hujr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku telah 
mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan, “Ghairil 
maghdhuubi alaihim waladh dhaalliin', lalu beliau mengucapkan, 'Amin', 
beliau membacanya dengan madd (panjang). IHR. Abu Dawud (932, 933), 
An-Nasa'i (878), At-Tirmidzi (248), Ibnu Majah (855), Ahmad (4/316)| 


KIE AN Ro GEN je GE DN gen LEE 32 (V1) 
aan SE etis ca 


ear 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Kebencian orang-orang Yahudi terhadap kalian 
atas sesuatu tidak sebagaimana kebencian mereka kepada kalian terhadap 
masalah salam dan ucapan amin.” (HR. Ibnu Majah (856)! 


Memberitahu Imam saat Shalat 
da do EN Sia Ah ena at sea) 
Je 2 MABA aan Aa be le 


SU KITAB SHALAT De 


BEA SE ea SE NA lal p8 

Dari Abdullah bin Haa Radhiyallahu Anhuma, BA Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan shalat, kemudian 
beliau membaca ayat, lalu terjadi kekacauan (dalam bacaan beliau). 
Setelah selesai shalat, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, “Apakah 
engkau ikut shalat bersama kami?” Ubay menjawab, Ya.' Beliau lantas 
bersabda, “Apa yang menghalangimu (untuk memberitahuku tentang ayat 
itu)?” IHR. Abu Dawud (907)) 


Perintah Agar Makmum Diam saat Imam Membaca Al-Our an 


Allah Ta'ala berfirman, 
- P Late £ Se (2 z »£ G4 £- 
Ogerpa en aa G Sial $3 1813 


“Dan apabila dibacakan Al-Gur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, 
agar kamu mendapat rahmat.” (OS. Al-A'raf (7): 204) 


3 

AO Dera AP (v1) 
ar aa Oon AE 
03 bed @ ed Pan aa Ie - 

Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabiyullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami para shahabat pada waktu 
shalat Zhuhur. Setelah selesai melaksanakan shalat, beliau bersabda, 
“Siapakah di antara kalian yang membaca, 'Sabbihisma rabbikal a'la'?” 
Lalu seorang lelaki berkata, “Aku.' Maka beliau bersabda, “Aku telah 


mengetahui, bahwa sebagian kalian telah mengacaukan'5 bacaanku.” 
(HR. Muslim (398), Abu Dawud (829), An-Nasa'i (916), Ahmad (4/426)| 


penjara pan SI RAR AU oa £ na 
BN JS Gala Aa 1S XS Sd 


185 ae kaan yakni menyainginya. Lihat An-Nihayah, Bab Al-Kha' Ma'a Al-Lam. 


UJAN GITU Ha I,25 Gta 35 JUS NET AS re 
SAN Ui 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai dari shalat yang bacaan Al-Gur annya 
dijaharkan (dikeraskan suaranya), beliau lalu bertanya, “Apakah ada 
seseorang di antara kalian yang membaca bersamaku tadi?” Lalu ada 
seorang lelaki yang menjawab, Ya, wahai Rasulullah! Maka beliau 
bersabda, “Sungguh aku berkata (dalam hati), “Kenapa aku dibuat kacau 
dalam membaca Al-Gur'an?” (HR. Abu Dawud (826), At-Tirmidzi (312), 
An-Nasa'i (918), Ibnu Majah (848), Ahmad (2/487) dalam riwayatnya 
ditambahkan, ia berkata, “Maka setelah itu mereka diam terhadap bacaan 
yang imam menjaharkannya.' Riwayat Ibnu Majah (849)) 


Tasbih untuk Lelaki, Tepuk Tangan untuk Wanita, Apabila 
Terjadi Sesuatu di dalam Shalat 


TE SE AN Jan Jon SI Gal jan yi JA GE L£ - 
Nenen 1 Aa IBI 2 25 du :JU 
SAN Gen IG ar) EN 2 NS) ASI $ Eu 


Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kenapa aku melihat kalian 
banyak yang bertepuk tangan? Siapa saja yang terjadi sesuatu pada dirinya 
dalam shalat (terlupa), maka bacalah tasbih (Subhanallah), sebab apabila 
dia telah membaca tasbih, orang lain akan menoleh kepadanya. Adapun 
tepuk tangan, maka hal itu hanya bagi kaum wanita.” (HR. Al-Bukhari 
(684), Muslim (421), Abu Dawud (940), An-Nasa'i (792), Ahmad (5/338)| 


530. 


D1 Ko Gl EK AN Ge ah al yg (V1) 
HN Gada JE Te TE IA 


(zeo) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Ucapan tasbih (Subhanallah) untuk 


sn aman je 


kaum lelaki, sedangkan bertepuk tangan untuk kaum wanita.” (HR. Al- 
Bukhari (1203), Muslim (422), Abu Dawud (939), An-Nasa'i (1206), At- 
Tirmidzi (369), Ibnu Majah (1034), Ahmad (2/261)) 


Imam Menghadap ke Arah Makmum Seusai Shalat 


NET JB AS 1 0 g33 mt oi aan se 
aetn CE JET LS de 25 ara Al 


Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah menyelesaikan shalat, maka 
beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.' (HR. Al-Bukhari (845)) 


ala An Le Be Merk adem 
SA des meal NS Aa 


Dari Yazid bin Al-Aswad Radhiyallahu Anhu, bahwa ia naa 
Tu) bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, setelah selesai 
shalat, beliau berpaling (menghadap arah jama'ah). IHR. Abu Dawud 
(614), An-Nasa'i (1333), Ahmad (4/161)) 


J5 9 AE eka SS Ek ah UP AN gan ya WS (ve) 


Beo 5 ale Al daa 
2 Anang —JUS- Ag 


skg - aa 
Dari Al-Bara" Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Dahulu kami 
apabila melaksanakan shalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, maka kami suka berada di sebelah kanan beliau, karena beliau 
akan menghadapkan wajahnya ke arah kami, -perawi mengatakan- lalu 
aku mendengar beliau bersabda, “Rabbi gini adzabaka yauma tab'atsu 
—aw tajma'u- ibadaka (Wahai Rabbku, lindungilah aku dari adzab-Mu 
pada hari Engkau membangkitkan -atau mengumpulkan- para hamba- 
Mu).” IHR. Muslim (709), Abu Dawud (615), An-Nasa'i (821), Ibnu Majah 
(1006) 


£ 


3 Oak P2 Gelas 3 5, S3 


i 
' 
( 
! 


Kaum Wanita Keluar Terlebih Dahulu Seusai Shalat Sebelum 
Kaum Lelaki 

, s », 3 po ea 0 0 3d Sa aa En 

AI d2 A01 Jan OB SIG AS Dl GP Al ol GS 


2 30- -€ LT Ga... :. 7 s Mn T 2 ea 1 
AA US WS S1 G3 36 SLS ES IL Bl 9 IE 
JI IS AI 
Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila selesai mengucapkan salam, maka 
beliau menetap sejenak (di tempatnya). Mereka berpendapat bahwa hal 
itu dilakukan agar kaum wanita pulang terlebih dahulu sebelum kaum 


lelaki.' (HR. Abu Dawud (1040), Ibnu Majah (932), dalam riwayat An- 
Nasa'i (1332), Al-Bukhari (837), Ahmad (6/316) semisal) 


BAB-BAB TENTANG MENGOASHAR SHALAT 


Menggashar Shalat dalam Perjalanan 


Allah Ta'ala berfirman, 


ea an Pena 


TA. 2. 7 Sa ta aa Sa In Letra 
ol gas SLB Sa Tenan Ol Cle INAE Ga NI 3 Rn0 3 
Sp 3 Ina 3 3, Ta 41320 2 

W) GAS S6 ASI SL AS Gali Ka 

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu 


meng-gashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya 
orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (OS. An-Nisa' 14): 101) 


AS 023 ABI 3 AI SB AJE EA 3 Ia GE 
JA SP SUS SE AS PLS el JL) S3 aa 


o Tt - 
290 218 30 2 TAS be.gy TT 1... 3 Hb Te 
SE Van Cam IM BN IS Sad asas | 13 Ga Km 


2G KITAB SHALAT CSS 


en 


Ss ae dot Ja MN Jp aa ntt 


Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Umar 
bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, Bagaimanakah pendapatmu 
tentang orang-orang yang menggashar shalat, karena firman Allah, Jika 
kamu takut diserang orang kafir.” (OS. An-Nisa" 14): 101) padahal rasa 
ketakutan itu telah tiada sekarang ini? Umar berkata, "Aku juga heran 
seperti yang engkau herankan itu, sebab itu aku sampaikan kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, “Hal itu 
adalah sebagai sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepada kalian. 
Karena itu, terimalah sedekah-Nya.” IHR. Abu Dawud (1199), An-Nasa'i 
(1432), At-Tirmidzi (3034), Ibnu 2 (1065), Ahmad (1/36)) 


Ul 23 LI Sesal AI GA gg LE 3 “. (Vvo) 
536 LAN, al ui PLAY Ke Aan 
Anak FANS 


(75) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Ummul Mukminin, ia berkata, 
Allah mewajibkan shalat, saat diwajibkan adalah dua raka'at-dua rakaat: 
baik dalam keadaan mukim (tinggal) maupun safar (dalam perjalanan). 
Lalu hal itu ditetapkan dalam shalat safar, sedangkan dalam keadaan 
mukim ditambah (menjadi empat raka'at).' IHR. Al-Bukhari (350), Muslim 
(685), Abu Dawud (1198), An-Nasa'i (452)) 


DIA Al 3 Juta 4 Bi G5 AE gl ge (WI 
PAN 33 3 ea gag ala ada Il Ia ye a Ou KE 
ES SA 33 AG 


(z76) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Allah telah 
mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam 
empat raka'at ketika mukim (tinggal), dua raka'at ketika safar (dalam 
perjalanan), dan satu raka'at ketika khauf (dalam keadaan takut). (HR. 
Muslim (687), Abu Dawud (1247), An-Nasa'i (455), Ibnu Majah (1068), 
Ahmad (1/243)| 


anta ag saya pas 3 
Si da SIB 3 YES, 2 mail HAJI K3 


- 


das JS. Lo5 2.3 | setelan saudi 103 2,3 
AM ala - an ea Ine 2 Se as Yu tuas 


Dian cabai 2 ea AM Aa TO 
DS AS AN GP, 


Dari Hafsh bin Ashim, ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhu dalam suatu perjalanan, ia melaksanakan shalat 
Zhuhur dan Ashar dua raka'at kemudian bergeser menuju tikar miliknya. 
Lantas ia melihat orang-orang sedang shalat sunnah, ia pun bertanya, 
“Apa yang sedang mereka lakukan? Aku menjawab, Mereka melakukan 
shalat sunnah.' Ia berkata, “Seandainya aku mengerjakan shalat sebelum 
dan sesudahnya, tentu aku menyempurnakannya. Aku sudah menemani 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak menambah 
shalat dalam safarnya lebih dari dua raka'at, demikian pula Abu Bakar 
hingga wafatnya, Umar dan Utsman Radhiyallahu Anhum juga begitu." 
(HR. Muslim (694), An-Nasa'i (1457), At-Tirmidzi (544), Ahmad (2/56)| 


Permulaan Musafir Boleh Menggashar Shalat 
533 ME 3 il eh JB hp AI 3: 9) 
Ba daa dy Ea Isa is gt 5 Al 
JA BE Fama Hal SIK ng, Ha 
Dari Yahya bin Yazid Al-Huna'i, ia berkata, "Aku La kepada 


Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang menggashar shalat, lalu ia 
menjawab, Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila 


keluar hingga jarak perjalanan 3 Mil'8 atau 3 Farsakh'?' —Syu'bah ragu-— 
maka beliau shalat dua raka'at.' IHR. Muslim (691), Abu Dawud (1201), 
Ahmad (3/129)) 


Jia Gal dpi 3 IN G5 ML 3 3 3 (WI) 
Se HARGAI Kia, HAN Aa ae AI Io 
HS, ada | 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
melaksanakan shalat Zhuhur empat raka'at bersama Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di Madinah, lalu melaksanakan shalat Ashar 
dua raka'at di Dzulhulaifah.' (HR. Al-Bukhari (1547, 1714), Muslim (690), 
Abu Dawud (1202), An-Nasa'i (468), At-Tirmidzi (546), Ahmad (3/110)) 


Pe ba C3 SEE LE AU 02 Kiba YE "& (VA) 
Je Bt3gs Eni 3 33 1 Je Na ita 
Eta A33 C3 Pala 3 oa Y 8 Alya ep 


Dari Juhaifah Aa Anhu, ia berkata, Suatu ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada waktu Hajirah'?. 
Ibnu Al-Mutsanna berkata, Yaitu menuju Bath-ha“2,' beliau berwudhu 
lalu mengerjakan shalat Zhuhur dua raka'at, dan shalat Ashar dua 
raka'at, sementara di hadapan beliau ada tongkat kecil.' (HR. Al-Bukhari 
(187), Muslim (503), An-Nasa 'i (469), Ahmad (4/309)| 


Menggashar Shalat bagi Musafir yang Menetap di Suatu 
Tempat dengan Masa Menetap yang Tidak Lama 


186 Amyal adalah bentuk jamak dari mil, 1 mil sama dengan sepertiga farsakh. Ada juga 
yang mengatakan, “Itu adalah ukuran sejauh mata memandang, diperkirakan hingga 
4000 (empat ribu) hasta yang setara dengan 1609 meter di darat dan 1852 meter di 
laut. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ba"u Ma'a Ar-Ra '. 

187 Farasikh jamak dari farsakh, yaitu ukuran jarak sekitar 3 mil. An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Al-Fa' Ma'a Ar-Ra'. 

188 Hajirah adalah panas yang menyengat, di pertengahan siang. An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Al-Ha' Ma'a Al-Jim. 

189 Bath-ha" adalah lembah di luar Madinah. Ad-Dibaj Ala Muslim (3/344). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


J3 GA JB KE DI G3 UU 3 LSI 3g (NN 
S3 Jaa SEE AS Jl ka Ga Ig ale Al ko Ab 
WE TE MS Ap SAI Ja Aa dat BN Ea : 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami 
keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Madinah 
menuju Mekah, dan beliau selalu shalat dua raka'at hingga kami kembali 
ke Madinah. Kami pun bertanya, “Apakah kalian sempat bermukim 
(menetap) di sana? Ia menjawab, “Kami bermukim (menetap) di sana 
selama sepuluh hari.' IHR. Al-Bukhari (1081), Muslim (693), Abu Dawud 
(1233), At-Tirmidzi (548), Ibnu Majah (1077), Ahmad (3/190), dan dalam 
riwayat An-Nasa'i (1442) secara makna) 


AS J3 RE JB Bug AN Gejala Ae 3 (vas) 


Ed La 5 33 ef Fara - 3d 

ata ea pad ay Up us KA Pak D gas AN) AN Lo 
Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mukim di Tabuk selama 
dua puluh hari dalam keadaan menggashar shalat.' IHR. Abu Dawud 
(1235), Ahmad (3/295)! 


Waktu Mengerjakan Shalat Zhuhur bagi Musafir 
Ken panen jan 1 35 JL 3 oas1 5E (VA) 
DE HAN A3 5 5 I Ya IS ag ala An 
MN mn OS Oh, JG JII Han OS Oh NG 


(783) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila singgah di suatu tempat, maka 
beliau tidak melanjutkan perjalanan hingga mengerjakan shalat Zhuhur 
terlebih dahulu.' Ada seorang lelaki yang bertanya kepadanya, Sekalipun 


SU KITAB SHALAT Deto 


pada waktu tengah hari? Ia menjawab, Sekalipun berada di waktu tengah 
hari.' IHR. Abu Dawud (1205), An-Nasa'i (497), Ahmad (3/129)| 


Memendekkan Bacaan Shalat dalam Safar 
Ba 5 HE SE REA G3 UR ye UM) 
Sa BA GAN BE Gas jin gal NA 

PE SESI 


Dari Al-Bara" Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu ketika kami 
keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu 
perjalanan, beliau mengimami kami shalat Isya, dan beliau membaca, 
Wat tin waz zaitun' dalam salah satu raka'atnya.' (HR. Al-Bukhari (4952), 
Muslim (464), Abu Dawud (1221), An-Nasa'i (999), At-Tirmidzi (310), Ibnu 
Majah (834), Ahmad (4/386)) 


Man ea Ada Shalat Tathawwu' dalam Safar 
um NONA 2 Hg 
S3 es Y3S Ha Ls ya Sl Le 13 2G -JG 
Gb AA gn SAY C3 ES) J6. 23 


ea Agak raha peka 2 


aa 2 Ba aa Ka 


Ta 


Ie rd Masa 


up 


Dari Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al-Khaththab, ia berkata, 
Kami pernah bersama Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dalam suatu 
perjalanan. Lalu ia melaksanakan shalat mengimami kami hingga selesai, 
dan kami selesai bersamanya.' Perawi melanjutkan, “Lantas Ibnu Umar 
menoleh dan melihat orang-orang melakukan shalat lagi, maka ia pun 
bertanya, “Apa yang sedang mereka perbuat? Aku menjawab, Mereka 
sedang melaksanakan shalat sunnah.' Ibnu Umar berkata, "Seandainya aku 
menjalankan shalat sunnah, tentu aku telah menyempunakan shalatku. 
Wahai Anak saudaraku, sesungguhnya aku telah menemani Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau tidak pernah menambah shalat 
lebih dari dua raka'at saat safar (perjalanan) hingga Allah mengambil ruh 
beliau. Kemudian aku menemani Abu Bakar, beliau juga tidak menambah 
lebih dari dua raka'at, aku juga menemani Umar dan ia tidak menambah 
lebih dari dua raka'at, selanjutnya aku menemani Utsman dan ia tidak 
menambah lebih dari dua raka'at hingga Allah mewafatkannya. Sungguh 
Allah Ta'ala berfirman, “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu.” (9S. Al-Ahzab (331: 21) (HR. Al-Bukhari (1101), 
Muslim (689), Abu Dawud (1223), An-Nasa'i (1457), Ibnu Majah (1071)) 


Sma Bg ga 
Gb AA aa: AIA Ko Oya 
He gag OLS Ja ae yaa, sita pan 


(786) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Aku 
telah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau tidak 
biasa menambah shalat dalam safar lebih dari dua raka'at. Demikian juga 
Abu Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu Anhum.' (HR. Al-Bukhari 
(1102), Ahmad (2/56)! 


Shalat Nafilah (Sunnah) di Atas Kendaraan Kemana pun 
Arahnya, Meskipun Tidak Menghadap ke Arah Kiblat 


Allah Ta'ala berfirman, 
T 


Obi USS jas 


ai KITAB SHALAT CX. 


“Dan milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap di 
sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (OS. 
Al-Bagarah (2): 115) 


HI Ie ab In SE SEE II 2 LA al gs VAN) 
Kala jala Aap sa jalin g Ea da di 
Cena daa 3 Wis Taat 


(787) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melaksanakan shalat sunnah'” di 
atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraan itu melaju, 
beliau juga melakukan shalat witir di atasnya, akan tetapi beliau tidak 
melakukan shalat Maktubah (shalat wajib) di atasnya.” (HR. Al-Bukhari 
(1000), Muslim (700), Abu Dawud (1224), An-Nasa'i (489, 491)) 


Para MASA God, 2 SE AN se, PA Am 


eng kan OS Cas ala ab BEE Ta , G6 2 


(zsa) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat sunnah di atas 
punggung kendaraannya ke mana pun arah melaju, dengan cara 
menundukkan kepalanya. (HR. Al-Bukhari (1105), Ahmad (2/132)) 


de de ea yaa, mg ran (vas) 
KE) AA gan Ja Te dan da ala At Ta ad 


(7s9) Dari Abdullah bin Umar An aa Anhuma, bahwa ia 
berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakan shalat di atas keledai sambil menghadap ke arah Khaibar.' 
(HR. Muslim (700), Abu Dawud (1226), An-Nasa'i (739), Ahmad (2/49)| 


A1 Ke In SS JBS AI gen 12 plg (VA) 
se Kea JN SA Ia Jai ah is Je IR Ig age 
da 35 3 Sg 


190 Yusabbih dari kata As-Sabhah, yaitu shalat nafilah. Lihat Syarah An-Nawawi Ala 
Muslim (5/211). 


makes Pa 2 at 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat di atas hewan 
tunggangannya dengan menghadap dari Mekah ke Madinah, dan 
tentangnya diturunkan ayat, “Fa ainama tuwallu fa tsamma wajhullah 
(Ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah)..” IHR. Muslim 
(700), An-Nasa'i (490), At-Tirmidzi (2958), Ahmad (2/20)) 


dl be GEN SN KE DI 27 ab LE 3 la 33 (VA) 
JB GL pn F3 Tas SEA 2g ana 


(791) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat tathawwu' (sunnah) di 
atas kendaraan dengan menghadap ke arah selain kiblat. (HR. Al-Bukhari 
(1094), At-Tirmidzi (351), Ahmad (3/126)1 


2 ata - 0 
de Ia da appa An (var) 
Je Ia -. 9 Emi JB AS xl Al Io: al 
3.0 

AAN Amang yan 
Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Suatu 
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk 
suatu keperluan.' Jabir melanjutkan, “Aku datang sewaktu beliau sedang 


mengerjakan shalat di atas kendaraan menghadap ke timur. Sujud beliau 
lebih rendah dari ruku beliau.' (HR. Abu Dawud (1227), Ahmad (3/332)J 


2 Be st Ce ah ep 
MLS GA ab 2. PN TER Te Ja Sau Pa 


Bb pad tail 212 Ju 1 Dan ea) TAM BU 


di Jenis titan ball te da dn Ja dd 


sen ea ob Duga Setu ta, ng 35 2 


Dari Said bin Yasar, bahwa ia berkata, 'Aku pernah berjalan 


SU KITAB SHALAT Bete 


bersama Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma di jalanan Mekah.” 
Said melanjutkan, “Tatkala aku merasa khawatir datangnya Subuh, maka 
aku turun sebentar melaksanakan shalat witir, lalu menyusulnya kembali. 
Lantas Abdullah bin Umar bertanya, 'Di mana engkau tadi? Aku berkata, 
Aku khawatir masuk Subuh, maka aku turun lalu melaksanakan shalat 
witir.' Abdullah menukas, Bukankah engkau memiliki teladan yang baik 
pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Aku menimpali, 
Tentu, demi Allah.' Abdullah melanjutkan, Sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya melakukan shalat witir di atas 
unta.' (HR. Al-Bukhari (999, 1095), Muslim (700), Abu Dawud (1226), An- 
Nasa 'i (1678), At-Tirmidzi (472), Ibnu Majah 1200), Ahmad (2/57)) 


BAB-BAB TENTANG MENJAMAK SHALAT 


Adzan dan Igamah pada Shalat Jamak 
3 2, 230 
AN 5 3: Sae agak telak (va) 
SAI Ap das ASN II K3 SI ISI 3S an 
zo K - d0. - 3 01 Ocu & - 
2 aer Lagian Jua 9 Eh se all, 
(794) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak hingga tiba di 
Muzdalifah, lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan 


satu kali adzan dan dua igamah, tanpa melakukan shalat apa pun di 
antara keduanya.' (HR. Muslim (1218), An-Nasa'i (655)| 


Par TAN bata ah Ta AN Gn ar palu sa (Wu) 
Sapa Karan 2g le DI ko ab 
3523 0 z Pa 

Si sn 3 dh 636 

Dari Malik bin Al-Huwairits Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Aku 


besama anak lelaki pamanku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Lantas beliau bersabda kepada kami, “Apabila kalian berdua 


» 


mengadakan safar, maka kumandangkan adzan dan igamah, hendaknya 
orang yang paling besar (tua usianya) di antara kalian yang menjadi 
imam.” IHR. Al-Bukhari (630), Muslim (674), Abu Dawud (589), An-Nasa'i 
(633), At-Tirmidzi (205), Ibnu Majah (979), Ahmad (3/436)| 


Menjamak Dua Shalat dalam Safar 
Jos S5 2 is Ai ea ana 
Woles OA 22 MAN Ket ISI Ia dala aan 
Sab ulas at ada :: ab Bisa 
JAN SS Ie 5 Er ga 


(796) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
Yang aku perhatikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
jika perjalanan mendesak, maka beliau menangguhkan shalat Maghrib, 
kemudian beliau mengerjakan tiga raka'at lalu salam. Kemudian diam 
sejenak lalu mengerjakan shalat Isya dengan dua raka'at lalu salam. 
Beliau tidak bertasbih (mengerjakan shalat sunnah) setelah shalat Isya 
hingga beliau bangun di penghujung malam.' (HR. Al-Bukhari (1091, 
1092), Muslim (703)| 


Can BEE AS Agen AE ASI ae 33 (VA) 

al -J3 23) 353 PN Sa naa 3 pp 

Sie dah OS Aa map Lag 
Min aa JB PAR SE z5 PO PNe CNN: 


Dari Naft', bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma hendak 
menolong Shafiyyah, sementara ia (Ibnu Umar) berada di Mekah. Maka ia 
berjalan hingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai tampak. 
Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila memiliki 
urusan yang mendesak dalam safarnya, maka beliau menjamak antara 
dua shalat itu. Ia pun terus berjalan hingga syafag (warna merah di 
langit) menghilang, kemudian ia turun dan menjamak antara keduanya 


 @? Li 


(Maghrib dan Isya). (HR. Al-Bukhari (1091), Muslim (703), dan dari Salim, 
dari ayahnya, dalam riwayat Abu Dawud (1207), Ahmad (2/51)1 


Waktu Memajukan dan Menunda Jamak saat Safar 


Pra SA Io GAN Sa TA 5 YA GP (van) 
Jab pain g 5 JAS S5 se d5 


7. 


ma alan: AP Uap jam JI Ga A0 
56 Gan dag aa KAN ag ABI Jaa ya 
ISI eta! WA 2: SAI Pa) HATI J3 JESI 1S) 

Pura Lenkas lali JAS oa JAN 


(798) Dari Mu'adz bin SN Radhiyallahu Anhu, saat perang Tabuk, 
apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat sebelum matahari 
condong, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga menjamaknya 
dengan shalat Ashar, lalu mengerjakan kedua shalat tersebut. Jika beliau 
melakukan perjalanannya setelah matahari condong, maka beliau segera 
mengerjakan shalat Ashar di waktu Zhuhur, lalu menjamak Zhuhur 
dan Ashar, kemudian beliau berangkat. Jika beliau berangkat sebelum 
Maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga beliau 
mengerjakannya bersama dengan shalat Isya” (di waktu Isya”). Adapun 
jika beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau segera mengerjakan 
shalat Isya bersama Maghrib (di waktu Maghrib). IHR. Muslim (706), Abu 
Dawud (1206, 1208), An-Nasa'i (586), At-Tirmidzi (553), Ahmad (5/241)| 


Sean, OK Jera ih 15 IL post (Va) 
e benpgrat, bag 25 ada 
IS AAN SE Ob An RS Ip Boa oi 

Ag bla gas 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 


ENSIKLOPEDI MD 
HADITS 


Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila melakukan perjalanan sebelum 
matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga 
waktu Ashar, kemudian turun dan menjamak keduanya. Apabila matahari 
telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau melaksanakan shalat 
Zhuhur, lalu menaiki kendaraan.' (HR. Al-Bukhari (1112), Muslim (704), 
Abu Dawud (1218), An-Nasa'i (585), Ahmad (3/247)| 


peter ura sale A Jap Ga gp HS 525 Lesi 32 (Ae) 
Mana ma 3 sy dls SEN 228 SAN la jp 
to 5 Sa abal S3 SE 3 aa HL 3 SAN 33 


(800) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, “Apabila beliau terburu-buru dalam safarnya, maka beliau 
mengakhirkan Zhuhur hingga masuk awal shalat Ashar, lantas beliau 
menjamak kedua shalat itu. Beliau juga mengakhirkan Maghrib 
hingga menjamak antaranya dengan Isya ketika warna merah di langit 
menghilang. IHR. Muslim (704), An-Nasa 'i (593)| 


Ken abil Jaian SN 2IB Ui Al 3 pb ap aa) 
Beopa ka Ajar at 2 ada An 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia —. Aku melihat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila perjalanan safarnya 
mendesak, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjamak 
antaranya dengan shalat Isya.' IHR. Al-Bukhari (1091), Muslim (703), An- 
Nasa'i (591), Ahmad (2/63)| 


Ar oa Ie akn IN G5 Zab SA (0) 
3 SAI SE SAI EU AN hg Ah 
Jai 08 pl ala di Ja Jas SI asal Sang 

sd! ag AS ISI GIS 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa keluarganya 


SU KITAB SHALAT Be 


meminta bantuannya, maka ia pun mempercepat perjalanannya, sehingga 
ia mengakhirkan shalat Maghrib hingga hilang warna kemerahan di 
langit. Kemudian ia turun, lalu shalat dengan menggabungkan dua shalat 
(Maghrib dan Isya”), dan ia mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam juga pernah melakukan hal seperti itu apabila beliau 
sedang menghadapi kesulitan dalam perjalanan. (HR. At-Tirmidzi (555), 
dan Al-Bukhari (1106) secara ringkas) 


Menjamak antara Dua Shalat saat Mukim di Akhir Waktu 
Shalat Pertama dan di Awal Waktu Shalat Kedua 


Allah Ta'ala berfirman, 
5 if P3 DP LA 5. A 
SAN Ly Keong S3 SAN nas Kap 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (OS. Al-Bagarah (2): 185) 


apar | Penak JBS IA Gn LA Gio (ar) 
Kal sadis Sp kak Pb Ss akang AJE AU 


“ 


1 Jera Jisriu AE Jaa Gor je 
Peira an II 


(803.) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjamak antara Zhuhur dan 
Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada rasa takut maupun 
hujan.' Lantas ada yang berkata kepada Ibnu Abbas, 'Apa maksud beliau 
melakukan hal itu? Ibnu Abbas menjawab, Beliau bermaksud untuk tidak 
memberatkan umatnya.' (HR. Muslim (705), Abu Dawud (1211), An-Nasa'i 
(600), At-Tirmidzi (187), Ahmad (1/223)| 


BAB-BAB TENTANG DUA HARI RAYA 


Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha), serta Larangan 
Menjadikan Hari Raya Lain selain Keduanya 


KIE 2 Jen ab Join pa SES AI 023 ul GE 
POLA AA WJUS dp Dota Ola ida Kana dls 


Abe AN KA Jaa IE AAA 3 ed CAS AJE 


mu... 


A3 HA ap Aa GE Ka 


Masa olah 

pa 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Saat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, orang-orang memiliki 
dua hari yang biasa mereka gunakan untuk bersenang-senang.' Maka 
beliau bertanya, “Dua hari apakah ini?” Mereka menjawab, "Kami biasa 
bermain dalam dua hari ini pada waktu Jahiliyyah.' Kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 
menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik darinya, yaitu Idul 
Adha dan Idul Fitri.” IHR. Abu Dawud (1134), An-Nasa'i (1555), Ahmad 
(3/103)) 


03 490 


4 o- . Ns 3-3 o1 o - 0 n 
3 HW KE GE IYA yang IE 
ae ga Ing IE AI 2 dl Jaa, Calo AS AN 533 
o15L 5 Taat ai -0 4 oz - 0 £ ,£ 3. o- 
48 US GI : las ci san! Ls Sel 3 ang ena 


C3 ASIN Ge NS 3 KEL 3 
Dari Yazid bin Khumair Ar-Rahabi, ia berkata, "Abdullah bin Busr 
- salah seorang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam- keluar 
bersama orang-orang pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, lantas ia 
mengingkari keterlambatan imam seraya mengatakan, Sesungguhnya 
kami dahulu telah selesai (shalat hari raya) pada saat ini, yaitu ketika 
waktu Dhuha tiba.' (HR. Abu Dawud (1135), Ibnu Majah (1317)! 


Makan pada Hari Raya Idul Fitri sebelum Berangkat Shalat 
gs 4 3 Tar z1 se 4 3 - o «£ 0 
Ie AI Tan OE1 SE AI 23 MU 3 33 
20 Pan PP “2 5- Oi 0. an Te Pa ot 3d 
153 SES G3 SES Ea AN ag ad AI 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya tidak berangkat menuju 


pelaksanaan shalat Idul Fitri hingga beliau makan beberapa biji kurma 
terlebih dahulu, beliau memakannya dalam jumlah ganjil. 


(HR. Al-Bukhari (953), Ahmad (3/126)| 


gf 30 34 na Bu K-0,3 oy 0 5 

HA Jp ORA AI 35 sal GE An gl GE 
3 L8, (MPR -L Pa 253 PN g- Tt. EL Aap et , 
SEN SE AS 9 AJE AN 
Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya tidak keluar pada hari 
raya Idul Fitri hingga beliau makan terlebih dahulu, dan tidak makan 
pada hari raya An-Nahr (Idul Adha) hingga kembali (dari shalat hari 
raya). (HR. At-Tirmidzi (542), Ibnu Majah (1756), Ahmad (5/352)| 


—N 
2 


&£ Bab 182 S9 


A3 


Memulai Shalat Hari Raya tanpa Adzan dan Igamah, 
Kemudian Dilanjutkan dengan Khutbah 


B1 d1 30 2 un i.so- 3d “ine gi o - 

Ko S5 OS SEE AI 3 RE Jl yE 

Oa! S3 LAS AI 3 3 253p alay ae Al 
KAN IS 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma, mereka 
biasa melakukan shalat dua hari raya sebelum berkhutbah. (HR. Al- 


Bukhari (963), Muslim (888), An-Nasa'i (1563), At-Tirmidzi (531), Ibnu 
Majah (1276), Ahmad (2/12), dan Muslim (884), dari Ibnu Abbas) 


Sai us AI 623 ost SBI usa 33 (Wa) 
UE) pal A3 LAI, 338 ge JA Me, 55 
ANA Us TEA 


809. Dari Atha', bahwa Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengirimkan 
surat kepada Ibnu Az-Zubair di awal pembai'atannya, bahwasanya shalat 
Idul Fitri tidak dimulai dengan adzan, dan sesungguhnya khutbah itu 
dilakukan setelah shalat. (HR. Al-Bukhari (959), dan dalam riwayat Muslim 
(886) secara makna) 


Ig 355 IE EA Gaia ni (Aw) 
II A3 Va bal a33 


Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Tidak 


ada adzan pada shalat Idul Fitri, dan tidak pula pada shalat Idul Adha.' 
(HR. Al-Bukhari (960), An-Nasa'i (1561)) 


JP & bala J5 AN G5 ing Aa 3e UM) 
SIS FR SEA Vo 32 KE pall D jala Al To di 
308 V3 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Tidak 
hanya sekali atau dua kali aku melaksanakan shalat dua hari raya (Idul 
Fitri dan Idul Adha) bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tanpa adzan maupun igamah.' (HR. Muslim (887), Abu Dawud (1148), At- 
Tirmidzi (532), Ahmad (5/91)1 


Sapa de Kb Kis UAN KE A8 623 psi yg (MO () 
SES agd ARA Dl Io AN as 23 JB dm 


23 2. £ KL 


SIS Jas 3 Gs BI Mug tsudg 
ah JA KAI AL BSE US ISS An ea Pa hut 


Dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu yang berada di salah satu 
tiang masjid, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah 
pada hari raya An-Nahr (Idul Adha), beliau bersabda, “Sesungguhnya 
pertama kali yang akan kita mulai pada hari kita ini adalah melakukan 
shalat terlebih dahulu, kemudian menyembelih. Barangsiapa melakukan 
hal itu, maka ia telah menepati sunnah kami. Dan barangsiapa yang 
menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu hanya dianggap sebagai 
daging yang ia hidangkan untuk keluarganya saja.” (HR. Al-Bukhari (965), 
Muslim (1961), An-Nasa'i (1562), Ahmad (4/303)| 


PA Pa peng 21 GK JB AS Ah Ba dapa (Aw) 
IE IA II KG pal 3 LE se la 


2 2-0 


SU se Jelas pa Sah t Sa et steh 
Anh IS DB RASA kaen Kiba abad JB ol 
AJE yah Bg JA sesa AGI paman 
Aa eneg Je USB Ya 5 H3 ian 
33 S3 Hn jan atu Aslg ad 
va sisi dad gs kanal Lan used 
JUS il SE IE Pal F3 SEA EU Jaa 


BEN SA ds A21: 23 Tema aman sal 


J3 Wani LAN Kas Io ed 1,25 IE SI JUS 

3 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Pada hari 
raya Idul Fitri dan Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar 
menuju tempat shalat (lapangan), maka pertama kali yang beliau kerjakan 
adalah melaksanakan shalat hingga selesai. Kemudian beliau berdiri 
menghadap orang banyak, sementara mereka dalam keadaan duduk di 


barisan mereka. Beliau memberi nasehat, wasiat dan memerintahkan 
mereka. Apabila beliau ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan 


atau beliau perintahkan (untuk mempersiapkannya), setelah itu beliau 
berlalu pergi.' Abu Said berkata, "Manusia senantiasa melaksanakan (tata 
cara shalat hari raya) seperti apa yang beliau laksanakan, hingga pada 
suatu hari aku keluar bersama Marwan -yang saat itu sebagai pemimpin 
di Madinah- pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika kami sampai 
di tempat shalat, ternyata di sana sudah ada mimbar yang dibuat oleh 
Katsir bin Ash-Shalt. Ketika Marwan hendak menaiki mimbar sebelum 
pelaksanaan shalat, aku tarik pakaiannya dan dia balik menariknya, 
kemudian ia naik dan khutbah sebelum melaksanakan shalat. Maka 
aku katakan kepadanya, “Demi Allah, engkau telah mengubah (sunnah)? 
Lalu dia menjawab, Wahai Abu Said, apa yang engkau ketahui itu telah 
berlalu.' Aku katakan, “Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik dari 
apa yang tidak aku ketahui.' Lalu dia berkata, “Sesungguhnya orang-orang 
tidak akan duduk untuk mendengarkan khutbah kami setelah shalat, 
maka aku jadikan khutbah ini sebelum shalat.' (HR. Al-Bukhari (956)J 


OA Ai IE AIL AN G2) Gp pal ea (W) 
GUS A5 PUS LAI J3 KIA IK cat aa 
Ea Is Hanoi “ Pala ce Ola3a 

Ta - 5 3 MAN Jas al Llng ag 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Marwan 
pernah mengeluarkan mimbar pada hari raya, lalu ia memulai khutbah 
sebelum mengerjakan shalat. Maka ada seorang lelaki yang berdiri dan 
berkata, Wahai Marwan, engkau telah menyelisihi sunnah. Engkau telah 
mengeluarkan mimbar pada hari raya padahal mimbar itu belum pernah 
dikeluarkan pada hari raya dan engkau memulai khutbah (hari raya) 
sebelum mengerjakan shalat padahal belum pernah khutbah (hari raya) 
dimulai sebelum shalat. IHR. Muslim (49), Abu Dawud (1140), At-Tirmidzi 
(2172), Ibnu Majah (1275), Ahmad (3/10)| 


Dl do NS Aa BN 625 AAN yi ditata 3g (We (ane) 


as dadi ab NS Ia JG Kd 2 Da 
wat KEAN aa 3l - 


Dari Abdullah bin As-Sa'ib Radhiyallahu ta bahwa Nabi 


SU KITAB SHALAT De 


SP 


Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat hari raya, lalu beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang ingin pergi maka pergilah, dan barangsiapa 
yang ingin tinggal untuk mendengarkan khutbah maka tinggallah.” IHR. 
Abu Dawud (1155), An-Nasa'i (1570), Ibnu Majah (1290)| 


Imam Berbicara Kepada Hadirin pada Waktu Khutbah Hari 
Raya dan Bertanya kepada Mereka 


Ja BE Ga me adan ana Aan 
Ja yss panas pad ade Ai Ira da 

KAN F3 A3 933 BUSI OLI A3 USU GS SLS 
ane Gaes ya darah as As aa 
FA ena US IS SI 
aa bagai MPA Ag 
ALIS BEE Gate Op JG pak AE Du Ba 


PA: Ing SE Ben P3 
. 

3323 KM 

Dari Al-Bara” bin Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada hari raya 
kurban setelah melaksanakan shalat. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
melaksanakan shalat seperti shalat kita dan melaksanakan penyembelihan 
kurban seperti kita, berarti ia telah mendapatkan pahala berkurban. Dan 
barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum melaksanakan shalat, 
maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya (sembelihan 
biasa)” Maka Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, Wahai 
Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum aku keluar untuk shalat, dan 
aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum, aku lalu 
menyegerakan penyembelihannya, kemudian aku berikan kepada keluarga 
dan para tetanggaku.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali 
bersabda, “Itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya.” Abu Burdah 


bertanya lagi, Namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik 
dari kambing yang telah aku sembelih itu. Apakah dibenarkan kalau aku 
menyembelihnya?' Beliau menjawab, “Ya, akan tetapi tidak boleh untuk 
seorang pun setelahmu.” IHR. Al-Bukhari (983), Muslim (1961)) 


ala sale G2 GA Ja LEE AI 523 s1 32 (AW) 


Dusta SE AS Rear: Mae AA 
Aka 5 AE BI ba GAN DISS eslar Ga S5 AN 

ja j3 drs cas - JS 

Nda ga KAN SA 3 Ya ds 3 IE AN 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih hewan 
(kurban) sebelum melaksanakan shalat, maka ia mesti menyembelih 
ulang.” Seorang lelaki berdiri lantas berkata, Ini adalah hari saat daging 
dinikmati.” Lelaki itu kemudian menyebutkan tentang para tetangganya. 
Sepertinya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membenarkan lelaki 
tersebut. Kemudian lelaki itu berkata, Namun aku masih memiliki 
anak kambing yang lebih aku sukai dari dua kambing yang sudah aku 
sembelih.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan rukhshah 
(keringanan) padanya, namun aku tidak mengetahui apakah rukhshah 
tersebut sampai kepada orang selainnya atau tidak.' (HR. Al-Bukhari (954), 
Muslim (1962)| 


Tidak Melakukan Shalat Nafilah sebelum dan Sesudah Hari 
Raya Apabila Shalat Dilakukan di Luar Masjid 


dn Ja ga Sita No ME Ji ye AW) 
as jas a53 Jas Ha A3 GS Oa 
IN k23 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan 


BU KITAB SHALAT De 


shalat dua raka'at dan beliau tidak melakukan shalat sebelum dan 
sesudahnya, sementara Bilal ada bersama beliau. (HR. Al-Bukhari (989) 
lafazh ini miliknya, Muslim (884), Abu Dawud (1159), An-Nasa'i (1586), 
At-Tirmidzi (537), Ibnu Majah (1291), Ahmad (1/355)! 


-6 o- 15 IA af TAU 
Ba ta AI 35 IE SI pAb3 3 Kas ye (NA) 
an Mare dai Mba Aan La 
(819) Dari Tsa'labah bin Zahdam, bahwa Ali Radhiyallahu Anhu 
mengangkat Abu Mas'ud sebagai wakilnya, lalu ia keluar pada hari raya, 


kemudian berkata, Wahai manusia, bukan termasuk sunnah seseorang 
mengerjakan shalat sebelum imam.' (HR. An-Nasa'i (1560)) 


Takbir dalam Shalat Hari -aa 
ada 40 BN G2 al I,35 IE AN G2 2 23 52 (Ng) 
PA AG ANT Re ang 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha, biasa bertakbir 
tujuh kali pada raka'at pertama, dan lima kali pada raka'at kedua. (HR. 
Abu Dawud (1149), Ibnu Majah (1280), Ahmad (6/70)| 


Ie 43 JG na (as) 
ENG IN ga pad aa ala 
Kek Gatra 


(221) Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, ia 
berkata, 'Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Takbir 
dalam shalat Idul Fitri sebanyak tujuh kali pada raka'at pertama, dan lima 
kali pada raka'at terakhir (kedua), serta membaca (Al Fatihah dan surah 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


lainnya) sesudah keduanya.” (HR. Abu Dawud (1151), Ibnu Majah (1278), 
dan dari Katsir bin Abdillah, hadits semakna dengannya dalam riwayat 
At-Tirmidzi (536)| 


Bacaan dalam Shalat Hari Raya 


PN Mn 


DN ge5 ABI gp sa SIA AE yA aka yg (ace) 
SE HN Id Ja 2 5 AU Ga dl ke 
S2 — pa NS ba yga Pep pe yg 


Dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa Umar bin Al-Khaththab 
Radhiyallahu Anhu pernah bertanya kepada Abu Wagid Al-Laitsi tentang 
surat yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam shalat 
Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ia menjawab, Biasanya beliau membaca 
dalam dua raka'at tersebut, yaitu Oaf, wal gur'anil majid' (surah Oaf) 
dan Igtarabatis sa'ah wan syaggal gamar' (surah Al-Gamar). IHR. Muslim 
(891), Abu Dawud (1154), An-Nasa 'i (1566), At-Tirmidzi (534), Ibnu Majah 
(1282)1 


Naa papa ea MPa Naa 
PA 533 area 2 Cas ag Jas ee 
Ap 533 ap 


Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada dua hari raya dan hari Jum'at biasa 
membaca, Sabbihisma Rabbikal A'la' dan “Hal ataka haditsul ghasyiah'. 
Perawi mengatakan, “Terkadang keduanya terdapat dalam satu hari, 
maka beliau juga membaca kedua surah tersebut.' IHR. Muslim (878), Abu 
Dawud (1122), An-Nasa'i (1423), At-Tirmidzi (533), Ibnu Majah (1281), 
Ahmad (4/273)) 


CO KITAB SHALAT Dat 


Kehadiran Kaum Wanita dan Perempuan Haid pada Dua 
Hari Raya dengan Menghindari Fitnah, Menyaksikan Dakwah 
Kaum Muslimin dan Nasehat Imam Nana Mereka 


Ja H5 CA ENG WS Ag Ea sa 
SA, Sa : SAY pa 8 HE Si 2 ada 2 
13255 GAN GIE IILAN J3 AA u oya sk 
JB SID 3,253 YES ab In GEA Seabial 
Ada Gp ga kelak 


(822) Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan 
para gadis'", wanita haid, dan gadis pingitan'?. Adapun wanita yang 
haid, maka mereka menjauhi shalat dan menyaksikan kebaikan serta 
dakwah, atau doanya kaum muslimin.' Aku bertanya, Wahai Rasulullah! 
Seorang di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab.' Maka beliau 
menimpali, “Hendaknya saudarinya memakaikan (meminjamkan) 
jilbabnya kepadanya.” (HR. Al-Bukhari (974), Muslim (890), Abu Dawud 
(1137, 1136), An-Nasa 'i (1557), At-Tirmidzi (539), Ibnu Majah (1308), 
Ahmad (5/84), Al-Bukhari (974) semisal dengannya) 


@£ PAN Pa co. 32 0 UG 0 4 ae G0. 9. 
SI ESA SS eU WE Dl ge Lis 3 (Are) 


- S1 z PA Sa 627 5 
HIba Bla 31 ras . Sx PA aa gia 3G 
za ada 15 -. - 35 0. - 

“8 G3 dag ale AS bo Ga an aa 
P . 3 2. be £ 

AE edit nyala Pan 

ad Pit 

191 191 AkAwatig yai yaitu pemudi yang Ten PN dewasa. Ada juga yang mengatakan, 

“Yaitu wanita yang tidak keluar dari pengawasan kedua orang tuanya dan belum 

menikah sama sekali (masih gadis).' Lihat Syarah An-Nawawi Ala Muslim (9/11). 


192 Dzawat Al-Khudur, khadr adalah sebuah ruangan di dalam sisi rumah yang disekat 
dengan tirai atau penghalang, di dalamnya ada wanita yang masih perawan. Lihat Fath 


Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/110). 
ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


klub JG 1g YO Ld sa IS Ai Ulas 


Dari Hafshah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Dahulu kami 
melarang anak-anak gadis remaja kami keluar untuk ikut melaksanakan 
shalat di hari raya. Lalu datanglah seorang wanita dan singgah di kampung 
bani Khalaf. Wanita itu menceritakan tentang saudarinya -bahwa 
suami dari saudarinya pernah ikut perang bersama Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sebanyak dua belas peperangan, dan saudarinya 
itu pernah mendampingi suaminya dalam enam kali peperangan.' Ia 
(saudarinya) berkata, Kami mengobati orang-orang yang terluka dan 
merawat orang-orang yang sakit.' Saudariku bertanya kepada Rasulullah, 
Wahai Rasulullah, apakah berdosa jika seorang dari kami tidak keluar 
karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, “Hendaklah temannya 
meminjamkan jilbabnya.” (HR. Al-Bukhari (324)| 


Ii Je Pi Demodpa 4) 
SAN sena pa ng Mada 


PIN Ga Sa Rea 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, pada hari raya 
Idul Fitri dan Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar 
menuju tempat shalat (lapangan), lalu beliau mengimami orang-orang. 
Setelah duduk pada raka'at kedua dan salam, beliau lantas berdiri dan 
menghadapkan wajahnya ke arah manusia, sedangkan mereka dalam 
posisi duduk. Apabila beliau memiliki kepentingan berupa keinginan 
mengirim utusan, maka beliau menyebutkannya kepada khalayak. Jika 
tidak, maka beliau memerintahkan orang-orang untuk bersedekah. Beliau 
bersabda, “Bersedekahlah kalian.” Tiga kali. Ternyata yang paling banyak 
bersedekah adalah kaum wanita. (HR. Muslim (889), An-Nasa 'i (1575), 
Ibnu Majah (1288), Ahmad (3/36)| 


mma Be 


IP GA JAE AN Gn KE At Gp (acv) 
PA El das EN cas Bana, as 26 Ig sr Al 
Sa AU Gb SE AN Ta 3 

EN ani PA aa a3 Ap 4393 Saus Aa Jk 4S Ka 


dam Ga ALAN ab SI PUN BE ES ca aa 
IN tra Papilnr le c Bus Kan 


(827) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri lalu memulai dengan shalat, 
kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Setelah selesai khuthbah 
maka Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam turun menemui kaum 
wanita dan memberi peringatan kepada mereka sambil bersandar pada 
tangan Bilal, sementara Bilal membentangkan kainnya sebagai tempat 
sedekah yang disumbangkan oleh kaum wanita." Perawi berkata, '...Aku 
berkata kepada Atha', “Bagaimana pendapatmu, jika sekarang para imam 
mendatangi kaum wanita lalu mengingatkan mereka seusai khutbah? Ia 
menjawab, Sesungguhnya hal itu menjadi hak atas mereka (para imam), 
apa yang membuat mereka tidak boleh melaksanakannya.' (HR. Al-Bukhari 
(961), Muslim (885), Abu Dawud (1141), Ahmad (3/296)| 


Lebaran eng AJE Ga va ly MN) 
ka Pen ja ag KAS &, 5 SB Gs dls aa - 3h AI 


. 


as 


eta ebas an SA s3 56 GI ln ubi 9 
AE A3 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya Idul Fitri, lalu shalat 
dua raka'at tanpa mengerjakan shalat sebelum dan sesudahnya. Kemudian 
beliau mendatangi para wanita, sementara Bilal bersama beliau, lantas 
beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita itu 
mulai melemparkan anting-anting dan kalungnya.' (HR. Al-Bukhari (989), 
Muslim (884), Abu Dawud (1159), Ibnu Majah (1273), Ahmad (1/357)| 


2 


Pekan 3 ae AI 33 GO 
JB ala sae Ie AN Io NG Sal DAA 1 Ja on E 
LI ssi Ti z5 Bp Aa yo at Yg 3 35 


2 


LI ag BUS PEP pan 23 Sasa ja 


ate 


Seal Sep Se PAN AA SAS, Sanep 
A50 adl J3 PES 3 Jb SP 33 


Dari Abdurrahman bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Aku mendengar Ibnu Abbas ketika dikatakan kepadanya, “Apakah engkau 
pernah menghadiri shalat hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam? Dia menjawab, Ya, seandainya bukan karena kedudukanku yang 
masih kecil, tentu aku tak akan turut serta, hingga beliau mendatangi tanda 
yang ada di sisi rumah Katsir bin Ash-Shalt. Beliau lalu melaksanakan 
shalat dan memberikan khutbah. Setelah itu beliau mendatangi jama'ah 
para wanita bersama Bilal, beliau memberi pelajaran kepada para wanita 
tersebut, mengingatkan mereka dan memerintahkan agar bersedekah. 
Maka aku menyaksikan para wanita tersebut memberikan apa yang ada 
pada tangan mereka (emas perhiasan), mereka meletakkannya ke dalam 
kain yang di bawa oleh Bilal. Setelah itu beliau dan Bilal pergi menuju 
rumahnya. (HR. Al-Bukhari (977), Ahmad (1/368)| 


Sunnah-sunnah pada Hari Raya 
IE JAE Iga ME ae ot Ar) 
2? LP 
Sal IE aa A3 OS BI Lag ara Al 


Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari raya biasanya melewati jalan yang 
berbeda.' (HR. Al-Bukhari (986), Abu Dawud (1156) semisal dengannya) 


Sie Ht ja SE JE RE Ht sen ah dl se GT 


sms Ke 


DAN d3 3 seal EA da 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila keluar pada hari raya, maka beliau mengambil 
suatu jalan dan kembali melalui jalan yang lain.' (HR. At-Tirmidzi (541), 
Ibnu Majah (1301), Ahmad (2/338)) 


gs, 5 1G TiL so 4 Haa TO ob o- o- 
Io LAN GS TEE AI C3 II pa aa 
Or 3-10” 5 10” 5- 2,1 -0- 3 39x an oT- sb 
2 - 3 3 - - e z9 
Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya tidak keluar pada hari raya Idul 
Fitri hingga makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada hari raya Idul 
Adha hingga (selesai) shalat. (HR. At-Tirmidzi (542), Ibnu Majah (1756), 
Ahmad (5/252)) 


ot- 3d Ti s sz? 8. sb 0... 2.0 pa 
ASEAN 2 GAN SIS Al 3 UU 3 si 3S 
3. T Pee 2. To 0. LOL Pe 5 5 03 ng Psi 
SENI ANIS BI 3 53 Ea OS 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasanya makan beberapa butir kurma pada hari raya 
Idul Fitri sebelum keluar menuju tempat shalat (lapangan). (HR. Al- 
Bukhari (953), At-Tirmidzi (543), Ibnu Majah (1754), Ahmad (3/232)| 


Kesenangan yang Diperbolehkan pada Hari Raya Tanpa 
Berlebihan 


KA Iyi5 AE JL AJE AE AI oo LE 2 
6 SI sia OK DE Gale, Ola ala AI 
Daja 1JE3 IG si IE Apa J3 ga Te 
, 3 P -0.. “3 Ge ah a Sa ..5 

d0 Iga SE JS Ig AJE AN Io HI Kis JUAN 


2 


JB US age Ts ik 435 JS EN ala 
Sh AL adl 33 As es 
Saji Oneii3 IU Lala ta ada la At Ja GAN aU 8 


ox 


Pe SA ha uta bait SAE (3 ES 
MRI ae AS IE EA ga 


(034) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam masuk menemuiku saat di sisiku ada dua budak wanita 
yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats'8. 
Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya. Kemudian 
masuklah Abu Bakar mencelaku, ia mengatakan, Seruling-seruling setan 
(kalian perdengarkan) di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam! 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lantas memandang kepada Abu 
Bakar seraya bersabda, “Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar: karena 
ini adalah hari-hari perayaan.” Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, 
aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut agar lekas pergi, 
lalu keduanya pun pergi. Pada saat hari raya, biasanya ada dua budak 
Sudan yang memperlihatkan kebolehannya memainkan perisai'# dan 
tombak. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau beliau yang menawarkan kepadaku 
seraya bersabda, “Apakah engkau mau melihatnya?” Maka aku jawab, Ya, 
mau.' Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, sementara 
pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata, “Teruskan hai Bani 
Arfadah!” Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan, lalu beliau 
bertanya, “Apakah kamu merasa sudah cukup?” Aku jawab, Ya, sudah. 
Beliau lalu bersabda, “Kalau begitu pergilah.” IHR. Al-Bukhari (987, 949, 
950), Muslim (892), An-Nasa'i (1592, 1593), Ahmad (6/84)| 


25 WAN GP 25 KG SEK PAI 
Be eka Ng Se oh d3 Ka SA 


193 Bu'ats adalah hari yang sudah masyhur tatkala terjadi peperangan antara suku Aus dan 
Khazraj. Bu'ats sendiri adalah nama benteng milik suku Aus. An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Al-Ba" Ma'a Al-'Ain. 

194 Ad-Darag adalah tameng dari kulit tanpa kayu dan tali. Lisan Al-Arab (34). 


SU KITAB SHALAT De 


E. 
3 


PPAS 


SAS AN J2 AJ, sma gel Ora ka, 
aa @ naya AA Salsa 


- 
£ 


FK YAN Head 5 533 aU Sal Eu 
sa 


Dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, “Aisyah Radhiyallahu 
Anha berkata, Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdiri di depan pintu rumahku, sedangkan orang- 
orang Habasyah sedang memainkan tombak-tombak mereka di masjid 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau menutupiku dengan kain 
selendangnya, agar aku bisa melihat permainan mereka, dan beliau berdiri 
demi aku, hingga aku sendiri yang pergi. Maka perhatikanlah batasan 
seukuran perempuan kecil yang masih suka bermain." (HR. Al-Bukhari 
(5236), Muslim (892), An-Nasa'i (1594)) 


rd 


Ta jae JAS JEREAN c aah alas A3) 
ain 5 JUS ai Ah Pes apa saga 
BELA PUN ob Gta da aed Ja 


(236) Dari Abu Hurairah Hanhbanlahklta ia berkata, Umar masuk 
sementara orang-orang Habasyah sedang memainkan (tombak) di dalam 
masjid, maka Umar Radhiyallahu Anhu menghardik mereka. Namun 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Biarkan mereka, 
wahai Umar, mereka hanyalah bani Arfidah Gulukan untuk orang-orang 
Habasyah).” IHR. Muslim (893), An-Nasa'i (1595), Ahmad (2/540), dan 
dalam riwayat Al-Bukhari (988) semisal) 


Senjata yang Dibawa pada Hari Raya 
ae As oat Jan Si Ve Al G2 at ya ios Wr) 
Ia 435 en Bs sa sal Ga asa BIS Il 


KI Is AAN 3 DS Jak 385 data cah 
Fb 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila keluar pada hari raya, maka beliau minta 
dibawakan tombak, lantas tombak tersebut diletakkan di depan beliau, 
selanjutnya beliau melaksanakan shalat menghadapnya, sementara 
orang-orang berada di belakang beliau, hal itu biasa beliau lakukan pada 
saat safar. Beranjak dari sinilah para pemimpin melakukan hal yang 
seperti itu. IHR. Al-Bukhari (972), Muslim (501)| 


2) TA AN Ge SE SG JB 3 ga 33 (ra) 
Ab Se pai Oa EA Ted Ia ea 
KIE 2 Lo al 5 matte Sala 

sia Ann na im 

Ki AGAN Bad AI SAS Ijas Sal li Vi 

Pat 


Dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, “Aisyah Radhiyallahu 
Anha berkata, 'Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdiri di depan pintu rumahku, sementara orang- 
orang Habasyah sedang memainkan tombak-tombak mereka di masjid 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau menutupiku dengan kain 
selendangnya, agar aku bisa melihat permainan mereka, dan beliau berdiri 
demi aku, hingga aku sendiri yang pergi. Maka perhatikanlah batasan 
seukuran perempuan kecil (muda) yang masih suka bermain.' (HR. Al- 
Bukhari (5236), Muslim (892), An-Nasa 'i (1594)) 


KAN G3 je pl Mes SEA yes Ar) 
Sen 2 bas Aan de 2 alas 
J3 Bae Dua S3 ( 25, Mera ss 
J6 sal EN at 2 331 JUS (aa 3 IS FE 


aman je 


Sa ons FA IP Jas SN la Jt 
FA JERSEY 


Dari Said bin Jubair, ia berkata, “Aku pernah bersama Ibnu Umar 
saat dia terkena ujung panah pada bagian lekuk telapak kakinya. Dia 
lalu merapatkan kakinya pada tunggangannya, lalu aku turun dan 
melepaskannya. Kejadian itu terjadi di Mina, kemudian peristiwa ini 
didengar oleh Al-Hajjaj, maka dia pun menjenguknya seraya berkata, 
Seandainya kami tahu siapa yang membuatmu terkena musibah ini" Maka 
Ibnu Umar menyahut, Engkaulah yang membuat aku terkena musibah 
ini. Al-Hajjaj berkata, Bagaimana bisa? Ibnu Umar menjawab, Engkau 
yang membawa senjata di hari yang tidak diperbolehkan membawanya 
dan engkau pula yang membawa masuk senjata ke dalam Masjidil Haram, 
padahal tidak diperbolehkan membawa masuk senjata ke dalam Masjidil 
Haram pada hari ini.' (HR. Al-Bukhari (966)) 


Shalat Khauf 


Allah Ta'ala berfirman, 
cc at .to 4 — du ka 5 st 61 52 ».- 
US Ai ih AI KKU V3 Kis SB 
IS In KG 2 A- 


Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau 
berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah 
(shalatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang 
tidak kamu ketahui.” (9S. Al-Bagarah (2): 239) 


B3 SEE AN GP PS BA X3 Ia 
CAS GAS SI 3 Ja Da AE AI aa 9,35 
TEE LAU Ad Ting Olga D1 Te dit Iin PS 
Ga Ga Jae S5 GA Jp Aas Sl aja ka 


-T tr rd 8... 31 Oa AA Pn T- 
KRU GOA Iga il 3 Kenal Kia ARA yag 9 AE 


. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


An ANN, va sa 
Nee aa maa 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Aku pernah ikut suatu peperangan bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ke arah Nejed, kami menghadap ke arah musuh dan 
membuat barisan untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
lalu berdiri mengimami kami. Sekelompok orang yang bersama beliau 
melaksanakan shalat sementara sekelompok yang lain menghadap musuh. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu rukuk bersama kelompok 
yang bersamanya dan sujud dua kali, lalu mereka (kelompok yang telah 
shalat) bergeser menempati posisi kelompok yang belum melaksanakan 
shalat. Kemudian kelompok yang belum melaksanakan shalat tersebut 
datang dan masuk ke dalam shaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam lalu rukuk bersama kelompok yang baru dan sujud dua kali, lalu 
beliau salam. Maka setiap kelompok dari kami menyempurnakan shalat 
mereka sendiri-sendiri dengan sekali rukuk dan sujud dua kali.' (HR. 
Al-Bukhari (942), Muslim (839), Abu Dawud (1243), Ahmad (2/150), dan 
dalam riwayat Al-Bukhari (943), dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, 
dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apabila musuh lebih banyak dari 
mereka (pasukan kaum Muslimin), maka mereka shalat dengan berdiri 
dan di atas kendaraan.”) 


Bl K3 LN GG JB KS DN 35 ost gl ye AM) 
AS S3 S5 KN JS daa JA Ps dag se 
PA ama apn 
SS IA es SEN 23 Ng dana 
Mina Kan Io ja AS GAB JAN eka 2. 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dan diikuti sekelompok 
orang bersamanya. Beliau lalu bertakbir dan mereka pun bertakbir bersama 
beliau. Kemudian beliau rukuk dan orang-orang yang bersamanya ikut 


sman Be 


rukuk. Kemudian beliau sujud dan orang-orang yang bersamanya pun 
sujud. Kemudian beliau berdiri untuk raka'at kedua, maka orang-orang 
yang sujud bersama beliau berdiri dan berjaga-jaga untuk saudara 
mereka. Kemudian datanglah sekelompok yang lain (yang sebelumnya 
berjaga dan belum melaksanakan shalat), mereka lalu rukuk dan sujud 
bersama beliau. Masing-masing orang mengerjakan shalat mereka, 
namun dengan tetap berjaga-jaga satu sama lain.' IHR. Al-Bukhari (944), 
An-Nasa'i (1533)J 


SIS AG AN 525 GAS Tit ay gn gp (A1) 
Hanya AU, Mi S8 14853 Tae NA NE yenp WA 


8- 341 


Is ea S5 cana sal 33 35 ny FG TG 5S, BANI Sp LASAN 
. 4 (aa .-. sed “5 -. o 
pate Ga BSI La 51, tegas SE ea 
Sah Oo N Ik g sal s, 2 a tah ar 5s 
8.39 8 9831 -3 01 
Lt 2 padi sa Nang 
Dari Sahl bin Mena Radhiyallahu Anhu pernah 
menuturkan hadits kepadanya, bahwa shalat khauf yaitu imam berdiri 
bersama satu kelompok sahabatnya, sedang satu kelompok lainnya 
menghadap ke arah musuh. Lalu imam rukuk dan sujud bersama 
kelompok yang menyertainya, kemudian berdiri. Apabila telah berdiri 
lurus, dia tetap berdiri, sementara kelompok yang ada di belakangnya 
itu menyempurnakan sendiri raka'at berikutnya, lalu salam dan bubar. 
Imam tetap berdiri, sedangkan kelompok yang telah selesai melaksanakan 
shalat itu berganti menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok yang 
lain yang belum melaksanakan shalat, datang lalu bertakbir di belakang 
imam. Imam rukuk dan sujud bersama mereka, kemudian salam. Sedang 
kelompok yang di belakangnya berdiri, rukuk sendiri, menyelesaikan sisa 


raka'atnya, lalu salam. (HK. Al-Bukhari (4129), Abu Dawud (1237, 1239), 
At-Tirmidzi (565), Ahmad (3/448)) 


BENANG 1G KE AN G5 Lae yi YP 
pam! 39 dan EA 3 Oa ada AI 1 Sma OI 


Se Ta ai borang D Bete 


2.5 . oA 8 La 
AAS, — AL 8 9 c 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Allah telah 
mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam 
sebanyak empat raka'at ketika mukim (tinggal), dua raka'at ketika safar 
(dalam perjalanan), dan satu raka'at ketika Khauf (dalam keadaan takut). 
(HR. Muslim (687), Abu Dawud (1247), An-Nasa'i (1531), Ahmad (1/243)| 


Pep ana Ii gn sisa 38 () 
Lane na neraka ala ro 
(aa Ne Id os 0 das Gil 


. 
“ ” 


YR Erma mpg Seat 3 ya 
MN as Ad£ IE Ako abi Ia ES ea 


DNS: f 
Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan shalat khauf Zhuhur. Sebagian 
mengatur shaf di belakang beliau, sedang sebagian yang lainnya 
menghadap ke arah musuh. Beliau mengerjakan shalat dua raka'at, 
lalu salam. Orang-orang yang mengerjakan shalat bersama beliau, pergi 
menempati tempat teman mereka, kemudian teman-temannya itu datang 
ke belakang beliau, lalu beliau mengerjakan shalat bersama mereka dua 
raka'at. Setelah itu beliau salam. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengerjakan shalat empat raka'at, sementara para shahabat 
beliau dua raka'at-dua raka'at.' IHR. Abu Dawud (1248), dan dalam 
riwayat An-Nasa'i (1550) dengan semisalnya| 


1 al GA as il se Ga) 
Al IS | d5 & da JI Ipa K2 
Sa KAA PU Tn 2 IS Ap Papa tra ra 
su Jas ga gta bas ka US$ aa Ae 
Jadian Sis oa di Na Ia An ee 13 5S Ka 


2 KITAB SHALAT De 


AE 


Ii re 1S, - 
pai d3 KS 


(845) Dari Tsa'labah bin Zahdam, ia berkata, "Kami pernah kosa 
Said bin Al-Ash di Thabaristan. Lalu ia berkata, "Siapakah di antara kalian 
yang pernah melaksanakan shalat khauf bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam?' Hudzaifah berkata, “Aku.' Lantas Hudzaifah berdiri, 
sementara orang-orang berada di belakangnya menjadi dua shaf: satu 
shaf berada di belakangnya dan satu shaf lagi menghadap ke arah musuh. 
Dia mengerjakan shalat bersama kelompok yang berada di belakangnya 
satu raka'at, kemudian kelompok ini berpindah menempati kelompok 
satunya, dan kelompok yang tadi berjaga masuk ke shaf dan Hudzaifah 
melaksanakan shalat satu raka'at bersama mereka, dan mereka tidak 
menyelesaikan raka'at berikutnya.” (HR. Abu Dawud (1246), An-Nasa'i 
(1529), Ahmad (5/399)) 


SAN LS Eu: JELAS A0 G5 tE ya ye (A41) 


Ch Ha ena HS Aa ai NS) 
A1 Jd Yo eT 3 PR Ang Ha KS EA AAS ES 
Al ko abid Mela anataun Sen 


Kes ag Gap 2513 355 ea Aa 


Kh SR ken be An yal33 Ata 
1 Pan SN Ca sh ANA 
Pata Lea 


(846) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Shalat khauf 
itu dua kali sujud, seperti shalatnya penjaga-penjaga kalian pada hari ini, 
di belakang pemimpin-pemimpin mereka, tetapi mereka melakukannya 
secara bergantian. Semuanya berdiri bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, sebagian dari mereka ikut sujud bersamanya (dan 
sebagian yang lain tetap berdiri), kemudian Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdiri dan mereka semuanya ikut berdiri bersamanya. 
Tatkala beliau ruku', mereka semuanya ikut ruku'. Jika beliau sujud, 
maka sebagian yang berdiri tadi ikut sujud bersama beliau. Setelah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk bersama orang yang 
sujud bersamanya di akhir shalat, maka orang-orang yang berdiri tadi 


Pa 


melakukan sujud sendiri-sendiri lalu duduk. Kemudian mereka semua 
mengucapkan salam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
secara bersama-sama.' (HR. An-Nasa'i (1534), Ahmad (1/265)1 


ale AN boat Iya S3 AM 2 maag AN 
DLS ND OL0 Small JUS IA 9 Kb ed 

mera: AA oma di “pe Ha yana 
Aa ae AI ja gan Sl Jaja Ih dtata Ka cale 


a.go k 3- 


Png ana padat ea padi Ar 
sa IS ab 3 sada, Sa LA at 


z:.l 3... 


Rika 53 2255 Pa Ia yu 
Res Ara din dn Pa yoga 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah singgah di daerah antara Dhajnan 
dan Usfan. Lalu orang-orang musyrik berkata, Sesungguhnya mereka 
(kaum muslimin) mempunyai shalat yang lebih mereka cintai daripada 
bapak-bapak dan anak-anak mereka, yaitu Ashar, maka bersatulah 
kalian, kemudian seranglah mereka dengan satu serangan.' Jibril datang 
menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan memerintahkan 
beliau untuk membagi shahabatnya menjadi dua kelompok dan beliau 
mengimami mereka. Satu kelompok lainnya berdiri di belakang barisan 
sambil bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Setelah satu 
raka'at, maka kelompok kedua ini menempati shaf di belakang Rasulullah 
dan shalat bersama beliau satu raka'at pula, sementara kelompok yang 
pertama kali shalat bersama Rasulullah menempati barisan untuk 
bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Dengan demikian masing- 
masing kelompok melakukan shalat satu raka'at-satu raka'at, sedangkan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dua raka'at. 
(HR. An-Nasa'i (1543), At-Tirmidzi (3035)| 


Shalat Istisga” 
Allah Ta'ala berfirman, 


Lha Kaya S.S, 23 
“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya.” (OS. Al- 
Bagarah (2): 60) 


KE an Ja Banua jt Jeli B kets 
Il Io GA 3 Gal» S1 Je. . Na sala 
25 dala 


.. 


Dari Abu Ishag, Abdullah bin Yazid Al-Anshari keluar menuju 
lapangan bersama Al-Bara' bin “Azib dan Zaid bin Argam Radhiyallahu 
Anhum untuk melaksanakan shalat istisga (minta hujan). Abdullah bin 
Yazid Al-Anshari lalu berdiri di atas kedua kakinya dan tidak di atas 
mimbar. Dia lalu beristighfar dan melaksanakan shalat dua raka'at 
dengan mengeraskan bacaannya, tanpa dimulai dengan adzan maupun 
igamah.' Abu Ishag berkata, “Dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam.” THR. Al-Bukhari (1022)) 


SA TE An AI P5 GASIN A53 op dl KE IE ata) 


Ip a13 Ta Il la AI 2 LS adl Ja 


2315, Jb daan sd Ja se 3 1 
Dari Abdullah bin Zaid Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah keluar menuju lapangan untuk istisga (shalat meminta 
hujan), ketika beliau hendak berdoa maka beliau menghadap kiblat dan 
mengubah posisi selendangnya. (HR. Muslim (894), Abu Dawud (1166), 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Le Ya 


An-Nasa'i (1505, 1510), Ahmad (4/41), dan dari Abbad bin Tamim, dari 
pamannya Al-Bukhari (1024), Ibnu Majah (1267)| 


Tag ala At Jo LAN SE 1G EA 35 al 32 (A0) 
k53. Saba gsu Laba! Pe NE aNPN bea 
SAN AGAN LES AAL OA 2 3S ea, GI 


ot 


Susah Gea Ip KE AAN 3 SP Lal 25 -J6 Metal 
aa dh dl daa ds. 5 Ja Sa YAA ayat aa 
Cai ara Jl js IS Sa TAI a 
GUSI) LAN LEE Aa AE AI Ia MI age 


- 


kat Si di £ 36 « .. en dya NA ag : 


Ega LAM J3 dig ale AM Ia di J5 Nano 
Pa KU Mei abasa ga Kas ye Cai Ep 
JSM FE IE kal II Us (3 Ka 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Suatu ketika Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada hari Jum'at, maka orang- 
orang segera berkumpul dan berteriak kepadanya dengan berkata, Wahai 
Nabiyullah, hujan telah terputus dan binatang ternak telah binasa, maka 
berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami.' Beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berdoa, “Ya Allah, berilah kami hujan. Ya 
Allah, berilah kami hujan.” Anas berkata, Demi Allah, kami tidak melihat 
setitik awan pun di langit.' Dia melanjutkan lagi, “Lalu awan muncul 
dan bertebaran, kemudian menurunkan hujan. Setelah itu Rasulullah 
turun dari mimbar, kemudian melaksanakan shalat. Manusia pun bubar, 
sedangkan hujan belum reda sampai dengan Jum'at berikutnya. Ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuk khutbah, orang- 
orang berteriak kepadanya dengan berkata, Wahai Nabiyullah, rumah- 
rumah telah hancur dan jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah agar 
Dia menahan hujan dari kami.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tersenyum, lalu berdoa, “Allahumma hawalaina wala 'alaina (Ya Allah, 


macan Date 


turunkanlah hujan di sekeling kami saja dan jangan sampai menimbulkan 
kerusakan kepada kami).” Maka awan itu berpencar dari Madinah, dan 
hujan hanya turun di sekitarnya. Di Madinah tidak turun setetes pun, aku 
melihat Madinah laksana di kelilingi awan.”5 (HR. Al-Bukhari (1021), 
Muslim (897), Abu Dawud (1174), An-Nasa'i (1516), Ahmad (3/194)| 


Mengangkat Kedua Tangan dalam hesaa: 
AN To EN GK :JE EA G3 MG 3 (Ao) 
Gak AN Lia 
(251) Dari Anas bin Malik Raditiyallahu ea ia “ga Nabi Shal- 
lallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mengangkat kedua tangannya 
saat berdoa kecuali dalam Istisga, beliau mengangkat tangannya hingga 


terlihat putih kedua ketiaknya.' (HR. Al-Bukhari (1031), Muslim (895), Abu 
Dawud (1170), An-Nasa'i (1512), Ibnu Majah (1180), Ahmad (3/282)) 


ta yet ep TE K2 Ab Ca AN gn NE (sr) 

KIS Al Io HN ES tg IE AN To Gl at 
Ala ab S3 € Jen bal eat en gua At 
AKA 3 S3 ep SG Aa Al 3G Jl H3 JL 
JEN DEA 6 5 “1 Ah 3 sa H3 
aa Te pa 3 La pa ai SP 
aa 13 spa 523 Ana Uas HE 2 Ie 
AI SIS A3 as 33 2 ada sih 
daa Ai 3G JIN 3,53 PE GAES cal J5 GS 
Ga K6 lea an 3 dada Yg Ka HN JUS 33 


195 Maksudnya awan itu berpencar darinya dan mengelilingi di ufuk-ufuknya. 


- 


Sa RS 


SI es Jaa Sa LAN AA 


SA SI VI Ia NA Io Vit AS 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Di zaman 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam manusia pernah tertimpa 
musibah kekeringan. Pada hari Jum'at ketika Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam sedang memberikan khutbah, tiba-tiba seorang Arab baduwi 
berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah 
terjadi kelaparan, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan 
untuk kita!” Anas bin Malik berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam lantas berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya. 
Saat itu tidak ada sedikit pun awan di langit.' Anas bin Malik melanjutkan 
perkataannya, Maka awan seperti gunung bergerak. Beliau belum 
lagi turun dari mimbarnya hingga aku melihat air hujan membasahi 
jenggotnya. Maka pada hari itu, kami mendapatkan hujan hingga esok 
harinya dan lusa, sampai hari Jum'at berikutnya. Kemudian orang Arab 
baduwi tersebut, atau orang lain berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, 
banyak bangunan yang hancur, harta benda tenggelam dan hanyut, 
maka berdoalah kepada Allah untuk kami! Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam lantas berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya, 
“Allahumma hawalaina wa la 'alaina (Ya Allah, turunkanlah hujan di 
sekeling kami saja dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada 
kami).” Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke langit, 
awan tersebut telah hilang. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau 
dan aliran-aliran air, bahkan tidak mendapatkan sinar matahari selama 
satu bulan. Anas bin Malik berkata, “Tidak ada seorang pun yang datang 
dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya 
hujan yang lebat tersebut.' (HR. Al-Bukhari (933), Abu Dawud (1174), 
Ahmad (3/245)| 


ine Ar, Ez Age Ala ada, pt 33 or) 
DP Se PEN JEA e o S0 Jay ade AN Ia 
Lah Kp DE Te J3 SRG Pee 


cz) Dari Umair pelayan bani Al-Lahm Radhiyallahu Anhu, bahwa ia 
pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon hujan dekat 
Ahjaru Az-Zait (tempat dekat Madinah) dekat Az-Zaura (nama tempat di 


sn maan ae 


pasar dekat masjid Madinah), dengan berdiri sambil berdoa, memohon 
agar diturunkan hujan, seraya mengangkat kedua tangannya ke depan 
tidak melebihi kepala.' IHR. Abu Dawud (1168), An-Nasa'i (1513), At- 
Tirmidzi (557), Ahmad (5/223)| 


- 


Ian IE AN 0 GEN JB KE 3 pe 3E (Ae) 
JAS HP US aya GA ga BG GA SI 
BAN ale SALE JB Ja KE Se 


(854) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Pernah 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi oleh seorang wanita yang 
menangis (karena kekeringan yang menimpanya), maka beliau berdoa, 
“Allahumma isgina ghaitsan mughitsan mari'an mari'an nafi'an ghaira 
dharrin a'jilan ghaira ajilin (Wahai Allah, turunkanlah kepada kami 
hujan pertolongan, yang menyenangkan, menyuburkan, bermanfaat, 
dan tidak membawa mudharat, yang segera dan tidak terlambat).” Jabir 
menuturkan, Maka seketika langit di atas mereka mendung.' (HR. Abu 
Dawud (1169), Ahmad (4/235) dari hadits Ka'ab bin Murrah| 


Mengubah Posisi Selendang dan Semisalnya dalam Istisga' 
Aa ab SIB di Ja ganda jak 3g (k00) 
0S La, cd Ta (en Eka aah 2G ea 


(655) Dari Abdullah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam keluar menuju tempat shalat (lapangan), beliau hendak 
meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat dan membalik posisi 
selendangnya, kemudian melaksanakan shalat dua raka'at. (HR. Al- 
Bukhari (1012), Muslim (894), Abu Dawud (1166), Ahmad (4/40), dan dari 
Abbad, dari pamannya: At-Tirmidzi (556)| 


NE - ale Ja 2 th Ol Aan . 
215, J3 3 Ups SEA, at aa Pe gag PM 


SO aan DM Bete 


AI Ita BASA E38 can R3 
Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, Abdillah bin Zaid bin 
Ashim Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam keluar bersama orang-orang untuk memohon hujan, maka beliau 
mengerjakan shalat dua raka'at bersama mereka. Beliau mengeraskan 
bacaan dalam kedua raka'atnya itu, membalik kain selendang, mengangkat 
kedua tangannya sambil berdoa dan memohon supaya diturunkan hujan 
serta menghadap kiblat. (HR. Abu Dawud (1161, 1162), An-Nasa'i (1518), 
At-Tirmidzi (556), Ibnu Majah (1267), Ahmad (4/41)| 


Ucapan dan Perbuatan Ketika Melihat Awan, Hujan dan Angin 


Allah Ta'ala berfirman, 
» 7g - 5- ka LoL 0 12 00 pea — 0d RX 23 Ga P3 P 


Ez 


“5 4 one na Pa rak 3 GK. -2 aa 
SAT Kar 0 SAAT 2 SE AA KA IU 
PX s AP »A 5. Loe 3 “4 
ta) LI SD II DS 


“Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, 
mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga apabila angin 
itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, 
lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan 
dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami 
membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu 
mengambil pelajaran.” (OS. Al-A'raf (71: 57) 


AT A3 Lo abi Ip SU AN 025 KAS IA 
Saggae . G3 MASA Ana aa 

A6 2 Gl JB aa SI S5 3 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila melihat hujan, maka beliau berdoa, “Allahumma 


shayyiban'? nafi'an (Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat).” IHR. 
Al-Bukhari (1032), An-Nasa'i (1522), Ibnu Majah (3890), Ahmad (6/41)! 


196 Shayyiban adalah karunia dan hujan yang mengalir. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, 
Bab Ash-Shad Ma'a Al-Ya '. 


52) KITAB SHALAT De 


eh nana ba 
aJ£ ale Al IS al sa GA ag La ag un 


3 


ha png bal Iin GEA AAS Ia ka 1 sus 
| Ea pet - J6 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Hujan turun ketika 
kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi keluar lalu membuka 
bajunya hingga basah, maka kami bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau melakukan ini? Beliau menjawab, “Karena (hujan itu) baru 
diperintahkan untuk turun oleh Allah.” (HR. Muslim (898), Abu Dawud 
(5100), Ahmad (3/133)| 


Pe paaeba-2g DE 32 (he) 
Oa an sae AN Ya gag Jai 
deg cg Edu LS Ia js pe aa MA 
AE Ih Sa SU SA 5 sa Is 


Ge Saba 156 39 J3 In 3 
wa Ja dika Ta apa ge 


Papan DP UU 


lia IE Ge IA Ce? AL G6 f3 JUS 1S 
(BEE 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa ia berkata, "Apabila ada angin bertiup kencang, maka 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya mengucapkan, “Allahumma 
inni as aluka khairaha, wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, wa 
@udzu bika min syarriha, wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi (Ya 
Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu kebaikan angin, kebaikan yang 
dikandung oleh angin dan kebaikan yang dibawa oleh angin, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang dikandung 
olehnya, dan keburukan yang diakibatkan olehnya).” Aisyah berkata, 


en Pemuaran G Beto 


“Apabila langit gelap berawan, beliau agak pucat, keluar masuk rumah, ke 
depan dan ke belakang. Jika telah turun hujan, beliau merasa lega dan hal 
itu aku ketahui dari raut wajah beliau. Maka aku menanyakannya kepada 
beliau dan beliau menjawab, “Wahai Aisyah! aku khawatir kalau cuaca 
seperti ini menjadi seperti apa yang diucapkan oleh kaum "Ad, “Maka 
ketika mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah- 
lembah mereka, mereka berkata, “Inilah awan yang akan menurunkan 
hujan kepada kita.” (OS. Al-Ahgaf 1461: 24) (HR. Muslim (899), Abu Dawud 
(5098), At-Tirmidzi (3449) atau miliknyal 


29 AAN Io GAN SE AN go, He 32 (AW) 
penguapan dis dau k 
La ja AAU dai PAS GS NS BOS 


read 


5 PR 5 6 GL HUI IE EA SE an Jai 
DS TEA LA Jan S5 J3 EA AS 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam jika melihat awan gelap yang bergerak di ufuk di antara ufuk 
yang tinggi, maka beliau meninggalkan semua kegiatannya, meskipun di 
dalam shalat, hingga beliau menatapnya dan berdoa, “Allahumma inna 
na'udzubika min syarri ma ursila bihi (Ya Allah, kami berlindung kepada- 
Mu dari keburukan yang Engkau datangkan bersamanya).” Jika turun 
hujan, maka beliau akan berdoa, “Allahumma saiban nafi'an (Ya Allah, 
jadikanlah curahan yang penuh manfaat.” (Beliau membacanya) dua kali 
atau tiga kali. Jika Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dan tidak turun 
hujan, maka beliau akan memuji Allah atas semua itu.' (HR. Abu Dawud 
(5099), Ahmad (6/190), Ibnu Majah (3889), lafazh ini miliknya) 


KIE AI To GAN OB ES AI ge LIA an) 
ae PS Giaa Salaa S6 5 ah js IE ah Talia 
Kala n K JIE AN TES AS 3 Lag JS Att 

Apu ae aje A3 IA 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Apabila melihat 


ai KITAB SHALAT Bete 


awan, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya mondar-mandir 
—karena khawatir itu adalah siksaan atas umat beliau—, tatkala awan 
itu menurunkan hujan, maka beliau merasa senang. Aisyah berkata, 'Aku 
pernah menanyakan hal itu kepada beliau.' Beliau lantas menjawab, “Aku 
tidak tahu barangkali itu seperti apa yang difirmankan Allah Ta'ala, “Maka 
ketika mereka melihat adzab itu berupa awan yang menuju ke lembah- 
lembah mereka, mereka berkata, “Inilah awan yang akan menurunkan 
hujan kepada kita.” (9S. Al-Ahgaf (46): 24) (HR. Al-Bukhari (4829) secara 
makna, Muslim (899), Abu Dawud (5098), At-Tirmidzi (3257), Ibnu Majah 
(3891), Ahmad (6/167)) 


& SK 3 II s2 JL 3 33 (A10) 
Aa An AI 2 AB SR 255 SEKSI dana ll 
Tah Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, Jika akan 


terjadi angin yang berhembus kencang, maka hal itu dapat diketahui pada 
wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Saltam.' (HR. Al-Bukhari (1034)| 


Kla AN do sa Si Ah ea 
2 IE Eat LAU buat 1 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku ditolong dengan Ash-Shaba”” 
(perantaraan angin yang berhembus dari timur) sedangkan kaum 'Ad 
dibinasakan dengan Ad-Dabur (angin yang berhembus dari barat).” IHR 
Al-Bukhari (1035), Muslim (900)) 


Ucapan dan Doa pada saat Hujan Lebat serta Kekhawatiran 
Atasnya 


dedi da Kadek Ogan gd ON 
J55 GiJUS Jan BA BP ar ps CR Aa ala Ah 
Bas US Gol ee S3 dita SI Mayang 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


197 Ash-Shaba'" adalah angin. 


AE Je AAN aa Ja el Wana di jas 


ES 33 Ka Pan £3 call Dpr s6 -JES DAS IT HN OK 


Pd 
- 


Ana Ya lha AM 1d sala ah 2 Io al Jia bd 
. z & 

BEA Ng Ong V5 Kong RAES SSAN II AG 2 

Ia Yi 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berkhutbah pada hari 
Jum'at, tiba-tiba ada seorang lelaki mendatangi beliau seraya berkata, 
Wahai Rasulullah, hujan sudah lama tidak turun, berdoalah kepada Allah 
agar menurunkan hujan untuk kita.' Maka beliau pun berdoa hingga 
hujan pun turun, dan hampir-hampir kami tidak bisa pulang ke rumah 
kami. Hujan terus turun hingga hari Jum'at berikutnya.' Anas bin Malik 
berkata, Lelaki itu atau lelaki lain berdiri lalu berkata, Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah agar hujan segera dialihkan dari kami.' Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, “Allahumma hawalaina 
wala 'alaina (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeling kami saja dan 
jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami).” Anas bin Malik 
berkata, “Sungguh aku melihat awan berpencar ke kanan dan kiri, lalu 


hujan turun namun tidak menghujani penduduk Madinah.' (HR. Al- 
Bukhari (1015), Muslim (897)| 


IN SE JB Ate 2 pan Aga Ane) 

JAN cake, sea SU JB Ig ada pena an 

Opa ek JS AS 3 ak at gas 3 

Lala satu psi aa : 

2 BN SAI, SN EA JB £ Gea 
SAN WA had yg € Het Na 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Seorang lelaki 
datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, "Hewan 
ternak (harta benda) telah binasa dan jalan-jalan terputus.' Maka beliau 


awan Be 


berdoa hingga kami diguyur hujan dari Jum'at ke Jum'at berikutnya. 
Lantas orang itu datang lagi dan berkata, Rumah-rumah telah hancur, 
jalan-jalan terputus, serta hewan-hewan ternak (harta benda) telah 
binasa, maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan itu. Lalu beliau 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan berdoa, “Allahumma “alal akam 
wadz dzirab wal audiyah wa manabitisy syajar (Ya Allah, turunkanlah 
hujan di atas bukit-bukit, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam, 
serta tempat-tempat tumbuhnya pepohonan).” Maka awan pun menjauh 
dari Madinah seperti menjauhnya kain.' (HR. Al-Bukhari (1016), Muslim 
(897)1 


Peringatan Keras bagi Orang yang Menisbatkan Turunnya 
Hujan Kepada selain Allah, dan Bahwa yang Mengetahui 
Turunnya Hujan Hanyalah Allah Ta'ala 


OI Ja Ju Kia As 23 Ie Apik 
Ag ad GAN Ola dls la Se dn Ja dn Is 
ak Han mb me Spa yah 3 II ea 


PN SNN Ana sz, c € 9.Y 

Oa aa TA ae Kp PMA 
Dari Zaid bin Khalid aiaokusi Radhiyallahu Anhu, bahwa ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memimpin kami 
melaksanakan shalat Subuh di Hudaibiyyah yang pada malamnya telah 
diguyur hujan. Setelah selesai beliau menghadapkan wajahnya kepada 
orang-orang lalu bersabda, “Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan 
oleh Rabb kalian?” Orang-orang menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui.' Beliau bersabda, “(Allah berfirman), “Di pagi ini ada hamba- 


hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Orang yang 
berkata, Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya, 


HADITS 


maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang- 
bintang. Adapun yang berkata, (Hujan turun disebabkan) bintang ini 
atau itu,” maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang- 
bintang.” IHR. Al-Bukhari (1038)| 


AN aa 5 JG IE ESA G3 sat il $ AW) 


AS Sas Is pel ja dea 2 ada 
Is Gg 2 yg La SAS Tp ae ga 
Va Laga IN Sl AS Sp Va MIE Can ISL s3 


JA aa 1 AA 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ada lima kunci ghaib yang 
tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah, tidak seorang pun yang 
mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok hari, tidak seorang pun yang 
mengetahui sesuatu yang tersembunyi dalam rahim, tidak ada satu jiwa 
pun yang tahu sesuatu yang akan diperbuatnya esok, tidak ada satu jiwa 
pun yang tahu di bumi tempat dia akan mati, dan tidak seorang pun yang 
mengetahui waktu turunnya hujan.” IHR. Al-Bukhari (1039)| 


BAB-BAB SHALAT KUSUF (GERHANA) 


AS 


H£ Bab 198 SD 


Hal-hal Terkait Kusuf 
Allah Ta'ala berfirman, 


BI ”.. K3 rA . 2 
“Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, 
matahari dan bulan.” (OS. Fushshilat (411: 37) 


Allah Ta'ala berfirman, 


mm Ke 


“Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk 
menakut-nakuti.” (OS. Al-Isra” (171: 59) 


JA ai Jaka ah bad 
Gonta St laga KIE AI ho al Jaa 5 4S 


D1 Ja 1 Ia JS Kato sa yaneks 2 tell 
asa Yaa us yA) Ola 2 Gg SEN Ara 


A8 1,335 Ulas 2 (SI 


(sea) Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 

Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam di hari kematian Ibrahim (anak beliau). Orang-orang pun berkata, 
Gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim." Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya matahari dan 
bulan mengalami gerhana bukan karena kematian seseorang dan bukan 
pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat gerhana, maka 
lakukanlah shalat dan berdoalah kepada Allah.” IHR. Al-Bukhari (1043), 
Muslim (915), Ahmad (4/253)| 


Ia Jora ag “£ SES aa Maa 


Wesley dad JB ada Al 
AAS KA (SEA LT Ie JT KAS aa 


(seo) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau 
karena kehidupannya, akan tetapi, keduanya merupakan satu tanda dari 
tanda-tanda (kekuasaan) Allah Ta'ala. Apabila kalian melihat keduanya, 
maka lakukanlah shalat.” IHR. Al-Bukhari (1042), Muslim (914), An-Nasa'i 
(1460), Ahmad (2/118), dan dari An-Nu'man bin Basyir, Abu Dawud 
(1193), juga dari Abu Mas'ud dalam riwayat Ibnu Majah (1261)| 


KIE Lo GA SE AN on LE 33 3 
ag sg en Tas Kes Lal Ou  Ketilp pan -JE 


13553 1285 J3 38 AN 3G WS 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Matahari dan bulan tidaklah keduanya mengalami 
gerhana lantaran kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian 
melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, bertakbir 
dan bersedekahlah.” IHR. Al-Bukhari (1044), Muslim (901), Abu Dawud 
(1191)J 


ja dna 20 BJ dgan pia 33 GI 


ar Ie dn ja AN pss. Pa HE 
ju jas da am 2 Es z£ bg ds 


sa Ana Kla Hn Io J3 « MAN JA 
Maa Men BB ol OKI Y ih, 


Pe Ls Hak, & 
Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Suatu ketika kami 
berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu terjadilah 
gerhana matahari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit 
sambil menyeret selendangnya hingga memasuki masjid, kami pun ikut 
masuk. Kemudian beliau shalat dua raka'at mengimami kami hingga 
matahari tampak terang bersinar. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi 
gerhana karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat keduanya 
(gerhana matahari atau bulan), maka lakukanlah shalat dan berdoalah 
hingga gerhana tersingkap dari kalian.” (HR. Al-Bukhari (1040), Ahmad 
(5/37)1 


Panggilan untuk Shalat Kusuf dan Mempublikasikannya 
kepada Manusia 


SAS US SEA AN GP) ap yA KE GE 


2 KITAB SHALAT De 


IMAN SL Ga Ian ala Al La dil Ijin aa IE ah 


Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Tatkala 
terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka panggilannya dengan seruan, 'Ash-shalatu jami'ah (Marilah 
mendirikan shalat secara bersama-sama). (HR. Al-Bukhari (1045), Muslim 
(910)) 


Sifat Shalat Gerhana dan Khutbahnya 


ada KIE AN Io GE -02 WS AI 023 LAS & 3 (Avy) 
: Bila An agam pns KAL IE 
ba (su GS 35 “D3 “gta an Jd! 
6 5 In KPU Ba das se 
ON atu Baba: SA ga 
£ SAN Ga G3 R3 Ie ESA sada PN 
Bina GAM Oh UE HA JB NI 
Des 3 al IK US Jis Ah RN Yao 


Sea 3 bryan JIE, Dadu 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, ia berkata, Pernah terjadi gerhana matahari pada masa 
kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau keluar menuju 
masjid, lalu orang-orang membuat barisan di belakang beliau, beliau 
lalu takbir dan membaca surah yang panjang. Kemudian beliau takbir 
dan rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu mengucapkan, Sami'allahu 
liman hamidah' dan berdiri tanpa sujud. Kemudian beliau membaca 
bacaan yang panjang namun lebih pendek dari bacaan yang pertama, 
lalu takbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang namun lebih pendek 


dari rukuk yang pertama. Lalu beliau mengucapkan, Sami'allahu liman 
hamidah' kemudian sujud. Setelah itu, beliau melakukannya seperti itu 
pada rakaat yang akhir hingga sempurnalah empat ruku' dalam empat 
sujud. Kemudian matahari tampak kembali bersinar sebelum shalat beliau 
selesai, setelah itu beliau berdiri.' IHR. Al-Bukhari (1046), Muslim (901), 
Abu Dawud (1180), An-Nasa'i (1471), At-Tirmidzi (561), Ahmad (6/87)J 


Hn ana en ka AI en SG £ 
A1 Jp PE & UN UN IM 
Ju & 3 Png ag JEG Ia kan ala AM La 
nak D3 333 ka Fa JS 411, & £ Aa & 2 

8 aa 553 3 dia 2 JEB 5, et SINI 
bet Ag 2 ap 553 383 D Jet Ti 3 spa 
Aa Jet A3 Ah 3 3 AA G5 383 5 
LAN an 2 e Jet S3 IN Aa 5,3 333 
383 abg ale ga pai ag SAI Ban INI 
Sl bb ade Hd 233 MEN IS LAI SE 
Si as dua Pe sa Km 
3155 3 bas Ag Ls LAS Uh sh, (SI cab 
Pe KANAN NAN, 
KE Kenal V3 LET AT SA Pdt 3 B 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi gerhana matahari, lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri melakukan shalat 
(gerhana). Beliau berdiri lama sekali lalu rukuk dengan lama sekali, 
kemudian bangun dari rukuk dan berdiri lama sekali, tetapi tidak 


s2 KITAB SHALAT (De 


kau 
25 


Basa Cu 
2 ja 1 


LA 
Ca 


- 


LA 


seperti lama berdirinya yang pertama, lalu beliau rukuk lama sekali, 
namun tidak seperti lama rukuknya yang pertama, lalu beliau bersujud. 
Kemudian beliau berdiri lama, namun tidak seperti lama berdirinya yang 
pertama, lalu beliau rukuk lama namun tidak seperti lama rukuknya 
yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya (bangun), lalu 
berdiri lama tetapi tidak seperti lama berdirinya yang pertama, kemudian 
beliau rukuk lama namun tidak seperti lama rukuk yang pertama, lalu 
beliau bersujud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai 
shalat, matahari telah tampak bersinar terang. Lalu beliau berkhutbah di 
hadapan para jama'ah. Beliau pertama-tama memuji dan menyanjung 
Allah, lalu bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian 
tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidaklah mengalami gerhana 
karena kematian atau kelahiran seseorang. Karena itu, apabila kalian 
melihat keduanya, maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah, 
serta shalatlah dan bersedekahlah! Wahai umat Muhammad! Sungguh 
tidak ada kebencian yang melebihi kebencian Allah jika ada hamba- 
Nya (lelaki atau perempuan) yang berzina. Wahai umat Muhammad! 
Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka 
pasti kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Bukankah sudah aku 
sampaikan?” (HR. Al-Bukhari (1044), Muslim (901), Ibnu Majah (1263), 
Ahmad (6/164)) 


BAN A3 JG ln dh dn gan Ae GP ae) 


aja AN sni ena ade SIA Ia Ja 
Beo Ula HS :5 LN Jenuh Ata TN 


ra 


adl S5 5 Ist: ba aa Jl 


S9 ASI Ol S5 3 Ia 3 ji 3 B3 akan 
Misa 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Pernah terjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di hari 
yang sangat panas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengerjakan shalat bersama para shahabatnya, lalu beliau berdiri sangat 
lama hingga banyak dari mereka yang jatuh tersungkur. Kemudian beliau 
rukuk dan memperlama rukuknya. Setelah itu beliau itidal, beliau juga 


memperlamanya. Kemudian rukuk kembali, beliau juga melamakan 
rukuk. Lalu beliau itidal dan melamakan i'tidalnya. Setelah itu sujud 
dua kali, kemudian berdiri. Lalu beliau mengerjakan pada raka'at kedua 
seperti pada raka'at yang pertama. Jadi, shalat ini adalah empat rukuk dan 
empat sujud.' IHR. Abu Dawud (1179), Ahmad (3/318)) 


TE AAN CI ES GS AI oo, LE 3S Lagi 


SI ga Ga SRS Al ae A aa 
3 SUS SI ia Heat AAS LALU daa Sa 


SA 1 st 
786.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan penyeru 
untuk berseru, “Ash-shalatu jami'ah (Marilah mendirikan shalat secara 
berjama'ah)', maka orang-orang berkumpul dan membuat barisan. Beliau 
pun mengimami mereka dengan empat kali rukuk dan empat kali sujud 
dalam dua raka'at.' (HR. An-Nasa'i (1464), Abu Dawud (1190) semisal 
dengannya) 


AN J5 SI gia AI ge LA al KE ye AW) 
Basel ta 2 mel 3 3 bed Sala 
KS 1S 


Dari Abdillah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dua raka'at pada 
waktu gerhana matahari, dalam setiap raka'atnya terdapat dua kali 
rukuk. (HR. Abu Dawud (1181)) 


AS Ia Is 2 GE WE Dl 35 KS Ge (AVA| 
sai 43 343 aa ai 8 SS ane si Sei 25 
KA ah, Bt UI AS pa Ma 


(878) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Rasulullah Shallallahu 


an mm Ke 


Alaihi wa Sallam, bahwa beliau melakukan shalat dengan empat kali 
rukuk dalam empat kali sujud (dalam dua raka'at), beliau menjaharkan 
(mengeraskan) bacaan dalam shalat tersebut, setiap kali mengangkat 
kepalanya (bangkit dari rukuk) maka beliau mengucapkan, “Sami'allahu 
liman hamidah rabbana wa lakal hamdu.” (HR. An-Nasa'i (1493), At- 
Tirmidzi (563)) 


Doa, Dzikir, Istighfar, Shalat, Sedekah dan Membebaskan 
Budak saat Terjadi Gerhana 


AE pak sekat IG EA 5 seh GE (Ava) 


PP 


J5 KEL Ge HN EA G3 5 IE AN Il Io 
dah KS S5 dg2esi 2 As yet as sara) 
ala Yo aslona YEN Ja 3 SI cah J3 


JIE BIS ja SS 5 Gd Sea 13 
mba 3,33 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Ketika 
terjadi gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri 
dengan tergesa-gesa seolah akan terjadi hari Kiamat. Beliau lantas 
mendatangi masjid dan shalat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang 
paling panjang, yang pernah aku lihat dari yang beliau pernah lakukan. 
Kemudian beliau bersabda, “Inilah tanda-tanda yang Allah kirimkan, ia 
tidak terjadi karena hidup atau matinya seseorang, tetapi Allah hendak 
menakut-nakuti para hamba-Nya dengannya. Karenanya, jika kalian 
melihat sesuatu padanya (gerhana), maka bersegeralah untuk mengingat 
Allah, berdoa dan minta ampunan kepada-Nya.” (HR. Al-Bukhari (1059), 
Muslim (912), An-Nasa'i (1502)) 


MAN mna ENG EN WE Al G3 Kie 3 (M5) 
Ia ME LES... 5 SA In Jr NA 
Ve SE Ie OT AG AI Sl Je Bala gi di 


9753 A01 136 BIS LG SB ab Vga oh ot £ 

Ahai Sel 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia berkata, Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam... 
lantas beliau berkhutbah di hadapan manusia, beliau memuji Allah 
dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, “Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, 
tidaklah terjadi gerhana (matahari maupun bulan) karena kematian atau 
kehidupan seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada 
Allah, bertakbirlah, lakukan shalat dan bersedekahlah...” (HR. Al-Bukhari 
(1044), Muslim (901), Ibnu Majah (1263), Ahmad (6/164)) 


DN Ie 2 SA AI TEE AN ge5 AKN 3g 


Dari Asma" Radhiyallahu Anha, ia berkata, Sungguh Nabi 


Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan untuk memerdekakan 
budak pada waktu terjadinya gerhana matahari. (HR. Al-Bukhari (1054)) 


KAIN SALE is AE HN Gon3 KAA 33 all 


Pa Ea 


Jla3 tpi Lal CL # ya El JS ma Ds (3 
Se Ga gl V3 gamdl Ol ala ae ul San 
2 NE Ap Is as Ye s3 na OLS Y un" 
da Pan Hati s - Ld 
(882) Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu berkata, “Terjadi 
gerhana matahari bertepatan dengan kematian Ibrahim, maka orang- 
orang berkata, “Gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim. 
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan 
Allah, tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. 
Apabila kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan 


lakukanlah shalat hingga menjadi terang kembali.” (HR. Al-Bukhari 
(1060), Muslim (915)| 


ama Be 


BAB-BAB SHALAT TATHAWWU' (SUNNAH) 


Keutamaan Banyak Sujud dan Shalat Nafilah 
Allah Ta'ala berfirman, 


7» AL. SE ?. 3 0 LL SAT EL Ker 
Oa ARP 3 (Bl - Ep AN Ga SA BAE Ga 
PE rd na 
Jd AN 
"Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan 
keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud.” (OS. 
Al-Fath (48): 29) 


Allah Ta'ala berfirman, 


w) di is FA Ta Y x 
“Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta 
dekatkanlah (dirimu kepada Allah).” (OS. Al-'Alag (96): 19) 


s 
30. 


Abe ata A1 Io GAN SI KE AN gan balas AW) 
3 Ea PE Ap Tr 2 AA LD Ale 2 JII JB 
Lb :JB gen Sp IIS 33 EL Gb | 8 
Iygeug iga Kk mengratga 
Knntaar SAN SL LAS YA 


(283) (883) pari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada Bilal ketika shalat Fajar (Subuh), 
“Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang telah 
engkau lakukan dalam Islam, karena aku mendengar suara sandalmu 
di hadapanku di dalam surga.” Bilal berkata, “Tidak ada amal utama 
yang aku lakukan, hanya saja aku tidak bersuci (berwudhu) pada suatu 
kesempatan malam maupun siang melainkan aku selalu shalat dengan 
wudhu tersebut sesuai dengan kemampuanku menjalankan shalat. (HR. 
Al-Bukhari (1149), Muslim (2458), Ahmad (2/439)| 


S5 Hee D (Deo 


- 
50. a 


ANN BAP IPA Po, KN KAtAK Pera gaya ta 
“6 Ion 383 A35 Ga KAN 33 UD 


Zen 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Keadaan terdekat seorang hamba dengan 


Rabbnya adalah saat bersujud, maka perbanyaklah berdoa (pada waktu 
sujud).” IHR. Muslim (482), Abu Dawud (875), Ahmad (2/421)| 


GP Ea :JB Ta Bls Ol ay ola 3£ (An9 


JAE Ia Gn Elis lg sila Fan 


Dn 


. 


ab JI ENI Eh 3 363 IA AI dag 
WS 33 LIL JS wo TEA ab Te 
AN dya 3 a UE JBS Sad daa d,: 


1 


Ia Uta Eng kans lp dh Oi Minah Kr Jt 
Le Jis JI JUS da3 AAN WI Ed Glaka JB Et 
5s JJ6 


Dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'mari, ia berkata, Aku telah 
bertemu Tsauban Radhiyallahu Anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, lalu aku katakan, “Beritahukan kepadaku suatu 
perbuatan yang apabila aku melakukannya Allah akan memasukkanku 
ke dalam surga! —atau dia berkata, 'Aku katakan, 'Amal perbuatan yang 
paling disenangi oleh Allah! Maka Tsauban terdiam, lalu aku tanyakan 
lagi, dia pun tetap diam. Kemudian aku tanyakan yang ketiga kali, 
maka dia menjawab, Hal itu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. lalu beliau bersabda, “Perbanyaklah sujud 
kepada Allah, karena tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada 
Allah melainkan Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan 
mengurangi satu dosamu.” Ma'dan berkata, Kemudian aku bertemu 
dengan Abu Darda', lalu aku tanyakan hal itu kepadanya. Maka dia 
menjawab seperti yang dikatakan Tsauban kepadaku.' (HR. Muslim (488), 


KITAB SHALAT 


An-Nasa'i (1138), At-Tirmidzi (388), Ibnu Kn (1423), Ahmad (5/276)| 
pong 2. 3 2 ae e - 
Si ala eta ts MT Lg Hg 


- 


Is JG BIS TE CS HE JI J6 pr 8 Oya 
Hape li Denis 


(286) Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Aku pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
aku membawakan tempat wudhu dan beberapa keperluan beliau. 
Kemudian beliau bersabda, “Mintalah kepadaku.” Aku berkata, “Aku minta 
agar dapat menemanimu di surga.' Beliau lantas bersabda kembali, “Atau 
permintaan yang lain?” Aku berkata, Hanya itu.' Beliau pun bersabda, 
“Kalau begitu, bantulah aku dengan banyak bersujud.” (HR. Abu Dawud 
(1320), An-Nasa'i (1137), At-Tirmidzi (3416), Ahmad (4/59)! 


Ie dl Ji JB JG KE AN Gi 2 dl 3 WN) 
BI pl ya SS gen Bi ala ala Ai 


2 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya api neraka akan 
membakar setiap apa saja dari anak Adam kecuali tempat sujud.” IHR 
An-Nasa 'i (1139), Ahmad (2/275)1 


Al J5 Ha SA a33 sa Nda z WN) 
CE fana AN Ea Ne Lap a 
PENA ln Ku ea CLS AA 

Aa) dye! ya 
(883) Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, bahwa ia telah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah 


seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud kecuali dengan itu Allah 
akan menuliskan baginya satu kebaikan, menghapuskan satu kesalahan 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


IHR. Ibnu Majah (1424)) 


Keutamaan Menjaga Shalat Rawatib 
Ji An ala Bi In di J3 Sana di 
FE G3 LS, As ga Aya ane 


Pd 
(3 


FUN Tak A Hataak peta 


£ 
8 


3 2 £ 
25 Gaskol ES Es Gi ni 
(889) Dari Ummu Habibah Radhiyallahu inna isteri Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, bahwa ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba muslim 
melakukan shalat sunnah selain wajib karena Allah setiap harinya 
sebanyak dua belas raka'at, melainkan Allah bangunkan untuknya satu 
rumah di surga -atau akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga-.” 
Ummu Habibah berkata, 'Maka semenjak itu aku terus melakukan shalat 
tersebut.” (HR. Muslim (728), Abu Dawud (1250), An-Nasa'i (1795), Ibnu 
| Majah (1141), Ahmad (6/327)) 


pe eta aa Mae An Aa: 
HER Ma Basi 3S 3 Ara SAS 53 mi Pane 
Ab P Na. AA TAN 323 


(290.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa bersabar (terus menerus 
melakukan) shalat rawatib sebanyak dua belas raka'at sehari semalam, 
maka dia akan masuk surga, (yaitu) empat raka'at sebelum Zhuhur, 
dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah Maghrib, dua raka'at setelah 
Isya, dan dua raka'at sebelum Fajar (Subuh).” IHR. An-Nasa'i (1793), At- 


2) KITAB SHALAT Bete 


dan mengangkat satu derajat, maka perbanyaklah sujud kepada-Nya.” 


Tirmidzi (414), Ibnu Majah (1140) 


Ka ga gp eta Las JBS Ah an se oga M)) 
UBI yA Fr aa Pan Aa KAA be ATA 
CAza3 8 Aa Jas an Ak CATAS 8 SAI 1 Ia Una S5 


Ne Kanya 2 HAN F3 H3 
NA He 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Aku 
menghapal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sepuluh raka'at, 
(yaitu) dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at setelahnya, dua raka'at 
setelah Maghrib di rumah, dua raka'at setelah Isya di rumah dan dua 
raka'at sebelum Subuh. Ada suatu saat ketika seseorang tidak boleh 
masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' (HR. Al-Bukhari 
(1180), Muslim (729), Abu Dawud (1252), An-Nasa'i (872), Ahmad (2/6), 
dan dalam riwayat Ahmad (2/63) dengan lafazh, “Dan dua raka'at setelah 
Jum'at di rumahnya.”) 


WE Al 07 LEE CI: IE gaib pakta 35 (A40) 
Ma Ta aa IX 3£ 
Ja dan Jaa Ba Is staga 
jas Pn Bea Ja. Ia 35 oa das 
3 5 Ia G3 ig Mall La 2 
Lau jas SJ Sea HS en Ja 
P3 Iban Ka S3 ANA Y ig 1S) 063 Te as 

3) Ae SL 33 IE 33 Lan S3 LET S5 s6 

.Dari Abdullah bin Syagig, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Aisyah Radhiyallahu Anha mengenai pelaksanaan shalat sunnah 


0 58, 


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Aisyah menjawab, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat 
sunnah di rumahku empat raka'at sebelum Zhuhur, lalu beliau keluar 
(ke masjid) untuk shalat (Zhuhur) berjama'ah. Setelah itu beliau pulang, 
lalu melaksanakan shalat di rumah dua raka'at. Beliau shalat Maghrib 
mengimami kaum muslimin lalu pulang, kemudian shalat sunnah dua 
raka'at di rumah. Beliau shalat Isya' mengimami kaum muslimin lalu 
pulang ke rumah, kemudian melaksanakan shalat sunnah dua rakaat. 
Beliau shalat sunnah di malam hari sembilan raka'at termasuk shalat 
witir. Beliau melaksanakan shalat di malam hari lama sekali, dengan 
berdiri dan pernah dengan duduk. Apabila beliau membaca sambil shalat 
berdiri, maka beliau melakukan rukuk juga sujud dengan posisi berdiri. 
Apabila beliau membaca sambil duduk, beliau melakukan rukuk dan 
sujud dengan posisi duduk. Setelah fajar terbit, beliau melakukan shalat 
sunnah dua raka'at. IHR. Muslim (730), Abu Dawud (1251), At-Tirmidzi 
(436) secara ringkas, Ahmad (6/30)) 


Keutamaan Rawatib Fajar 

. y ot L s5 3 - 20. 4 —.. az 2. 0 
GaTE D de 23 jp WAE AM G3 KESE $E 
2 .N. 0 - Go e 2 2-6, 3 
AG UG SAN ga KE PAN GS :JE 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Dua raka'at Fajar lebih baik daripada dunia 
dan seisinya.” IHR. Muslim (725), dan masih dalam riwayatnya disebutkan, 


“Sungguh keduanya lebih aku sukai dari dunia seluruhnya.” An-Nasa 'i 
(1758), At-Tirmidzi (416), Ahmad (6/265)1 


ala dl deal J5 SNSD oo, Las Ya 
ALAN 533 mi IIA) JIN ga RAI ES IS) 36 Jl 


£ 0 


3 Tr 3 3 or To. 13 EA Pe bala Pi 
DP) ar Ol JI oKnaS Sans Nor 
Dari Hafshah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 


Alaihi wa Sallam apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan 
untuk shalat Subuh dan Subuh telah tampak, maka beliau melaksanakan 


mma Be 


shalat dua raka'at ringan sebelum dikumandangkan Igamah. (HR. Al- 
Bukhari (618) dengan lafazh “Y'takafa sebagai ganti dari “Sakata” dan Ibnu 
Hajar mentarjih dalam Al-Fath sebagaimana yang diriwayatkan jumhur 
dalam riwayat Muslim (723), An-Nasa'i (1759), At-Tirmidzi (459), Ibnu 
Majah (1145), Ahmad (6/284)| 


etIAA Al (P3 AS AE pl 3 Haa ga Mr 
: Pa MA 3 S3 
A3 33 Ha AJ pe Id aa HN: 


35 


SUK IE. s3, SS SS ala Sa 3 K3 HASAN 23 


Ke pr 


Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhuma, Bagaimana pendapatmu jika aku memanjangkan 
bacaan pada dua raka'at sebelum shalat Subuh? Maka dia berkomentar, 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya melakukan shalat pada 
sebagian malamnya dua raka'at-dua raka'at, dilanjutkan dengan witir 
satu raka'at, dan beliau melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat 
Ghadah (Subuh), seakan-akan adzan berada di antara dua telinga beliau. 
Hammad mengatakan, Yakni dengan cepat.' (HR. Al-Bukhari (995)) 


sia 2 I2 GAN G5 ETS IS 02, LG sa 
sg A2 3 La RS S3 aa 2 
Ag Ur 5 “£ J3 TN 


(296) (896.) pari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Isya, kemudian beliau shalat 
delapan raka'at, dan dua raka'at sambil duduk, beliau juga melakukan 
shalat dua raka'at antara adzan dan igamah, dua raka'at itu tidak pernah 
beliau tinggalkan sama sekali.” (HR. Al-Bukhari (1159), Abu Dawud (1254), 
Ahmad (6/154), dan dalam riwayat Muslim (724), semisal dengannya) 


Gema Pada & 33 (MV) 
PRA IS 3 AA J3 MS anda KTI 


adobe 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tidak pernah meninggalkan empat raka'at sebelum Zhuhur dan 
dua raka'at sebelum Fajar. (HR. Al-Bukhari (1182), Abu Dawud (1253), 
An-Nasa'i (1756), Ahmad (6/63)| 


ade HA LI HATE AS AI 02 AAS Na 
gi 3 UI 3 3 sada Fa 


JS es 3 3 (ye SE 
(298.) Dari Aisyah Radhiyallahu Aa ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat Isya, kemudian beliau shalat 
delapan raka'at dan dua raka'at sambil duduk, beliau juga melakukan 
shalat dua raka'at antara adzan dan igamah, dua raka'at itu tidak pernah 
beliau tinggalkan sama sekali. (HR. Al-Bukhari (1159), Abu Dawud (1361), 
Ahmad (6/154)) 


sada di To gn ge an ea (A89) 
CA IS jaka KAN SIA SG Ws 5 Ia 0 


(299) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam biasa melakukan shalat dua raka'at antara adzan dan igamah 
pada shalat Subuh. (HR. Al-Bukhari (619), Muslim (724), Ahmad (6/81)| 


Laka singa Na 5 ss patas 33 On) 
KSEI SE Ia Kan an 


23 @£ 0 


3 “7 1G 5 s0 8 o 82 3, 
AB If J3 dekat 9 do | 1559 ru y SEA 
IPA) 
Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
'Hafshah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila muadzin telah selesai 
mengumandangkan adzan Subuh dan Subuh telah tampak, maka beliau 


melakukan shalat dua raka'at ringan sebelum igamah dikumandangkan.' 
(HR. Al-Bukhari (618), Muslim (723)1 


Bacaan dalam Shalat Rawatib Subuh 
IE AI Lo Abi Jain SI LE AI Ge, ah ul 3E 


Panca DP Le Kate 0 ab 1 Lai 
2 ya J3 3 KAN KET AI S3 3 ag 


PG 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dalam dua raka'at Fajar dengan, 
Oul ya ayyuhal kafirun' dan “Gul Huwallahu Ahad.' (HR. Muslim (726), 
Abu Dawud (1256), An-Nasa 'i (944), Ibnu Majah (1148)) 


4 Bo 1g e-. TG do Rn me 0. o - 
AN Te AI Eng SEE AN eh IE NE 
—— 3 - wa 2 
0 03 P Pa “ox P3 . KA nye Oa AM eta 
GI — FI BESI 3 ha OK di 9 AE 
8-5 yh ng. 03 & 4 KA er 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Aku mengamati 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selama satu bulan, beliau biasa 
membaca dalam dua raka'at sebelum Fajar dengan, “Oul ya ayyuhal 


kafirun' dan “ul Huwallahu Ahad.' (HR. At-Tirmidzi (417), Ibnu Majah 
(1149), Ahmad (2/99)| 


oT- 3d BB Fa Ke usg ah sp, Le ra (Ar) 

AE AI B2 GA OS EJES ASI 635 LA 3 

Oa Ka NY An ae Cariang Tea resa ITA uas 

3 BJB LS PNS IS HS II Hal “9 
ai 3 

Te 8 s$ 2 . 

OA PL Cagas 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Nabi Shallallahu 

Alaihi wa Sallam biasa memperingan shalat dua raka'at sebelum shalat 

Fajar, hingga aku bergumam, “Apakah beliau membaca Ummul Gur'an 


(Al-Fatihah) dalam shalat itu? (HR. Muslim (724), Abu Dawud (1255), An- 
Nasa'i (945), Ahmad (6/165)) 


- 


aT- 3d 8. T - Bro L Ata s- 0 - 1 
le AN Kn al Ion SAE AS G3 ne sal ye (At) 


ai ai mrebngi D De 


RA 2 5 


Mn BEN AL IN 3 3 


sama Ae 2 adit se 5 . 
JA RSBI 3 on LAN Io Aa 
ba 83 Ker 2) G8 ASI (5 MAA An an 
2 8 et olue Jl) DAA 15 Kai ah Ca 
Isi ts Ka Dp) Aa a08 il 


(Kn Ian AN 139 Obi Jia 
(1 :0l-s n 


Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, Bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sering membaca dalam dua raka'at Fajar, 
pada raka'at pertama beliau membaca, “Katakanlah, "Kami beriman 
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada 
apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishag, Ya'gub dan anak 
cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada 
apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak 
membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri 
kepada-Nya.” (9S. Al-Bagarah (2): 136) Sementara pada raka'at kedua, 
beliau membaca, “Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang-orang muslim.” (OS. Ali Imrin (3): 52) Sementara 
dalam riwayat Muslim disebutkan, Biasanya beliau membaca dalam 
dua raka'at Fajar dengan, “Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan 
kepada apa yang diturunkan kepada kami.” (9S. Al-Bagarah (21: 136) Dan 
ayat dalam surah Ali Imran, “Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat 
(pegangan) yang sama antara kami dan kamu.” (9S. Ali Imran 131: 64) 
(HR. Muslim (727), Abu Dawud (1259), Ahmad (16/230)| 


ana 


IS AS al JP IA Ga el ala Ai Tedi d5 
NN Sa Ag 


Dari Ummu Habibah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa menjaga empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at 
setelahnya, maka neraka haram atasnya.” IHR. Abu Dawud (1269), An- 
Nasa 'i (1813), At-Tirmidzi (427), Ibnu Majah (1160), Ahmad (6/326)) 


Ea apes 3: Gm) 
PAN IS 033 oa J3 SUS aan SYES 


(208) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi aa Alaihi 
wa Sallam tidak meninggalkan empat raka'at sebelum Zhuhur dan dua 


raka'at sebelum Fajar. (HR. Al-Bukhari (1182), Abu Dawud (1253), An- 
Nasa'i (1756), Ahmad (6/63)| 


ae 4 - 0 35 z o- 

An ae BOLA Maag lap 

- & 3 h o 201 03 toa Bor “TE 

can) (907.) pari Abu an Radhiyallahu Ain dari Nabi Shallallahu Alaihi 

wa Sallam, beliau bersabda, “Empat raka'at sebelum Zhuhur yang tidak 

dipisahkan dengan salam, menyebabkan akan dibukakan pintu-pintu 

langit karenanya.” IHR. Abu Dawud (1270), Ibnu Majah (1157), Ahmad 
(5/416)) 


Keutamaan Shalat Sunnah Sebelum Ashar 
haul ye A3 Ie Ju Si L2 An en sal 3 Ge) 
Upah! K5 Uegokh Dag aa Ah MN an: - Saka 
SES Nu JA) Ba YA ala Se 


. 


NABI Nernipa Pa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Dari Abu Salamah Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah bertanya 
kepada Aisyah tentang dua sujud (raka'at) yang dilakukan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah Ashar, maka Aisyah menjawab, Beliau 
biasa melakukan (shalat sunnah) dua raka'at sebelum Ashar, kemudian 
ada urusan yang membuat beliau sibuk atau lupa dari keduanya, hingga 
beliau melakukannya setelah Ashar, kemudian beliau tetapkan kedua 
raka'at tersebut. Beliau apabila melakukan suatu shalat, maka beliau akan 
menetapkannya (maksudnya adalah merutinkannya -peni.).'IHR. Muslim 
(835), An-Nasa'i (578)) 


sh 3, 4 4 3 Ns, Ts 2302 3d ay 

AN To Ad, JB Na enak - 
s.0r e$ 0x 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semoga Allah merahmati 

seseorang yang melakukan shalat sunnah empat raka'at sebelum Ashar. 53 

(HR. Abu Dawud (1271), At-Tirmidzi (430)| 


gd Bg gp 


Bah Sa SATA dek A3 aa aa : “5 da 4 


Dari Ali Na Anhu, ia berasa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam biasa mengerjakan shalat sunnah empat raka'at sebelum Ashar. 
Beliau memisahkan antara empat raka'at tersebut dengan mengucapkan 
salam kepada para malaikat yang didekatkan (memiliki kedudukan yang 
tinggi di sisi Allah -edrr.), serta kepada orang-orang Islam dan orang- 
orang beriman yang mengikuti mereka.' (HR. At-Tirmidzi (429), An-Nasa 'i 
(874)1 


Dua Raka'at sebelum Maghrib 


Al PE 3 DN Ml ae ye Gn) 
AE gi Gde pi US Ja Aa di dag ala 


Ce Pa 


Tn MEN BIS 3 kal 


Dari Abdullah Al-Muzani Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallal- 
lahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Lakukanlah shalat sebelum 
shalat Maghrib.” Beliau mengulanginya, hingga pada kali yang ketiga 
beliau bersabda, “Bagi yang ingin mengerjakannya.” Beliau khawatir 
apabila orang-orang akan menjadikannya sunnah (yang ditetapkan 
kelazimannya). (HR. Al-Bukhari (1183), Abu Dawud (1281), Ahmad (5/55) 
dengan lafazh, “Lakukanlah shalat dua raka'at sebelum Maghrib.”) 


Bai ISI SEN S8 Jb Ka 4 KS Dl 623 IL yi al ga Lasc) 
GO OK Naa KIA To GAN A2 Ja LPS 


laa Boat AS Pang NA 


Rea ar a35 Pe 5 33 Had J3 Es 


(012) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Jika seorang 
muadzin sudah mengumandangkan adzan, maka para shahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berebut mendekati tiang-tiang (untuk shalat 
sunnah) sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan mereka 
tetap dalam keadaan demikian. Mereka menunaikan shalat sebelum 
Maghrib, dan jeda waktu antara adzan dan igamah Maghrib sangatlah 
sedikit.” (HR. Al-Bukhari (503, 625), Muslim (837), An-Nasa'i (681), 
Ahmad (3/280)) 


dn Ge aa sr el SE JAE y KE 3E - 
EN baris 5 AE Je sak IG HAN 6 2 is 
Ab Dead jan ja 2 ai maa 325 3N 


PNS 


gi AKA an ak Na J3 13 ET Hp IA naa 13 


4 rd 


Ugaks El G5 :JE KA le dadu, 
Kerrepar, sa 


198 Syai'un dalam riwayat ini artinya waktu yang panjang (sehingga diartikan tidak ada 
waktu yang panjang). Maksudnya, mereka mempercepat shalat dua raka'atnya. Lihat 
Fath Al-Bari, karya Ibnu Rajab (3/528). 


lan gi Pesta D Bee 


Dari Mukthar bin Fulful, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada 
Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu tentang shalat sunnah setelah Ashar, 
maka ia menjawab, Umar biasa memukul tangan-tangan orang yang 
melakukan shalat setelah Ashar, sementara kami biasa melakukan shalat 
dua raka'at setelah matahari terbenam sebelum shalat Maghrib pada 
zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Aku kembali bertanya, 'Apakah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan kedua raka'at 
tersebut? Ibnu Umar menjawab, Beliau sering sekali melihat kami 
menunaikan dua raka'at tersebut, namun beliau tidak memerintahkan 
dan melarang kami. (HR. Muslim (836), Abu Dawud (1282)| 


aa “ PA 
Dl ee GEN JIE JE YAA ya ata 5£ (az) 
. Pe 23 ... 8 .- o- ec #3 200 
An ra B3 cslsi PE ESL cslsI S3 
Dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap antara adzan 
dan igamah ada shalat, setiap antara adzan dan igamah ada shalat, bagi 


yang ingin mengerjakannya.” IHR. Al-Bukhari (624), Muslim (838), Abu 
Dawud (1283), Ahmad (5/54)! 


Shalat Sunnah Rawatib Magrib dan Tempat Pelaksanaannya 
2 F3 s8 ng AI (623 PA an tag Gw) 
EA $ Ta TA 5 AI ds jas un 2 


Dari Abdullah bin Leah Anpatns bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa mengerjakan shalat dua raka'at 
sebelum Zhuhur, dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah Maghrib di 
rumah beliau, dua raka'at setelah Isya, dan beliau tidak melakukan shalat 
setelah Jum'at hingga beliau pulang, lalu shalat dua raka'at. IHR. Al- 
Bukhari (937), Muslim (729), Abu Dawud (1252), An-Nasa'i (872), Ahmad 
(2/6), dan dalam riwayat Ahmad (2/63) dengan lafazh, “Dan dua raka'at 


mma Be 


setelah Jum'at di rumah beliau.”) 


SAE) Jas Ai LE AN gen 33 


SS Ud Goat NP SE Av KEANY L ALA L ja 


Sab Ganjar 1 ena G3 sebal Ad 
(ON 2awuddI) ( 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu mengenai firman Allah Azza wa 
Jalla, “Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.” (OS. Adz-Dzariyit 
(S1):17) Ia berkata, “Orang-orang biasa melakukan shalatantara Maghrib 
dan Isya.' Kemudian ditambahkan dalam hadits Yahya, Demikan pula, 
“Lambung mereka jauh (dari tempat tidurnya).” (OS. As-Sajdah (32): 16) 
(HR. Abu Dawud (1322)) 


Ners, Sala JG uji Ah AI 22, yi. Ea (aw) 


“AG Hse ag Iegaa 15 ae AI 


(017) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Aan. ia berkata, “Aku pernah 
melaksanakan shalat dua raka'at setelah Maghrib bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di rumah beliau.' IHR. At-Tirmidzi (432), 
Ahmad (2/23)! 


KAS Al T2 GAN SE AJE GE AI oo, LS 3g (an) 
1535 Ian Desta ja 2 


Dari Aisyah Radhiyallahu Ani ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menunaikan shalat Maghrib, kemudian pulang ke rumahku 
dan melakukan shalat dua raka'at.' (HR. At-Tirmidzi (436), Ibnu Majah 
(1164), Ahmad (6/30)) 


SI O325 Je JG 2 AN Ga he oi ya Cam) 
JA KE go non OA la gala Al ko 
- 25 wd An ja san Jas ol Ie ja Lb 

“apl BINA sa Ella 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat Maghrib 
di masjid bani Abdil Asyhal. Seusai shalat, maka orang-orang mulai 
mengerjakan shalat nafilah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Hendaknya kalian melakukan shalat ini di rumah-rumah.” 
(HR. Abu Dawud (1300), An-Nasa'i (1599), At-Tirmidzi (604)! 


30 


AI Ja GAN SI RA gen pia oi lane 35 (1) 
REM HI Is JSI ah 8 las ada 


st PT UNO ran ». 

KAT AIA Lk AN 
Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa membaca, Oul ya ayyuhal kafirun' dan 
'Oul Huwallahu Ahad pada dua raka'at setelah Maghrib. (HR. At-Tirmidzi 
(431), Ibnu Majah (1166)1 


Menggadha Shalat Sunnah Rawatib dan Lainnya yang 
Terluput 


Ja ga sb Je EA BI 23 26 op oat 32 ON) 
GA JE AA 2 35 Ii S5 AE LSI 
TENIS ee ga AI ag ala sia da j2 
HAN ES JG MABA Ba ARA 


ada Al 
Dari Gais bin Amr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Suatu ketika 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki yang melakukan 
shalat dua raka'at setelah Subuh, lantas beliau bersabda, “Apakah shalat 
Shubuh dilakukan dua kali?” maka lelaki itu berkata, “Tadi aku belum 
sempat melakukan shalat dua raka'at yang seharusnya dilakukan sebelum 
Subuh, sehingga aku lakukan setelahnya. Perawi mengatakan, 'Maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diam. IHR. Abu Dawud (1267), At-Tirmidzi 
(422), Ibnu Majah (1154)! 


mam Be 


5 EA To GAN SAE Ah geni PE 
eE EAIE Ap ALS AI 13333 38 3 


(222) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi 2 
Alaihi wa Sallam tertidur dari shalat dua raka'at Fajar (sebelum Subuh), 
maka beliau menggadha (mengganti) keduanya setelah matahari terbit. 
(HR. At-Tirmidzi (423), Ibnu Majah (1155)! 


5 s6 AI Ka GAN SEE sea 32 017) 
Han e5 Ubdnan uga ja sa sada 
Jaa elit AAN an edot seb us 

pad ella 


Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah satu kali melakukan shalat dua raka'at setelah 
Ashar di rumahnya (Ummu Salamah), lalu Ummu Salamah mengingatkan 
beliau, maka beliau bersabda, “Dua raka'at ini semestinya aku lakukan 
setelah Zhuhur, namun aku disibukkan oleh suatu urusan hingga aku 
Shalat Ashar.” IHR. An-Nasa'i (578), Ahmad (6/293), asalnya berupa hadits 
yang sangat panjang dalam riwayat Al-Bukhari (1233), Muslim (834)) 


Pm | 5 J8 Sha na (at) 


— an Abu Said Tea An Busi ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa tidur dari shalat 
witir atau lupa darinya, maka hendaknya ia lakukan di pagi harinya atau 
ketika ia mengingatnya.” IHR. Abu Dawud (1431), At-Tirmidzi (465), Ibnu 
Majah (1188), Ahmad (3/31), dan dari Abdullah bin Zaid dalam riwayat 
At-Tirmidzi (466)) 


Prtanya mejaagp apn 2 Ae ae (Aro) 


(625) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila beliau tidak sempat melakukan shalat di 
sebagian malam karena terhalang oleh tidur atau sakit, maka beliau 
melakukan shalat dua belas raka'at di siang harinya. (HR. Muslim (746), 
An-Nasa'i (1788), At-Tirmidzi (445), Ahmad (6/109)| 


Shalat Antara Adzan dan Igamah 


do 2 IEEE dn en yang Atas 32 GM 


o c£ 2 20 
ti S3 SSI $ Cb EMS csi SS KAA 2 
A6 Pe ye Gde 
Dari Abdullah bin Mughaffal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap antara 
adzan dan igamah ada shalat, setiap antara adzan dan igamah ada 
shalat.” Kemudian ketiga kalinya beliau bersabda, “Bagi yang ingin 


mengerjakannya.” IHR. Al-Bukhari (627), Muslim (838), Abu Dawud (1283), 
An-Nasa'i (680), At-Tirmidzi (185), Ibnu Majah (1162), Ahmad (5/57)| 


5) GAN 66 pa K2 IN G3 MU pos 33 GI) 


sz 
Pal 


Saas Fle5 1.3 Al Io AS Ia ca FO 
BS yan Ade Io SI GA & Gia 
GNI, Te KN 2 35 NA) d3 SESI ant 


oa 


Fa 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Tika seorang 
muadzin telah mengumandangkan adzan, maka para shahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berebut mendekati tiang-tiang (untuk shalat 
sunnah) hingga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan mereka 
tetap dalam keadaan demikian. Mereka menunaikan shalat sebelum 
Maghrib dan jeda waktu antara adzan dan igamah Maghrib sangatlah 
sedikit IHR. Al-Bukhari (503, 625), Muslim (837), An-Nasa'i (681), Ahmad 
(3/280)1 


nd 


Shalat "Najiah secara Berjama'ah 
sal aan 6 JJE Aka ASI 623 WIL 3 Okis 38 (ATA) 
He 


2 


Ia s5 Lagi ana 2 £ KPT 
Pata ed Ja Ja 5 JS Ansen Bal gk jaga 


ale Al Idi pa TE A5 IE Hak 13 
Tata Jpn PUS Ke ia Ka JL SAE AG -JE 


HS Se da dala Wati d 25 dala 2 


(c23) (928.) pari Itban bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya banjir benar-benar menghalangiku dengan 
masjid kaumku, maka aku ingin engkau datang kepadaku lalu melakukan 
shalat di satu tempat dalam rumahku yang aku jadikan sebagai masjid. 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kami akan 
lakukan.” Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk, maka 
beliau bertanya, “Di mana yang kamu inginkan.” Aku pun menunjuk salah 
satu sisi dari rumahku, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berdiri dan kami membentuk barisan di belakang beliau, lalu beliau 
mengimami kami shalat dua raka'at.' IHR. Al-Bukhari (839, 840), Muslim 
(33), An-Nasa'i (843), Ahmad (4/44)| 


Page Aap Bana ara) 
ditperen KirP Ba sean ad KIE 21 ai Sy 

Sa BE pas aya PERAN 
ade ale al aah d2 bni nakas boy 

Ka Pas tg ya LA ag Lari Ela 205 aku 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa neneknya 


—Mulaikah Radhiyallahu Anha- mengundang Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan yang dibuatnya, maka beliau 
makan dari sebagian makanan tersebut, lalu bersabda, “Berdirilah, aku 
akan mengerjakan shalat untuk kalian.” Anas berkata, Kami berdiri di 
atas tikar kami yang telah menghitam karena lamanya dipakai. Aku 
memercikinya dengan air, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berdiri di atasnya. Aku dan seorang yatim berbaris membuat shaf di 
belakang beliau, sedangkan orang tua itu'” berdiri di belakang kami. 
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dua 
raka'at untuk kami, kemudian beranjak pergi.' IHR. Al-Bukhari (380), 
Muslim (658), Abu Dawud (612), An-Nasa'i (800), At-Tirmidzi (234), 
Ahmad (3/149), dan menurut riwayat Ibnu Majah (756) semisal) 


HE Te Ba SEL AN G5 or gl up (ar) 
Pabean St Ia Sl a53 
Jaa G3 Ie 2 dn Ja da d3 3 sha 
ES Ia ng Tara Ba dn an Kiat Vani Ve 
Pan LAS IP SL dls DA 53 La 3 253 
Sa GE BAN EU IS bia GE ats 
ba: DLS Jl Aan pUS alah 253 Aha ga 
KAS I2 GAN EOS US na US A3 
Ipa Ta. Gi AE Eau ERA AG NE Ae 
LE Aa ba GS Kan 


(e30.) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Suatu malam 
aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidur dan bangun kembali di sebagian waktu malam, 
beliau berwudhu dari geriba yang digantung dengan wudhu yang ringan 
-Amr meringankan dan menyedikitkannya (air yang dipakai)-, kemudian 
beliau berdiri melaksanakan shalat. Aku lalu bangun, berwudhu 


red 30- 


199 Dipakai yakni dihamparkan. Anak yatim di sini bernama Dhamir bin Sa'ad Al-Himyari, 
dan orang tua yang dimaksud adalah ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim. 


sebagaimana beliau wudlu, kemudian aku datang dan berdiri di sisi kiri 
beliau. Namun beliau kemudian menggeserku ke sebelah kanannya. Beliau 
lalu mengerjakan shalat menurut apa yang Allah kehendaki (lamanya), 
kemudian beliau berbaring tertidur hingga mendengkur. Setelah itu, 
datanglah seorang muadzin yang memberitahukan bahwa waktu shalat 
Subuh telah tiba. Beliau kemudian berangkat bersama muadzin tersebut 
untuk menunaikan shalat dengan tidak berwudhu lagi. Kami tanyakan 
kepada Amr, “Orang-orang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam (jika tidur), mata beliau tidur namun hatinya tidak.' Maka 
Amr menjawab, 'Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, Sesungguhnya 
mimpinya para Nabi adalah wahyu.' Lalu dia membaca firman Allah, 
“Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.” (OS. Ash- 
Shaffat (37): 102) (HR. Al-Bukhari (859), Muslim (763), An-Nasa'i (806)1 


Shalat Nafilah Sambil Duduk dan Keutamaan Berdiri 


Seat SE W Ge ap pda 33 Cam) 
angapa sentana 5 EH SM Ih 


se Fe ean 253 oa Ja enan J6. Aan 
Naa ana PET AA Al na Gl 


Gimtes Ia Ai FNAN Als 10 YAI IS sei 
atas SI KA 


(231) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Pernah 
disampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Shalat seseorang dengan duduk itu mendapat pahala 
separuh shalat.” Maka aku pergi menemui beliau, lalu aku dapati beliau 
sedang mengerjakan shalat dengan duduk. Sebab itu aku meletakkan 
kedua tanganku di atas kepalaku. Beliau berkata, “Kenapa engkau wahai 
Abdullah bin Amr?” Aku menjawab, “Telah disampaikan kepadaku bahwa 
engkau telah bersabda, “Shalat seseorang dengan duduk mendapat pahala 
separuh shalat, sementara engkau mengerjakan shalat dengan duduk? 
Beliau bersabda, “Benar, akan tetapi aku tidak seperti seseorang di antara 


kalian.” IHR. Muslim (735), Abu Dawud (950), An-Nasa'i (1658), Ahmad 
(2/162), dan dari jalur Abdullah bin Umar dalam riwayat Ibnu Majah 
(1229)) 


Jai IG BN IE 106 YEN 32 36 da AAS AI 
UB LS Ia HAN TE A0 03125 A06 OLS Ga 
A55 IIS Ya Jaa TE USG 2S 8, 


Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah 
bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang seseorang yang 
shalat sambil duduk, maka beliau bersabda, “Shalatnya (yang dilakukan) 
sambil berdiri lebih utama dari shalatnya (yang dilakukan)sambil duduk, 
dan shalatnya (yang dilakukan) sambil duduk mendapatkan pahala 
separuh dari shalatnya (yang dilakukan) sambil berdiri, sedangkan shalat 
sambil berbaring mendapatkan pahala separuh dari shalat sambil duduk.” 
(HR. Al-Bukhari (1115), Abu Dawud (951), An-Nasa'i (1659), At-Tirmidzi 
(371), Ibnu Majah (1231), Ahmad (4/435)1 


() - (- 0 Kl (2, "& - 

Je Ipa ES : 2 ES AI sa Arr) 

J5 AE AI: Sa yee ai 2g ade Al 
SAE Ga BL ks SA Kb or OS Sal 
55 ti A3 Au is 

(033) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca surah dalam 
shalat malam sambil duduk kecuali setelah beliau lanjut usia, saat 
itu beliau membaca sambil duduk sampai ketika bacaan itu tinggal 
sisa sekitar empat puluh atau tiga puluh ayat maka beliau berdiri dan 
melanjutkan bacaannya sambil berdiri, kemudian rukuk. (HR. Al-Bukhari 


(1118), Muslim (731), Abu Dawud (953), An-Nasa'i (1648), At-Tirmidzi 
(374), Ibnu Kg (1227), Ahmad (6/52)1 


BI Kd J,5 6 EIE SA gan Kate 35 Gr) 


Ti KITAB SHALAT (Dea 


JS Ae Days JA Days JI Jas! dl ala 
Ni0U 5 Ket Tn ISI AL SU 


(034) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat malam dengan lama sambil 
berdiri, pernah juga melaksanakan shalat panjang sambil duduk. Apabila 
beliau melaksanakan shalat sambil berdiri maka rukuknya dalam keadaan 
berdiri, dan apabila shalat sambil duduk maka rukuknya pun dalam 
keadaan duduk. IHR. Muslim (730), Abu Dawud (955), An-Nasa'i (1645), 
At-Tirmidzi (375), Ibnu Majah (1228), Ahmad (6/98)| 


5 SE AN Ta GAN GIE Al ge, Lte 32 1 (aro) 
LAB Saba Ga d3 AE 335 Vi Se jar se 


A53 3 35 B3 yha CAS RE 5 AP KEP Hana 

KS .. 4 a41 

MIS Jie BEN SG da 3 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah melaksanakan shalat sambil duduk, maka beliau membaca 
surah sambil duduk. Apabila bacaannya tersisa sekitar tiga puluh atau 
empat puluh ayat, maka beliau berdiri lalu melanjutkan bacaannya 
sambil berdiri. Kemudian beliau rukuk lalu sujud, selanjutnya melakukan 


raka'at yang kedua seperti itu juga. (HR. Al-Bukhari (1119), Muslim (731), 
An-Nasa'i (1647), Ahmad (6/178)) 


de Ia age : ar) 
el asa J3 S6 pasal aa 
Ia IE 2s Ga GE AN Kis lte 3 bat 063 

Aga Ips 


Dari Hafshah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku tidak pernah 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat 
sunnah sambil duduk sama sekali, sampai ketika satu tahun menjelang 
wafatnya, baru beliau mengerjakan shalat sambil duduk, beliau membaca 
surah dan mentartilnya hingga menjadi surah yang paling panjang. IHR. 


S5 pala D Bego 


Muslim (733), An-Nasa'i (1657), dan dari jalur Ma'n bin Tsabit dalam 
riwayat At-Tirmidzi (373), Ahmad (6/285)| 


dl To AN Es EE WE AN G3, KIE GE 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku pernah melihat 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dengan posisi 
Mutarabbi' (duduk dengan kaki bersilang di bawah paha). (HR. An-Nasa'i 
(1660)|) 


3 ot L s. 4 PRE. 0 L HL LA o- 
ale AI ISA 3 SNSD 35 AANG GS 
0. 8-9... o .I re AK NBA &- Pal o Ie 1 
Cia RAS SUS GA JAS GS Ja Ia oi OS 
32 ») 1 8L 0 ALL Lot sbg as 0. L Lee Ma PPN Kota 
, 8, c 32 LEO ID KEK Tah P3 8 TE “ 
UE KL GS NSENKE OS NON Del Jl 
.€- at. Pa Ka -€ o- o£. pa Ka 
. Bas PE Sr ol SN Isa 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabiyullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasa bangun shalat di sebagian malam hingga kedua 
kakinya bengkak, lantas Aisyah bertanya, Mengapa anda sampai 
melakukan begitu wahai Rasulullah! Padahal Allah telah mengampuni 
dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, “Apakah 
aku tidak suka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Lalu ketika 
beliau sudah mulai gemuk maka beliau melakukan shalat sambil duduk, 
ketika hendak rukuk maka beliau berdiri lalu membaca dan rukuk. IHR. 


Al-Bukhari (4837), Muslim (2820), At-Tirmidzi (412), Ahmad (6/115), dan 
dari Al-Mughirah dalam riwayat Ibnu Majah (1419)1 


Keutamaan Shalat Nafilah di Rumah dan Jangan Sampai 


Meninggalkannya 
ade IS AN 33 ie IN 33 AS AE 


Tg 32 


Nani Upi V AE Ya can las JG 


SU KITAB SHALAT Deto 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Jadikanlah rumah-rumah kalian tempat 
menjalankan sebagian shalat kalian, dan jangan jadikan sebagai kuburan.” 
(HR. Al-Bukhari (432), Muslim (777), Abu Dawud (1043), An-Nasa'i (1597), 
At-Tirmidzi (451), Ibnu Majah (1377), Ahmad (2/16)! 


Peng mam abs ea 
IN KE 3 Pa B3 PAI, Laka: at ada A3 
FO SL Sa sand 


(640) Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hendaknya kalian menjalankan 
Shalat di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik shalat seseorangadalah 
di rumahnya kecuali shalat fardhu (shalat lima waktu yang wajib)” IHR 
Al-Bukhari (731, 6113), Muslim (781), Abu Dawud (1447), An-Nasa'i (1598), 
At-Tirmidzi (450), Ahmad (5/187), dan dalam riwayat Abu Dawud (1044), 
dengan lafazh: “Afdhalu Min Shalatihi Fi Masjidi Hadza (lebih baik dari 
shalatnya di masjidku ini)” 


engan JE JB CE AU 3 pa GE Gt) 
Sa ya Amuh SEMEN 2255 Lah 25 SI alan 


jp MAS bae 3 Jete dil IS sala Ga 


(041) 941.) pari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian telah 
menyelesaikan shalatnya di masjidnya, maka berilah bagian shalat juga di 
rumahnya, karena Allah menjadikan kebaikan pada sebagian shalatnya di 
rumahnya.” IHR. Muslim (778), dan dari Abu Said Al-Khudri dalam riwayat 
Ibnu Majah (1376), Ahmad (3/316)| 


KE 3 ne el Ne MEN ap 
og dabel ada SAE AN Io AI, IN 3£ 


Legiamn jae Gala 3 yaa Ja 


5 dana HI SEL 3 35 TAG 5 Is 


4 g P4 £ 33 9 2 2 
Sa ii Ia gs Jin dan LAN Ii 
2 sg Tan si 


Tags 3 Ja 385 FP Sa AG C3 Ie YA 


z P & 52, 2.8 Ae 2 - 5 
A3 Ang 33 36 303 3 ISL 05 die Doye DL) Le 
JA EN 0 A8 ja Sa D5 Nie V3 ISI «36 
Dari Abdullah bin Syagig, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha mengenai shalat sunnah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, maka Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam biasa melakukan shalat sunnah di rumahku empat raka'at 
sebelum Zhuhur, lalu beliau keluar (ke masjid) untuk shalat (Zhuhur) 
berjamaah. Setelah itu beliau pulang lalu shalat di rumah dua raka'at. 
Beliau lalu shalat Maghrib dengan berjamaah lalu pulang. Kemudian 
shalat sunnah dua raka'at di rumah. Beliau shalat Isya' berjamaah lalu 
pulang ke rumah, kemudian shalat sunnah dua rakaat. Beliau shalat 
sunnah di malam hari sembilan rakaat termasuk shalat witir. Beliau shalat 
di malam hari lama sekali dengan berdiri dan pernah dengan duduk. 
Apabila beliau membaca sambil shalat berdiri, maka beliau melakukan 
rukuk juga sujud dengan posisi berdiri. Apabila membaca sambil duduk, 
beliau melakukan rukuk dan sujud dengan posisi duduk. Setelah fajar 
terbit, beliau melakukan shalat sunnah dua raka'at.' IHR. Muslim (730), 
Abu Dawud (1251), At-Tirmidzi (436) secara ringkas, Ahmad (6/30)1 


As Ie Al Jan AN AE GS AI 23 LE IE 
1 : 333 33 S1 usa 3 p A Ka Ba 3 Aa - 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di 
rumah-rumah, juga dibersihkan dan diberi wewangian.” (HR. Abu Dawud 
(455), At-Tirmidzi (594, 595), Ahmad (6/279)1 


da ga Ke IE RA AN G3 aoi oya Ot 
Pe Bend yA KE ama ga Ie 


Len BNI 
Dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan shalat Maghrib 
di Masjid Bani Abdil Asyhal. Seusai shalat, maka orang-orang mulai 
mengerjakan shalat nafilah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Hendaknya kalian melakukan shalat ini di rumah-rumah.” 
(HR. Abu Dawud (1300), An-Nasa'i (1599), At-Tirmidzi (604)J 


30 


ES - Fat Ty ed 3 £ 0 
4 ke) 
Wi Jaa Jae Si A2 Al 3 Hear 

en) Aa KE Se 2 Sp (plaa yg lag Y JG 2 

BEAN 13 Ea | 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian menjadikan 
rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya rumah yang 


dibacakan surah Al-Bagarah di dalamnya maka tidak akan dimasuki oleh 
setan.” IHR. Muslim (780), At-Tirmidzi (2877), Ahmad (2/378)1 


Cara kia awab Salam ketika Shalat 
WS MG AJE BS 623 pa 3g (ALI 


An ane & 3 on KE - 3 3 TEA A- o Mardta 2 de As 


AA Dr Keaaan ab 3 VISA sap JS 
Hei sa gelsu ikatan 


Isi 28 Y) Dat Se 


(e46) Dari Jabir Radhiyaliahu Anhu, ia berkata, 'Nabiyullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah mengutusku kepada Bani Al-Musthalig. 
Kebetulan saya tiba sewaktu beliau sedang melaksanakan shalat di atas 
kendarannya. Aku pun mengajak beliau berbicara, maka beliau pun 
memberi isyarat dengan tangannya seperti ini. Aku berbicara lagi dan 
beliau memberi isyarat pula dengan tangannya, sedangkan bacaan shalat 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


beliau bisa aku dengar langsung sambil beliau menganggukkan kepala. 
Setelah selesai, beliau bertanya, “Bagaimana dengan tugas yang telah aku 
berikan kepadamu untuk diselesaikan? Sebenarnya tidak ada halangan 
buatku untuk membalas ucapanmu itu, hanya waktu itu aku sedang 
shalat.” IHR. Muslim (540), Abu Dawud (926), An-Nasa'i (1189), Ibnu 
Majah (1018), Ahmad (3/338)| 

dea nian Sgp SE ED G3 eat GP 


T Lana 2.1 LA oT- 01. - 3 B3 T- 4 
V3 JB Gel 53 AE SAS aan ja 9 AE 
NP “ & ..£ 

kap SAN JG NY aksi 


Dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, “Aku 
pernah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang 
melaksanakan shalat, maka aku mengucapkan salam kepada beliau, 
maka beliau menjawab dengan isyarat, perawi mengatakan, “Aku tidak 
mengetahuinya selain berkata, "Isyarat dengan jari-jarinya.' (HR. Abu 
Dawud (925), An-Nasa'i (1185), At-Tirmidzi (367), Ahmad (4/332)| 


Keutamaan Shalat Malam 
Allah Ta'ala berfirman, 


Span aan 24 La Ata Gan LK LK AA 
Rn Cea| JAN KAK TAGA 5 old AU AI ar NA AOn 
G AI 

V SU A 

“Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu 


menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang 
yang selalu mengingat (Allah). ” (OS. Hfid (111: 114) 


Allah Ta'ala berfirman, 


LL. £ 53X AA 4 LA 
“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. ” (OS. As-Sajdah (32): 16) 
Allah Ta'ala berfirman, 


ae mw 


Pad Pn ud Ge an PI 

bana IN 3 IE UK 
“Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.” (OS. Adz-Dzariyit (511: 
17) 

Allah Ta'ala berfirman, 
9 “ataura Kata ra 
Ou ida ga ata 

“Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa), dan (bacaan di 
waktu itu) lebih berkesan.” (9S. Al-Muzzammil (73): 6) 


Allah Ta'ala berfirman, 
Gr Lo 0... Pt 52 54 G2 — ge Ge 
jadi 19 Yna en 1 3 19 me | SN 


“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (OS. 
Al-Ahzab (33): 35) 


asn 5 JB Je Ate Ah AP gem Mara (aza) 
GEN ia GTA AS AN gi Gd AJE ye 
AI SEN IE AG 2 an 2 


Dari Abdullah bin Salam Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai sekalian 
manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, lakukanlah shalat malam 
sewaktu orang-orang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat.” 
(HR. At-Tirmidzi (2485), Ibnu Majah (1334), Ahmad (5/451)1 


Jpn JE NE GS AI G2 5 Ih ab Ba sat gl 3g (A14) 
Waa3 JI Ga Kal ja abang Pata SE AN Jo Al 
KAN MI Ha ana 5S) IP 


Dari Abu Said dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma, keduanya 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila 
seorang suami membangunkan isterinya di malam hari kemudian 


Hi ai ocelagi D De 


keduanya shalat, atau shalat dua raka'at semuanya, maka keduanya 
ditulis sebagai Dzakirin dan Dzakirat (orang-orang yang suka berdzikir).” 
(HR. Abu Dawud (1309), Ibnu Majah (1335), Ahmad (2/250)| 


Al IS AI jp EA G2) cela ya Bil GE ae.) 
Y 3335 AI Anas yba: Ai Gale Ig ada 


- 
red 


cat KAN Sa asi 3 Ep 9 KAN, MN IS Oh, 


s LE. NA 


Al el IPA) Ya ang 


- 


Ta Ls 08 al Kam H3 III AE SIN JS 
BIS EL 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia bersabda, “Siapa yang bangun di malam 
hari lalu membaca, 'La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku 
wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in gadir. Alhamdulillahi wa 
subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa laguwwata 
illa billah (Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu- 
satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan dan 
bagi-Nya segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji 
bagi Allah dan Mahasuci Allah dan tidak ada Ilah kecuali Allah dan Allah 
Mahabesar dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan 
Allah). Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli (Ya 
Allah ampunilah aku)' atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika 
dia berwudhu' lalu shalat maka shalatnya diterima.” (HR. Al-Bukhari 
(1154), Ahmad (5/313)| 


sgst tato Tor AT, Ting eana PA 
JENIS TEE AN 35 AE jl gp (031) 
$- 2. 3 3- 
Wis 5 & Man Ia Oyasis PI 
ar WS s5 $$ 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Ketika turun 
awal surah Al-Muzzammil, mereka bangun seperti bangunnya di bulan 


Ramadhan, sampai turun akhir surah tersebut. Rentang waktu turunnya 
antara awal surah Al-Muzzammil dengan akhirnya adalah satu tahun.' 


aa 


IHR. Abu Dawud (1305)J 


JB aaiE Ah WI 95 AA op ab ol ar GE (Ser) 


Je Yi usus 5 IE AI ISA yi 2 db 
Ih se pb sis OS YG 


Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, ia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, 
“Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, dulu ia rajin shalat 
malam namun kemudian meninggalkannya.” (HR. Muslim (1154), An- 
Nasa'i (1762), Ibnu Majah (1331), dan dalam riwayat Al-Bukhari (1152), 
Ahmad (2/170), secara makna) 


Shalat Malam Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
Allah Ta'ala berfirman, 


Pu kot td ber aoad .. » . G xo "2 2 z £ a1 P Ana z NT 
SA In le A0) SU can! 3 ran NS VI IN 3 


..- 

V5 

"Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. (yaitu) 
separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan 


bacalah Al-Our'an itu dengan perlahan-lahan.” (9S. Al-Muzzammil (731: 
2-4) 


3 


Allah Ta'ala berfirman, 
CE, - Ti Si ena Oa 33, 10 Pa Ga A3 A0 
Ika Gal So A85 Ag GE SN pi Sa 


Ga ram Pan paka SE IA, C 35 
aan PN PE atau 3 S - - AA 

OA JAN Ji 8 Oa al an dea 

ee Na rd 


UP (s3 1 Jua 3 5 Te Bapa Pipa 


"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Dea 
berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 


RA 


atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu 
itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al-Gur'an: Dia mengetahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di 
bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan 
Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Gur'an.” (9S. Al- 
Muzzammil (73): 20) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Sta Sh A0 


CAS KI Kd ga Rab og IG II 53 


“Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu 
ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu 
ke tempat yang terpuji.” (OS. Al-Isra' (17): 79) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Na as Tana 1 1. - 
BS Ia 


“Dan pada sebagian malam bertasbihlah Tea dan Kas pada 
waktu terbenamnya bintang-bintang (pada waktu fajar).” (9S. Ath-Thir 
(521: 49) 


SN G5 IE Ita SE GEA 5 EN yg (201) 
SIG 1 £ yg PA EX SS GS 


GS S6 sa d! 2 A Ja GAN Aaia3 AG As s5 
GT L53 Vs. (dabel as kam lan ad ag ok 33 Sel 


Dari Al-Aswad bin Yazid An-Nakha'i, ia berkata, 'Aku bertanya 
kepada Aisyah Radhiyallahu Anha: Bagaimana shalat malam Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam? Aisyah menjawab, Beliau biasa tidur diawal 
waktu dan bangun di akhirnya, kemudian beliau melaksanakan shalat, 
lalu kembali lagi ke tempat tidurnya. Ketika mu adzin mengumandangkan 
adzannya maka beliau bersegera bangun, jika beliau memiliki hajat atau 


keperluan, maka beliau akan mandi, jika tidak maka cukup dengan wudhu 
lalu keluar.' (HR. Al-Bukhari (1146), Muslim (379), Ahmad (6/176)1 


WAE AS Ge5 LEE CJ JB ge pdl KE ja 
KEJU se GE Olga AI Il dil Jj 22 GA 
jan ALS ALE IL) Is AE SLS SIT 36, 


s B3 an no, Pn ra Ti M3 3 1 PIK 
AS 3R3 Azrug ) las Is 1515 (36 383 Apresag ) 36 
23 Ie AA IE 3 

Dari Abdullah bin Syagig, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha mengenai shalat sunnah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, maka Aisyah menjawab, '... Beliau melaksanakan shalat 
di malam hari lama sekali dengan berdiri dan pernah dengan duduk. 
Apabila beliau membaca sambil shalat berdiri, maka beliau melakukan 
rukuk juga sujud dengan posisi berdiri. Apabila membaca sambil duduk, 
beliau melakukan rukuk dan sujud dengan posisi duduk. Setelah fajar 


terbit, beliau melakukan shalat sunnah dua rakaat.' IHR. Muslim (730), 
Abu Dawud (1251), An-Nasa'i (1645), At-Tirmidzi (436), Ahmad (6/30)1 


4 1 2 Z 1 30. 4 Pa - 6 £ oa 

30 - - MINI 5 o 5 P3 "5 oT- 4 8, 
Ata Panah VOL GS GS All Ga Jas Ii ANE AI Lo 
“. “. AG K3 GE ox 30 - .2 Tefsur 5. La. 
Ga 3 Ol UAS Y 063 AS aka Jaan Y OI YES anang 
4515 VUSE Yg da Ya Ji 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berpuasa dalam suatu bulan hingga 
kami mengira bahwa beliau tidak pernah berpuasa darinya, dan beliau 
berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau tidak berbuka darinya sedikit 
pun. Tidaklah engkau berkehendak untuk melihat beliau mengerjakan 
shalat di sebagian malam melainkan engkau akan bisa melihatnya, dan 
tidaklah engkau berkehendak untuk melihat beliau tidur melainkan 
engkau pasti bisa melihatnya." IHR. Al-Bukhari (1141), An-Nasa'i (1626), 
Ahmad (3/179)) 


Mi die D (De 


| 
| 
| 


| 


2 


an mn K5 


4 ve Agata 2 us. 0x Pe hg en 
AI G2 KEC CG Ia oma II DA X3 GE 
Sae naa oT- & s5. 4 T - Six TA cew La 7 “0. 
OS akag AJE AI Ius Al Jaan Ob KAS FS las 
z 1 85. T Aa nia 1. 33 -—.«xt 
AE Ko JS IN Jaja SL eka 
Dari Abdullah bin Abi Gais, ia berkata, “Aisyah Radhiyallahu 
Anha berkata, Janganlah engkau meninggalkan shalat malam, karena 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkannya, 


beliau apabila sedang sakit atau kepayahan, maka melaksanakan shalat 
sambil duduk.' (HR. Abu Dawud (1307)| 


4 s8. 4 dm an oU 0. & PEN MN Oa 3 ai Oo 
2 Ie2 A1 F3 AE YEJE GS AI GP) AAS GE 
Tt o 3 Ng ani DA KPI atur s2 2 To £ aa of 
Isa II IS Ya 3S STAN 13 9 ae 
te ri z 0 - 
Olkaa 9 AS YLS 33 ae 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku tidak mengetahui 
Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Al-Our'an seluruhnya 
dalam satu malam, tidak pula melakukan shalat seluruh malam hingga 


Shubuh, dan tidak melakukan puasa selama satu bulan selain Ramadhan.' 
(HR. Muslim (746), Abu Dawud (1342), An-Nasa'i (1600), Ahmad (6/54)1 


Jumlah Raka'at Shalat Malam 
KAI Jis OS EIE GS Dl gen LEE 
K3 SS dad Ja! Ga PB IS) Ag ada Al 


- 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila bangun untuk shalat malam, maka beliau 
membuka shalatnya dengan dua raka'at ringan.' (HR. Muslim (767), 
Ahmad (6/30)| 


5 


Ke S3 OK AJE WS ASI oo LK 38 


Ih ea ea Aa Ka Ja lea yaa 
bada atas sa ate GS) FA esa AA pat 2 
Boh Mabung gets ne 
CA IS Ia LIL SAN ES. 156 ka S0 


AG &5 JI ah ea LA 3 gek BAG 5 AS 
SSI 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasa mengerjakan shalat antara setelah shalat Isya 
sampai terbit2o0 fajar, sebanyak sebelas rakaat. Beliau salam setiap 
dua rakaat, dan melakukan witir dengan satu rakaat. Beliau berdiam 
dalam sujudnya (lamanya) sekitar seseorang membaca lima puluh ayat, 
sebelum beliau mengangkat kepalanya. Apabila mu'adzin telah selesai 
mengumandangkan adzan yang pertama untuk shalat Shubuh, beliau 
berdiri shalat dua rakaat secara singkat, lalu berbaring miring ke sebelah 


kanan, sampai datang mu'adzin.' (HR. Al-Bukhari (1123), Muslim (736), 
Abu Dawud (1336), Ahmad (6/215)| 


do ae naat laa es S9 
ME UN Ia pa 33 gia SI Ja Se ae AI 
bas ae Giga BSI BB dai 3) Sig 


5S, 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Pena 
shalat malam tiga belas raka'at, dan lima raka'at di antaranya adalah 
shalat witir. Beliau tidak duduk dalam lima raka'at itu, kecuali pada 
raka'at terakhir. Ketika mu'adzin mengumandangkan adzan, maka beliau 
melaksanakan shalat dua rakaat ringan." IHR. At-Tirmidzi (459), Ahmad 
(6/230)| 


200 Yanshadi' artinya yansyagg (terbit). An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Fa"u Ma'a 
Ash-Shad. 


Shalat Nafilah adalah Dua Raka'at-Dua Raka'at 
Is ANE A1 J2 GAN Ing Ia SEA ya ye GW 
LA SA Sin SENJA IS Be as 
SA di: 38 Ss deudenbtan ega 

dn GA Tian SE AS Io GAN SE NA 3S 


Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Seorang lelaki bertanya kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang berada di atas mimbar: 
Bagaimana shalat malam itu? Beliau menjawab, “Shalat malam adalah 
dua raka'at dua raka'at, apabila khawatir datangnya Shubuh maka 
lakukan shalat satu raka'at sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah 
dilakukan.” Dan beliau juga bersabda, “Jadikanlah akhir shalat kalian 
dengan witir.” Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan 
yang demikian. (HR. Al-Bukhari (472), Muslim (749), Abu Dawud (1295), 
An-Nasa'i (1665), At-Tirmidzi (597), Ibnu Majah (1332), Ahmad (2/26)! 


AN bean Ob KE E Al a35 K6 3 


Giaa BA sa BAR pe 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasa salam setiap dua raka'at, lalu witir dengan satu 
raka'at.' (HR. Ibnu Majah (1177)! 


Keutamaan Berdiri Lama dalam Shalat Nafilah 
Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.” (OS. Al- 
Bagarah (2): 238) 


" KITAB SHALAT De 


Allah Ta'ala berfirman, 


nana At Ben Pa aan Ia Kia £ » aa - z 
daa ol 0 kap A0, sam JII SL oa Gs eos El ala Ob Ol 


£ hu 3 we he 20 Ne AD 4,0. , X00 
2 DE AN 3 Sai DA EA Ka KA dea 
25. Paaga LA LI ye en SP 
TEE aa 2 by ay AI Juta 
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) 
berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu 
itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al-Our'an: Dia mengetahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di 
bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan 
Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Gur'an.” (OS. Al- 
Muzzammil (731: 20) 


2- 8 Pat 0.5» H - 
di J2 GNU IA AS LN GP 25 Haa ye 01) 
K3, - s - .. Pat aJS 
3 PAN ai Arben) Fera PS sda mag 1 Ae 
Dari Al-Mughirah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, an Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bangun untuk mendirikan shalat (malam) 
hingga tampak bengkak?! pada kaki atau betisnya, beliau dimintai 
keterangan tentangnya, maka beliau menjawab, “Apakah memang tidak 


sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur?” (HR. Al-Bukhari (1130), 
Muslim (2819), At-Tirmidzi (412), Ibnu Majah (1419), Ahmad (4/251)| 


Gea: JB KE AI Gen jala ya ae 3g OM) 
Nanga 253 Se da Ba Ia ala ds Lo 2 


o£ »£ 


AI do ga s3 midi bia SIB SE KEB 33 13 ee 


201 201 Membengkak karena terlalu lama berdiri waktu shalat malam. Lihat Fath Al-Bari, karya 


Ibnu Hajar (3/15). 
ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


tr Pad 
Na Na 


“ 
Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku 
pernah melaksanakan shalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pada suatu malam, beliau terus saja berdiri hingga aku memiliki keinginan 
buruk.' Kami pun berkata, “Keinginan apa itu? Ia menjawab, Keinginan 
untuk duduk dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (HR. 
Al-Bukhari (1135), Muslim (773), Ibnu Majah (1418), Ahmad (1/385)| 


An pa ae Ja, Segara 
Lan ad sa AN God Jp 2 CK KS Ya 
na ntar BIAN Jaa OS WES 

25 JUS SG Ani Ja dn ika an Baja 
Ka pat Set AL ya JUS IG Lagi d3 Ie33 
IS MI: Henti Aga An II gr, A36 SIG BIG 


AE Vj OLS HE 3 A3 CAN NU SJ 333 2 3 


(665) (965.) pari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa ia pernah bertanya | 
kepada Aisyah Radhiyallahu Anha -isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam-, “Bagaimana shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
di bulan Ramadhan?' Maka Aisyah menjawab, “Tidaklah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat malam di bulan 
Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at, beliau 
melaksanakan shalat empat raka'at, dan jangan kamu tanya tentang 
bagus dan panjangnya shalat beliau, kemudian beliau melaksanakan 
shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan 
panjangnya, lalu beliau shalat tiga raka'at.' Aisyah Radhiyallahu Anha 
berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum 
melaksanakan witir? Beliau menjawab, “Wahai 'Aisyah, kedua mataku 
tidur, namun hatiku tidaklah tidur.” (HR. Al-Bukhari (1147), Muslim (738), 
Abu Dawud (1341), At-Tirmidzi (439), Ahmad (6/73)| 


SA DN IS GA Ia JS KE AI G5 pa ge GAN 


cdma 


"0g 


e 3 -.. 0o£ £ Ss 
SAI JB JB Ss LAI Gl dan 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ada yang bertanya 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: Shalat apakah yang paling 
afahal? Beliau menjawab, “Berdiri lama.”? (HR. Muslim (756), At-Tirmidzi 
(387), Ibnu Majah (1421), Ahmad (3/302), dan dari hadits Abdullah Al- 
Habasyi dalam riwayat An-Nasa 'i (2525)1 


Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Tanpa Mengganggu 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pan 2122 ea UD LUA . P3 aa 
JAMU JAN Ga Hd 53, AAS sp Apr KAA 

| aa JG 
“Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa 
takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, 
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.” (OS. Al-A'raf 
(71:205) 


Pa 


AE SAN 2 GAS KE WI 2 SG ds ON) 
pt ja en Ii G5 al PP aa 
Papan amel ap ma JB A32 

Ily Ea SG IE Ig KAS A0 KS AI Kis KAN 
area pesan stad Sio jak Jet eh, 
JB. Oia tan Ia ebi, Ig Sia AA JB JB 
Ie ANYG SUN SG Ot aa Ot 56 Jus 
SARI SE AE Op Ia 33 5 Ul Gel aula Ai 


202 Ounut di sini artinya berdiri lama dalam shalat. Ada juga yang mengatakan, “Lamanya 
diam untuk berdoa dan dzikir.” Lihat An-Nihayah, Bab Al-Oaf Ma'a An-Nun. 


 d-—pe 


AGE Op Iya 
Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam keluar pada suatu malam, ternyata ada Abu Bakar 
Radhiyallahu Anhu yang sedang shalat dengan melirihkan suaranya. Perawi 
melanjutkan, Beliau juga melewati Umar bin Al-Khaththab yang sedang 
melaksanakan shalat sambil mengeraskan suaranya.' Perawi berujar, 
Ketika dua sahabat itu berkumpul di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka beliau berkata, “Wahai Abu Bakar, aku sempat melewatimu 
ketika kamu sedang melaksanakan shalat sambil melirihkan suaramu.” 
Abu Bakar menimpali, 'Aku memperdengarkan kepada Allah tempatku 
bermunajat, ya Rasulullah! Katanya, Kepada Umar Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Hai Umar! Saya melewatimu, kebetulan kamu 
sedang melaksanakan shalat dengan mengeraskan suaramu?” Katanya, 
Umar menjawab, Wahai Rasulullah, saya membangunkan orang yang 
tidur'2, dan mengusir setan." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Wahai Abu Bakar! Angkatlah suaramu sedikit! Beliau juga bersabda 
kepada Umar, “Rendahkanlah suaramu sedikit!” IHR. Abu Dawud (1329), 
At-Tirmidzi (447)! 


” 


j 5 Fara 21. TE og B0 by 02 0 
AN 0G kaan AIA 1 Tn al Jaan Ap GE GE 


2 adi ap .. na Va ara 12 T o Pen -G Pd Pn ta 
SET tebal SSB AS ES ja 31 333 adl JSI 
Las sisa It ee Tk 2 BEN LD RAP, BMN 
133 Un PS JESE Un 

Dari Abdullah bin Abi Oais, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah tentang witir Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Aisyah 
menjawab, Terkadang beliau melakukan shalat witir di awal malam 
dan terkadang melakukan shalat witir di akhir malam.' Aku berkata, 
'Bagaiamanakah bacaannya? Apakah beliau menyamarkan suara atau 
mengeraskannya? Jawabnya, "Semuanya itu beliau kerjakan, terkadang 
membacanya dengan samar, terkadang dengan keras. Terkadang beliau 
mandi lalu tidur, dan terkadang berwudhu saja lalu tidur.' IHR. Abu 


203 Al-Wasnan yaitu orang tidur yang tidak terlalu lelap tidurnya. Al-Wasn adalah awal 
tidur. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Wawu Ma'a As-Sin. 


Dawud (1437), Ahmad (6/73), dan dari Masrug dari Aisyah dalam riwayat 
An-Nasa'i (1680)) 


1 ala 01 Mag Hn Tai & 32 (A14) 
Sia 133 Sa ds Ya Ga » Kena Pa 


Pesen Ap Da 5 Z1 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah mendengar seorang lelaki membaca di sebagian malam, 
lalu beliau bersabda, “Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah 
mengingatkanku ini dan itu, suatu ayat yang aku luputkan dari surah ini 
dan itu.” IHR. Al-Bukhari (5042), Muslim (788), Abu Dawud (1331), Ahmad 
(6/62)! 


daa Ja 2 SEE ES aa LP 


- 


LSG KAS galah € V9 KL yap 2 ana sa 3 3 3 AE Ah 


A31 Lanang bas P3 SB IN IG aa 
DG JG 0 Mela 3 at Bb SN, 


(ez0) Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf di masjid, lantas beliau mendengar 
orang-orang mengeraskan bacaan mereka, maka beliau menyingkap 
tirai dan bersabda, “Ketahuilah, bahwa setiap kalian bermunajat kepada 
Rabbnya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang 
lain. Janganlah sebagian dari kalian mengangkat suara dari sebagian 
lainnya dalam bacaan.” Atau sabdanya, “Dalam shalat.” (HR. Abu Dawud 
(1332), Ahmad (3/94)| 


se 


: N 


Motivasi dan Panjuran untuk Merutinkan Witir 


V3 Ja JAS SEREH ge Sah dl (Aw) 
(HAN 5 Oi K Ip el BSE 33 La NASI 


BU sea D De 


PA Ep 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kekasihku 
mewasiatkan kepadaku tiga hal yang tidak akan aku tinggalkan sampai 
mati, (yaitu): Puasa tiga hari di setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidur 
dalam keadaan sudah witir.' (HR. Al-Bukhari (1178), Muslim (721), Abu 
Dawud (1432), An-Nasa'i (1676), dan dalam riwayat An-Nasa i (2404), 
Ahmad (2/258) secara makna, serta dari jalur Abu Dzarr dalam riwayat 
An-Nasa'i (2403)| 
4 4 - us Ng go 4 PN T .“ an 
AI Jaa J 1 AS AI 623 G3 sam GS 


“. - 
Pd 


3 03 ef Ton PA Pt oT- sb s8. 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kerjakanlah shalat witir sebelum 


datang waktu Shubuh.” IHR. Muslim (754), An-Nasa'i (1683), At-Tirmidzi 
(468), Ibnu Majah (1189), Ahmad (3/37)! 


LIS Ia EN TE RS D G3 AE IE 
Bhs Ig AE At Io da Ip Ga yA 


mx 38 295 £. o 8 5 

OA JNE AN CE, 
Dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Shalat witir itu tidak 
wajib seperti shalat fardhu yang kalian kerjakan, tetapi Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat menganjurkannya. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah adalah ganjil, dan senang bilangan ganjil, maka 
laksanakanlah shalat witir wahai ahli Iuran.” IHR. Abu Dawud (1416), 
An-Nasa'i (1674, 1675), At-Tirmidzi (453), Ibnu Majah (1169), Ahmad 
(1/148)| 


Jumlah Raka'at Witir 
SI 2 GEA UN Jean ag ala Al Ia GAN 


SG KITAB SHALAT BONE 


G 


Jouden He de AN gas LIS ega Sha dB 
AI Io GAN SEA, Lanka ai ia Bri 


-. 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu aga ia berkata, 
Seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang 
sedang berada di atas mimbar: Bagaimana shalat malam itu? Beliau 
menjawab, “Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at, apabila 
khawatir datangnya Shubuh maka lakukan shalat satu raka'at sebagai 
witir (penutup) bagi shalat yang telah dilakukan.” Dan dia juga berkata, 
Jadikanlah akhir shalat kalian dengan witir: karena Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan yang demikian.' (HR. Al-Bukhari (472), 
Muslim (749), Abu Dawud (1326, 1421), An-Nasa'i (1666), Ibnu Majah 
(1320), Ahmad (2/102)| 


Dl Ke A1 Iyan S6 ET WS Al 3, R36 36 (Ave 
Li sama yh ai Sa Jap Ie Hae 


das 4, SG ph Pi SANA Jas “£ An 
Penguasa 3 abg DN S3 lang Ta ena) 


2 S3 up: RP HAL Je P3 5355 ah 
BAN da5 el Yg pia aman 3 


- 


Ae 335 s5 Jar diana 


(075) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila melakukan shalat witir sembilan raka'at maka 
tidak duduk (tasyahud) kecuali di raka'at yang ke delapan, beliau memuji 
Allah, berdzikir, dan berdoa kemudian bangkit dan tidak salam, beliau 
melanjutkan raka'at yang ke sembilan, lalu duduk, berdzikir dan berdoa, 
kemudian mengucapkan salam yang bisa kami dengar. Selanjutnya 
beliau shalat dua raka'at sambil duduk. Tatkala beliau lanjut usia dan 
semakin lemah maka beliau witir dengan tujuh raka'at tanpa duduk 
kecuali di raka'at yang ke enam, lalu bangkit dan tidak salam, kemudian 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


EGG 
» 
a 


TANI 


» 


Ia 


melanjutkan raka'at yang ke tujuh lalu salam, selanjutnya shalat dua 
raka'at sambil duduk. (HR. Muslim (746 dalam hadits yang panjang), An- 
Nasa'i (1718), dalam riwayat Abu Dawud (1342), Ahmad (2/168) semisal 
dengannya) 


AN Io 5 SEE I san TA SE avi) 
AE Tp (Ika WE Jak Ip or ja Jing ale 


(076) Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Terkadang 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan witir sebanyak lima 
raka'at dan tujuh raka'at tanpa dipisah dengan salam maupun kalam 
(bicara).' IHR. An-Nasa'i (1713), Ibnu Majah (1192), Ahmad (6/290)1 


At oa JB AE AI 5 SAN ll 8 avv) 
A5 3 ERA AS ga 33 Aj sala 5 ala An aa 


33lp 53 AE 333 HIS AI Te aa P3 


Dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Shalat witir itu hak, kalau mau bisa melakukan 
witir sebanyak tujuh raka'at, lima raka'at, tiga raka'at, atau bahkan satu 
raka'at.” (HR. Abu Dawud (1422), An-Nasa'i (1709), Ibnu Majah (1190), 
Ahmad (5/148)) 


Waktu Witir yang Paling Utama 
KIE To Ab Jain GP UE AN 3 PE 3S aa 
Sl gp ya menda ane ya JB £ 


Al ae SES itendan 5. p BA Sh gd sa 
S3 ina IN is 23 Ob JAN Sp 2 NI 
dasi 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa merasa takut tidak bisa bangun 


2 KITAB SHALAT De 


3S 20 


di akhir malam, maka lakukanlah shalat witir di awal malam, kemudian 
tidur. Namun jika di antara kalian merasa sanggup untuk bangun di akhir 
malam maka lakukanlah shalat witir di akhir malam: karena bacaan 
(shalat) di akhir malam itu dihadiri (disaksikan), yang demikian itu lebih 
utama.” (HR. Muslim (755), At-Tirmidzi (456), Ibnu Majah (1187), Ahmad 
(3/389)J 


KIE AI Io GEN SI KS Al II Ge ae jl ya AV (ava) 
KA Je Ia 


(079) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat witir itu satu raka'at di akhir malam.” 
(HR. Muslim (752), An-Nasa'i (1688), Ahmad (2/51) 


- & “ 3 aje Pat Are 2 - 3d n 
AI do ga Oa Al G3 Kai yg AN) 
Neesas Si Is ani JB 
(680) Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Kerjakanlah shalat witir sebelum datang waktu 
Shubuh.” IHR. Muslim (754), An-Nasa'i (1683), At-Tirmidzi (468), Ibnu 
Majah (1189), Ahmad (3/37)| 


GE GS AN 25 LEG CL: Na sya Gay) 
Hasan. Was SAE AI To Al Jah 3S 
AN SAN Ga SS ISI 545 33 yall 


(081) Dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, 'Aku pernah 2 kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha tentang shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, maka ia menjawab, Beliau biasa tidur di awal malam, 
kemudian bangun (shalat malam), apabila telah tiba waktu sahur maka 
beliau melakukan witir.' IHR. Al-Bukhari (1146), Muslim (740), An-Nasa'i 
(1679) lafazh ini miliknya, Ahmad (6/176)) 


DI Io dl I,A5 AO AJE Al s2, A33 32 AA) 
Pn Papakaneraki bnr ita 


ENSIKLOPEDI DL 
HADITS 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan shalat witir pada awal malam, akhir dan 
pertengahan, namun witirnya selesai hingga waktu sahur. IHR. Al-Bukhari 
(996), Muslim (745), Abu Dawud (1435), An-Nasa'i (1680), Ibnu Majah 
(1185), Ahmad (6/204)| 


to 2.2 Na EP ae. ah TANI o &- 11 - $ 
ea e Li jin aka Gu 


Dn ea ohu Tu Ke Ab Oa an Gea Nas 
BINA aa AMI Ol :Jlas GAS Kp al dgan) 
Ta POS oi UD Ts 3T-- 301 “5 03 9 o 3 T Go- 
IMS S3 Kd AN dat Gij AP Ga 15 
-. : 3 9 5 0-0 id rd ah (-) 

yA Il ol dls | 

Dari Kharijah bin Hudzafah Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, 
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui 
kami, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah menolong kalian dengan 
satu shalat yang lebih baik dari onta merah, (yaitu): Witir. Allah telah 
menjadikannya untuk kalian antara shalat Isya hingga terbit fajar.” IHR. 


Abu Dawud (1418), At-Tirmidzi (452), Ibnu Majah (1168), Ahmad (6/7) 
dari Abu Bashrah| : 


pada da da aa SA ce, Bl 3 

s 2 2 ana 7 : « 1g 

GA IE JAN JA ea J6 ai Sa ALI 
£ £ 


Ly 1 


SE 2 EU Ia AS uh JS Jl El db V3 
— LA ADA hana 

BSA NAS SEL 17an 
Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Bakar, “Kapan kamu melakukan 
shalat witir?” Abu Bakar menjawab, 'Aku melakukannya di awal malam.' 
Beliau juga berkata kepada Umar, "Kapan kamu melakukan shalat witir?” 
Umar menjawab, “Akhir malam.' Kemudian beliau bersabda kepada Abu 
Bakar, “Ini mengambilnya hati-hati.” Beliau bersabda kepada Umar,”Ini 


mengambilnya dengan keteguhan.” (HR. Abu Dawud (1434), Ahmad 
(3/309)! 


sea ek PN Ui IE Game asi 3g A0) 


on mm Bt 


21 Al Lo ea) oS : JS Fiskal Lag data SISA IX ds 


Jas IS ap Ia Sa IN ga Ja 29 ala 
TBK JB aS3L GIS SE II ala J3 ai 


Kata 
(085) (985.) pari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar 
Radhiyallahu Anhuma: Bagaimana pendapatmu Jika aku memanjangkan 
bacaan pada dua raka'at sebelum shalat Shubuh? Maka dia berkomentar, 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya melakukan shalat pada 
sebagian malamnya dua raka'at dua raka'at, dilanjutkan dengan witir 
satu raka'at, dan beliau melakukan shalat dua raka'at sebelum shalat 
Ghadah (Shubuh), seakan-akan adzan berada di antara dua telinga 
beliau.' Hammad mengatakan, Yakni: dengan cepat.' (HR. Al-Bukhari 
(995), Ahmad (2/78)| 


S 


Bacaan dalam Shalat Witir 
SS dls ala AI To MI AS SA 
AN S5 KAN pa II 8 pe os Ka Ka S2 9 
S5 II 33 Hr CE I— UI 3d 


211 -X 


& Tes 28 0 
HE Me SER US eU J3 ek TA Ma Per Ka 
- "Aug 8 9 3- z & » 2 - LA..9 

Na 8 Jalan Diya SE PA SI Ole 
Dari Ubay bin Ka'ab: bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melakukan witir tiga raka'at: pada raka'at pertama beliau membaca, 
Sabbihisma Rabbikal A'la', pada raka'at kedua beliau membaca, Oul ya 
ayyuha al-kafirun', dan pada raka'at ketiga membaca, Gul huwallahu 
ahad", dan beliau melakukan gunut sebelum rukuk. Tatkala selesai dari 
shalat, maka beliau mengucapkan, 'Subhanal Malikil Ouddus', beliau 


mengucapkannya tiga kali dan memperpanjang bacaan di akhirnya. (HR. 
An-Nasa 'i (1690), Ahmad (3/407), Abu Dawud (1423), Ibnu Majah (1171)| 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


AI Ta GAN S6 SEE ND rt slot A (an) 


CEI Ba— A 3 ba la ale 
ES AN AA 


(287) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam biasa membaca dalam witirnya dengan Sabbihisma 
RabbikaL A'la, dul ya ayyuha al-kafirun, dan Oul huwallahu ahad dalam 
setiap raka'atnya. (HR. At-Tirmidzi (462), Ibnu Majah (1172)| 


Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam 
NS Wan ape Ne Tea (aan) 
Jaa SAN Susi Ia dan ae Sa AK AA 


3 jas AI sesi ISI :JE PAI bh 
Dari Abu Jamrah, ia berkata, “Aku bertanya kepada A'idz bin 
Amr Radhiyallahu Anhu - dia termasuk salah seorang sahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ikut dalam baiat di bawah pohon :, 
Apakah shalat witir bisa dianggap batal (gugur)? Ia menjawab, Jika kamu 
telah melakukan witir di awal (malam), maka janganlah kamu kerjakan 
lagi di akhirnya." IHR. Al-Bukhari (4176)| 


3g IS) an JB RE Ag lb gt oa 33 AN 
Bh IA As R33 5 at sasa TU 


Pa 


- SPAN 5 Sa Ja sma Jl AS 
Ker an da dad Ian Sao Ip deal dd 
naa Ii da 


(089) Dari Oais bin Thalg Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Ayahku 
(Thalg bin Ali) mengunjungi kami pada suatu hari di bulan Ramadhan, 
hingga sore hari, maka malam itu dia malakukan shalat malam dan 


SU KITAB SHALAT De 


witir bersama kami. Setelah itu, ia kembali ke masjidnya dan shalat 
mengimami para sahabatnya, hingga ketika tinggal tersisa witirnya 
saja maka dia mempersilahkan seseorang untuk maju menjadi imam, 
ia pun berkata, Lakukanlah witir bersama mereka: karena aku pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada 
dua witir dalam satu malam.” IHR. Abu Dawud (1439), An-Nasa'i (1678), 
At-Tirmidzi (470), Ahmad (4/23)| 


Yang Dibaca dalam Tahajud dan Witir 
Sea Is AR JB LAS Al 3 AE 6 (as) 
cs ca an ta SE JM Ip AE 2 
SEN SI KIA Ii 3 333 s5 SAN 
C3 2G aa OIL Es KG One OB 3) 2G 
na 3 35 353 GA ad V3 “3 


- 


Ken SS Ona G3 KEUIG GU j 
EN Ip eEp Ie ea SIA Dg abah GAN sg 


SA Pa mana ndanababaa Dana AS Da 


3 


SI YA et el kaan eh ee ena, 
WE IE IE, 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila melakukan shalat tahajjud di malam hari maka 
mengucapkan, Allahumma lakal hamdu, Anta nurus samawati wal ardhi 
wa man fihinna, wa lakal hamdu Anta gayyamus samawati wal ardh 
wa man fihinna, wa lakal hamdu Anta malikus samawati wal ardhi wa 
man fihinna, wa lakal hamdu Antal hagg wa wa'duka hagg, wa gauluka 
hagg wa liga'uka hagg, wal jannatu hagg wan naru hagg, was sa'atu 
hagg wan nabiyyuna hagg, wa Muhammadun hagg. Allahumma laka 
aslamtu, wa bika amantu, wa 'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


bika khashamtu, wa ilaika hakamtu, fa ighfirli ma gaddamtu wa ma 
ta'akhkhartu, wa ma asrartu wa ma @'lantu, Antal mugaddam wa Antal 
mu'akhkhar, la ilaha illa anta, wa la ilaha ghairuka, wa la haula wa la 
guwwata illa bika (Ya Allah! Segala puji bagi Mu, Engkau cahaya langit 
dan bumi serta orang-orang yang berada di dalamnya. Segala puji bagi- 
Mu Engkau pengatur langit dan bumi serta orang-orang yang ada di 
dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau pemilik langit dan bumi serta 
orang-orang yang berada di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha 
Benar, janji-Mu benar, dan pertemuan dengan-Mu benar, firman-Mu 
benar, dan surga itu benar, dan neraka itu benar, hari kiamat itu benar, 
para Nabi itu benar, dan Muhammad itu benar. Ya Allah, kepada-Mu aku 
berserah diri. Kepada-Mu aku beriman dan kepada Mu aku bertawakal. 
Kepada-Mu aku kembali dan dengan kekuatan-Mu aku memusuhi, 
kepada-Mu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosaku yang lalu 
dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku 
nampakkan. Engkau Maha Pendahulu dan Yang Maha Mengakhirkan, 
tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau dan tidak ada Ilah yang 
berhak disembah selain Engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali 
dari-Mu).” IHR. Al-Bukhari (1120), Muslim (769), Abu Dawud (771), An- 
Nasa'i (1618), At-Tirmidzi (3418), Ibnu Majah (1355), Ahmad (1/298)1 
a 1 x 3£ s0. £ P B3 
Peda Ipa IE 3 de gt 
8 sr ti 53 1 


An o aa Ane HA Pt AP 
Ha Alap BAE Na AIO OS Aa se AN 
TI ATU apa ai aa 5 Ni Haa 33 £ ny 9 
AN TO On IE BLS Ga ISA Ep Alasan 


. 
- 
” 


z 
BL CE SU 
- - e0 (AN & s 


Dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berdoa di akhir witirnya dengan ucapan, “Allahumma 
inni @'udzu biridhaka min sakhathika, wa a'udzu bi mu'afatika min 
ugubatika, la uhshi tsana'an alaika, anta kama atsnaita ala nafsika 
(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari 
kemurkaan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku tidak membatasi untuk 
memuji-Mu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan 
kepada diri-Mu sendiri). HR. Abu Dawud (1427), An-Nasa'i (1746), Ibnu 
Majah (1179), Ahmad (1/150)| 


ami te 


P5 ya Ja uks: II 5 at pg odiya 00) 
GE SE AN 3 SB SS Aga sie G2 
En dekan Senin Aj a33 
Sa yss Dada SP 
Aa Ny eh Ga da Ip Oa SA ga 5 &) 
Nanga :JE 2 AS , JB ES, Be 
5 Da MA Bab os) 


(092) Dari Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhuma, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengajariku beberapa kalimat yang 
aku ucapkan di dalam witir, - sedangkan Ibnu Jawwas mengatakan, 
dalam gunut witir.' — (yaitu):, “Allahumma ihdini fi man hadaita, wa 
'@afini fi man 'afaita, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi man 
a'thaita, wa gini syarra ma gadhaita, innaka tagdhi wa la yugdha 'alaika, 
wa innahu la yadzillu man walaita, wa la ya'izzu man 'adaita, tabarakta 
rabbana wa Ta'alaita (Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang- 
orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku perlindungan (dari 
penyakit dan apa-apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah 
Engkau lindungi. Uruslah aku sebagaimana orang yang telah Engkau urus. 
Berilah berkah pada apa yang telah Engkau berikan padaku, jauhkanlah 
aku dari kejelekan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya 
Engkaulah yang memutuskan ketetapan dan tidak ada orang yang bisa 
memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau 
cintai tidak akan menjadi hina, dan orang yang Engkau musuhi tidak 
akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami, dan Engkau Maha 
Tinggi).” Dia berkata pada akhirnya, “Katanya: Ini diucapkan di dalam 
witir dalam gunut. Dan tidak menyebutkan: Aku mengucapkannya di 
dalam witir.' (HR. Abu Dawud (1425, 1426), At-Tirmidzi (464), An-Nasa'i 
(1744), Ibnu Majah (1178), Ahmad (1/199)) 


Ie Jai OB metana (hari 4 Sa 
sni aU get sam Bb IE AN 3 ISI Ia ala 2 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasanya beliau apabila telah salam dari 
shalat witir mengucapkan, “Subhanal Malikil Guddus (Mahasuci Allah 
yang Maha Merajai dan Mahaluhur).” IHR. Abu Dawud (1430), Ahmad 
(5/123)| 


Mengantuk saat Shalat Malam 
- oT- sb s8, 4 4 . na Ts 1-03 Ba Ha 
jala AN Lo abi Iya SE JE ash al GE 


- eLo1r T- 3 To 81 Pon 61 e ba Dea KANG AS 

o - 9 At 4 8- 

mbah Jin 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seseorang dari kalian 

bangun malam, kemudian terasa bera?“ membaca Al-Gur'an (karena 

mengantuk), sehingga tidak disadarinya apa yang dibacanya itu, maka 

sebaiknya dia tidur dulu.” IHR. Muslim (787), Abu Dawud (1311), Ibnu 
Majah (1372), Ahmad (2/318)| 


1 4 “aa z 3 Ai Lelang & £ be aa 3 Tag - . 
pa Ba To AN GE As ge, H3 ja A10) 
s - 2... ga 2 Ad 1s . P3 LAI Ts 
AN AS CR G3 BS IN 3 AS H5 IS 
2 “53 PIK 5 BG Ara G s $ 


. 


03 2. 


26 jg Ko SI Has 16 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian mengantuk saat shalat, 
maka hendaknya tidur terlebih dahulu hingga rasa kantuknya hilang, 
karena seorang dari kalian apabila melakukan shalat dalam keadaan 
mengantuk, bisa saja maksudnya beristighfar namun ternyata mencela 
diri sendiri.” IR. Al-Bukhari (212), Muslim (786), Abu Dawud (1310), At- 
Tirmidzi (355), Ibnu Majah (1370), Ahmad (6/56), dan dari Anas dalam 
riwayat An-Nasa 'i (442)| 


204 Ista'jama, yakni menjadi ajam, sehingga tidak mampu membaca dengan benar. An- 
Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-'Ain Ma'a AHim. 


0 


Orang bagi Berniat Shalat Malam Namun Tertidur 
2 Ko dh 2 G5 Al 3 sad 38 AD (aan) 
S3 an 2 jkaala Z3 AP AI GE Ya A era Ar 


(ee) Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa tertidur ketika 
(sudah berniat) mengerjakan shalat witir, atau lupa, maka hendaklah dia 
Shalat ketika pagi atau ketika mengingatnya.” (HR. Abu Dawud (1431), At- 
Tirmidzi (465), Ibnu Majah (1188), Ahmad (3/31), dan dari Abdullah bin 
Zaid dalam riwayat At-Tirmidzi (466)J 


AN To abi Iyes SI Sati ga Ah 1 ge Kise 3 (NY) 
aa Na Maan JB Ia ala 
AE Bao As So ad din 


(097) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Tidaklah seseorang yang biasa mengerjakan shalat malam, kemudian 
dia tertidur, melainkan dicatat baginya pahala shalatnya, dan tidurnya 
itu dianggap sebagai sedekah baginya.” IHR. Abu Dawud (1414), An-Nasa'i 
(1783), Ahmad (6/72), dan dari Abu Ad-Darda' dalam riwayat Ibnu Majah 
(1344)! 


ASEAN K2 GAN SS CEWE Al s2, LAS 32 (Aan) 


2 
3 


- A2 os Pa 23 AN 2 
Ss CAN OS Ia data Op jannd 
PANAI FS BI) ta 


(eo8) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila tidak sempat melakukan shalat di sebagian 
malam karena terhalang oleh tidur atau sakit, maka beliau melakukan 
shalat dua belas raka'at di siang harinya. (HR. Muslim (746), An-Nasa'i 
(1788), At-Tirmidzi (445), Ahmad (6/109)J 


mnt 


pg Ag. 2 1 3202 bg SA BA in 3 

Pan TAMA: 2 seb AG 8 0 21, Nan 3 o1T- 3d Da 
WA dia seh GE ole GE ba: Had AN ho 
28 - £ ra 1 - : s 2 T £ . e z T- -9. 

JIN ja NA SE IS Ab IX pal! IND C3 
Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
tertidur dari Hizbinya?5 atau sesuatu yang dibiasakannya di waktu 
malam, lalu dibacanya antara shalat Fajar dengan shalat Dzuhur, maka 
dicatatlah baginya (pahala) bagaikan membacanya di malam hari.” HR. 


Muslim (747), Abu Dawud (1313), At-Tirmidzi (581), Ibnu Majah (1343), 
Ahmad (1/53)1 


Larangan Tidur Semalaman Tanpa Ada Shalat di Dalamnya 
ot 3d 8. & 3, gt s0. 3d aa K3 2 ada 
dea Jodi Spa S2 AN en ash dop Ot) 
Ag 3 4 2 PL, anoig 1. 4 205 so Tg GA 
AG PNS) Pa oa IE IE SULAM Ana HOP 
21 laa DG tm TON ETS ARA SI ag 3 Mma Tik 
SE BE Jab Id Ole gais $ Oba apa gas 


' G 8 s8 #. - G0 s3 , 4 z 

SE GAS 8 z | | 5.4 Se GAS 8: wan S1 35 Kan 
- 5, - 

# 

rara 


2 2. Ts | 2 AN z# s - . g K3 2 5 

Gan LA Vip EN TE Es gimob sais CSI J2 
sx o € ec 
SS ii 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setan itu membuat tiga simpul 
ikatan di tengkuk kepala seseorang dari kalian apabila dia tidur. Sewaktu 
membuat simpul ikatan setan berkata, Malam masih panjang, tidurlah 
dengan nyenyak.' Apabila dia bangun lalu mengingat Allah, terlepaslah 
satu sampul ikatan. Jika dia langsung berwudhu, terlepaslah satu ikatan 
lagi. Jika dia terus melaksanakan shalat, maka terlepas satu sampul ikatan 
lagi. Maka dia menjadi bersemangat dan jiwanya bersih. Kalau tidak, 
jiwanya menjadi kotor lagi malas.” IHR. Al-Bukhari (l 142), Muslim (776), 


1 


205 Hizbi yakni wirid, atau sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang berupa membaca 
atau shalat. Lihat Taj Al-'Arus (2/261) (H Z B). 


HI KITAB SHALAT Be 


Abu Dawud (1306), An-Nasa'i (1606), Ibnu Majah (1329), Ahmad (2/243)| 


Al Io GA Xie 3 JG AN gen aa 3g Oam) 
IMAN JI AE Urai Ia LAI naas 3 Aa ada 


“.. 


Pi 8 Ae Jb JS 


(1001) Dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada seseorang 
yang disebutkan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, katanya: Orang 
itu masih tidur hingga pagi hari tanpa mendirikan shalat." Maka Nabi 
bersabda, “Setan telah mengencingi kedua telinganya.” IHR. Al-Bukhari 
(1144), Muslim (774), An-Nasa'i (1607), Ibnu Majah (1330), Ahmad 
(1/427)) 


Shalat Dhuha 


Allah Ta'ala berfirman, 
OLI, 


“Demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam 
apabila telah sunyi.” (OS. Adh-Dhuhi (93): 1-2) 


Tea ya Il JB AE AN 353 sala 010) 
ADA) PNS Lah 5 sai 3G Po : TA ca 
PD 33 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kekasihku 
mewasiatkan kepadaku tiga hal yang tidak akan aku tinggalkan sampai 
mati, (yaitu): Berpuasa tiga hari di setiap bulan, melaksanakan shalat 
Dhuha, dan tidur dalam keadaan sudah witir.' (HR. Al-Bukhari (1178), 
Muslim (721), Abu Dawud (1432), An-Nasa'i (1676, 2368), Ahmad 
(2/258)1 


s5 H5 “3 pe de ag akan 


- ae i 2 ga ot 4 3. 4 Pa 255 3 08... Per 
2S SE ag ae AI Iko ABI Jaan Ol an TAMA KUN 
A.A 2 , 8 20x x z s Es 
Juni 25 Ge 3 
Dari Al-Gasim Asy-Syaibani, bahwa Zaid bin Argam Radhiyallahu 
Anhu melihat orang-orang yang melakukan shalat pada saat Dhuha 
(pagi). Lalu dia berkata, "Mengapa mereka tidak tahu bahwa shalat 
sunnah di selain waktu ini justru lebih utama? Sesungguhnya Rasuiullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Shalat Awwabin (orang-orang 
yang bertaubat) adalah ketika panas terik.”0 (HR. Muslim (748), Ahmad 
(4/367)| 


Pa 


HA AN To al ye AE AA GP 3S Il 3E 


. 
- 
” 


25 Pd P1 rd 2 
“. o 25 ne 0 03 - (3 - 3 23 0.3 , 4s as 
P ... - - “ ra 
s, can Oo 23 s. bad 22 8. 
- 


8. 0 13 PA ae. .. 8 AA 
TI Sa P3 A32 AL 9 A33 BIaa LS P3 XD 


Lan KN -) 2 o2, dan 051 0 Ha LAN . oi "3 

ON ca BI B6 SN OS 253 CAD ALD Sa Sl 
- 3 - 2336 0. Mena 

«ea ya aga ba OKAS, 

Dari Abu Dzarr Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa beliau bersabda, “Hendaknya seorang dari kalian 
setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulangnya, setiap tasbih adalah 
sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap 
takbir adalah sedekah, amar ma'rufadalah sedekah, nahi munkar adalah 
sedekah, dan semua itu tercukupi dengan dua raka'at yang dilakukan 


pada waktu dhuha.” IHR. Muslim (720), Abu Dawud (1285, 5243), Ahmad 
(5/167)| : 


S6 25 AgE IN Gp, USG IL BW GE 
2a3 Na - axI - 2 Sa oT- 4 5, 4 4 3 
AB dna MS 


1005.) Dari Mu'adzah, bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah 
Radhiyallahu Anha tentang jumlah raka'at shalat Dhuha yang dilakukan 


206 Tarmadh Al-Fishal adalah anak unta yang menderum karena teriknya matahari. Al- 
Fishal adalah unta yang masih kecil. Lihat Syarah An-Nawawi Ala Muslim (6/30). 


SU KITAB SHALAT De 


oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Aisyah menjawab, Empat 
raka'at dan beliau menambahnya sesuai kehendaknya. IHR. Muslim (719), 
Ibnu Majah (1381), Ahmad (6/95)| 


& 


AI Iga Saha JG AA We B3 On) 
iga 5 EM Ioi adi € ena ul ko 
Se Naa KENA 5» Pendis 


(1006) Dari Nu'aim bin Hammam Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Aku 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Allah Azza wa Jalla berfirman, “Wahai anak Adam, janganlah engkau 
meninggalkan Aku (karena tidak mengerjakan) empat raka'at pada 
permulaan siang, niscaya Aku akan mencukupimu pada sore harinya.” 
(HR. Abu Dawud (1289), Ahmad (5/286)| 


at aaata Je Be EA 1 ka iga Ye) 


aan al 3 SEA Ina Haa ee 
ae S2 at Jl lap Set add Jaan 8 
Ah SS SO de 3 Bag Jadi kn BIA dau 


Dari Ummu Hani' binti Abi Thalib, telah memberitahukan 
bahwa pada waktu pembukaan Kota Makkah, ia mendatangi Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di dataran tinggi Makkah. Ketika itu beliau 
hendak pergi mandi, kemudian Fathimah membuatkan tabir penutup 
untuk beliau. Setelah selesai mandi, beliau mengambil kainnya dan 
menutup tubuhnya dengan kain tersebut. Setelah itu beliau shalat Dhuha 
delapan rakaat. (HR. Al-Bukhari (1176), Muslim (336), Abu Dawud (1291), 
An-Nasa'i (225), At-Tirmidzi (474), dalam riwayat Ibnu Majah (1379), 
Ahmad (6/343) semisal dengannya) 


Iga Un Was kost 053 ne 3 kara 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


IE am ES Vans dl s3 SA 8 Ie NI 2 ds 


z - 


Peng 0 ee SEA ata In TA an ea 

Ae lah GP HI AI Jen dl gan Ca dl 
Dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, bahwa ia pernah 
datang ke masjid untuk melakukan shalat sunnah Dhuha: lalu dia menuju 
ke sebuah tiang di samping shaf dan shalat di dekatnya. Lalu aku katakan 
kepadanya, Tidakkah kamu melaksanakan shalat di sini? Aku menunjuk 
pada sebagian sisi masjid, maka dia berkata, Sesungguhnya aku pernah 
melihat Rasulullah sering menempati tempat ini. IHR. Al-Bukhari (502), 
Muslim (509), Ibnu Majah (1430), Ahmad (4/48)| 


PE Sy, 1 s0 Ie -..0 NP 
PI sa Ia SE JEREAN 3 UL 1 38 011) 
Bo Sp 5 O. (OMA NA. sa 
Koi Ta S5 Ie 03 DRA LAI pelk VI 
Lia “ T La aa BA 8. T 2. Ba oT- 4 
(3 Unas Han aja JI EN UUS 9 IE 
ch oh Ter enebe eta 1-3 Int 
AN UT Ie JI IS 3 AE ba web LE 
- Ng - Ta ega Pa oT- 3d 5. 3 5 Ar, - e 
ka: al ha ya AI 2 GAN OSN ala 

0... Oo. 7 - 7 - UP 
A3 YEN 155 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Seorang 
lelaki dari Anshar berkata, “Aku tidak dapat melaksanakan shalat bersama 
anda.” Lelaki tersebut seorang yang gemuk badannya. Dia menyiapkan 
makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia mengundang 
beliau datang ke rumahnya, kemudian dia menghamparkan tikar dan 
memercikinya dengan air untuk beliau gunakan untuk melaksanakan 
shalat. Setelah itu beliau melaksanakan shalat dua rakaat di atas tikar 
tersebut." Seorang lelaki dari keluarga Al-Jarud berkata kepada Anas bin 
Malik, “Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tadi melaksanakan 
shalat Dhuha? Anas bin Malik menjawab, “Aku belum pernah melihat 
beliau mengerjakannya kecuali pada hari itu.' (HR. Al-Bukhari (670), 
Ahmad (3/131)| 


1 


SU KITAB SHALAT (De 


Shalat Istikharah 


bu AN Gen SP pk GA z Ox) 
SB 5 Jaa al | 2g IE IN La abi 


SA Ha 3 25 SI :d,A3 2 Aa Near 


Pa HAN Ja Bab AS Ip or ag. 
Vp ja5 SEP ba OA ja WN Opa Date abah 
Ie ya og ee ES IE 5 Gas 
IE JEI-LA 23 SA gn BE AN Ka 
ak Ira A3 JG NAN 
ixg JS AN AA 


8 bd 


Gg 15 Se, eh na 
SEA INN K3 Gio de 06 hri Je 


2.1 z o- 
Pera re PTE JS ai » HI KUN 
(1010) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
shallallahu Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengajari kami cara 
beristikharah dalam seluruh perkara sebagaimana beliau mengajari 
kami surah dari Al-Our'an. Beliau bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian hendak melakukan suatu perkara, shalatlah dua raka'at 
yang bukan shalat wajib, kemudian mengucapkan: allaahumma inni 
astakhiruka bi'ilmika wa asta'inuka bigudratika wa as'aluka min fadhlika 
al-'azhim fainnaka tagdiru wa la agdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa 
anta 'allamul ghuyub. allahumma in kunta ta'lamu anna hadza al-amra 
khairun li fi dini wa ma'asyi wa 'agibati amrii atau mengatakan 'ajili 
armnri, wa ajilihi fagdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fihi wa in kunta 
ta'lamu anna hadza al-amra syarrun li fi dini wa ma'asyi wa 'agibati amri 
atau ia mengatakan fii 'ajili amrii wa ajilihi fashrifhu 'anni washrifni 
anhu wagdur li al-khaira haitsu kana tsumma ardhinii (Ya Allah, saya 
memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, saya memohon 


penetapan dengan kekuasaan-Mu dan saya memohon karunia-Mu yang 
besar, karena Engkaulah yang berkuasa sedangkan saya tidak berkuasa, 
Engkaulah yang Maha mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui apa- 
apa, dan Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah jikalau 
Engkau mengetahui urusanku ini adalah baik untukku dalam agamaku, 
kehidupanku, serta akibat urusanku - atau berkata: baik di dunia atau 
di akhirat- maka takdirkanlah untukku serta mudahkanlah bagiku 
dan berilah berkah kepadaku, sebaliknya jikalau Engkau mengetahui 
bahwa urusanku ini buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta 
akibat urusanku, - atau berkata, baik di dunia ataupun di akhirat- maka 
jauhkanlah aku daripadanya, serta takdirkanlah untukku yang baik 
baik saja, kemudian jadikanlah aku ridha dengannya), beliau bersabda, 
“Kemudian menyebutkan hajatnya.” IHR. Al-Bukhari (1162), Dawud 
(1538), An-Nasa'i (3253), At-Tirmidzi (480), Ibnu Majah (1383), Ahmad 
(3/344)| 


YG y 
GG AD 
PE 


Keutamaan Membangun Masjid-masjid karena Allah Ta'ala 
tanpa Berlebih-lebihan dan Bermegah-megahan 


Allah Ta'ala berfirman, 


Si Pa ah AG IA AN Sage An » CSI 


“Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid Allah hanyalah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (OS. At-Taubah (9!: 18) 


ME Ip Ke JA AE HA 3 DE j oat 35 
Tagana 1:3 IE AN JS PN Ki Hi Sa 
Wanda 35 Span di Io GA aa Gb 
and Sail AN IR Nuona Aa JB 

SAN 


Dari Utsman bin Affan, ia berkata di tengah pembicaraan orang- 
orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia katakan, Sungguh, kalian telah banyak berbicara, 
padahal aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Siapa yang membangun masjid -Bukair berkata, “Menurutku beliau 
mengatakan- karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan 
membangun untuknya yang seperti itu di surga.” (HR. Al-Bukhari (450), 
Muslim (533), At-Tirmidzi (318), Ibnu Majah (736), Ahmad (1/61)| 


A1 J2 Ipa Ia 
BE Nina 35 (yA Pena 1 sae 


Dari Amr bin Abasah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa membangun masjid 
yang dipakai untuk berdzikir kepada Allah, maka Allah akan membangun 
sebuah rumah di surga baginya.” IHR. An-Nasa'i (687), Ahmad (4/386)) 


AISI Ko al Iji5 SIK AI ca pul SE 
d1 JI ati akan at Ji Er uje 5 


“3 P3) £ 

Alan! 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tempat-tempat yang paling 

disukai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat-tempat yang paling 
dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.” IHR. Muslim (671)) 


Anal SI SES AS G3 JAE pdl ME 3E 


KAL ok GA Ig AE AN IA Jaa MP R6 

s Sana Pe aa. o 
A3 353 H3 253 Pl 33 IS JEAN LES INA, MAN 
2 aa at al TA AN se Una NEERA TE NN DI 
oIb Hg al A01 2 dl Iyan) SG sa IS aa 


Pi ang 3 “at 31 at RA Ka 2ja A - 
EMS SN as 3 IE eh Sel en Al 
PP Sa AA 3 meli Se gn, 
At s 3-33 Te Pa KAT . 20 Pat Wa $ 351 perak 
#3 o 3 Oh Ne kal, Aga! 2d laa (29 


- 
0... 


s 31 - ge. 
GL A09 degan 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
Bahwa masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
dibangun dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan (bata). 
Atapnya dari dedaunan sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. 
Pada masanya Abu Bakar, ia tidak memberi tambahan renovasi apapun, 
kemudian pada masa Umar bin Al-Khaththab, ia memberi tambahan 
renovasi, Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan kurma sesuai 
dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
sedangkan tiang utama ia ganti dengan kayu. Kemudian pada masa 
Utsman ia banyak melakukan perubahan dan renovasi, dinding masjid 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


dibangun dari batu yang diukir dan batu kapur?” Kemudian tiang dari 
batu berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan.?? (HR. Al-Bukhari 
(446)1 


PI NG bag al pda 5. patape 3 
PANEN YA peda tea TAN Io aa E 
Mae sa ae ea sae 


K3 s1 263 (uas 2 IS Pet sah 
Dari Amr bin Dinar dan Ubaidullah bin Abi Yazid, ia berkata, 
Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam belum ada dinding di 
sekeliling Baitullah. Saat itu mereka melaksanakan shalat di sekeliling 
Baitulah hingga ketika zaman Umar (berkuasa), dia membangun pagar 
di sekelilingnya. Ubaidullah berkata, "Saat itu pagarnya masih pendek 
lalu ditinggikan oleh Ibnu Az-Zubair (ketika berkuasa). (HR. Al-Bukhari 
(3830)) 
o 2 #5 af -305 3gb 
METE HAN SIMAS DU GP Al ae yA GP (en 


3S 15.1? 8x 3384 z0 4 - 0 Ie Ne 
GE ee Jd ok sala Jas aa Ol Te Y TA Ya yee 6 
per CI et 2 2 Sl - JS 

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwa seorang 
wanita berkata, Wahai Rasulullah, maukah aku buatkan sesuatu untuk 
anda yang bisa digunakan untuk duduk, sebab aku memiliki pelayan 


seorang tukang kayu.' Beliau menimpali, “(Silahkan) jika kamu mau.” 
Maka wanita itu membuatkan mimbar. (HR. Al-Bukhari (449)| 


0 £ 


AKA agag Na SA 2233 bait 0 (aw) 
di Ia 2 JES S kai 5 3 
SE 2 ai dg HB LS VE JB SL NP 

Ags Jas us db Anya 


207 Al-Oashshah artinya Al-Jishshu (batu kapur), ada juga yang mengatakan, 'Batu-batu 


dari kerikil." Lihat Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (8/440). 
208 As-Saj adalah Thailasan hijau. Lihat Al-Mishbah Al-Munir, Kitab As-Sin (1/293). 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seorang 
lelaki hitam atau perempuan berkulit hitam yang selalu membersihkan?” 
masjid, orang itu kemudian meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bertanya tentangnya. Orang-orang pun menjawab, Dia telah 
meninggal.' Beliau pun berujar, “Mengapa kalian tidak memberitahukan 
perihal kematiannya, tunjukkan kuburnya kepadaku.” Lantas beliau 
mendatangi kuburnya dan shalat di atasnya. (HR. Al-Bukhari (458), 
Muslim (956), Abu Dawud (3203), Ibnu Majah (1527), Ahmad (2/303)| 


Pada Asalnya Bumi Ini Suci, Boleh Shalat di mana pun Selama 
Yakin tidak ada Sesuatu yang Menyelisihi Kesuciannya 


E s9. 


abaya Apr ag pe bahm 
SN ia Sadar TA AI 13 2333 SIG 2 

P3 2 T enpan sah g el "oh Si a33 

Ona SP adi Slip kot ah 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa EA 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku diberikan keutamaan 
di atas Nabi-Nabi yang lain pada enam hal, (yaitu): Aku dikaruniai 
Jawami' Al-Kalim (Kalimat yang singkat namun sarat dengan makna). Aku 
ditolong dengan ketakutan (pada diri musuh). Dihalalkan harta rampasan 
untukku. Dijadikan bumi ini suci dan masjid untukku. Aku diutus untuk 
seluruh makhluk, dan aku adalah penutup para Nabi.” (HR. Muslim (523), 
Ahmad (2/412), dan dalam riwayat Ibnu Majah (567) secara ringkas| 


Mana Doping W gn Sa LM 
Aoa Goes SA eat 1 5 dala 


.. 


Dari Abu Dzarr Maan Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dijadikan bumi ini suci dan 
masjid untukku.” IHR. Abu Dawud (489), At-Tirmidzi (317), Ahmad 
(5/148)) 


209 Yagummu yakni menyapu dan memunguti kotoran-kotoran yang ada dalam masjid. 
Lihat Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar (1/176). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


At To I,i5 JE JB KS Ah GP ma send 0 Or) 
Ag EA Yama B5 Nate 


-. 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bumi ini seluruhnya 
masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.” IHR. Abu Dawud (492), At- 
Tirmidzi (317), Ibnu Majah (745), Ahmad (3/83)| 


Menjadikan Masjid di Rumah untuk Shalat Nafilah dan 
Orang-orang yang Memiliki Udzur serta NN 


BN Ben ai Jaan AI SSB ES AS s2, LK 3 &Y 
Tan Sah kena Ar 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di 


rumah-rumah, juga dibersihkan dan diberi wewangian.' (HR. Abu Dawud 
(455), At-Tirmidzi (594), Ibnu Majah (758), Ahmad (5/17)| 


Orang yang Menjadikan Masjid Bukan untuk Berdzikir 
kepada Allah Ta'ala 
Allah Ta'ala berfirman, 
18 PD aa Sp Deden 
NE AT agen Ia Tam Ol 
“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah 
kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.” (OS. Al-Jinn (721: 18) 


Allah Ta'ala berfirman, 


251 KL 225 Ae 5 AA LA pk Lean 
A3 Aang ya ag KE ya 


va 2 al aya 1 ai 
tu) Lae IL Td Ora 3 A3 


SG KITAB MASJID #-to pr TK 


pra 5 KALA ir 3 - 32 : 2 


Pa 


Pa Ma - AA 4 Aa 
Gaal Sa AN “015 ag Aas Paya arya AN EA N aan AS 


Omi 


Janganlah engkau melaksanakan shalat dalam mesjid itu selama- 
lamanya. Sungguh, mesjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari 
pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan shalat di dalamnya. Di 
dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai 
orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan 
bangunan (mesjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu 
lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi 
jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia 
ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- 
orang yang zalim.” (OS. At-Taubah (9): 108-109) 


g3 F 83 PabE 35 Ada 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendengar seseorang 
mengumumkan kehilangan sesuatu di masjid, maka katakanlah: Semoga 
Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid- 
masjid dibangun bukan untuk hal itu.” IHR. Muslim (568), Abu Dawud 
(473), Ibnu Majah (767), Ahmad (2/349)| 


220 8, 302 sb 0. an EA : 
GLS 2Ah SAN J5 A5 JB LA Al We Ag OS Or) 
0. , s1 api ala - sb 15 3-3 Pe 0 
Kan Y : al Al Ka Adaa s0 J3 dm 
(1023) Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada seorang lelaki yang 
datang kemudian mengumumkan kehilangan sesuatu di dalam masjid, 


maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, 
“Kiranya engkau tidak menemukannya.” (HR. An-Nasa'i (716), Ahmad 


(5/361)1 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Plang N Na KTA 


AI ada 2 
Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat, tiba-tiba ada 
seseorang yang berkata, “Siapakah yang dapat menemukan unta merah 
itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “Semoga kamu 


tidak menemukannya, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk maksud 
yang disyariatkan.” (HR. Ibnu Majah (765), Ahmad (5/360)| 


di dedi J5 IE Ah DN Ga He 
1 Wa made “Iga ISI JB 


PAT 


Pa P3 sb 


TAJAS DLS ag IAI Ga 3 IG SEE 2 
KW 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila kalian melihat ada yang 
melakukan jual beli di dalam masjid, maka katakanlah, Semoga Allah 
tidak memberimu keuntungan atas perniagaanmu. Dan apabila kalian 
melihat orang yang mengumumkan kehilangan di dalamnya, maka 
katakanlah, “Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.” IHR. 
At-Tirmidzi (1321)| 


Keutamaan Berjalan Menuju Masjid 


Allah Ta'ala berfirman, 


100 LD 


kah. » AA ae 2 
G3) on JI Ga 2 ae Ia AA AT at RA 


2. 


“Dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas- 
bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan 
dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfjuzh).” (OS. Yasin 1361: 12) 


aa 


II Io GAN ye TEA ga AP NS Gr) 
2 2 Asi 23 ami JIE Ga 2 JB da 
a sa lx AI 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa datang ke masjid di pagi 
dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang 


baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan sore hari.” 
(HR. Al-Bukhari (663), Muslim (669), Ahmad (2/509)) 


Ta Ke S3 JG IE ge se 0 (cv) 
ASAP pa AA Ka Ab ses 
Ia je 


S5 A5 L »... LK 0 2nt - 4 PP San oT- 1 - 

NN 
(1027) Dari Abayah bin Rifa'ah, ia berkata, 'Abu Abs Abdurrahman bin 
Jabr Radhiyallahu Anhu berjumpa denganku saat aku sedang berangkat 
untuk melaksanakan shalat Jum'at, lalu ia berkata, Aku mendengar Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang kedua kakinya 
berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan orang itu untuk masuk 


neraka.” (HR. Al-Bukhari (907), An-Nasa'i (3116), At-Tirmidzi (1632), 
Ahmad (3/479)| 


- 


Io A1 Jji5 JB 2IE KE 2 Gi HA AL 
2 Busan and ab3 Ga ig ala Al 
BE UAS JEBA CK AA Ip Kn Ga 


A3 3 PEG Bhs 
(1028.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa bersuci di rumahnya, 
kemudian berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah 
Allah dengan maksud menunaikan salah satu kewajiban yang Allah 
perintahkan, maka kedua langkahnya dihitung: Salah satu langkah 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


menghapuskan kesalahan dan langkah lainnya meninggikan derajat." 
(HR. Muslim (666), Ibnu Majah (281), dan dalam riwayat An-Nasa i (704) 


secara makna) 


3 
30 -t 


Jan Jpn P3 DA G3 ya ul glae 01) 
era dn Je Gas 3 5 JG dan aa 
A3 3 bl IE Gal Pa jan BUTA 
Hadi Ab jan arah Asad O naa 
Ae Ba Ag Hat FE GAS 
Jan EA IE Ala j3 play J3 Jang alat 


(1029) Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Tiga orang yang semuanya 
mendapat jaminan dari Allah yaitu: (1) Orang yang pergi berperang di 
jalan Allah. Ia akan mendapatkan jaminan dari Allah hingga ia meninggal. 
Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikan 
semua yang telah diperolehnya kepada dirinya, yang berupa pahala dan 
ghanimah (hasil rampasan perang). (2) Orang yang pergi ke masjid. Ia 
akan mendapatkan jaminan dari Allah (Allah menjadi penjaminnya) 
hingga meninggalnya. Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau 
mengembalikan semua yang telah di perolehnya berupa pahala dan 
ghanimah. (3) Orang yang memasuki rumahnya dengan ucapan salam.?” 
Ia akan mendapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla.” (HR. Abu Dawud 
(2494) 


as 


- 
st 30. 


At Ko AN Iji5 SK II s3 $ pa 32 0) 
Mena asu LA - JG 2 9 he 


. 
- 


0 


sn JI BAN Sa Kis s5 Pa) 2 


210 Dakhala Baitahu Bi Salam, yakni orang yang menetapi rumahnya agar selamat dari 
fitnah, atau orang yang ketika memasuki rumah, maka ia mengucapkan salam kepada 
keluarganya, atau mengucapkan salam kepada keluarganya apabila memasuki tempat 
tinggalnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, “Apabila kamu memasuki rumah- 
rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi 
salam) kepada dirimu sendiri.” (OS. An-Niir (241: 61) Jaminan yang dimaksud adalah 
diberinya keberkahan padanya, pada keluarganya, serta dikaruniakan keberkahan dan 
pahala yang banyak. 


s5 Ka8 masun De 


BEN IS LI Lis GLS K5 LAI PUS 
SI 


(1030.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan 
mengangkat derajat-derajat karenanya? (yaitu): Menyempurnakan wudhu 
pada tempat-tempat yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju 
masjid-masjid, menanti shalat demi shalat: itulah ribath, itulah ribath 
(menjaga di jalan Allah).”" (HR. Muslim (251), An-Nasa'i (143), Ahmad 
(2/303)) 


KIE AI Io GAN GE UE AU G2 $ mag 0 an) 
Lala ai ma Ih sb tas JB 2 
KE BS 1553 Up AN Pn NRP BU 
PNS BOB See YES IS komr JK Tb 
KenE IN eU 


(1031) 1031.) pari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian 
berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian mendatangi masjid: 
tidak ada yang mendorongnya?? (menuju masjid) kecuali karena shalat, 
tidak ada keinginan kecuali untuk melaksanakan shalat, maka tidaklah 
ia melangkah kecuali diangkat satu derajat karenanya dan dihapus 
dosa karenanya sampai ia memasuki masjid. Apabila ia telah memasuki 
masjid, maka dia dihitung sama melakukan shalat selama shalat itulah 
yang menahannya.” IHR. Al-Bukhari (477), At-Tirmidzi (603), Ibnu Majah 
(774), Ahmad (3/252)|) 


ed 


le dl Ja GAN JG “aro Magenta 
# 


AS AN 
2. K3 sena 33 9 T sica 
211 Ribath pada asalnya adalah berjihad melawan musuh dengan menjaga perbatasan. 
Kemudian amalan yang semisal dengannya adalah terus-menerus menjaga kesucian, 
shalat dan ibadah. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Ar-Ra" Ma'a Al-Ba'. 
212 Yanhaz adalah Ad-Daf'u (mendorong). Nahaztu Ar-Rajul artinya aku mendorong 
seseorang. Nahaza Ra ' sahu artinya menggerakkan kepalanya. 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Sa Ga EN ARE la aa GS : je 


5 k22 
Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, ag SP 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang paling banyak mendapatkan 
pahala dalam shalat adalah mereka yang paling jauh (jarak rumahnya 
ke masjid), paling jauh perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang 
menunggu waktu shalat hingga dia melaksanakan shalat bersama imam 
lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan shalat kemudian 
tidur.” (HR. Al-Bukhari (651), Muslim (662)) 


xTE Al Lo La ma Bae 2 935 Has Lean 
NA asa on Gp 2G Hare) :JE 2 


(1033) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, aa 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semakin jauh perjalanan seorang 
untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya.” IHR. Abu 
Dawud (556), Ibnu Majah (782), Ahmad (2/351)| 


Ke Ip SE JE KS Ah Wen ae 0 (0-3) 
AA Ah Pa Bea Jl EN 3 Geli AS 2g SAE AI 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berilah kabar gembira kepada 
orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid, 
dengan cahaya yang sempurna di hari Kiamat.” IHR. Ibnu Majah (781) 


ASI Ge 5 BJB EE Ii 5 yi 33 09 
AW | Hp Pn PEEAga Pp 
ON SE: AKA PAN aa -JE 2 IE La 
ee MA gen slina l Ga anna ESA 


Pel 


AN Ya AIA TKB ola CALA H3 Siestudu ai 


od—— pe 


Pd 
oz 
- 


Kap Ie IS M3 LA La 4 213 JG 
Ad IA S3 Up JAN JS de -5 JB Tan TP 
EN Gal aa Jeda ja ya Shae 


(1035.) Dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Seorang 
lelaki dari kalangan Anshar, yang rumahnya paling jauh dari Kota 
Madinah namun dia tidak pernah tertinggal melaksanakan shalat bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ubay berkata, "Saya merasa 
kasihan kepadanya, lalu saya katakan, “Hai Fulan! Sebaiknya kamu 
membeli seekor keledai yang melindungimu dari panas dan menjagamu 
dari rintangan perjalanan.' Dia menjawab, Demi Allah, saya tidak senang 
kalau rumah saya berdampingan?! dengan rumah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Ubay berkata, Orang itu kemudian saya ajak menemui 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu saya menceritakan 
keadaannya, kemudian beliau memanggil orang tersebut. Dan orang 
tersebut mengatakan seperti apa yang telah dikatakannya dan dia hanya 
mengharapkan pahala dari langkah perjalanannya. Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “Kamu memperoleh pahala seperti 
yang kamu harapkan.” (HR. Muslim (663), Abu Dawud (557), Ibnu Majah 
(783), Ahmad (5/133)| 


CAN la JAS AI 3 Ml ale ga (O) 
Sus ba mg na tr, Samad 3 


- 
-£ 


gak GA Sl: 3 JUS aan , WS 
ES Sati 3 25 AJE 2 Slash 
bni be ea 33 2 Sin dna Gt ES SS 


— 26I 

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Ada 
i sekitar masjid, maka Bani Salimah berkeinginan untuk 

213 Muthannab yakni di samping, diambil dari kata “ii smu (yang beriringan dengan 
tenda lainnya), yakni: Aku tidak suka jika rumahku berdampingan dengan rumah 
beliau karena aku mengharap pahala di sisi Allah dari banyaknya langkahku dari 
rumahku menuju masjid. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Ath-Tha" Ma'a An- 


Nun. 
PU aa” D Bete 


pindah agar bisa dekat dengan masjid. Kabar tersebut kemudian sampai 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa 
kalian hendak pindah menuju dekat masjid?” mereka pun menimpali, 
Benar, wahai Rasulullah! Kami hendak melakukan hal itu.' Maka beliau 
bersabda, “Wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat-tempat kalian niscaya 
langkah-langkah kalian dicatat, tetaplah di tempat-tempat kalian niscaya 
langkah-langkah kalian dicatat (sebagai pahala).” IHR. Muslim (665), 
Ahmad (3/332)) 


. 


SI Kala gp SI UB Ae ML Age CV 
5 ala Ah Il Ia Ga Men Tap 
JS Esa a31 Tag ala At La ai Iya 2 

Peni Pa 


(1037.) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Bani Salimah memiliki 
keinginan untuk pindah sehingga tinggal dekat dengan Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam. Anas berkata, "Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam tidak suka apabila madinah menjadi kosong", maka beliau 
bersabda, “Tidakkah kalian menginginkan pahala pada setiap jejak 
langkah kalian?” (HR. Al-Bukhari (656), Ibnu Majah (784)) 


Adab Berjalan Menuju Shalat 
AN Ipin Siah sIE KE AN G3 sa dya C3 
Saba IG NA as Mud Ge ka 
LEG Uap das 233 3 PER gak Pena Sar 
A56 


1038.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
214 Yakni tidak suka apabila mereka meninggalkan Madinah dan mengosongkannya 


sehingga penghuninya tidak ada. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-'Ain Ma'a 
Ar-Ra'. 


aw Be 


“Apabila igamah shalat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian 
mendatanginya dengan berlari-lari, datangilah dengan berjalan biasa, 
hendaklah kalian bersikap tenang: apapun yang kalian dapatkan dengan 
jama'ah, lakukanlah, dan apa yang terluput dari kalian, sempurnakanlah.” 
(HR. Al-Bukhari (636), Muslim (602), Abu Dawud (572, 573), An-Nasa'i 
(860), At-Tirmidzi (327), Ibnu Majah (775), Ahmad (2/452)| 


Jas aa Aa JEK Kep, Pa 
Aja ses u JS TI gi ja Ul IS 
Has INA ASI IBI dj YG Is. ALAN JI Esa 


A3 LAH 3 AA #83 LSN 
(1039) Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, ia berkata 'Pada saat kami 
melaksanakan shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
tiba-tiba terdengar suara gaduh, maka beliau berujar, “Ada apa dengan 
kalian?” Mereka menjawab, “Kami tergesa-gesa mendatangi pelaksanaan 
Shalat.' Beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan itu. Apabila kalian 
mendatangi shalat, maka datangilah dengan kondisi yang tenang, apapun 
yang kalian dapatkan dengan jama'ah maka lakukanlah, dan apa yang 
tertinggal maka sempurnakanlah.” (HR. Al-Bukhari (635), Muslim (603), 
Ahmad (5/306)| 


-— 3 


BEN REA sa ie 3 SI Be ag ji Ot) 
Za 5 Era Jek Kon WAN Sei 3 A3 
ae Al La ab 333 J3 SUS GE IA Sih 
Je tni gan eg ISI :JU 
IND Gb 3 “3G 


2” —. . - 


Abu Tsumamah Al-Hannath, bahwa Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu 
Anhu berjumpa dengannya ketika hendak menuju masjid, salah satunya 
bertemu dengan temannya. Abu Utsamah berkata, Dia melihatku dalam 
keadaan menyilangkan jari-jariku, maka dia pun melarangku dari 
perbuatan tersebut seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah bersabda, “Apabila seorang dari kalian berwudhu, 


na 


lalu membaguskan wudhunya, kemudian keluar menuju masjid, maka 
janganlah ia menyilangkan jari-jarinya: karena ia (dianggap) sedang 
shalat.” IHR. Abu Dawud (562), At-Tirmidzi (386), Ahamd (4/341), dan dari 
Said Al-Magburi dari Ka'ab bin Ujrah dalam riwayat Ibnu Majah (967)| 


Doa Masuk dan Keluar Masjid 
4 5 4 4 - T I-ed T - 0 4 .. o . £ Oo 

Isl Ko S2 SE JB 3 AN 33 KAN Il GE 
JA »YESG Sms! EA JS IS 2g ala 
i Ki 8, 0 oi ta RAT 1 Nk Bira - ai 

KO Ca Ill Sl : Janda CP Isl Un, Dll 
Dari Abu Usaid Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang dari kalian 
masuk masjid maka ucapkanlah, Allahumma iftah li abwaba rahmatika 
(Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu).' Dan apabila 
keluar maka ucapkanlah, Allahumma inni as 'aluka min fadhlika (Ya 


Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karunia-Mu).” (HR. 
Muslim (713), Abu Dawud (465), An-Nasa'i (728), Ahmad (5/425)| 


ot. sb 8. 4 3s RP: 202 sb Pan - 1 0. (0-15) 
AE AI Ip A1 Iga en Il co, Hb 32 (10) 
Pe Or DA KET oT- sb s5, 4 Sa na 
Kemal! JS ISI Ong al AI Ino ABI Jaa) 06 2EJE It 
0-0 32 0.13 4 35 Tanda Pn Wa 
NN JAS mg ca Ja SE PSI cl aa yA 
& 35 TKI Bt 4 0. NS A10 Lag NP AN 
Cal Jain SE ASIN cal ln SERA Or, Oli 
ay - an 0. 22 0.133 
Has Dl J5 8 dasi “ 
Dari Fathimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
apabila memasuk masjid mengucapkan, “Bismillah was salamu ala 
Rasulillah, Allahummaghfir li dzunubi, waftah li abwaba rahmatika 
(Dengan menyebut nama Allah dan semoga keselamatan atas Rasulullah. 
Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu- 


pintu rahmat-Mu).” Kemudian apabila keluar beliau mengucapkan, 
“Bismillah, was salamu ala Rasulillah, Allahummaghfir li dzunubi, 


waftah li abwaba fadhlika (Dengan menyebut nama Allah dan semoga 
keselamatan atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, 
dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu).” (HR. At-Tirmidzi 
(314), Ibnu Majah (771), Ahmad (6/283)1 


PRA Gate Ata c-t 
BT JB Kmr ES II SKL Ar. SI IS ea 
OMA ja 2 mail PAN Abg Hn ak 4433 kal au 

BULAN JB SUS JG ISIS :J ct sei santi Je Pas) 


MN Ia Eat 
(1043) Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, dari 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau apabila memasuki 
masjid maka mengucapkan, A'udzu billahil azhim, wa biwajhihil karim, 
wa sulthanihil gadim minsy syaithanir rajim (Aku berlindung kepada Allah 
Yang Maha Besar, dan kepada Dzat-Nya Yang Mulia, dan Kekuasaan-Nya 
yang dahulu, dari godaan syetan yang terkutuk).' Ia berkata, “Apakah 
cukup ini saja?" Aku katakan, Ya.' Ia pun berujar, “Apabila (orang yang 
masuk masjid) mengucapkan kalimat tersebut, maka setan berkata, Orang 
itu akan terlindung dariku sepanjang hari. IHR. Abu Dawud (466)| 


Perintah Melakukan Tahiyyatul Masjid 


- 


naa gap at WI G5 6 a32 (ut) 
4 le dn Ja Ie Be ee 
Ne 25 J3 dag J6 KI Ba Gi ge 5 ab 


IE. 3 Sig P3 aa SS anu lan ala Hu 
NEK Gea 2Gp ag Bah ad IG Salas 


KS Sa SAE Km LAS 


Xx 


Ha 


Dari Abu Oatadah Radhiyallahu Anhu sahabat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, Aku masuk ke masjid tatkala 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk di belakang orang 
banyak. Abu Gatadah berkata, Maka aku duduk, kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, “Apa yang menghalangi kamu 
untuk shalat dua raka'at sebelum kamu duduk?” Aku menjawab, Ya 
Rasulullah! Aku melihat engkau dan orang-orang sedang duduk.' Beliau 
bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, 
janganlah duduk sebelum shalat dua raka'at.” IHR. Al-Bukhari (444), 
Muslim (714), An-Nasa'i (729), At-Tirmidzi (316), Ibnu Majah (1013), 
Ahmad (5/305), lafazh ini milik Muslim) 


Sahnya Bea Selain yang Pertama di Masjid karena Udzur 


Ja Ita 2 Ska ag po Pena 
(aa Yi JUS 3385 Ih SE p Lag PA 15 ade AI 


iga 1225 5 Iis 
Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki yang melakukan 
shalat sendirian, lantas beliau bersabda, “Adakah seseorang yang mau 
bersedekah kepada orang ini, sehingga shalat bersamanya.” IHR. Abu 
Dawud (574), Ahmad (3/45), At-Tirmidzi (220), dengan lafazh, “Ayyukum 
yattajiru 'ala hadza.”) 


Keutamaan Berdiam di Masjid Hingga Matahari Terbit 
paha aan JB jp Nanga - 
S3 SE tang se Ah di do Is JG SBI ata 
Kadi dls jali Ma ta Yuna 
ORA AE AG Ja sal BB (AAN bs 5 


an mun 


Tb PP “Dae "MEN OI 23 

1) Ob lal al 3 Oya 

Dari Simak bin Harb, ia berkata, “Aku berkata kepada Jabir 

bin Samurah, 'Apakah kamu pernah bermujalasah dengan Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam? Dia menjawab, Ya, sering. Biasanya beliau 

tidak beranjak dari tempatnya shalat Shubuh sehingga matahari terbit. 

Apabila matahari telah terbit, beliau berdiri dan mereka membicarakan 

hal-hal yang berkaitan dengan masa jahiliyyah lalu mereka tertawa, dan 
beliau tersenyum. IHR. Muslim (670), Abu Dawud (1294), Ahmad (5/91)! 


Ko Ih5 TEJ A5 GP) UU yi al 3 
SEA Sig Sa3 BRK GAN Te ga dag ala An 
-JG pal ba KE Ne SES Ie Bea ls 

AE ARE AR ag AE AI To Al I,e3 JB 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mengerjakan shalat 
Shubuh secara berjama'ah, kemudian duduk berdzikir kepada Allah 
hingga matahari terbit, dilanjutkan dengan melaksanakan shalat dua 
raka'at, maka baginya pahala seperti haji dan umrah.” Anas mengatakan, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Secara sempurna, 
sempurna, sempurna.” (HR. At-Tirmidzi (586)) 


JA AN Ga Aa AP SA Ian 3e Ot) 
Sal BEP : ISL Ag ata Al Lo SA OS 
Pane LAN alas 


Dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu 
Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila selesai 
melaksanakan shalat Fajar, maka duduk bersila di tempatnya hingga 
matahari terbit dan terang.' (HR. Abu Dawud (4850), An-Nasa'i (1356), 
At-Tirmidzi (585), Ahmad (5/107)J 


Bm ea aa aa aa aa aa ea ia Ina aa maa aa aa oa Pe ae Bb aa ea AR 
aa na aa Ben Se ON Jan Paa BE ag Ge SR 
aa —.. 


Keutamaan Duduk dan Ptikaf di Masjid untuk Berdzikir 
kepada Allah Ta'ala 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Ketika kamu beritikaf dalam masjid.” (OS. Al-Bagarah (21: 187) 
Allah Ta'ala berfirman, 


“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk 
memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) 
nama-Nya pada waktu pagi dan petang.” (OS. An-Nfir (241: 36) 


Ad Ja gan Be dgan Ap 
Naa AE Jan GA NS ena 


GT 


053 Eu Ba) 8 Ta 1215 Na K5) 3 sc 8 & Pn 
SIS HAN Ael5 f3 lla GA aa RRI bl 3 UE 
Y 25 Sa en ag calul SE Sl 3 JL, msih 
70 ... sz Pad - PP - .03 - Tn To 
2S USU AN S3 Tia dia da3 CAK ISS 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia bersabda, “Ada tujuh golongan manusia yang akan 
mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya: pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan 
dirinya dengan ibadah kepada Rabbnya, seorang lelaki yang hatinya 
terpaut dengan masjid, dua orang lelaki yang saling mencintai karena 
Allah: mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena 


Allah, seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya 
lagi cantik lalu dia berkata, 'Aku takut kepada Allah', dan seorang yang 


sman Hot 


bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang 
lelaki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga 
kedua matanya basah karena menangis.” (HR. Al-Bukhari (660), Muslim 
(1031), At-Tirmidzi (2391), Ahmad (2/439)) 


se Al Gs adi Ia Sea ah TA Gen bash 32 (0) 
GLS Sat ML GO Unlo ai Jis YJed 


Dat Ia 5 z5 KASI IN) pa GAN 21 La Ga 
S5 ia 3 penis JB Dat Ca Jaa 


(1050.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang hamba dianggap dalam 
melaksanakan shalat selama berada di tempat shalatnya untuk menunggu 
shalat. Para malaikat mengucapkan: Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya 
Allah, berilah rahmat kepadanya hingga beranjak atau berhadats.” Ada 
yang bertanya, 'Apa yang dimaksud berhadats? Ia menjawab, Buangangin 
(yang tidak bersuara atau yang bersuara).' (HR. Abu Dawud (469, 470, 471), 
An-Nasa'i (732), At-Tirmidzi (330), Ibnu Majah (799), Ahmad (2/415), dan 
dalam riwayat Al-Bukhari (445) semisal) 


Al Sain Saka SEKS AD KE AN G5 Gas Jaa IE Oey) 
apn ml BOS j3 APN 2 ada c ale Al K3 
INA 3 


(1051) Dari Sahl As-Saidi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa berada di dalam masjid dalam rangka menunggu waktu 
shalat, maka ia dianggap dalam shalat.” (HR. An-Nasa'i (733)) 


HE SEE Ah AO GE ah opal aa 3g (va ve) 


tag LN ena aa sada 10 Al To ab Ja 
OA A3 para € 2g A Mn on 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


— 


1 1g 


Saja -JE3 MAS) GE Ga me 
JIE 2d, KI Leg ae MAIN Sl Ia GG 


SA Ong Dg Aa Nya AS oles 
Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Akan ia berkata, Kami 
melaksanakan shalat Maghrib bersama Rasulullah, lalu sebagian orang 
pulang dan sebagian yang lain menunggu. Kemudian dengan agak 
tergesa-gesa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, dengan 
nafas terengah-engah dan kedua lutut yang terbuka. Lalu bersabda, 
“Bergembiralah, Inilah Rabb kalian telah membukakan pintu langit di 
mana Dia membanggakan kalian di hadapan malaikat, Dia berfirman, 
“T'ihatlah hamba-hamba-Ku yang telah melaksanakan kewajiban dan 
mereka menunggu kewajiban yang lain.” IHR. Ibnu Majah (801), Ahmad 
(2/197)) 


ad Jaga p tanah ay (tan 
: AAA NY SA AN bea DA J5 EP 
LE pas Si AI Ja Aas in 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Tidaklah seorang muslim yang 
berdiam di masjid untuk melaksanakan shalat dan dzikir, melainkan 
Allah akan menyambutnya sebagaimana keluarga yang ditinggalkan 
menyambut kedatangan (orang yang meninggalkan)nya dengan bahagia.” 
(HR. Ibnu ai (800)| 


yna Ipa BK elEga Dn 2, Ke 3 (ot) 
SE BA IA ah ang 1g IE 


Gasa) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam apabila hendak beri'tikaf maka beliau mengerjakan 
shalat Fajar (Shubuh) kemudian memasuki tempat i'tikafnya.' (HR. At- 
Tirmidzi (791)) 


ale An To JI, SEREH ge, LEE ja (leo 


sam 


SEA dig Ola si BAN Ge Ala 


La, Ie NI bai 8 
(1055) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa beri'tikaf pada sepuluh terakhir dari 
bulan Ramadhan. Beliau bersabda, “Bersungguh-sungguhlah kamu 
(untuk mendapatkan) lailatul gadar pada sepuluh terakhir dari bulan 
Ramadhan.” (HR. At-Tirmidzi (792)) 


AI Io G3 S6 JB AE Won al Ae LN) 
SE IS OA Ga 53 Aa 3 AE Jl ala 
Sapi HSE Jaka! adl 3 OK USG ae 


(105e.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan 
Ramadhan, lalu beliau tidak #tikaf satu tahun. Ketika tahun berikutnya, 
beliau beri'tikafdua puluh hari.' (HR. At-Tirmidzi (803)| 


Memberi Izin Para Wanita untuk Keluar Menuju Masjid pada 
Malam Hari Jika Aman dari Fitnah, Namun Rumah-rumah 
Mereka Lebih Utama 


ada ah Pa AP Mara gs 0 (-v) 
LG me II JB Cs Us LIA Hanya 


Pn 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila wanita-wanita kalian 
meminta izin untuk pergi ke masjid pada malam hari, maka berilah 
mereka izin.” (HR. Al-Bukhari (865), Muslim (442), Abu Dawud (568), An- 
Nasa 'i (705) secara makna, At-Tirmidzi (570), Ahmad (2/143)! 


Pd 


SA ES SEK AN 5 gl ya 


Ke Tera G3 bego 


DA Jas ami GRAN g AE maa 2 AA 
2 3 BETON ab Gala 163 Gn 
Yegkag ala Dl La AI Join Jp A3 JB Ga SI 

AN Kata BA AS Maa 


(1058) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Isteri 
Umar sering melaksanakan shalat Shubuh dan Isya secara berjama'ah 
di masjid, lalu ada yang berkata kepadanya, "Mengapa engkau keluar 
(ke masjid) padahal Umar membenci hal itu dan cemburu? Isterinya 
menimpali, "Apa yang menghalanginya untuk melarangku? Ia berkata, 
Yang menghalanginya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, “Janganlah kalian melarang kaum wanita dari (mendatangi) 
masjid-masjid Allah.” (HR. Al-Bukhari (900), Abu Dawud (566), Ahmad 
(2/16), dan dari Abu Hurairah dalam riwayat Abu Dawud (565)! 


di Ja J5 JG JS SA Sep 31) 


GIE 38233 Se 233 Panen (patang Ora 


(1059.) (1059.) pari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian melarang kaum 
wanita dari (mendatangi) masjid-masjid Allah, akan tetapi sebenarnya 
rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.” (HR. Abu Dawud (567), 
Ahmad (2/76)| 


Ae 1 - 0. Ke ai 15 ad ad £ Pad 0 - . « 
Ka maa gn tas 3e (0) 
sa Ssi Wa ale AI To AI IA D3 P EJE 
Se Tn AA KA US senmall SA 
“ajaa bakal AA 3 Yap 
(1060) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, ia berkata, Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mendapati apa yang terjadi pada kaum wanita saat ini, niscaya beliau 


Shallallahu Alaihi wa Sallam akan melarang mereka pergi ke masjid, 
sebagaimana kaum wanita Bani Israil dilarang.' Berkata Yahya (perawi 


salman et 


Hadits ini), 'Aku berkata kepada Amrah, Apakah kaum wanita bani Israil 
dilarang? Dia menjawab, Ya.' (HR. Al-Bukhari (869), Muslim (445), Abu 
Dawud (569), Ahmad (6/91)) 


Pemisah antara Wanita dan Laki-laki di Masjid dan Jalan 
AN IS AMI, 23 JE JB BUAS A1 G5 sa Sio ON) 

NRP Lagi PA Oa PUN BARA Cage lrpd 25 ala 
Ea aan 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya kita membiarkan 
pintu ini untuk kaum wanita.” Nafi' berkata, "Maka semenjak itu Ibnu 
Umar tidak pernah memasuki pintu itu, hingga meninggal dunia.' (HR. 
Abu Dawud (462)| 


Tarangan Keluar dari Masjid Setelah Adzan Tanpa Izin 

Hd Sami 3 Ia SS J5 Ui 32 (10) 
23 san am MEP ES SN GG 12 A5 USU G3, 
Kena: 5 5 an dua Pegetak matre Tg 


Ate ata Bl Io ma WI 352 A3 
(1062.) Dari Abu Asy-Sya'tsa', ia berkata, “Suatu ketika kami duduk 
di masjid bersama Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, lalu mu'adzin 
mengumandangkan adzan. Kemudian ada seorang lelaki yang berdiri 
dari masjid dan berjalan. Abu Hurairah pun mengikutkan pandangannya 
memperhatikan orang tersebut hingga keluar dari masjid, selanjutnya ia 
berkata, Orang ini telah mendurhakai Abu Al-Gasim.' (HR. Muslim (655), 
Abu Dawud (536), An-Nasa'i (682), At-Tirmidzi (204), Ibnu Majah (733), 
Ahmad (2/410)| 


buta Ts. Ts PR bean 3 &) 
ot 1 s4 Or 
d CP & Peta Ka & Sing Tana AL 
HA PE sz? P NNLAN 271 
«3 An Aap Ya deh 
(1063.) Dari Utsman bin Affan aan ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mendapati adzan 
di masjid kemudian keluar, dia keluar bukan untuk suatu keperluan, dan 


ja tidak ada maksud untuk kembali lagi, maka dia adalah munafik.” HR. 
Ibnu Majah (734)! 


Keringanan Menyenandungkan Syair di Masjid Selama Jauh 
dari Dosa 


Ce pa aa Kia AG S3 Gan BP ANA AU (0-15) 


GA Sanga & js AN D385 ay Gi 243513 SAS 6 eng 
An Ga J5 ge Ce UG: JA d5 le Ab j2 


og an sosro, 
Bp AJB. AA map ana Ieala ala 

(1064) Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu, bahwa ia telah 
mendengar Hassan bin Tsabit Al-Anshari meminta kesaksian Abu Hurairah, 
“Aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, apakah engkau mendengar 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai Hassan, penuhilah 
panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (permintaan untuk 
melawan kaum kafir). Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Oudus 
(Malaikat Jibril).” Abu Hurairah menjawab, Ya.' IHR. Al- Bukhari (453), 
Muslim (2485), Ahmad (5/222)| 


pb pasa Jasa. Tgn 


rd 


“23 Ls JG Nasi Mandar dd . la 


ade 


Dari Said bin Al-Musayyab, ia berkata, Umar melewati Hassan 
bin Tsabit Radhiyallahu Anhuma yang sedang menyenandungkan syair 
di masjid, lalu Umar mencelanya, maka Hassan berkata, Dulu aku 
melontarkan syair, dan di sana ada seseorang yang lebih baik darimu', 
kemudian ia menengok kepada Abu Hurairah dan berkata, “Apakah anda 
telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Penuhilah permohonanku. Ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul Gudus 
(Malaikat Jibri).” Abu Hurairah menjawab, 'Benar.' IHR. Al-Bukhari 
(3212), An-Nasa'i (715), Ahmad (5/222)| 


Kehormatan Masjid-masjid 
Allah Ta'ala berfirman, 


WA ah AGE 


“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang ssi 
orang yang rukuk dan orang yang sujud!” (OS. Al-Bagarah (2): 125) 


Allah Ta'ala berfirman, 


122 Pad 25 210 


PE DA sb! AAN 3 Sp at $ Oo» sd 


“(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan 
Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih 
(menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang.” (OS. An-Niir (24): 
36) 


3 PE ENYA Pa ra 
ads Penang sda A0 bo al Jos 
Aa da jaan 2 3 La Jas Cemal 
KGT Si aa SI AN To di Jai ba 
Sha JUS 263 Ia ala IE Al Usa sn OS Na 


BA Yg rai Ika Ja Ae »h 
AU TN KA suasa ie He hg Aa S3 


s 
rd 


AG Ga A4 AAS P3 ya AE ng Ga 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia pemkab Ketika kami 
sedang berada di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang lalu kencing di masjid sambil 
berdiri. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkata kepadanya, 'Mah, Mah! Anas melanjutkan, “Rasulullah berkata, 
“Janganlah kalian memotongnya?5, biarkanlah dia.” Para sahabat pun 
membiarkan orang tersebut sehingga ia meyelesaikan kencingnya. Lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggilnya sambil berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya masjid ini tidak digunakan untuk kencing 
maupun kotoran, akan tetapi sesungguhnya masjid hanyalah untuk 
berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al-Gur'an.” Atau seperti itu 
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, “Kemudian 
Rasulullah menyuruh salah seorang untuk membawa timba?' berisi air 
dan kemudian menyiramkan?"” pada tempat kencing tadi.' (HR. Muslim 
(285), Ahmad (3/191)) 


EA JB Ls Al 35 asih AA yg (NY 
aa 2 aa Sa J5 SS ym 
Ja BG Tia Hr PH 333 Lai JIE K2 

AI Ya gp ES :JE HEM YAI Ia Vina 
AN ata na Eos Fs 

Ag ala 


1067.) Dari As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Suatu 


215 La Tuzrimuhu, yakni janganlah kalian memotong kencingnya. 

216 Ad-Dalwu yaitu bejana (ember) yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. An- 
Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Adz-Dzal Ma'a An-Nun. 

217 Asy-Syann yakni menuangkan sedikit demi sedikit. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, 
Bab Asy-Syin Ma'a An-Nun. 


ain mr De 


ketika aku berdiri di dalam masjid, lalu ada seseorang yang melemparku? 
dengan kerikil, aku pun menengoknya, ternyata dia adalah Umar bin Al- 
Khaththab Radhiyallahu Anhu. Umar berkata, Pergilah, temui dua orang 
itu dan datangkan mereka kepadaku.' Umar bertanya, Siapakah kalian 
berdua, atau dari mana kalian berdua? Mereka menjawab, Dari penduduk 
Tha'if' Umar menimpali, Seandainya kalian berdua dari daerah ini, 
niscaya aku pukul kalian, mengapa kalian mengangkat suara di masjid 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” IHR. Al-Bukhari (470)1 


AMP bait JB aa PSS Ul pl XS 


IE ka ala la jan Yg ale Io AN 
IS! AN Pai YG -JE PD WA Jd Ws TA AJE 9 £ na YA 


5 ap: Ia ON MP 5 SE na TG so 
5 Lag lakuas SSI US JSI, Sma AND PA) S3 
3 £. 
A36 
Dari Abdullah bin Abu Gatadah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, 
ia berkata, Pada saat kami melaksanakan shalat bersama Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba terdengar suara gaduh?"”, maka 
beliau berujar, “Ada apa dengan kalian?” Mereka menjawab, "Kami tergesa- 
gesa mendatangi shalat, Beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan itu. 
Apabila kalian mendatangi shalat maka datangilah dengan kondisi yang 
tenang, apapun yang kalian dapatkan dengan jama'ah maka lakukanlah, 
dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah.” IHR. Al-Bukhari (635), 
Muslim (603), Ahmad (5/306)1 


Larangan Seseorang Memerintahkan Temannya untuk 
Berdiri Lalu Ia Duduk di Tempat tersebut, pada Waktu Jum'at 
Maupun Lainnya 


dn jo BAN KS AE AN can Ep 2 
SB Ca AG sAAAA TE 13 bag Para 


Bana 
218 Fahashabani yaitu melempariku dengan batu kecil. Lihat Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajr 


(1/561). 
219 Jalabah yakni suara-suara keras. Lihat Syarah An-Nawawi Ala Muslim (5/101). 


h ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Apt GAN - JG CERA 2G 


(1069.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang memerintahkan 
saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya, lantas ia duduk di situ. 
Aku bertanya kepada Nafi', Apakah itu berkenaan dengan hari Jum'at? 
Ia menjawab, Hari Jum'at dan lainnya.' IHR. Al-Bukhari (911), Muslim 
(2177), At-Tirmidzi (2749) tanpa pertanyaan kepada Nafi'.l 


da ala bt Ja HI KE AN 535 pi op Oo) 
shah si Ja sh pa Kan sa J6 


PL pi d3 A3 IRR 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda, “Janganlah seorang dari kalian menyuruh saudaranya 
berdiri pada hari Jum'at, kemudian mendatanginya dan menempati tempat 
duduknya, akan tetapi berlapanglah.” IHR. Muslim (2178)1 


ale dst baal 33 OKE AI 2 buta 0 


s1 Pe Mam sen Ga' jan Kuna £ ERA SN 
5 dede Gp M6, S3 SA FB Bh db aa 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari 
kalian berdiri.” Dalam riwayat lain: “Barang siapa yang berdiri dari 
tempat duduknya, lalu ia kembali, maka ia lebih berhak terhadap tempat 
duduknya.” IHR. Muslim (2179)| 


Larangan Membawa Senjata dalam Keadaan Terhunus, di 
Masjid atau di Jalan 


Ade Al Te dl Ip YP AE AI 633 AE SN (9 
Ml 3 sa bnar gede Aa 


nm Be 


ma maha 


Ip Kal Tua 
Ayah Ae yag VI 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa beliau memerintahkan seorang lelaki yang bersedekah 
dengan anak panah di masjid, agar tidak membawanya kecuali dengan 
cara memegang ujung anak panahnya.?? (HR. Al-Bukhari (451) secara 
ringkas, Muslim (2614), Abu Dawud (2586), Ahmad (33/350)) 


Pra Pan 

reaksi mabotorado ca 2 

TE MWA 8 Bae Ap - 3 1. 
o 3 8. £ - 3 
Sab Ge al Kama 
1073.) Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila seorang dari kalian berlalu di masjid 
kami atau pasar kami sambil membawa anak panah, maka hendaknya 
ia memegang ujungnya.” Atau beliau bersabda, “Maka hendaknya dia 
menggenggam telapaknya.” Atau bersabda, “Hendaknya digenggam 
dengan telapaknya agar tidak mengenai seorang pun dari kaum muslimin.” 


(HR. Al-Bukhari (7070), Muslim (2615), Abu Dawud (2587), Ibnu Majah 
(3778),Ahmad (4/397)| 


Tg Ke B1 Jo GAN SI EA 35 pt 58 (LI) 
SARA Arang 


1074.) Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melarang membawa-bawa pedang dalam keadaan terhunus. (HR. 
Abu Dawud (2588), At-Tirmidzi (2163), Ahmad (3/300)| 


Mengonsumsi Bawang Putih dan Merah atau yang Semisalnya 
KIE AN Io BN NAS IN 5 EP 


220 Binushuliha yakni ujung anak panah yang runcing atau ujung tombak. Lihat Fath Al- 
Bari, karya Ibnu Hajar (13/25). 


2 0 aa 2 Pa 0. Keran 0 2-01 . Ns 
1075.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda dalam perang Khaibar, “Barangsiapa makan 
dari tumbuhan ini -yakni bawang putih- maka janganlah sekali-kali 
mendekati masjid kami.” IHR. Al-Bukhari (853), Muslim (561), Ahmad 
(2/13)) 


Pd 
SI kia 


de Aas 


-. 


3 AI Go  E p H GE AN 


Tok Me jads S5 3 LN na da 
“Aa9 Enera Gaes 


Dari Jabir bin Abdillah AN Anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa makan bawang 
putih atau bawang merah maka jangan mendekati kami.” Atau beliau 
bersabda, “Maka jangan mendekati masjid kami dan hendaknya ia duduk 
di rumahnya saja.” IHR. Al-Bukhari (855), Muslim (564), Abu Dawud 
(3822), An-Nasa'i (706), At-Tirmidzi (1806), Ahmad (3/400), dan dari Abu 
Hurairah dalam riwayat Ibnu Majah (1015) secara makna) 


Jaan SJ Uta Ah Pengbaa 2 (&) 
BAIK ag JST Ga 9 IE Ah Ga aa 


ar tuka Ss ea 2 dad 3 
JS JA Ga Na KA PAN Ba 


PAN N ritirak GET la Gasa dl Aa, 


Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa makan 
bawang putih atau bawang merah maka jangan mendekati kami.” Atau 
beliau bersabda, “Maka jangan mendekati masjid kami dan hendaknya ia 
duduk di rumahnya saja.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 


disodori satu periuk berisi sayur bawang, lalu beliau mendapat bau sesuatu 
dan bertanya, kemudian beliau diberitahu tentang sayur bawang di dalam 
periuk itu, lalu beliau berkata kepada sebagian sahabatnya, “Bawalah 
ini,” kepada sebagian shahabatnya! Maka ketika beliau melihatnya, beliau 
enggan memakannya, kemudian beliau bersabda, “Makanlah! Karena aku 
selalu bermunajat kepada Dzat (Allah) tidak seperti kalian bermunajat.” 
(HR. Muslim (564)| 


FTA - PATI SP - “TS 3 

z PA o£ OA - z 

Se Hy se Lay ass aja 
#0 2. 3 -: Ke 

(1078) Dari Umar bin Al-Khaththab Ka Ki ia Bere 
Wahai manusia! Sungguh kalian makan dua tumbuhan yang saya 
pandang kotor, yaitu bawang merah dan bawang putih. Aku pernah 
melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila beliau menemukan 
orang di masjid yang berbau bawang merah dan bawang putih, beliau 
menyuruh untuk mengeluarkan orang itu ke Bagi'. Barangsiapa memakan 


bawang merah dan bawang putih, maka matikanlah bau keduanya 
dengan memasaknya.' IHR. Muslim (567), An-Nasa'i (707), Ibnu Majah 


(1014, 3363), Ahmad (1/15)! 
SEA Io GIA SS KE 2 ge, je 36 0) 


Sisa La 12 3 BN JUS Kn an ia AA dag 
SUN Ta IE La IE A2 #II Ola AN oIb 


(1079) Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ada beberapa orang yang menemui 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ternyata beliau mendapati orang- 
orang itu mengeluarkan bau bawang bakung, maka beliau bersabda, 
“Bukankah aku sudah melarang kalian untuk mengkonsumsi tumbuhan 
ini, sesungguhnya para malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia 
terganggu darinya.” (HR. Muslim (564), Ibnu Majah (3365), Ahmad 
(3/387)) 


AE PAN 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Larangan Meludah di dalam Masjid 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pad 21 LG G8 LD» PA An Rt 

(oa Sya oa Ula an Tan ea yag as 

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar- 

syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.” (9S. 
Al-Hajj (22): 32) 


Tea Iis JB: SEK Ah Ce At en ego 0 (v4) 
ARIS USG ab smua SI 2aag ada di 


(1080.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Meludah di dalam masjid 
adalah dosa (kesalahan), dan kaffarahnya adalah menimbunnya.” (HR. 
Al-Bukhari (415), Muslim (552), Abu Dawud (475), An-Nasa 'i (722), At- 
Tirmidzi (572), Ahmad (3/232)| 


ala ah da ata pp ea an 


dn 33 5 ala an H3 ala DE ehh 
FB Aib St Jin (SI Pasi Sl Juan Bs At 


Pd 


£ 


as Ja Ea IR aah an 5 
A3 Gasa, H5 MS ES e "S 33 


Pend - 3-9. Cg 21 

asa lala HIU 4 aan IE Aas 5 5 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
: Alaihi wa Sallam melihat bekas ludah di arah kiblat, maka beliau kecewa 
| dan merasa berat hingga terlihat pada wajahnya, beliau beranjak lalu 
| menggaruk ludah itu dengan tangannya, lantas bersabda, “Sesungguhnya 
seorang dari kalian apabila berdiri dalam shalatnya maka dia sedang 
bermunajat dengan Rabbnya —atau sesungguhnya Rabbnya berada antara 
dirinya dengan kiblat - maka janganlah seorang dari kalian meludah ke 


aman 


arah kiblatnya, akan tetapi boleh ke arah kiri atau ke bawah kakinya.” 
Selanjutnya beliau mengambil ujung selendangnya dan meludah ke 
arahnya, lalu mengembalikan sebagian kepada sebagiannya, lantas 
mengatakan, “Atau lakukan seperti itu.” IHR. Al-Bukhari (405), Muslim 
(551), Ibnu Majah (763), Ahmad (3/188), dalam riwayat An-Nasa'i (722) 
secara ringkas, dan dari Ibnu Umar dalam riwayat Abu Dawud (479), serta 
dari Abu Said Al-Khudri dalam riwayat An-Nasa'i (724)| 


una IE AN Ka GAN SI EA 35 Ul 3g CAD 
Ga SAN BE da AN 3 San ami 3 3 RE 


Al boa Iyan JB AE Wae bang GS th 
AN Yaa 2 la 


-. 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melihat bekas ludah di arah kiblat masjid, maka beliau marah 
hingga wajahnya memerah, lalu ada seorang wanita dari kalangan Anshar 
yang datang dan menggaruknya, kemudian tempat itu diberi Khaluf?. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Alangkah 
bagusnya ini.” IHR. Ibnu Majah (762)| 


Ig KIE Al Io GEN SG AI ce, AS 32 (AP) 
Ke Nee Pra 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menggaruk ludah di kiblat masjid. (HR. Al-Bukhari (407), 
Muslim (549), Ibnu Majah (764), Ahmad (6/138)| 


Hak Menghias Masjid dan Bermegah-megahan 


de Iis 5 JO JS RAS AI Ge5 oat oil ot (LA) 
Palu Il Je oa sn) sean Sea 9 IE AI 


221 Khalug adalah minyak wangi campuran yang dibuat dari Za'faran dan minyak wangi 
lainnya. Lihat Syarah An-Nawawi Ala Muslim (18/137). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


-& KF Kg b 2 OX 

SAI Soe 5 US YAA 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku tidak diperintahkan 

membangun?2 masjid dengan megah.” Ibnu Abbas berkata, Sesungguhnya 

kalian akan memperindahnya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan 
Nasrani memperindahnya.' (HR. Abu Dawud (448)! 


J6 Dl Jo GAN SI ks Wi ge ya 3E 0 (A0) 
MP AA AAA 

Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, “Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai orang-orang 


bermegah-megahan dengan (pembangunan) masjid.” IHR. Abu Dawud 
(449), Ibnu Majah (739), Ahmad (3/134)| 


Peringatan Keras Menjadikan Kuburan sebagai Masjid 
ST ..xJ 230 gb. TEE e- 2 
en nan mala Ing ora HA , gen 
£ AS ya Lana An J2 4 2 
2383 - 21 Henna n Ia TE 
A5 
1086.) Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, 
keduanya berkata, Ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
semakin parah, beliau memegang bajunya dan menutup”? ke mukanya. 
Bila sudah sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Dalam keadaan seperti 


itu beliau bersabda, “Semoga laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan 
Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai 


222 Tasyyid adalah mengecat dan membangun dengan lepa. Lihat Kitab Al-'Ain, Bab Asy- 
Syin Wa Ad-Dal (6/277). 

223 Thafiga Yathrah, yakni Akhadza Yathrah (mulai melemparkan). An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Ath-Tha' Ma'a Al-Fa'. 


aw et 


masjid-masjid.” Beliau mengingatkan (kaum Muslimin) atas perbuatan 
mereka (Yahudi dan Nasrani). (HR. Al-Bukhari (435, 436), Muslim (531), 
Ahmad (6/275)| 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


YG Y 
GG are) 
9 At Dri 


Menjaga Waktu dan Umur 
Allah Ta'ala berfirman, 


Ch. » ALA SA P Ten NT 

LS Tian Ia Jaka YG Paha AT » Lag 
“Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi 
umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh)." 
(OS. Fathir (351: 11) 


- 
Ag 
w 


ea resa Crita £ TA 1 ai 
1087.) Dari Abu Hurairah Pesan Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Allah telah memberi udzur?2 kepada 


seseorang dengan ditangguhkan ajalnya hingga umur enam puluh tahun." 
(HR. Al-Bukhari (6419)| 


PAI MN RAP Gaea | 
an pobarata pg ape (an) 
28 » s - c 5 0. OT 4 
ba 
1088.) pari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dua nikmat yang banyak orang 


tertipu di dalamnya, (yaitu): Kesehatan dan waktu luang.” IHR. Al-Bukhari 
(6412), Ibnu Majah (4170), Ahmad (1/344)| 


ui pepanrbeki Ol Pan 


224 A'dzarallah, yakni tidak ada lagi kesempatan untuk beralasan karena Allah telah 
menangguhkan umurnya dengan panjang, tapi tidak juga meminta ampun. Lihat An- 
Nihayah, Bab Al-Ain Ma'a Adz-Dzal. 


Cinta Dunia dan Panjang Angan-angan 
Allah Ta'ala berfirman, 
PE BAN GA 323 


“Dan sungguh, engkau Ke akan mendapati mereka Ona 
orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia).” (OS. 
Al-Bagarah (21: 96) 


ale Ai Jodi pe habtganaa (as) 
Anya desah SESI AL C5 ASI yaaa sed 
dg 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Anak Adam akan menjadi tua (lemah, 
namun akan tetap muda (bersemangat) dalam dua hal, (yaitu): Ambisi 
terhadap harta dan usia.” (HR. Al-Bukhari (6421) secara makna, Muslim 
(1047), At-Tirmidzi (2455), Ibnu Majah (4234), Ahmad (3/192)) 


do Iga, JB: den Ara La. 
S3 TN AI 13 Haa SA ola aa 
Aviper dia 2 5, da 3 ente 


(1090.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia naa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Inilah anak Adam dan inilah batas 
ajalnya.” Beliau meletakkan tangannya pada tengkuk lehernya. Kemudian 
membentangkan tangannya itu dan bersabda, “Sepanjang inilah cita- 


citanya, sepanjang inilah cita-citanya, dan sepanjang inilah cita-citanya.” 


IHR. At-Tirmidzi (2334), Ibnu Majah (4232), Ahmad (3/257)| 


Maa Teh ek angan 


225 Manusia 225 Manusia akan Pe tua dan lemah namun semangatnya tetap — Lihat Fath Al- 


Bari, karya Ibnu Hajar (11/241). 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


203 KL art BAK POP Para 4 
PER ena NIAS APN AN Ko Al Jaa 
AJI baek 
Dari Haritsah bin Mudharrib, ia berkata, "Kami pernah mendatangi 
Khabbab untuk menjenguknya. Kulitnya telah diterapi dengan Kay (terapi 
dengan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit) sebanyak tujuh 
kali.' la berkata, Sakitku ini telah lama. Seandainya aku tidak pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah 
kalian mengharapkan kematian..” Rasulullah juga bersabda, “Seseorang 
itu diberikan pahala atas seluruh harta yang diinfakkannya, kecuali pada 
tanah.” Atau, beliau bersabda, “Atau infak pada bangunan (yang tidak 
untuk mendekatkan diri kepada Allah).” (HR. At-Tirmidzi (2483), Ibnu 
Majah (4163), Ahmad (5/109)) 


Kla JB 3 IN ge ap ga ab jp AG 9 
Gd AE gi 33 pls ale AI So MJ 
Je AE JB: elit aa 


KONI Cp 
Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kami ketika kami sedang merenovasi 
rumah?2 milik kami, maka beliau bertanya, “Apa ini? Kami menjawab, 
Ini rumah yang sudah roboh dan kami sedang memperbaikinya." Beliau 
bersabda, “Aku tidak melihat kecuali urusan ini lebih cepat dari itu.” IHR. 
Abu Dawud (5235), At-Tirmidzi (2335), Ibnu Majah (4160), Ahmad (2/161)! 


GA Lag JB AE A5 Al GP ops 3 3£ 

z- 3 “2 3 2 ate - 1 5 ad 

IS GA ka ka WS Nm: Al Le 

(1093) Dari Ka'ab bin Iyadh Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah 

mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya 

setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. ” (HR. 
At-Tirmidzi (2336), Ahmad (4/160)| 


- 


£ 


jet YAI S3 


226 Khushsh adalah rumah yang dibuat dari kayu dan bambu. An-Nihayah Fi Gharib Al- 
Atsar, Bab Al-Kha' Ma'a Ash-Shad. 


alm Ko 


- 


Sd SEN JA AS AN Gen ab oi alat 38 ag) 
Sa MS ENG JB SA 4 la la 
Anal BASE EL Sa et Pa Jas BEJ 
333 An Urban Ip 3 Al ptt IG CA ISI, 

Wa Sat 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang pundakku lantas 
bersabda, “Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau 
orang yang sedang menyeberang jalan (pengembara).” Ibnu Umar pernah 
mengatakan, “Apabila engkau berada di sore hari maka janganlah 
menunggu datangnya pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari maka 
janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakan waktu 
sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu.' 
(HR. Al-Bukhari (6416)) 


Io Ip Laka SEE AN GP Sah dis: 9 
MAPAN AN An 1g IE Dl 
Je Ga 


(1095.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku telah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, “Hati 
orang tua tetap terasa muda dalam dua hal, (yaitu): Cinta dunia dan 
panjang angan-angan.” (HR. Al-Bukhari (6420), Muslim (1046) semisal) 


Jo Ita 2 JG nb We Blu oa 33 MY 
JA AAN AA 5 FN Gl ea la Ae Ah 
JAR B3 


(1096) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Anak Adam akan semakin 
tumbuh besar dan semakin besar pula bersamanya dua perkara: Cinta 
harta dan panjang umur.” (HR. Al-Bukhari (6421), Muslim (1047)| 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Bi en Bah mata bal 


ae 2 Lo al Is SI Ao Kit ya AN) 
la Pel EL MIN g Jas una 
AA dn el Las 53) JUS Fl 
2 Pn ik GL Gasa AAN 35 SN ea 
ISI sa 13 38 3 Gasa dat La 35 TI 

PA ena IN 


Dari Ugbah bin Amir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam suatu hari keluar dan menyolati para sahabat yang gugur 
dalam perang Uhud, lantas beliau menuju mimbar dan bersabda, “Aku 
adalah pendahulu kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, 
sungguh aku telah melihat telagaku sekarang, dan aku telah diberi kunci- 
kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku 
tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun 
justru yang aku khawatirkan atas kalian adalah kalian saling berlomba- 
lomba di dalamnya (kekayaan).” (HR. Al-Bukhari (6426), Muslim (2269)| 


Keutamaan Orang yang Panjang Umurnya dan Bagus Amalnya 
BJ GUA SIB AI Ga op AN aa GA 

AA Gas PAS IU Ia SEN GE Sa Op 
Dari Abdullah bin Busr Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang arab 
badui berkata, Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang paling baik? 


Beliau bersabda, “Orang yang panjang umurnya, dan baik amalannya.” 
(HR. At-Tirmidzi (2329), Ahmad (4/188), dengan lafazh “Khairu Ar-Rijal') 


Apes 5 HE 21 G3 AN Jp ae 38 (03) 


aa nan al Et Rea 219 Ade ade AN lo 
HI ad Sy JUS ala Ulas And jl anta tang 


2 KITAB JENAZAH De 


.. 


as la ge ag SE AN Jo AJ 2 JUS tagar 


Gala US Ws lala Abe AE 0 IAI Mah MIN 

PA Ir per) 
(1090.) Dari Ubaid bin Khalid As-Sulami Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempersaudarakan dua orang 
lelaki, lalu salah satunya terbunuh, sedangkan satunya lagi meninggal 
sepekan setelahnya. Kami pun menyalatinya, lantas Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata, “Apa yang kalian ucapkan?” Kami menjawab, 
Kami mendoakan kebaikan untuknya, dan kami mengucapkan: Ya Allah, 
ampunilah dia dan pertemukan dia dengan sahabatnya.' Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berbeda antara shalat orang ini 
dengan shalat temannya, puasa orang ini dengan puasa temannya, amal 
orang ini dengan amal temannya, sungguh antara keduanya bagaikan 
jarang antara langit dan bumi.” IHR. Abu Dawud (2524), An-Nasa'i (1984), 
Ahmad (4/219)1 


Kal GA aa sg Beta gag antara pa Mas ata 


Takdir Allah Ta'ala Mematikan Makhluk-Nya 
Allah Ta'ala berfirman, 


En KE 
“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.” (OS. Ali Imran (3): 185) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Ae 38 na (356 
“Di mana pun kamu berada, kematian akan Pena kamu.” (OS. 
An-Nisa' (41: 78) 


Allah. Ta'ala berfirman, 


L A.G Ae Du “3 
OparAnGrgari 


MU Nan D Bego 


“Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati 
(pula).” (OS. Az-Zumar (391: 30) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Ban Tedi 


“Yang menciptakan mati dan hidup.” (OS. Al-Mulk 1671: 2) 


Allah Ta'ala berfirman, 
PG x sa z 4 
O) » “5G salat F 


“Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya.” (OS. “Abasa (80): 
21) 


BA Ja ga G3 Ga ge ey 2 
Sya LN AG SW AAA LI GS 
Jas ga ja Has. Ia MO: PA 
Ag Ag aa SEA Io AN CE ESA G3 Se 
(aa 4 5 JAS ip 
Kepri DAA Guk: JA 
PRE ep WIB Ole ES era) 
Ae PE en UN KE 5 ae 
SAE JUS SB Gel JS (al Ja ke Ul G5 
SES MEN IS AE Wi ge HA AP 


23-33 330 


Aur He aa Ka ae seal -J3 


ade Ja 2 


235 KAP NA ks Bd 3 
TT panae SAE) EN BI dst 4 2: AAN JI Ia 


Te 3 Ke Tata 
EP Ec Ian OS ag Lb 3 


s 
Pra 


UNS A2 Al gP3 2g AN BSE GIS ASI Oya 
Any 2S ALS JA 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, ia berkata, 'Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang menunggang 
kudanya dari suatu tempat bernama Sunh hingga tiba, lalu masuk 
ke dalam masjid tanpa berbicara dengan orang-orang, kemudian dia 
menemui Aisyah Radhiyallahu Anha dan langsung mendatangi Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sudah ditutupi (jasadnya) dengan 
kain terbuat dari katun. Lalu dia membuka tutup wajah beliau, dia 
menelungkup di depan jasad Nabi dan mengecupnya. Kemudian Abu 
Bakar menangis dan berkata, Demi bapakku sebagai tebusan, wahai Nabi 
Allah, Allah tidak akan menjadikan kematian dua kali kepadamu. Adapun 
kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi." Abu 
Salamah berkata, Tbnu Abbas telah mengabarkan kepada saya bahwa Abu 
Bakar Radhiyallahu Anhu keluar bertepatan Umar Radhiyallahu Anhu 
sedang berbicara dengan orang banyak. Maka (Abu Bakar Radhiyallahu 
Anhu) berkata, “Duduklah!. Namun Umar tidak mempedulikannya. 
Lalu Abu Bakar berkata lagi, 'Duduklah!. Namun Umar tetap tidak 
mempedulikannya. Akhirnya Abu Bakar bersaksi (tentang kewafatan 
Nabi) sehingga orang-orang berkumpul kepadanya dan meninggalkan 
Umar, lalu Abu Bakar berkata, Amma Ba'du, barangsiapa di antara 
kalian menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka 
sungguh Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sekarang sudah wafat 
dan barangsiapa dari kalian yang menyembah Allah, sungguh Allah 
Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Allah Ta'ala telah berfirman, 
“Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul: sebelumnya telah berlalu 
beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke 
belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik ke belakang, maka ia tidak 
akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada 
orang yang bersyukur.” (OS. Ali Imran (3): 144) Demi Allah, seakan-akan 
orang-orang belum pernah mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan 
ayat tersebut sampai Abu Bakar Radhiyallahu Anhu membacakannya. 
Akhirnya orang-orang memahaminya dan tidak ada satupun orang yang 
mendengarnya kecuali pasti membacakannya.' (HR. Al-Bukhari (1242), 
dan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari (1241), juga) 


2 KIS A0 Ta HN ES. JB AE Al sej abs 32 OI) 


Hp — 


—— Kar— 


2. 


ea, dia SE BN SES ES dah Naa be 
Ep dal 8 sa as € KS Ja 8 sa IS JI So 
» 2 KY ay PA 3 A ag 533 ara KY SESI Ha 
ta dasi as pt YAN BA ya dai LE 
Aa KE Mn TE SI, AS 


Dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah membuat suatu garis persegi empat, dan membuat 
garis tengah di persegi empat tersebut, dan satu garis di luar garis segi 
empat tersebut, serta membuat beberapa garis kecil pada sisi garis tengah 
dari tengah garis tersebut. Lalu beliau bersabda, “Ini adalah manusia dan 
ini adalah ajalnya yang telah mengitarinya atau yang mengelilinginya dan 
yang di luar ini adalah cita-citanya, sementara garis-garis kecil ini adalah 
rintangan-rintangannya, jika ia berbuat salah, makaia akan terkena garis 
ini, jika berbuat salah lagi maka garis ini akan mengenainya. ” IHR. Al- 
Bukhari (6417), Dai aa (2454), Ibnu Majah (4231), Ahmad (1/385)1 


Ip cdi dika Jual SIG KE AN 3 IA alga 0x0) 0 


- 


: JS “33 3 S5 Tea AA AN UAP II gala Saga 


Ep Kas AE AN 3 LIL KE 
Tit LD Jang da Ja tas JS 
GG Je SI -J S|SLs 5 “ cs -J ia Ka Ga 
SE SE 3 Kap IRR AN Kas ada 
JI 3 4 256 23 Ia ag ala Al To WI, 
AI - Sis Gaal oo 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia Berkata Suatu hari 
malaikat maut diutus kepada Musa Alaihissalam. Ketika menemuinya, 


(Nabi Musa) memukul matanya. Maka malaikat maut kembali kepada 
Rabbnya dan berkata, “Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak 


menginginkan mati.' Lantas Allah mengembalikan matanya dan 
berfirman, “Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan 
tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Setiap bulu lembu yang 
ditutupi oleh tangannya, satu bulunya dihitung satu tahun baginya.” 
Ia berkata, Wahai Rabb, setelah itu apa? Allah berfirman “Setelah itu 
Kematian.” Maka ia berkata, “Sekaranglah waktunya.' Kemudian Nabi 
Musa Alaihissalam memohon Allah agar mendekatkannya dengan tanah 
yang suci (Al-Mugaddas) dalam jarak sejauh lemparan batu.' Perawi 
berkata, “Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Seandainya aku kesana, akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan 
kuburnya yang ada di pinggir jalan dibawah tumpukan pasir merah.” (HR. 
Al-Bukhari (1339), Muslim (2372), Ahmad (2/269)| 


GS Are 9 - 

-01 Pa tai sb 

-£ - 0 2-8 pak 
35 ia IeraTa Il 13 A Ia | & NE Aa 
1gae Pte Nah ang Al 3 
(1103) Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, Jika ajal seseorang 
di antara kalian telah ditentukan pada suatu tempat di bumi, maka 
ditancapkan padanya keinginan untuk pergi ke tempat tersebut. Dan jika 
telah sampai pada batas akhir perjalanannya, maka Allah Subhanahu 
wa Ta'ala akan mengambil ruhnya. Dan bumi pada hari Kiamat akan 


berkata, Wahai Tuhan-ku, inilah yang telah Engkau titipkan kepadaku.” 
IHR. Ibnu Majah (4263)) 


Mengharap Kematian 
SAN sa SW PA ga MI goda 1) 
BK Ip MA 5 PA LA Getah 


SI dia Pe ar Ss Jan 


AS 2G 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Janganlah seorang dari kalian mengharapkan 
kematian karena kesusahan yang menimpanya, namun kalau memang 
harus berbuat, maka ucapkanlah: Ya Allah, hidupkanlah aku selama 
hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika memang kematian 
itu lebih baik bagiku.” IHR. Al-Bukhari (5671, 6351), Muslim (2680), An- 
Nasa'i (1820), At-Tirmidzi (971), Ibnu Majah (4265), Ahmad (3/247)1 


383 333 SES Ie S5 Je pe goa 3 00) 
Ip Nae LAS Gaal Was IIS ob LB 


FI 


SI Tp SA IK eng Yesalyai as 
Bag Spa sed pns al og dls ala dn Ta ga 


PA “- z 


Pe: Iu joel BA 


MAS 3 seb 3) ah ss 


(1105) Dari Oais bin Abi Hazim, ia berkata, Suatu ketika kami masuk 
menemui Khabbab untuk menjenguknya, sementara dia telah diterapi 
dengan Kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit) 
sebanyak tujuh kali. Lalu Khabbab berkata, "Sesungguhnya para sahabat 
kami yang telah mendahului kami, mereka pergi tanpa mendapatkan 
bagian dari dunia sedikit pun, dan sekiranya kami mendapatkan bagian 
dari dunia, maka kami hanya mendapatkan sepetak tanah, seandainya 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melarang kami untuk mengharap 
kematian, niscaya aku akan mengharapkannya. Pada lain waktu, kami 
kembali menemuinya dan dia sedang membangun rumahnya. Lantas dia 
berkata, Sesungguhnya seorang muslim benar-benar akan diberi pahala 
pada segala sesuatu yang diinfakkannya kecuali sesuatu yang ia jadikan 
pada tanah ini.' IHR. Al-Bukhari (6430), An-Nasa'i (1823), At-Tirmidzi 
(2483, 970), Ahmad (5/110)| 


Dl To daan JEJE 2 
SI IS bai NG Sl kas 


SU KITAB JENAZAH (De 


20. Pat 


£ 


Jab daa Y Sp Al ai Lea SU AI ank 


5 


NS Nee 33503 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah seorang dari kalian 
mengharapkan kematian, jangan pula berdoa untuk itu sebelum datang 
waktunya. Sesungguhnya seorang dari kalian apabila meninggal, maka 
terputuslah segala amalnya, dan tidaklah seorang mukmin bertambah 
umurnya kecuali kebaikan.” IHR. Muslim (2682), Ahmad (2/350)| 


Pera 5 JB JB LEE AU ae ON) 
Tag Salak KL esa asi Get PASIR In aa 
ea MAN AN Kn 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah sekali-sekali seorang 
dari kalian mengharapkan kematian, kalau memang dia orang baik, siapa 
tahu akan hidup bertambah kebaikannya dan itu baik baginya. Kalau dia 
orang jahat, siapa tahu bisa meminta penangguhan (untuk bertobat). 
(HR. Al-Bukhari (5673), An-Nasa 'i (1818), Ahmad (2/309)| 


Keutamaan Bersabar atas Musibah Kematian dan Mengharap 
Pahala 


ah 5 Ka AI la aan 3 sea IG EN aa3 
DS) EU ego DI JUS 3 Kie SE S3 33 
2 aa Ia JB gloa Kasi SB SE 
KE LTE Ag ala Al Le ab Jaan cl TE JS 


227 Yakni meninggalkan keburukannya dan meminta keridhaan. An-Nihayah Fi Gharib 


Al-atsar, Bab Al-Ain Ma'a At-Ta'. 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Ta 


- 


PA PATRA TA an Tara 
Ino Ji kie RAN Sha ada Zul Te 


(1103.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata kepada 
seorang wanita dari keluarganya, Apakah kamu kenal dengan Fulanah? 
Ia pun menjawab, Ya.' Anas melanjutkan, Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melewati wanita itu saat ia menangis di suatu 
kuburan, lantas beliau menasehatinya, “Bertakwalah kepada Allah, dan 
bersabarlah!”, namun wanita itu malah menjawab, 'Menjauhlah engkau 
dariku, sebab engkau tidak mengalami seperti musibahku ini! Kata 
Anas, Nabi pun segera menjauh dan pergi. Lantas ada seseorang yang 
melewati wanita itu seraya mengatakan, 'Apa yang disabdakan Rasulullah 
kepadamu? Wanita tadi menjawab, Saya tidak tahu kalau orang tadi 
Rasulullah." lelaki itu mengatakan, “Orang tadi itu adalah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Anas berkata, Maka wanita itu datang ke 
pintu rumah Nabi dan ia tidak mendapati seorang yang menjaga pintu 
beliau, lantas mengatakan, Wahai Rasulullah, Demi Allah, tadi aku tidak 
mengetahuimu! "Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Kesabaran itu terletak pada saat pertama kali benturan.” IHR. Al-Bukhari 
(1283, 7154), Muslim (926), Abu Dawud (3124), At-Tirmidzi (988), Ahmad 
(3/143)) 


AA ga LC AAN Ae AAA Par 


PA ena ae KA Ne 
ar PO AR 3 :JS 315 h 23 IS SI 3S 


L) 
“0” 20 07, MN na 


2 yA sa EL pa AN Ka AISI 513 at 


aa, PURE Ya ASI GS Lag dd ape 
(“00.) Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Beberapa 
orang dari kalangan Anshar meminta (pemberian sedekah) kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau memberi. Kemudian 
mereka meminta kembali, lalu beliau memberi. Kemudian mereka meminta 
kembali dan beliau memberi lagi hingga habis apa yang ada pada beliau. 


SU KITAB JENAZAH De 


S5 ag Jj Ska IE lag ala A1 Ka dit IA) 


Kemudian Beliau bersabda, “Apa-apa yang ada padaku dari kebaikan 
(harta) sekali-kali tidaklah aku akan meyembunyikannya dari kalian 
semua. Namun barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta- 
minta), maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang meminta 
kecukupan maka Allah akan mencukupkannya dan barangsiapa yang 
berusaha menyabarkan dirinya maka Allah akan memberinya kesabaran. 
Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang 
lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran.” (HR. Al-Bukhari 
(1469, 6470), Muslim (1053) lafazh ini miliknya, Abu Dawud 1644), An- 
Nasa i (2587), At-Tirmidzi (2024), Ahmad (3/93), (Muwatha' 8b2)| 


Sis NG SE IA A2 AN G2 ML 3 S0) 
SE SL 3G 1 BAN Se Et Apap On ua Je 
CON AS: La Sendang bagi IN La 


AF 383 EN 33 Os Se Sip 2 na 3 IE 
maba AN ab as sj 


5 A8 AN Jo gan Ga Jae La ta 

ba 5 JUS Upi OS Un dag aa AI Ta ga gai 
Ia LA ye aye In jp in ada Abi Le 
3 AB Welas ud ea Sa LAS ga It JS Kajen 

ats 


Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, “Anak dari Abu 
Tholhah dalam kondisi sakit yang parah. Katanya, 'Dan akhirnya dia 
meninggal dunia.' Saat itu Abu Tholhah sedang bepergian. Ketika isterinya 
melihat bahwa dia (anaknya) sudah meninggal, maka dia mengerjakan 
sesuatu dan meletakkannya di samping rumah. Ketika Abu Tholhah 
sudah datang, dia bertanya, Bagaimana keadaan anak (kita)? Isterinya 
menjawab, Dia sudah tenang dan aku berharap dia sudah beristirahat 
Abu Tholhah menganggap bahwa isterinya berkata benar adanya. Anas 
berkata, "Maka dia tidur pada malam itu. Pada keesokan harinya, dia 
mandi. Ketika dia hendak pergi keluar, isterinya memberitahu bahwa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


8 
. 
2 ka 
: 
N 
N 


anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian dia melaksanakan shalat 
bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu dia menceritakan sesuatu 
yang sudah terjadi antara dia berdua (dengan isterinya). Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semoga Allah memberkahi 
kalian berdua pada malam kalian itu.” Sufyan berkata, “Ada seorang dari 
kalangan Anshar berkata, Kemudian setelah itu aku melihat keduanya 
memiliki sembilan anak yang semuanya telah hafal Al-Our'an.' (HR. Al- 
Bukhari (1301), Ahmad (3/152)1 


Se AN Ja GA Le ES 3 gg ON 
IS ol GEN I Tas Ken dea 
se an Tatar de dn ja yan 
CAN, pal 113 yee AA Ba 
An jo ga panai Sena 
IA Ne ha ya kasa 
Jan 6 Madun snsd HAB V5 
AN lp oles ai HA as LA, sah JB SISA Ld 
AN oo Ya AI 


Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, “Ketika kami sedang bersama 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah seorang putri Nabi mengirim 
utusan untuk memanggil beliau dan mengabarkan kepadanya bahwa 
anak kecilnya atau anaknya telah menghadapi kematian. Maka beliau 
berkata kepada sang utusan, “Kembalilah dan kabarkan padanya: Bagi 
Allah hak untuk mengambil dan memberi. Segala sesuatu, berada pada- 
Nya sampai batas ketentuan yang Dia tetapkan, perintahkan dia untuk 
bersabar dan mengharap pahala.” Utusan itu kembali datang dan berkata, 
Sesungguhnya dia bersumpah dan sangat berharap sekali anda untuk 
datang.' Usamah berkata, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berdiri dan berdiri pula Saad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal yang saat 
itu bersama beliau. Aku juga ikut berangkat bersama mereka. Lantas anak 
kecil itu diserahkan kepada beliau, sedangkan nafasnya tersengal-sengal 
seakan geriba yang kosong dan mengalirlah air mata beliau. Saat berkata, 


se KITAB JENAZAH De 


Wahai Rasulullah, apa ini? Beliau menjawab, “Sesungguhnya air mata 
ini adalah (bentuk dari) rahmat yang Allah letakkan pada hati siapapun 
yang Dia kehendaki. Allah hanya akan memberikan rahmat pada hamba- 
Nya yang banyak kasih-sayangnya.” IHR. Al-Bukhari (1284), Muslim (623), 
Ahmad (3/43)) 


Pahala bagi Orang yang Ditinggal Mati sebagian Anaknya 
Allah Ta'ala berfirman, 


3g 


PA 25 28 23 Pd 2 Ta 
om Jia! Ha van adl, Ja ea Kerta 
Dt 


“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 


kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar 
gembira kepada orang-orang yang sabar.” (9S. Al-Bagarah (21: 155) 


JNE ore Ja Ih 2 Aga 2 pas alat 0 - 


25 Bal ya jin | JB sada AI bean daa 
IE JA ja VW 66 y £ Ie uh Desa Ts 
JB ia SEE IU Sos el S2 6 Sean 


sa urerur 


Dari Abu Said Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Seorang wanita 
datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
bersabda, “Tidaklah salah seorang wanita di antara kalian melahirkan 
tiga anak (yang shalih), kecuali ketiga anak itu akan menjadi penghalang 
neraka baginya.” Maka ada seorang wanita yang bertanya, Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua?' Wanita itu mengulanginya 
hingga dua kali. Maka Rasulullah menjawab, “Sekalipun hanya dua, 
sekalipun hanya dua, sekalipun hanya dua.” (HR. Al-Bukhari (7310), 
Ahmad (3/43), dan dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim (2632)| 


Tia 


N 
LN 


8 
—' 
” 


- 2 — 


le As Ta dit In3 SE AA ses ga 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Pem Dana 


A5 Re | JES sala ya SA ya dB 
ES AG AI ES IE OI A SIS an 


13o-l5 


& 1 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barang siapa berharap 
pahala dari ketiga anak kandungnya -(yang telah meninggal dunia)-, 
maka ia akan masuk surga.” Lalu ada seorang wanita berdiri dan berkata, 
Bagaimana dengan dua anak? Beliau bersabda, “Atau dua anak.” Wanita 
itu berkata, Duhai andai kata aku mengatakan, Satu.' (HR. An-Nasa'i 
(1871)1| 


ala AN Ga GAN JS JG KEB G3 Al Ip 
Ye AG J6 YER t. Fa ga Ka AA 
Bela 2 An 031 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkala Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 
tiga anaknya yang belum baligh?? kecuali Allah akan memasukkannya 
ke dalam surga karena limpahan rahmat-Nya kepada mereka.” (HR. Al- 
Bukhari (1248), Ahmad (3/152)1 


ada Oi Io PE 3 LE ea 
SAI SEN Ga AI ia BI ee OA VI 


4 Bu Kah dd aa AE oi 1 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Seorang muslim yang ditinggal 
wafat oleh tiga orang anaknya, tidak akan memasuki neraka selain 
sebatas melakukan sumpah Allah.” Abu Abdullah berkata, “Maksudnya 
melakukan sumpah Allah yang tersebut dalam Firman-Nya), “Dan tidak 
ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka).” 
(OS. Maryam (19): 71) (HR. Al-Bukhari (1251) dan terdapat penambahan 


228 Belum dewasa dan belum diberlakukan pena atas mereka, sehingga dosanya tidak 
ditulis. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ha' Ma'a An-Nun. 


SU KITAB JENAZAH Da 


dalam (1250) kalimat “Lam Yablugh Al-Hints, Muslim (2632), Ahmad 
(2/239)1 


Ala AI Io AJ J3 H5 gan ih dl ye OM 
LAS ae ya ca se aa Je 
BA Yu f BAGAN JAN Sa Bae 


(&1e,) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “ Allah Ta'ala berfirman, Tidaklah 
seorang hamba mukmin mendapatkan balasan di sisi-Ku ketika Aku 
mencabut nyawa buah hatinya dari ahli dunia kemudian dia berharap 
pahala kecuali berupa surga.” (HR. Al-Bukhari (6424), Ahmad (2/417)| 


Ar App Pa Haa hell 32 (NW) 
JW L Mada tk da lean Jagad 
NE AS Ld KE Jis daa Sd D1 DES 
II Aeis jaS into 15153 VI Olgl Ya tu ab 


ten 


(17) Dari Abu Iyas —yakni Mu'awiyah bin Gurrah- Radhiyaliahu Anhu, 
bahwa seorang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan 
membawa anak lelakinya, beliau bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
mencintainya?” Ia menjawab, Kiranya Allah mencintai anda sebagaimana 
aku mencintainya.' Di kemudian hari anak itu meninggal dan ia pun 
merasa kehilangan. Lantas ia bertanya tentang keadaan anaknya kepada 
beliau, lalu beliau bersabda, “Tidaklah engkau ingin mendatangi pintu 
surga kecuali telah engkau dapatkan anakmu berlari membukakannya 
untukmu.” (HR. An-Nasa 'i (1869), Ahmad (3/436)1 


SE ISA ye 2 XS KE A33 JI GE - 
SIA Ian NAD BEAN Ba el JE 
AAS 3 


Dari Mw'adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Dan demi jiwaku yangada di tangan- 


Pn NN nana 


Nya, anak yang mati keguguran benar-benar akan menarik ibunya dengan 
tali pusarnya ke surga jika sang ibu memang mengharap keridhaan-Nya. £ 
(HR. Ibnu Majah (1609), Ahmad (5/241)) 


Disunnahkan Banyak Mengingat Kematian 
Sa Ke da I,3 SE JEREE AN 35 HA diss OM) 
SN SAT psk S3 S1 Ag ala 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perbanyaklah mengingat 
penghancur? kelezatan”, yakni: Kematian. (HR. An-Nasa'i (1823), At- 
Tirmidzi (2307), Ibnu Majah (4258), Ahmad (2/293)| 


AI Ia ai das SAE SAI con 13 Ne) 
#ladas Hagagn D3 5 wa 


. 
s£ 


ag gada Lo dya 1g Rae 
Dari Aisyah Pakan ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam wafat sedangkan beliau berada di antara dagu?” dan 
leherku? Maka setelah wafat beliau, selamanya aku tidak pernah takut 
dengan pedihnya kematian siapapun.' (HR. Al-Bukhari (4446), An-Nasa'i 
(1829), Ahmad (6/64)| 


bug SN BEN ES Al 525 ES FD 
AUTO ORA NN G3 


Tn Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku tidak lagi merasa 
iri pada seseorang yang meninggal dengan mudah, setelah aku melihat 


229 Hadzim Al-Ladzdzat (dengan huruf Dzal), yakni pemutus kelezatan. Bisa juga dibaca 
Hadim (dengan huruf Dal). Dan yang dimaksud dua kemungkinan itu adalah kematian, 
karena kematianlah yang memutus kelezatan dunia. 

230 Haginah adalah lekukan melengkung antara tulang selangka di leher. An-Nihayah Fi 
Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ha' Ma'a Al-Oaf. 

231 Dzaginah adalah dagu, ada juga yang mengatakan ujung leher. Ada juga yang 
mengatakan, "Daerah yang menempel dengan dagu (dada).” An-Nihayah Fi Gharib 
Al-Atsar, Bab Adz-Dzal Ma'a Al-Oaf. 


SU KITAB JENAZAH De 


. pedihnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam .' (HR. Al- 
Bukhari (4446), An-Nasa'i (979)| 


Kematian Seorang Mukmin dan Kematian Seorang Kafir 


SS AE A2 Al ga, ga se Jaa aa 00 
JUS 33 UG AE Ha Ac Wi dad Ja au 


HAL, LA Lab, 2G AJE. Bing 
" Jala ca tis : Pakan JB Rt 
Sa 3 JALAN 3NLII Id Ala Ro 223 an AI cab 


Dari Abu Gatadah bin Rib'iAl-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwa 
dia memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pernah dilewati (iring-iringan) jenazah, kemudian beliau bersabda, “Telah 
tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi 
nyaman.” Para shahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 
seseorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman? Beliau 
bersabda, “Seorang hamba yang mukmin akan memperoleh kenyamanan 
dari kelelahar?? dunia dan kesulitan-kesulitannya menuju rahmat Allah, 
sebaliknya hamba yang jahat, maka para hamba, negara, pepohonan atau 
hewan menjadi nyaman karena kematiannya.” IHR. Al-Bukhari (6512), 
Muslim (950), An-Nasa'i (1929), Ahmad (5/302)) 


Mean CA OA ONE: SEK H5 33 (0) 


S9 s5 Ia Sa JA AJ Ayoo 335 RE gn 
BN aga: mane JEMES - Pata 


asa yaa AS Sul 2433 GA BU Ya 133 an Ka 


Pd 


3 CU ya alas Pe Pa "R se Sl Aria 


2 


AN Senin JAS EN 35 Yi gt 3 


232 Nashab adalah kelelahan dan Kesusahan. Te Jas An-Nawawi Ala Muslim 


(15/200). 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


0,90 2. 3., Oo £ Ps 2 4 ) 

Jasa SAI 63 G2 43 san 
Dari Tharif Abi Tamimah, ia berkata, 'Aku menghadiri Shafwan 
dan Jundab serta sahabat-sahabatnya ketika Jundab memberi nasehat 
kepada mereka, lantas mereka bertanya, 'Apakah kau mendengar sesuatu 
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia menjawab, “Aku 
mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa beramal karena sum'ah (ingin 
didengar), maka Allah menjadikannya dikenal suka bersum'ah?" pada 
hari kiamat.” Beliau melanjutkan, “Dan barangsiapa menyusahkan 
(manusia), maka Allah juga akan menyusahkannya pada hari kiamat.” 
mereka berkata, Berilah kami nasehat.' Maka ia berujar, “Yang pertama- 
tama membusuk dari tubuh manusia adalah perut, barangsiapa yang 
mampu untuk tidak menyantap selain yang baik, maka lakukanlah, 
dan barangsiapa tidak ingin dihalangi antara dirinya dan surga karena 
segenggam darah yang ia tumpahkan, lakukanlah.' (HR. Al-Bukhari (7152), : 
dan baris pertama saja dalam riwayat Muslim (2987), Ahmad (4/313)) 


PN EA IJIN G5 IA GA 
Dial S3 Ai eab Ip BS Alis USU UU 
be ape EA see de 

le Aap AAS ya 2 pati da 
: Aa ob Je AP Pi Ja AE Ia 3 
HS D SAN Ja d3 3 WI Se 33 GA k59) 

Je aa Ta IBI IE PI JB ja SAS 
EK R53, en BR 
KENN 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Bila seorang 
mukmin dicabut nyawanya maka akan disambut oleh dua malaikat yang 
mengangkat dan membawanya ke atas, Disebutkan pula akan semerbak 


9 


233 Yakni barangsiapa suka agar amalannya didengar dan dilihat manusia, maka Allah 
akan menjadikan ia didengar dan dijelekkan pada hari Kiamat. Lihat Syarah An- 
Nawawi Ala Muslim (18/116). 


SG KITAB JENAZAH De 


harumnya dan ia menyebutnya misik). Beliau bersabda, “Kemudian 
penghuni langit berkata, Nyawa yang baik yang datang dari bumi, 
semoga Allah memberi rahmat padamu (ruh) dan jasadmu yang telah 
ditempatinya. Lalu ruh tersebut dibawa menuju Rabbnya, lalu Allah 
berfirman, “Berangkatlah engkau menuju akhir ajal.” Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya orang kafir jika dicabut nyawanya, (Hammad berkata),'Ta 
sebutkan busuknya dan menyebutkan laknatnya) maka penghuni langit 
pun berkata, “Nyawa yang buruk datang dari bumi.” Dia berkata, “Maka 
dikatakanlah, “Berangkatlah menuju akhir ajal.” Abu Hurairah berkata, 
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyumbatkan hidungnya 
dengan kain tipis seperti ini (dicontohkan oleh Abu Hurairah). IHR. 
Muslim (2872)| 


Keutaman Orang yang Meninggal dalam Sakitnya 
Ale AS Lo At Jai SI KE AU P5 Rul 3£ 
3 T- 2 UN EN & - Na La Dn aa an 


s 


Bb Rate BIgAN 2S AI yA DAN K3 LA 
Al Jasad bi pia Cal GA dah, 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ketika seorang lelaki sedang 
berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah dahan yang 
berduri. Kemudian lelaki itu menyingkirkannya dari jalan tersebut. Maka 
Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni segala dosanya.” 
Rasulullah bersabda, “Orang yang mati syahid ada lima: orang yang mati 
karena terserang penyakit tha'un2' orang yang mati karena sakit perut? 
orang yang tenggelam di air, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan 
bangunan? dan orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla.” 
(HR. Muslim (1914), dan baris pertama saja dalam riwayat At-Tirmidzi 
(1958), Ahmad (5/533)| 

234 Al-Math'un: Orang yang terkena penyakit Tha'un. Lihat Fath Al-Bari, karya Ibnu Hajar 
235 aa Orang yang mati karena sakit perutnya, seperti: Kembung dan semisalnya. 


An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ba" Ma'a Ath-Tha '. 
236 Shahib Al-Hadm: Yang tertimpa reruntuhan bangunan. Lihat An-Nihayah, Bab Al-Ha' 


Ma'a Ad-Dal. 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Al Boa Jp SE AN 5 dat yi Aa GE (xx 
SN asin 3 FA la jasa Sasa as dur La ada 
Sao an UAN 1 As bad Ii SE IE 
Ine Bli LA Aya ya 


- 
s 


SA Ie : SA ng Dati Oa, Ang Ten 


- 
- 
o. 


2.3 

Ing an Layak Ad, ag avi) CL Layan 
(1126) Dari Jabir bin Atik Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Menurut kalian, apakah mati 
syahid itu?” Mereka menjawab, Mati terbunuh fi sabilillah (di medan 
perang). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mati Syahid 
itu ada tujuh?? selain mati terbunuh fi sabilillah. Diantaranya: Terkena 
tha'un adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, mati akibat radang 
selaput dada??? adalah syahid, mati akibat sakit perut adalah syahid, mati 
terbakar adalah syahid, meninggal tertimpa reruntuhan adalah syahid, 
dan meninggalnya seorang perempuan saat melahirkan?” adalah syahid.” 
(HR. Abu Dawud (3111), An-Nasa'i (1845), Ibnu Majah (2803), Ahmad 
(5/446)) 


5 ML ANIS 26 gap ci Lake 33 (UN) 
OI sel ES Al sd ia An 


Pd 


SIS OA ag PAKAR) (Aa AS Ia, SE JUS EU 


03 22 
“""- SH 


237 Yang dimaksud adalah mati syahid secara hukum, artinya: Mereka seperti orang-orang 
yang mati syahid secara hakiki di sisi Allah Ta'ala dalam hal mendapatkan limpahan 
pahala. Itulah sebabnya mereka tetap dimandikan dan dikafani sebagaimana mayit- 
mayit lainnya. Lain halnya dengan orang yang mati syahid secara hakiki, yaitu: yang 
terbunuh karena kezhaliman, tidak perlu adanya diyat karena kematian ini, atau orang 
yang mati dalam peperangan sebagaimana definisi yang disebutkan oleh ahli fikih. 
Lihat: “Syarah Abu Dawud”, karya Al-'Aini” (6/29). 

238 Dzat Al-janb: Gumpalan dan bisul besar yang nampak di dalam lambung dan 
mengembang hingga ke dalam, sangat sedikit orang yang selamat akibat penyakit ini. 
Lihat: “An-Nihayah" Bab Al-Jim Ma'a An-Nun. 

239 Yakni: wanita yang mati sedalam keadaan mengandung bayi di perutnya, atau mati 
karena melahirkan. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Jim Ma'a Al-Mim. 


SG KITAB JENAZAH De 


Pe en nan 


Dari Hafshah binti Sirin, ia berkata, “Anas bin Malik berkata 
kepadaku, Dengan sebab apa Yahya bin Abi Amrah meninggal? Hafshah 
menjawab, “Karena Tha'un.' Hafshah berkata, 'Maka Anas berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “(Kematian karena) 
tha'un adalah syahid bagi setiap muslim.” (HR. Al-Bukhari (2830), Muslim 
(1916), Ahmad (3/150)| 


Manusia Dibangkitkan Sesuai dengan Amal dan Akhir 
Kematian Mereka 


SE Ip M5 Bia AI GP aa y Ja ES z (WN) 
Da ngan 5 Oa PA Sa 
OSN Ya JUS ag ala sie A0 d2 GAN B5 an male 
Aa dan AAS Ain Jaya II 3 JB 
AA Pa AN Ga JA Al 335 Ya) 
MAS sa On Ma 5 Jana SI Jasa 
an Abg ja dn oa) agam ya 
aa ben IE IS Lag JS al Ir 
Lava yana mag ha 
JASA GA AS BS IP Oag A3 133 Osaka 
SBS Kis Ig ale Gaga ds. AS JA Sh 
JT IE Inn aa gal ja Gp ey Jae Jaga 
SA Ju ui, ya JAN Sp Sp ata 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang lelaki dari 
pembesar kaum muslimin yang unggul di kalangan muslimin dalam suatu 
peperangan yang diikutinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerhatikan dan bersabda, 
“Barangsiapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka maka lihatlah 
orang ini.” Lalu ada seseorang dari kaumnya yang membuntuti orang 
tersebut, yang terus dalam keaadaan demikian, yakni manusia yang 
kelihatan paling garang terhadap kaum musyrikin, hingga akhirnya 
ia terluka, namun ia berharap segera mati, sehingga ia menancapkan 
ujung pedangnya di antara dadanya sampai tembus di antara kedua 
punggungnya. Lantas orang yang membuntuti itu datang menghadap 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tergesa-gesa kemudian berkata, 
'Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah.' Beliau bertanya, 
“Mengapa kamu berkata begitu?” Orang itu menjawab, “Anda tadi telah 
mengatakan: Barangsiapa ingin melihat seseorang dari penghuni neraka 
maka lihatlah orang ini. Padahal dia termasuk di antara pembesar 
kami yang paling unggul di antara kaum muslimin, namun kemudian 
aku mengetahui bahwa dia tidak mati dalam keadaan demikian. 
Tatkala dia terluka, maka dia mengharap segera mati hingga akhirnya 
bunuh diri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda saat itu, 
“Sesungguhnya seorang hamba ada yang benar-benar mengamalkan 
amalan ahli neraka (yang nampak pada pandangan manusia), namun 
sebenarnya dia termasuk ahli surga. Dan ada seseorang yang beramal 
dengan amalan ahli surga, namun sebenarnya dia termasuk di antara 
ahli neraka. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya.” (HR. 
Al-Bukhari (6607)| 


ale AI Io GE Eh JB KS A23 ae 33 089) 
— t: INA “3 yan mn 
AI SA ea ba sdais dan 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, “Setiap hamba akan 
dibangkitkan sesuai dengan bagaimana ia mati di atasnya.” (HR. Muslim 
(2878), Ahmad (3/331)| 


Ips eta SES DN GP Sp AN ae 3E 
LSI 


oz 


BIKE pi Al SSL ji Ag ABE AM Ta 
BA Ea Dab 06 ja SAI 


telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Apabila Allah berkehendak untuk mengadzab suatu kaum, maka adzab 
itu akan menimpa siapa saja yang ada di dalamnya, kemudian mereka 
akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka.” (HR. Al-Bukhari 
(7108), Muslim (2879)| 


Kn aa | JS JB ka ya dl ate 3g Om) 
3 ni AG AJE Wan Up OA Gd 112 
HB 5 2 Aa sa AA ye UNS at Ai 
II Sya sen aa Ht Tn abi Ja JG ETS ASN gal 


Mn Ne Ga Ae LABA basa) Lag Se 


” 


HAL HI HL ES "5 3 Ya Naa 
A3 Ea 235 rah pa 


Dari Ubaidullah bin Al-Gibthiyyah, ia berkata, Pada suatu hari 
Al-Harits bin Abu Rabi'ah, Abdullah bin Shafwan, dan saya bertamu 
ke rumah Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, Ummul Mukminin. 
Setelah itu, Al-Harits dan Abdullah bertanya kepada Ummu Salamah 
tentang tentara yang ditenggelamkan (ke bumi) pada masa Abdullah 
bin Zubair.' Lalu Ummu Salamah menjawab, "Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam telah bersabda, “Suatu saat kelak akan ada orang 
yang berlindung di Baitullah. Lalu dikirimkanlah pasukan penguasa 
kepada mereka. Setelah mereka berada di tanah lapang, barulah mereka 
ditenggelamkan.” Kemudian saya bertanya, Ya Rasulullah, bagaimanakah 
halnya dengan orang yang tidak suka? Rasulullah menjawab, “Ia juga akan 
ditenggelamkan bersama tentara yang lain tetapi ia akan dibangkitkan 
pada hari kiamat berdasarkan niatnya.” IHR. Muslim (2882), Abu Dawud 
(4289), At-Tirmidzi (2171), Ibnu Majah (4057), ahmad (6/289), dan dari 
Aisyah semisalnya dalam riwayat Muslim (2885)| 


Berprasangka baik dan Mengoptimalkan Harapan kepada 
Allah Menjelang Kematian 


bla At fan GAN Bana HJ EA gen Ae 3 


03 “3 1 03 3. $£ 32 aa 1 d8. ria An Rea Pn na 
Opa ag VI AS Ggs Y daa SN 233 J3 ala 
Ga 

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tiga hari menjelang wafat 
beliau, “Janganlah sekali-kali seorang dari kalian meninggal kecuali 


dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah.” (HR. Muslim (2877), Abu 
Dawud (3113), Ibnu Majah (4167), Ahmad (3/293)| 


ot 3d s5, 4 INN IP af 202 sd D0 Ga 0 (1) 
4 11. € 0, AL 4 Sae 1 Ga da Ka SA Ta, 
Ala, yag cz PN SL ad Ca db v9 
—.. Sa Pn 0 Ke BEN aU SPN DA Ta UE 
Ap Gabe Kp cl Jaan Gs 22) A01 3,5 
3 ta 
z ac 9 AI 5 7 tia ig an 8 Papa Pad sn a 
ISL asa Iis DS USIA JB SE 33 S3 moga sela 
2 Ti AG & sx & AR 5. Ia 4 2 - 
sn 513 cslal Z5 hb al sal LI A5 AAA 9 al Kp RR 
ke be va T- 
KAA PN 2,53 4 sa 2 al Hiu 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa merindukan perjumpaan 
dengan Allah, maka Allah akan merindukan perjumpaan dengannya, 
dan barangsiapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah 
akan benci pula berjumpa dengannya.” Lalu ada yang berkata,, Wahai 
Rasulullah! Benci terhadap perjumpaan dengan Allah adalah takut pada 
kematian, sedangkan kita semua takut pada kematian.' Beliau menjawab, 
“Itu adalah menjelang kematiannya, apabila diberikan kabar gembira 
berupa rahmat Allah dan maghfirah-Nya maka ia amat merindukan 
berjumpa dengan Allah, dan Allah pun akan merindukan perjumpaan 
dengannya. Dan apabila diberikan kabar tentang adzab Allah, maka ia 
benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengannya.” 
(HR. Muslim (2684), An-Nasa'i (1837), Ibnu Majah (4264), Ahmad (6/218), 
dan dari Ubadah dalam riwayat Muslim (2683), An-Nasa'i (1835), dan 


dari Abu Musa dalam riwayat Muslim (2686), asalnya terdapat dalam Al- 
Bukhari (7504), Ahmad (2/418), dari Abu Hurairah) 


2 KITAB JENAZAH CONES 


Menalgin Mayit dengan Ucapan La Ilaha Illallah dan Hal 
yang Diucapkan berupa Doa serta Mengharap Pahala di 
Detik-detik Kematian 


Allah Ta'ala berfirman, 
da 
PA AIA, cvt MAL Ae 
YA Kap Bl oi Kas 


“Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang 
dahulu hendak kamu hindari.” (OS. Gaf (501: 19) 


Allah Ta'ala berfirman, 
PN ud 2 TS G 0nd 4 2, 2 pe Lt. Ge 
D3 AA US KA adi 


“Xaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata Inna 
lillahi wa inna ilaihi raji'un' (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada- 
Nyalah kami kembali).” (OS. Al-Bagarah (21: 156) 


“ 


AI Bat Jas IE JB EA gen ISA di 32 Or) 
ANT mna Ia ala 


(0134) 1134.) pari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tuntunlah (orang yang mendekati) 
kematian di antara kalian dengan kalimat La Ilaha Illallah.” (HR. Muslim 
(917), An-Nasa 'i (1825), Ibnu Majah (1444), dan dari Abu Said dalam riwayat 
Muslim (916), An-Nasa'i (1825), At-Tirmidzi (975), Ahmad (3/3)| 


5 ya YES EU GS 2 sa di ga (Or) 


“On aya st H3 5 be 
Boys SA Gn ne Fe 


ang ia 9 53 gn Je 
23 3? DAS GS 5 GA jab Sand Gaia 


: ENSIKLOPEDI 
Y "3 SU HADITS D Be 


- 
-“ 


AA 939 


Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke tempat Abu Salamah yang dalam 
keadaan matanya terbuka, lantas beliau memejamkannya, kemudian 
berkata, “Ruh itu apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata.” 
Maka sanak famili Abu Salamah berguncang (meratap). Lalu Nabi 
bersabda, “Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan 
kebaikan: karena para malaikat turut mengamini apa yang kalian 
ucapkan.” Selanjutnya beliau berucap, “Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, 
angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat 
hidayah, berilah penggantinya pada orang-orang yang masih tersisa setelah 
kematiannya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, berilah 
keluasan di dalam kuburnya, serta terangilah dia di dalamnya.” IHR. 
Muslim (920), Abu Dawud (3118), Ibnu Majah (1454), Ahmad (6/297)| 


le DI GAN GI RAN G3 sia IA ge OA 
se An 3 ld Ja Ii daa dai 
SA (opa ak peng 3 nah kena ME 


o ad - 
2 gt 


ad MA send pass 
AI Bo adl Jean ab GE JA B1 AE ea ci A32 


Toar 2. 
Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anhu, isteri Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah 
lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma 'jurni fi 
mushibati wa akhlif li khairan minha (Sesungguhnya kita adalah milik 
Allah dan kepada-Nya kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku ganjaran 
dalam menghadapi cobaan ini dan berilah pengganti yang lebih baik 
bagiku)', melainkan Allah akan memberinya ganjaran dan pengganti yang 
lebih baik.” Ummu Salamah berkata, “Ketika Abu Salamah meninggal, 
aku ucapkan seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu 


3 
ya 


-... : 


Alaihi wa Sallam padaku, maka Allah memberiku pengganti yang lebih 
baik darinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. (HR. Muslim 
(918), Abu Dawud (3119), Ahmad (6/309), dan dalam riwayat Ummu 
Salamah dari Abu Salamah dalam riwayat At-Tirmidzi (3511), Ibnu Majah 
(1598)1 


da Ia 25 JB JB GE Al 33 TA 9g - 


go .—. 3 0. 
bang P3 ha 2 Aa sa, In ISI aa 
red 2 2 53 bana 

we 13, ala Pad Pat 2 asi 
Hadad Meat II Jagat 
ea APM sad 96015 

3 Go 9 - 8 o 1 sz 

Baba (3 - - 

(“37) Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, an 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika kalian membesuk orang 
sakit atau jenazah, maka ucapkanlah ucapan yang baik (doa): karena 
para malaikat akan mengamini apa yang kalian ucapkan.” Ummu 
Salamah berkata, “Tatkala Abu Salamah meninggal, aku mendatangi 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah! 
bahwasanya Abu Salamah telah meninggal.' Beliau bersabda, “Ucapkanlah, 
Allahummaghfir li wa lahu, wa a'gibn?” minhu 'ugba hasanah (Ya Allah 
ampunilah dosaku dan dosanya, dan berikanlah aku penggantinya dengan 
pengganti yang lebih baik).” Ummu Salamah berkata, Kemudian aku 
membaca doa tersebut, maka Allah memberiku pengganti berupa orang 
yang lebih baik bagiku darinya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi wa 


Sallam.” IHR. Muslim (919), Abu Dawud (3115), Ibnu Majah (1447), Ahmad 
(6/291), dan dalam riwayat At-Tirmidzi (977) secara ang) 


D1 Ia Oa 25 GL JB KS Ab oa ala | (on) 
Sl SI aa an lo GAN 3 2 ada 


aa 
PA hg pantun M| :J83 9 d3 
240 A'gibni: Akhlifni (Berilah aku pengganti). Lihat Gharib Al-Hadits, karya Ibnu Salam 
(1/243). 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumumkan kepada mereka 
tentang kematian An-Najasyi, Raja Habasyah pada hari meninggalnya 
dan bersabda, “Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian.” IHR. Al- 
Bukhari (3880), Muslim (951), An-Nasa'i (1878), Ahmad (2/529)| 


A1 Oa) KN Sin Ah Il G3 3 BA 3g 
bera Lan ding daa Op) el D5 Aa ala A0 Io 


id 


38 Ai tis Tab CigAG aa 53 sa 8 5 
Edi iis se K3 et atu 33 


In ja Ipa sar aan al pi 
s5 Io AJ 5 EP SS RAS 2 
os 43 2 KAS UE JG MAS U a Sa 2) JUS ex 
AKN NA Sa d0 pe Kh £ (33 23 Uya P 
(1139) Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, bahwa a 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim utusan untuk 
menemui beliau di saat aku, Sa'ad dan (aku mengira) Ubay sedang 
bersama beliau. Katanya: Anak lelakiku — atau anak perempuanku telah 
mendekati ajal, maka saksikanlah, namun beliau mengutus seseorang 
untuk menyampaikan salamnya lantas bersabda, “Katakanlah: Bagi Allah 
hak untuk mengambil dan memberi. Segala sesuatu, berada pada-Nya 
sampai batas ketentuan yang Dia tetapkan.” Lalu putri beliau mengirim 
utusan kepada beliau dan bersumpah, beliau pun mendatanginya, lalu 
diletakanlah anak kecil (yang sekarat) di pangkuan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, sedangkan nafasnya tersengal-sengaP"' sementara air 
mata beliau menetes. (Melihat kondisi Rasulullah ini) Sa'ad berkata, "Apa 
ini? Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya air mata ini adalah (bentuk 
dari) rahmat yang Allah letakkan pada hati siapapun yang Dia kehendaki. 
Allah hanya akan memberikan rahmat pada hamba-Nya yang banyak 
kasih-sayangnya.” (HR. Al-Bukhari (1284), Muslim (923), Abu Dawud 
(3125), Ibnu Majah (1588), Ahmad (5/204)| 


241 Taga'ga": Al-Oa'ga'ah, yaitu gerakan yang menimbulkan suara yang bisa didengar. 
An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Oaf Ma'a Al-'Ain. 


Tea Iyan JE JET Aga ne ia ga Ot) 
EN AAS Sa aib dunk sela sda Hut 


(1140) Dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mintalah perlindungan kepada 
Allah dari siksa kubur.” IHR. Abu Dawud (4753), Ahmad (4/287), dan 
lafazh ini miliknya) 


z 


Pata SAE AN G2 GAN War 0 (v) 


« CA AJE Slim Da Ea JB 3 Se EO AR ( A5 
BA SA SSS si 1 IG sa Di pat ala. 


(0141) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mendengar suara dari dalam kubur, lalu beliau bertanya, 
“Kapan penghuni kubur ini meninggal?” Mereka mengatakan, Orang 
ini meninggal pada zaman Jahiliyyah.' Maka beliau merasa senang 
karenanya, lalu bersabda, “Kalaulah bukan karena kekhawatiranku 
kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah 
agar memperdengarkan siksa kubur kepada kalian.” (HR. An-Nasa'i 
(2057), Ahmad (3/114)) 


aa Ipin JG Ha gen ya ja ya 


z 


BAN Ja ab SAM YA) Taat Tab ja Lag ala As 


(1142) Dari Mu adz bin Jabal Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa akhir perkataannya 
adalah La Ilaha Illallah maka ia masuk surga.” (HR. Abu Dawud (31 16)) 


AN J2 Pm buraha Bat AP 
AV Y IS SEA 2g ala AI Ta 


(0143) Dari Abu Said Al-Khudri MAA Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tuntunlah (orang 
yang mendekati) kematian di antara kalian dengan ucapan La Ilaha 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Illallah.” (HR. Muslim (916), Abu Dawud (2117), An-Nasa'i (1445), Ahmad 
(3/3), dan dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim (917)! 


Apa Saja yang Harus Dilakukan terhadap Mayit Setelah 
Nyawanya Dicabut 


SI 25 IA A2 Al a33 3 maa ul 32 011) 
aa Jaa dng das IE 3 Gal yan Hn ES 


Ae As sae Pang Na Car 


Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya 
ketika ia hendak menghadapi ajalnya, ia minta pakaian yang baru 
lalu dikenakannya, kemudian berkata, 'Saya mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya mayat akan 
dibangkitkan dengan pakaiannya sewaktu ia meninggal.” IHR. Abu 
Dawud (3114)| 


AN KAN Jpn JB CE EA oo, He jt (10) 


30£ 25, 


Anya ISI Hg naas ag AA 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengecup Utsman bin Mazh'un kala sudah menjadi 
mayit, sepertinya aku melihat air mata beliau yang menetes di atas kedua 
pipi beliau.' IHR. Abu Dawud (3163), At-Tirmidzi (989), Ibnu Majah (1456), 
Ahmad (6/55)! 


daa ly 5 JAS AE GS A1 35 TA 5S (W7 
Indak ea gain ad pda yaa 
KN gai Ios JW ya 


s 31 


335 KA GI jae DN BU IP Oia 


AN On AN na PANNP 1 an. 9810 Ie 
GAB Sasa (Gaplali ae GB aala bea BK 
Aa Pe AA ian 

(“4e,) Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke tempat Abu Salamah yang dalam 
keadaan matanya terbuka, lantas beliau memejamkannya, kemudian 
sanak famili Abu Salamah berguncang (meratap). Maka beliau bersabda, 
Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan: 
karena para malaikat turut mengamini apa yang kalian ucapkan.” 
Kemudian beliau berdoa, “Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah 
derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah, berilah 
penggantinya pada orang-orang yang masih tersisa setelah kematiannya. 
Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, berilah keluasan di 
dalam kuburnya, serta terangilah dia di dalamnya.” (HR. Muslim (920), 
Abu Dawud (3118), Ibnu Majah (1454), Ahmad (6/297), yang semisal 
dengannya, dan dari Syaddad bin Aus dalam riwayat Ibnu Majah (1455)| 


ak Ratu hn duihaat Ka (vv) 


3 


des Dl 2 5 si Ja: ENG ga 2g ada ul 
In Bam FX Ip : Un Sa Tenan Apa 
AN Io Gl 3 AGE IU (23 KESE E JES 

Se gs an Hati gn dana Sya 
An Ya Ge ab da Had Aa la 


ra 
- ss 


MA 5 ak es DE Uap ada 
An SS Sa Ab AN 3 ee SN ae 
“engan 


al) JI Al (333 AA KAS oa - 
25-3 Sa sj ? 2... 35 Ve Asih 3 AE 


rata IE AI bo NE ok Re Peraga 


n 


SET d1 Ap AA IU IA Mas ya He 38 Ia NI 


- 


3 LA speda nga 
AE IS ABI JAE Ka WEI ia Ah 


Dari Abu Salamah, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya seraya 
berkata, “Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang menunggang kudanya 
dari suatu tempat bernama Sunh hingga tiba, lalu masuk ke dalam masjid 
tanpa berbicara dengan orang-orang, kemudian dia menemui Aisyah 
Radhiyallahu Anha dan langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam yang sudah ditutupi (jasadnya) dengan kain terbuat dari katun. 
Lalu dia membuka tutup wajah beliau, dia menelungkup di depan jasad 
Nabi dan mengecupnya. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata, Demi 
bapakku sebagai tebusan, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menjadikan 
kematian dua kali kepadamu. Adapun kematian pertama yang telah 
ditetapkan buatmu itu sudah terjadi." Abu Salamah berkata, Tbnu Abbas 
telah mengabarkan kepada saya bahwa Abu Bakar Radhiyallahu Anhu 
keluar bertepatan Umar Radhiyallahu Anhu sedang berbicara dengan 
orang banyak. Maka (Abu Bakar Radhiyallahu Anhu) berkata, 'Duduklah!. 
Namun Umar tidak mempedulikannya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, 
'Duduklah!. Namun Umar tetap tidak mempedulikannya. Akhirnya 
Abu Bakar bersaksi (tentang kewafatan Nabi) sehingga orang-orang 
berkumpul kepadanya dan meninggalkan Umar, lalu Abu Bakar berkata, 
Amma Ba'du, barangsiapa di antara kalian menyembah Muhammad 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sungguh Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sekarang sudah wafat dan barangsiapa dari kalian yang 
menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah 
mati. Allah Ta'ala telah berfirman, “Dan Muhammad hanyalah seorang 
Rasul: sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat 
atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik 
ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan 
memberi balasan kepada orang yang bersyukur.” (OS. Ali Imran (3): 144) 
Demi Allah, seakan-akan orang-orang belum pernah mengetahui bahwa 
Allah sudah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar Radhiyallahu 
Anhu membacakannya. Akhirnya orang-orang memahaminya dan tidak 


SU KITAB JENAZAH De 


Ig Para Pe Li KA 3. 8. 5. go. 2, 
KA ds Il JE Bean an S6 Dl K3 GS 


ada satupun orang yang mendengarnya kecuali pasti membacakannya.' 
IHR. Al-Bukhari (1241), An-Nasa'i (1839, 1840), Ibnu Majah (1627)| 


GA SE an JB USS Al ge Lite 32 Ot1) 
Aa yag Ig MIE Al 2 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Abu Bakar mengecup 
antara dua mata Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau sudah 


meninggal. (HR. Al-Bukhari (4455), An-Nasa'i (1838), Ibnu Majah (1457)| 
tes LS 3 Nata ab 20, 851 at ena o- 
TP Dra Dl Gio ng ade Dil Lo all 


Dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wafat diselimuti dengan 
kain Hibrah??.' (HR. Al-Bukhari (5814), Muslim (942), Abu Dawud (3120), 
Ahmad (6/269), dan dalam riwayat Abu Dawud (3149), Ahmad (6/161), 
dengan tambahan kalimat “Tsumma Ukhkhira Anhu.”) 


Mengumumkan Kematian Seseorang 
sda Al Tol Ijin OI AI 25 Kah al 3g 


Yana naa Ia aa SU all RE AI 3 Ag 
tang 35 & 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
mengumumkan kematian An-Najasyi di hari meninggalnya, beliau 
keluar menuju tanah lapang, membariskan orang-orang dalam shaf 


dan bertakbir empat kali. (HR. Al-Bukhari (1245), Muslim (951), Ahmad 
(2/439)| 


Dl Io GAN JG JB ES AI G2 MIL j3 ol GE 


- fu beat Ha -a21t 3 - ts Bo. Li cf ar Ti 


242 Hibrah yaitu salah satu macam burdah dari Yaman. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Te Jain 2 Ola ama KG, BA AE AS 
Segeyid ea an A1 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Semula bendera komando perang 
dipegang oleh Zaid lalu dia gugur, kemudian bendera itu dipegang oleh 
Ja'far lalu dia pun gugur, kemudian bendera itu dipegang oleh "Abdullah 
bin Rawahah namun dia pun gugur pula. Dan sungguh kedua mata 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menitikkan air mata. Akhirnya 
bendera itu diambil oleh Khalid bin Al-Walid padahal sebelumnya dia 


tidak ditunjuk, maka lewat dialah kemenangan dapat diraih.” IHR. Al- 
Bukhari (1246), Ahmad (3/113)) 


2 3 SA JB AE II 33 ae yel gp 
NI 3,1358 JM, SAS B3ah3 Ag ala Al La adil 2 


s 


kemen Pipepars A San 2S 2 AA oat 
AI ba 3 Ge UE 3 APA La A3 


(1152) (1152.) pari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Apabila ada 
orang yang meninggal dunia biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam melayatnya. Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di 
malam hari kemudian dikuburkan malam itu juga. Keesokan paginya 
orang-orang memberitahu beliau. Maka beliau bersabda, “Mengapa kalian 
tidak memberi tahu aku?” Mereka menjawab, “Kejadiannya malam hari, 
kami khawatir memberatkan anda." Maka kemudian beliau mendatangi 
kuburan orang itu lalu mengerjakan shalat atasnya. IHR. Al-Bukhari 
(1247), Ahmad (3/112)! 


SE KITAB JENAZAH De 


Bersedih dan Menangisi Mayit Tanpa Bersuara dan Meratap 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pa .. ea p Ta 21 . sf 

SA oh PN 
“Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” 
(OS. An-Najm (53): 38) 


IBU :JE Uas 2 AI EN KE yA ya (Wer) 


IE Ale IS HN M3 GE enda 
per Aa ARE page Mp ada 2 
oz Ha 5 - 
z3 

330. Gee or 33 
Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Tatkala 
ayahku terbunuh, maka aku menyingkap kain penutup wajah ayahku 
sambil menangis, orang-orang melarangku sementara Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sendiri tidak melarangku, lalu disusul bibiku -Fathimah- 
juga menangis, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
"Kalian menangis atau tidak menangis, para malaikat terus menaunginya 


dengan sayap-sayap mereka hingga kalian mengangkat jenazahnya.” HR. 
Al-Bukhari (1244), Muslim (2471)1 


ma maba 233 pang An ge ga 
AI To AN Jaa LS al Ja Ore 43 ag ale 


ae en OS ra 


-. 


(1154) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melakukan gunut selama satu bulan ketika para 
Gurra' (penghapal Al-Gur'an) terbunuh, sungguh aku belum pernah 
melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedemikian sedih yang 
melebihi kesedihannya pada saat itu.' (HR. Al-Bukhari (1300)) 


FE PENA JG LE II 33 M5 gp DA Ga (Wee) 
Peka SasG as JG Sha 2 an 
ata delete Iis HEM 


Tab pe dh ala 23 LG "AI 4 Jia 
GS ya tap 
Coal Ai ale ala Al Io ai Join Si & d3 3 
One Ta KENA LTE Kama JP JB ii KS 
3 na an JR UI 3 Gina JUS 
CR s2 Ia A1 SAS sole 3 


Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Putri 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim utusan untuk menemui 
beliau bahwa anak lelakinya telah mendekati ajal, maka datanglah 
kepada kami. namun beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan 
salamnya lantas bersabda, “Inna lillahi ma akhadza, wa lahu ma a'tha, 
wa kullun indahu bi ajalin musamma (Bagi Allah hak untuk mengambil 
dan memberi. Segala sesuatu, berada pada-Nya sampai batas ketentuan 
yang Dia tetapkan, maka bersabarlah dan harapkan pahala).” Lalu 
putri beliau mengirim utusan kepada beliau dan bersumpah, beliau pun 
mendatanginya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan 
berdiri pula Saad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid 
bin Tsabit dan beberapa lelaki. Lantas anak kecil itu diserahkan kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan jiwanya bergemuruh.?? 
Perawi mengatakan, “Aku mengira bahwa ia berkata, Seperti geriba.' 
Lalu mengalirlah air mata beliau. Saat berkata, Wahai Rasulullah, apa 
ini? Beliau menjawab, “Sesungguhnya air mata ini adalah (bentuk dari) 
rahmat yang Allah letakkan pada hati siapapun yang Dia kehendaki. Allah 
hanya akan memberikan rahmat pada hamba-Nya yang banyak kasih- 
sayangnya.” IHR. Al-Bukhari (1284), Muslim (923), Abu Dawud (3125), 
Ibnu Majah (1588), Ahmad (5/204)| 


243 Tataga'ga' yakni bergetar dan bergerak. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Oaf 
Ma'a Al-'Ain. 


SU KITAB JENAZAH De 


We Ea Vig JB KE AG Ag oa 3 UR 
SAE Ag EA To ai J ing Aa ae se HI Ia 
3 5 eh Ja JS :JE OS an aa data b aril 

ps BJ -JE Jb JB Tel sale if J3 Tab) 3 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kami 
pernah melayat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas kuburnya. Anas 
bercerita, 'Aku melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata.' Katanya: 
Lalu beliau berujar, “Apakah di antara kalian ada seorang yang tidak 
berhubungar?” dengan isterinya semalam?” Maka Abu Thalhah menjawab, 
Saya.' Beliau bersabda, “Turunlah.” Anas berkata, "Maka Abu Thalhah 
turun ke kubur putri beliau.' (HR. Al-Bukhari (1285), Ahmad (3/228)| 


TN 33 AJE IA gl pdl aka yaaa 33 Oo) 
2 na 23 BAGAI Way IS 5 AI 2) OKI 
Lha JG ARA PA Oh pie db AS G5 oa Sah 
AI AE JUS ea II alas 33 Dag Bamasi di 
ap J3 85 VI Ne Aa 2 Ah aa 
dai aa Sad ENG EA ar ena ang 
Bs 35 Ps BB NS A AN oa met ES ala 
AI 62) AS Pa An: IE Sat bh Kang BA Ir ee 
Sah ma ber 3: SE Sp PI AA SI z5 IS Aa ae 
2 0 2S JELAS G3 JG CB Je 
LG JAS EMS on Ji ba AI AEN JJ ea 
Ae gap en 312 Pena Aa Dn 


244 Yugarif yakni tidak menggauli isterinya. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Oaf 


Ma'a Ar-Ra'. 
ENSIKLOPEDI 
HADITS 


ARA 


1 Je KI en Apa GA mean Hen 
MI ie ga Ale Lo dd, 


na Lala #agis 25 dag M3 31 JB akar 
US 25 LI GE AN G2 BI Op 553 K2 AI 


2... A en 


XD 2 Sl 21 sia Ja yah SAS LAU FS 


SER Ka," 2 Sa uda aa en gabill 
Lp! 1G are akal 250 ISS SSL and AI GL JG 
A0 TU Pd 

4 TA NI Aaja 

Dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, ia berkata, 
“Telah wafat putri Utsman Radhiyallahu Anhu di Mekah lalu kami datang 
menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas 
Radhiyallahu Anhum dan saat itu aku duduk di antara keduanya. Atau 
katanya, 'Aku duduk dekat salah satu dari keduanya." Kemudian datang 
orang lain lalu duduk di sampingku. Abdullah bin Umar berkata kepada 
Amr bin Utsman, Bukankah dilarang menangis dan sungguh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, “Sesungguhnya mayat benar- 
benar akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?” Maka 
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, Sungguh Umar Radhiyallahu 
Anhu pernah mengatakan sebagiannya dari hal tadi.' Kemudian dia 
menceritakan, katanya, "Aku pernah bersama Umar Radhiyallahu Anhu 
dari kota Makkah hingga kami sampai di Al-Baida, di tempat itu dia 
melihat ada orang yang menunggang hewan tunggangannya di bawah 
pohon besar. Lalu dia berkata, "Pergi dan lihatlah siapa mereka yang 
menunggang hewan tunggangannya itu.' Maka aku datang melihatnya 
yang ternyata dia adalah Shuhaib. Lalu aku kabarkan kepadanya. Dia 
(Umar) berkata, Panggillah dia kemari! Aku kembali menemui Shuhaib 
lalu aku berkata, Pergi dan temuilah Amirul Mu'minin.' Kemudian hari 
Umar mendapat musibah dibunuh orang, Shuhaib mendatanginya sambil 
menangis dan berkata, Wahai saudaraku, wahai sahabatku.' Maka Umar 
berkata, Wahai Shuhaib, mengapa kamu menangis untukku padahal Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, “Sesungguhnya mayat benar- 
benar akan disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya.” Berkata 


mma 


Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Ketika Umar sudah wafat aku tanyakan 
masalah ini kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, maka dia berkata, Semoga 
Allah merahmati Umar. Demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengatakan, “Bahwa Allah benar-benar akan menyiksa 
orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya”, akan 
tetapi yang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah benar-benar akan menambah siksaan buat orang 
kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya.” Dan cukuplah buat 
kalian firman Allah dalam Al-Gur'an, “Dan “Orang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain.” (OS. Fathir (351: 18) (HR. Al-Bukhari 
(1286-1288), dan dari Abdullah bin Abi Mulaikah dalam riwayat Muslim 
(928)1 


AI ads se Al P2 GAN G3 GE -0 PAN 2 Sa 6 35 Non) 
5 NN al Se AAA NengE 2 AJE 
Sp 3 LI Bh ka 3 33 Te TAN kada 


(Ti58) Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu isteri na Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah melewati (kubur) seorang wanita Yahudi yang ditangisi 
oleh suaminya, lalu beliau bersabda, “Mereka sungguh menangisinya 
padahal wanita itu sedang diadzab di kuburnya.” (HR. Al-Bukhari (1289), 
Ahmad (6/107)1 


Jpn HA USS JB AE 1 pa Peta aga 
NN IL G63 pa Da Ade MENU 
3 Ag AAS Ka & lada Apn at 
dya aa pang 
BE 5 AN KENJS OLS ade AE AI ho ab 
z8 TR GA HJ IA ya beat AG KA G3 
TAN As ae 2 d2 Jus ag ap 2 
mala Bala Cl 33 2 SA net ol 


OP 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami 
bersama Rasulullah Shallallahw'alaihiwasallam mendatangi Abu Saif 
Al-Gaiyn yang (isterinya) telah mengasuh dan menyusui Ibrahim (putra 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam). Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengambil Ibrahim, mencium dan mengecupnya. Kemudian 
setelah itu pada kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan 
Ibrahim telah meninggal. Hal ini menyebabkan kedua mata Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berlinang air mata. Lalu berkatalah 
Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu Anhu kepada beliau, Mengapa 
anda menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Wahai Ibnu Auf! 
sesungguhnya ini adalah rahmat (tangisan kasih sayang).” Beliau lalu 
melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, “Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, 
hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. 
Dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih.” IHR 

Al-Bukhari (1303), Muslim(2315) lafazh ini miliknya, dan dalam riwayat 
Abu Dawud (3126), Ahmad (3/194) semisal) 


Lam map an gas 
KE aa ag le AN To GAN dea 
SEA ga 5 Laba gas Se GI 
KAS AS: JA ala Rae Hina la JAS UG pt AA 
Se 33 Ia la Pa se aje 
ar Inap Sa II To gala pa 
Ke anda Aa 9:2 Haa Ga AN 
Alan Ad ai ap al aa ajah 
Ge 353 AGE as Cat KS AN Ga IMA HOT 
AS 


— 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Sa'ad 


0m Be 


bin Ubadah menderita sakit yang dialaminya, lalu Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, 
Sa'ad bin Abi Waggash dan Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhum. 
Begitu beliau masuk ke tempatnya, ternyata Sa'ad dalam kondisi sedang 
dikerumuni oleh keluarganya. Beliau pun bertanya, “Apakah dia sudah 
meninggal?” Mereka menjawab, Belum, wahai Rasulullah! Lalu Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menangis, mereka pun turut menangis, 
maka beliau bersabda, “Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak 
mengadzab dengan tangisan air mata, tidak dengan hati yang bersedih, 
namun Dia mengadzab dengan ini.” Lalu beliau menunjuk lidahnya, 
“Atau dirahmati (karena lisan itu) dan sesungguhnya mayat itu diadzab 
disebabkan tangisan keluarganya kepadanya.” Umar Radhiyallahu Anhu 
biasanya memukul (orang yang menangisi mayit dengan cara terlarang) 
dengan tongkat, melempar batu dan menaburkan tanah padanya. (HR. 
Al-Bukhari (1304), Muslim (924)| 


201 


333 JS AR UI, GE AN on KG 3E 
AN ana Thea 


£ 


TE EN sjasteh daa deal 
AE ea HA 3G AAS Lab Ij35 
Ka IA S3 dab Buda di 3 HA ca ai 
SE Ja da cat gai Da 
BE IE Ig ale Ale Io NB ea IE 
SA Gen 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Ketika jenazah Zaid 
bin Haritsah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah tiba, maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam duduk dan nampak kesedihan pada raut wajah beliau, 
sedangkan aku memandang dari lobang pintu. Lalu datang seorang 
lelaki seraya berkata, Sesungguhnya isteri-isterinya Ja'far, lalu orang itu 
menceritakan tentang tangisan mereka. Maka beliau memerintahkan 
lelaki itu agar melarang mereka. Orang itu pun pergi kemudian datang 
lagi dan berkata, 'Aku telah melarang mereka.' Dan lelaki itu menyebutkan 


HADITS 


It (Pl Maa "an en aa 


bahwa mereka tidak menaatinya. Maka beliau memerintahkan lelaki 
itu untuk kedua kalinya agar melarang mereka. Maka lelaki itu pun 
pergi kemudian datang dan berkata, “Demi Allah, mereka mengalahkan 
aku - atau mereka mengalahkan kami! - Lantas Aisyah menduga bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bungkamlah mulut-mulut 
nereka dengan tanah.” (HR. Al-Bukhari (1305), Muslim(935), An-Nasa'i 
(1846), Ahmad 6/59) secara ringkas| 


KiapitiPes 5, LIS Ke 533 3 JG al 3 pita 36 (0109 
Ngelali £ Ia A1 Jaan Ji aa pt 2 
A1 J2 AN Jae 3 Ja SI ME da KY 

Ie GAS Ip SAN el £ Aa ASI takan ala 


- 30 


AE Tag AE Al Kd J5 Sha Jia DI AJE 3) 
tu JL BIS ISA Ga yi J3 45 cl TE 
pr ES US Oak SI HI -. APN eni 


2590 an aro Lao sa1 6 
PA AAS SANA daa “gi Pa 
o CE - 
Dari Hisyam, dari ayahnya, ia berkata, Disebutkan pada 
Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma 
menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang telah mati akan disiksa di dalam kuburnya 
disebabkan tangisan keluarganya.” Maka Aisyah Radhiyallahu Anha 
berkata, “Tidak begitu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Sesungguhnya seseorang disiksa karena kesalahan dan 
dosanya dan sesungguhnya keluarganya menangisinya.” Sekarang, Aisyah 
Radhiyallahu Anha menambahkan, Yang demikian itu seperti sabda beliau 
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di pinggir lubang 
(Badar) yang di dalamnya ada jasad kaum musyrikin yang terbunuh, 
beliau berbicara kepada mereka, beliau tidak mengatakan, “Sungguh 
mereka mendengar apa yang aku ucapkan.” Tetapi beliau mengatakan, 
“Sesungguhnya sekarang mereka baru mengetahui bahwa apa yang aku 
katakan (risalahku) kepada mereka adalah benar.” Kemudian Aisyah 


Radhiyallahu Anha membaca firman Allah Ta'ala, “Sungguh, engkau tidak 
dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar.” (9S. An-Naml (27|: 
80) “Dan engkau (Muhammad) tidak akan sanggup menjadikan orang 
yang di dalam kubur dapat mendengar.” (OS. Fathir (35): 22) Perawi 
berkata, “Ketika mereka menempati tempat duduk mereka di neraka. (HR. 
Al-Bukhari (3978)) 


ik 


ai Se AI JB At AI (623 SL yul gE 1) 
Lg IE AI Io GAN OB JG dani AJ MEN Sa yt 
In batu kanak agan 
JS G5 KA WES 1JE goa ja Fla SE IE 
K2 Le as ala Load NO nh 


PN ara KIE AI Ko dl Ia SI JG 
test MP 3G: SIS Gg IE IL 


o ada - 3d a 

Kah 12 Jl Sie 2 jual lg Tea, An AE AI LD 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata kepada 
seorang wanita dari keluarganya, Apakah kamu kenal dengan Fulanah? 
Ia pun menjawab, Ya.' Anas melanjutkan, Sesungguhnya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah melewati wanita itu saat ia menangis di suatu 
kuburan, lantas beliau menasehatinya, “Bertakwalah kepada Allah, dan 
bersabarlah!”, namun wanita itu malah menjawab, Menjauhlah engkau 
dariku, sebab engkau tidak mengalami seperti musibahku ini! "Kata 
Anas, Nabi pun segera menjauh dan pergi. Lantas ada seseorang yang 
melewati wanita itu seraya mengatakan, "Apa yang disabdakan Rasulullah 
kepadamu? Wanita tadi menjawab, Saya tidak tahu kalau orang tadi 
Rasulullah. ' lelaki itu mengatakan, “Orang tadi itu adalah Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam." Anas berkata, Maka wanita itu datang ke 
pintu rumah Nabi dan ia tidak mendapati seorang yang menjaga pintu 
beliau, lantas mengatakan, Wahai Rasulullah, Demi Allah, tadi aku tidak 
mengetahuimu! Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Kesabaran itu terletak pada saat pertama kali benturan.” IHR. Al-Bukhari 
(7154), Muslim (926), Abu Dawud (3124), Ahmad (3/143), dan dalam 
riwayat At-Tirmidzi (988) secara ringkas) 


Ge "eno G bete 


2 a AE 2S Uagit An AI (623 AN KS Y pe XP 


» 
A5 0. rn 1273 01 


Malaga Para di Ja diy Gan aa 
4 36 s3 re AA JSI SI Aa Ela api Gi 


Ta 


Nan eng ai BP NN cal 
IS Ius cai Pars elsa AJI tak Ya 
BD Star Ab NI RK 


(“164) Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, Pada waktu perang Uhud 
ayahku didatangkan dalam keadaan bagian tubuhnya terpotong, lalu ia 
diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sudah 
dibungkus dengan kain. Aku pun mendekatinya hendak menyingkap kain 
penutup itu, namun kaumku melarangku. Kemudian Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mengangkat jenazah ayahku. 
Tatkala jenazah itu diangkat, tiba-tiba beliau mendengar suara wanita 
yang menangis, beliau bertanya, “Siapakah dia?” Mereka menjawab, 
Dia adalah putri Amr atau saudara perempuan Amr.' Beliau bersabda, 
“Janganlah engkau menangis! Atau beliau mengatakan, “Mengapa engkau 
menangis?! Padahal para malaikat senantiasa menaunginya dengan 
sayap-sayap mereka hingga diangkat.” (HR. Al-Bukhari (1293), Muslim 
(2471), An-Nasa 'i (1841)! 


S8 Ba ae IU SI ka II s2, LAS 35 


. 


Kd 0 pe - z he & 2 2. 
GI Jaka AA CS 1 Li GI Shd, 


SA SLS II Gs gp ag d SI Ea YA Jne 
0 Aa az 03. pi £.— PENA & 
Hal dus GIE Ko Las AI AI boa dh 
Ls FA bea Gl ae 3 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, disebutkan padanya bahwa 
Abdullah bin Umar menyampaikan (sabda Nabi), “Sesungguhnya mayit 
benar-benar disiksa karena tangisan orang yang masih hidup.” Maka 


Aisyah berkomentar, “Semoga Allah mengampuni dosa Abu Abdurrahman, 
dia tidak berdusta, hanya saja dia lupa atau keliru, Sesungguhnya 


2 KITAB JENAZAH De 


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati (kubur) seorang 
wanita yahudi yang sedang ditangisi, lalu beliau bersabda, “Mereka 
sungguh menangisinya padahal wanita itu sedang diadzab di kuburnya.” 
(HR. Muslim (932), Ahmad (6/107)) 


Ale di Ja gan Led gelas oi pe 33 
sale cab sape yA Besa 

38 IE Ig sana HB ain 
Ona pas 5 UAN Gfua3 Te an 


3 Er AP Ade An al Al ko» tj pory - J3 3 
s ? t- 
SI JB J3 Ge 3 JG Eu AK 
Dari Jabir bin Atik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam datang menjenguk Abdullah bin Tsabit. Ketika sampai, 
beliau menemukan Abdullah bin Tsabit tidak sadarkan diri, lalu beliau 
memanggilnya dengan suara agak keras, (tapi) Abdullah tidak kuasa 
lagi menjawab panggilan beliau. Kemudian beliau membaca tarji 
(Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un) dan bersabda, “Wahai Abu Rabi 
(Panggilan Abdullah bin Tsabit), sekarang kau telah meninggalkan kami.” 
(Mendengar sabda Nabi ini) para perempuan pada gaduh dan menangis, 
sampai ibnu Atik mendiamkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Biarkanlah mereka, jika ini sudah menjadi keharusan, 
maka janganlah kalian larut dalam tangisan.” Mereka berkata, Wahai 
Rasulullah, apakah maksudnya menjadi keharusan? Beliau menjawab, 
“Kematian.” THR. Abu Dawud (3111), An-Nasa'i (1845), lafazh ini miliknya, 
Ahmad (5/446)1 


Larangan Niyahah (meratap), Menjerit dan Perbuatan 
Jahiliyyah 


2 da 5 JIE LE Ag bala pd ae 33 
na Naa 2g IE Lo 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


RN Ph 33 


La 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bukan termasuk 
golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju 
dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (meratap).” IHR. Al-Bukhari (1298), 
Muslim (103), An-Nasa'i (1859), At-Tirmidzi (999), Ibnu Majah (1584), 
Ahmad (1/386)1 


£o 


Jaan Si Sin dg Ga AN lu ya ye ON 
TE HA TN AN Ia GAS JG 9 IS 


AL Ak ASI 8 Sada, AN EA) 
KA Ap AB ga Ja C5 S3 8) ZLEN JB, EU, 


AA Ia 335 OS Ia Ji 3 


(1xea,) Dari Ibnu Malik Al-Asyari i Radhiyallahu Anhu, ia memberitahukan 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ada empat perkara 
yang terdapat dalam ummatku yang berasal dari zaman jahiliyah namun 
belum mereka tinggalkan, (yaitu): Berbangga pada kekayaan (leluhur), 
mencela nasab (keturunan orang lain), memohon hujan melalui bintang 
dan meratapi mayat.” Lalu beliau berkata, “Wanita yang meratapi mayit 
Jika belum bertaubat sebelum kematiannya, maka ia akan disuruh berdiri 
pada hari kiamat sambil mengenakan pakaian hitam dari Oathiran (tir) 
serta pakaian dari kuman penyakit.” IHR. Muslim (934), Ahmad (5/344), 
At-Tirmidzi (1001)| 


AI Io Io SE JELS AN gn EA al 35 019 


CAN 3 GRAN PL Lp M3 LE sa : pd ae £ 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dua hal yang ada pada manusia 


yang merupakan perbuatan kufur, (yaitu): Mencela nasab (keturunan) dan 
meratapi mayit.” IHR. Muslim (68), Ahmad (2/496)| 


sn mama Ke 


At, Ka - £ - gs P TAN ma. £ Pn UP, 5 

emg Ar YSS Yon 33 ag ES LL pl SL 
Lal Pa “ 0 

P go 1.2 9 A5 ma" tsc & Pra P3 Se NN 

Ss akan Aan judah 5 Kan anna 


A9 
tr 536 201 Ko d , 2 GIE 32 3 31 A3 sam 
Menunda aa ME Fa ih 


Dari Ubaid bin Umair, ia berkata, Ummu Salamah Radhiyallahu 
Anha berkata, “Tatkala Abu Salamah meninggal, maka aku berkata, Orang 
asing dan meninggal di daerah yang asing, sungguh aku benar-benar 
akan menangis dengan tangisan yang menjadi bahan pembicaraan.' Aku 
pun sudah bersiap-siap untuk menangisi Abu Salamah. Lalu datanglah 
seorang wanita dari Sha'id (dataran tinggi di kota Madinah) dengan 
maksud menghiburku (yakni ikut menangis bersamaku), maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatanginya dan bersabda, “Apakah 
engkau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang telah Allah 
keluarkan darinya.” Dua kali. Maka aku pun membatalkan tangisan, 
sehingga aku tidak menangis.' (HR. Muslim (922), Ahmad (6/689)| 


AN Io ea see posing (ID 


AE Ah Aa vega LI Sad, PTE 5 dg ala aa 
Un) Dari Al-Mughirah Radhiyallahu en ia berkata, 'Aku telah 
mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang 
diratapi akan diadzab sesuai ratapan padanya.” (HR. Al-Bukhari (1291), 
Muslim (933), At-Tirmidzi (1000), Ahmad (4/245)) 


ea JB KS AI G3) al 36 - 
Dad Ip Gagas GAN GRAN Gan AAN PA 
Pata seh ha Ja Hal 3 Sisi sat Aa 


! 
: 
| 
2 


245 Yang demikian itu apabila si mayit memang berwasiat agar dirinya diratapi dan ridha 
atasnya. 


ENI G Saul Y: ala 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengambil bai'at kepada para wanita agar mereka 
tidak melakukan Niyahah (ratapan terhadap mayit), lalu para wanita 
mengatakan, Wahai Rasulullah! Sesungguhnya para wanita itu terbiasa 
Is'ad (menghibur dan ikut menangis bersama orang yang ditinggal mati 
keluarganya) pada waktu jahiliyyah, bolehkah kami melakukan itu? 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Tidak ada 
Is'ad dalam Islam.” (HR. An-Nasa'i (1851), dan dalam riwayat Ahmad 
(3/197) dalam hadits yang panjangl 


ale JA Ja PAN JB GAB au al 3 (ay) 
C3 Ip ESL II LAI Si AIR Al Ip ANE Hg 


Ji 2g olab3 Ia CB Ah 2 J3 


Dari Abu Malik Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Niyahah (meratapi 
mayit) adalah bagian dari perkara Jahiliyyah, dan wanita yang meratapi 
mayit jika belum bertaubat sebelum kematiannya, maka dikenakan 
untuknya pakaian hitam dari Gathiran (tir) serta pakaian dari luapanapi 
neraka.” (HR. Muslim (934), Ibnu Majah (1581), Ahmad ai 343)| 


Se Ken san Cp See ha A33 NW) 
os Ai aeea LADA SAS KA 
Pa safe AN Jaan GESEK Ai 
dag Is Odi 9 yok 
ONE JIN 2 aa A1 ke 


Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Tatkala 
turun ayat, “Untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak 
akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah... dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik.” (OS. Al-Mumtahanah (60): 12) 
Ia berkata, Di antaranya adalah Niyahah.' Ummu Athiyyah melanjutkan, 


Lalu aku katakan: Wahai Rasulullah, kecuali keluarga Fulan: karena 
mereka dahulu pernah melakukan Is'ad kepadaku pada waktu Jahiliyyah, 
sehingga aku pun harus melakukan hal yang sama kepada mereka.' Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kecuali keluarga 
Fulan.” IHR. Muslim (937), Ahmad (5/84)| 


bea Ta aa NATA Niyo) 
8- na o - Gg 2.3 Pa aa” 

si ag 2 Hina an sg ala | ea Ng 
2 AA oT- 3d - 335 ALA Isi 8 £ 
ena Ca 

1175.) Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Kami 
membai'at Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
membacakan kepada kami: Agar kami tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun, beliau juga melarang kami dari Niyahah. Lantas ada 
seorang wanita yang menarik tangannya seraya berkata, “Fulanah 
pernah melakukan Is'ad?# kepadaku, dan aku ingin membalasnya.' Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berkomentar apa-apa, lalu wanita itu 


berangkat dan kembali lagi baru kemudian beliau membaiatnya.' (HR. Al- 
Bukhari (4892), Muslim (936, 937) semisal, Ahmad (6/ “Sel 


AI In ETS KE EJE WS AN ee, Ebs Al 32 NI) 
TA be Ka ce yag iba ta 


“01 0 013 go Ke - £ 3 3 
BIAN SEA UAN An al Ra II pia AAA 
kas NA 5 SA 

(1176. Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil kami dalam Bai'at: Hendaknya 
kami tidak melakukan Niyahah, maka tidak ada wanita di antara kami 
yang memenuhinya kecuali lima orang, (yaitu): Ummu Sulaim, Ummu 
Al-'Ala', putri Abu Sabrah, isteri Mu'adz atau putri Abu Sabrah dan isteri 
Mu'adz. IHR. Al-Bukhari (1306), Muslim (936) semisal, Ahmad (6/408)) 


246 Yakni membantu seseorang untuk melakukan niyahah secara bersama-sama. An- 
Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab As-Sin Ma'a Al-'Ain. 


va Ma G3 (Bego 


NEWS Al ga Bh ab Ii yA AE 3 


sei dn oa Ti Aa sah EU 
AN PUN ea Ata G5 Yekaa di 5 LA Ud 
BJ ag sala An dea, SBI SE ag aa 


S3 Gg Ba Is 
Dari Abdurrahman bin Yazid dan Abu Burdah Radhiyallahu 
Anhuma, ia berkata, Ketika Abu Musa telah sakit berat, maka isterinya 
yaitu: Ummu Abdillah hendak berteriak histeris”, maka Abu Musa tersadar 
kemudian berkata kepada isterinya, “Tahukah kamu bahwasanya aku 
berlepas diri kepada orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berlepas diri darinya. Abu Musa memberitahukan bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku berlepas diri dari orang yang 
Halarf2, Salag?” dan Kharag.2”” (HR. Muslim (104) , Abu Dawud (3130), 
An-Nasa'i (1863, 18161), Ibnu Majah (1586), Ahmad (4/396), dan dalam 
riwayat Al-Bukhari (1296) dengan lafazh “Laisa Minna”| 


2 


EA JB KE IN 35 Saad 9 88 3 
ai Gaga Ar GA jgn Kan ta 
Ta Gp ga hp PJ BE ka yaa Aya AS pa 

IE La dl doa ea, 
BA ag sate, 


1178.) Dari Abu Burdah bin Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Abu 
Musa dalam keadaan sakit keras hingga tidak sadarkan diri, sedangkan 
kepalanya berada di pangkuan seorang wanita dari keluarganya. Saat itu 


“ 
si) 


247 Suara bersama tangisan karena sangat bersedih. 

248 Halag: Orang yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah. Lihat Fath Al-Bari, 
karya Ibnu Hajar (3/166). 

249 Salag: Mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah (menjerit). Ada juga yang 
mengatakan, Wanita yang mencakar-cakar wajahnya.” Namun pendapat yang pertama 
yang lebih benar. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab As-Sin Ma'a Al-Lam. 

250 Kharag: Merobek-robek baju. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Kha' Ma'a Ar- 


" KITAB JENAZAH Be 


Abu Musa tidak bisa berbuat apa-apa, namun tatkala sadar, ia berkata, 
“Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam berlepas diri darinya: sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berlepas diri dari Shaligah, Haligah dan Syaggah." (HR. Al- 
Bukhari (1296), Muslim (104)) 


5 Gea is us Rea gara Ko (wa) 
La al asalan Lada Tai 
Japan 35 SY 3 5 adera LE Ia A3 


23 2301 


2 


ar ani 
Dari perempuan peserta bai'at setia (terhadap Nabi), ia berkata, 
“Di antara kesepakatan yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, dari kami untuk hal yang ma'ruf adalah kami tidak boleh 
melanggar perintah beliau dalam urusan ma'ruf, tidak boleh menampari 
muka kami, tidak boleh berkata dengan kata-kata celaka, tidak boleh 
merobek saku (baju) kami, dan tidak boleh menguraikan (mengacak-acak) 
rambut. (HR. Abu Dawud (3131)) 


SB AE LIS TTG AE ea PLAN NS 
IE Ha IE kol Ia 


Dari Gais bin Ashim Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Janganlah 
kalian melakukan Niyahah terhadapku, karena Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak dilakukan pada beliau Niyahah.' (HR. An-Nasa 'i 
(1850), Ahmad (5/61)| 


AN Jin bt J5 JB JGA A0 3 A6 Je NY 
Lg don ola Sa 2 ala 
al Ju SEA 3 GAN AI Ja SIS 


Pd Ne 


Ia S3 4 ai BS) 


0. PE a 


5 aa tera KU ln 


251 Shaligah: Wanita yang menjerit-jerit ketikat tertimpa musibah. Haligah: Wanita yang 
mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah, dan Syaggah: Wanita yang melubangi 


(merobek) pakaiannya. 
ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


(SA, 53 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya mayit itu benar- 
benar akan diadzab karena tangisan keluarganya padanya.” Lalu 
ucapan ini diajukan kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, “Tidak begitu. 
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati kubur 
lalu begitu berkata, “Sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diadzab, 
dan bahwasanya keluarganya menangisi atasnya." Kemudian Aisyah 
membaca, “Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (OS. 
Fathir (35): 18) (HR. Al-Bukhari (3978), An-Nasa'i (1854), dan yang semisal 
dalam riwayat Muslim (929), Ahmad (2/38)1 


As Kd I,A5 JBS Aga AN 35 H3 52 Gw) 
dala lal AK SE SEN lag dn Gp enpata 

(1132) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, akan tetapi Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah benar-benar akan 


menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya 
kepadanya.” IHR. Muslim (929), An-Nasa 'i (1856)| 


Mengurusi Jenazah 

Si benny petnyag ae date Aar 
Na MA Pn ade KAS AN bo AN Iga 

AA 5 de da Ja dd 5 33 K6 Jj 


z 


C 2. Za 233 LA 303 3 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Manakala 
seorang lelaki sedang wukuf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 


Sallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya dan 
hewan itu membunuhnya seketika,??? atau dia mengatakan, Hewan 


Tai 


tN 


S5, Uap 3 ga 


252 Agsha'athu: Membunuhnya dengan cepat hingga mati seketika. Umdat Al-Oari' 


itu menginjaknya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Mandikanlah ia dengan air yang dicampur daun bidara, lalu 
kafanilah dengan dua helai kain, janganlah kalian melumurinya dengan 
wewangian. Jangan pula diberi tutup kepala?”, karena Allah akan 
membangkitkan dia pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” IHR. 
Al-Bukhari (1266), Muslim (1206), Abu Dawud (3239), Ibnu Majah (3084), 
Ahmad (1/215), dan dalam riwayat At-Tirmidzi (951), tanpa lafazh, “Wala 
Tuhannithuhu.”! 
s Lu -? Aa LIA 2 a- - 

KAN Io33 GS GE AI con USG GE 


. 


01 “30 (- “ 3 5 PA -& Tx . Daan oT- sd 
Ja H5 Ia Ipa Yang APN SDS 3 Ag al AI 


. 
- Pd 

- 

aw 


sr - Peri TT “8 3 # PIN 2 8 st g Pn Na 7 G “ Pa 
5 P s 2 RI : 5 & : 
ASI We Gel AE 3 US All Ul ekalas V3 Ganas as 
0 -, Sau AA 0 Lx 2. 65 To. 30 
am SI EYE 3 GAS IL ES da3 SID ESA 
S3 nana ET us B3 at Men tap ag IU kata 0 3 
5 ai 3 
20 ISP SA IL sn abg TR SA EN Pa ak 
Kd KT an J3 38 AN Ann PJU 3 eni La GAS 
Mei Ganas) EL 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain 

yang sangat putih? terbuat dari katun?” dari negeri Yaman dan tidak 

dikenakan padanya baju dan sorban (tutup kepala). Sedangkan tentang 

Al-Hullah (burdah Yaman) membingungkan para sahabat, padahal telah 

dibeli untuk digunakan sebagai kain kafan beliau, maka Hullah itu tidak 

digunakan. Beliau dikafankan dengan tiga helai kain putih yang lembut. 

Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengambil hullah tersebut, dan 

berkata, “Aku akan menyimpannya hingga aku mengafani diriku dengan 

kain ini”, lalu ia berkata, Jika Allah meridhai Nabi-Nya maka tentu 
beliau dikafani dengan kain ini.' Lantas dia menjual dan menyedekahkan 
Syarah Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Kafan Fi Tsaubain. 

253 La Tuhannithuhu: Al-Hanuth yakni sesuatu yang dicampuri dengan minyak wangi 
untuk dioleskan pada kafan orang mati dan jasadnya secara khusus. Lihat A/-Mishbah 
Al-Munir Kitab Al-Ha" (1/154). 

254 La Tukhammiru: Jangan menutupi kepalanya. Lihat Fath Al-Bari , karya Ibnu Hajar 
(3/136). 

255 Sahuliyyah: Kain putih bersih, tidak terbuat kecuali dari katun. An-Nihayah Fi Gharib 


Al-Atsar, Bab As-sin Ma'a Al-Ha'. 
256 Kursuf: Kapas, An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Kaf Ma'a Ar-Ra '. 


ST. ON 


uangnya. (HR. Al-Bukhari (1264), Muslim (941), An-Nasa'i (1896), At- 
Tirmidzi (996), Ibnu Majah (1469), Ahmad (6/132), dan dalam riwayat Abu 
Dawud (3151), semisal) 


PI S5 EN AN ga KA If 
Ha AN AS Io IN HS Li ES A2 AU 23 


4 LAS 0 281. - Ex . o red 
hd menang Sa Bin 
TEA ka pabar ala Ab Lo dl Ian G3 3 


LAI :JE 13 pia asem t 
Ph asi Pena aur 53 5d 3 JII 09 3 
Ss 586 Ja Ia Un af lb JUS 015323 Ga 

(3 Sa pss eren JB HE lb Ol 23 aus 


0. 


J3 3333 EVEN ae Ia sma IS 25 S3 3 AI US 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku pernah masuk 
menemui Abu Bakar Radhiyallahu Anhu lalu dia berkata, Berapa lembar 
kain, kalian mengafani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam? Dia berkata, 
Dalam tiga lembar kain putih buatan negeri Yaman dan tidak dipakaikan 
baju dan juga tidak sorban. Kemudian Abu Bakar Radhiyallahu Anhu 
berkata kepadanya, “Hari apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam wafat? Aisyah Radhiyallahu Anha menjawab, "Hari Senin.' Lalu 
dia berkata lagi, “Sekarang ini hari apa?. Dia menjawab, Sekarang hari 
Senin.' Abu Bakar berkata, “Aku berharap umurku sampai malam ini saja." 
Lalu dia memandang baju yang dipakainya sejak dia menderita sakit yang 
ketika itu bajunya sudah kotor terkena minyak za'faran (kunyit) pada 
sebagiannya kemudian berkata, “Cucilah bajuku ini dan tambahkanlah 
dengan dua baju lain untuk mengafaniku dengannya. Aku berkata, “Baju 
ini sudah usang.' Maka dia menjawab, “Orang yang hidup lebih pantas 
untuk mengenakan yang baru daripada orang yang sudah mati. Kain itu 
hanya untuk mewadahi nanah mayat. Kemudian dia tidak wafat hingga 
menjelang malam Selasa (pada akhirnya ia wafat) lalu ia dikuburkan 


SU KITAB JENAZAH De 


sebelum tiba waktu pagi. (HR. Al-Bukhari (1387), Ahmad (6/ 45)) 

Gp Oa ah 6 Sa Ha ga ab got MN 
PON PTA Hpabey tata SE A1 Jan GAN JL ALA 
dl Io HA Aa Bendo jawtsland 


. 


(1186) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ketika Abdullah bin Ubay 
meninggal, maka anaknya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam dan berkata, Wahai Rasulullah! Berikanlah baju anda kepadaku 
yang akan aku gunakan untuk mengafani ayahku. Lalu shalatilah dia dan 
mintakan ampunan untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memberikan baju beliau kepadanya. (HR. Al-Bukhari (1269), Muslim 
(2774), Ahmad (2/18) dalam hadits yang panjang 


Aan 1 GP BE yi Me 3 (vw 
ea Ma IE S3 dani LES 2 kg IE AU k23 
da Jaga IS 585 Haa 
Smk Ye padan Boa adi 
AN LA GE Nana Ia On nb 
IS adi 


(0187) Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, ia memberitahukan 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu hari berkhutbah, 
lalu Jabir menyebutkan kepada beliau bahwa semalam ada di antara 
sahabat beliau meninggal yang dibungkus dengan kain kafan yang tidak 
panjang dan dikuburkan di malam hari. (Mendengar berita dari Jabir ini) 
kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mencerca sikap penguburan 
di malam hari tersebut sehingga mayat dishalati (terlebih dahulu), kecuali 
penguburan itu dalam kondisi darurat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, Jika kalian mengafani mayat, maka perbaguslah kain 
kafannya.” (HR. Muslim (943), Abu Dawud (3148), dan Abu Gatadah dalam 
riwayat At-Tirmidzi (995), Ibnu Majah (1474), Ahmad (3/ 295)1 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


AN I3 GAN GP MEA Ga PR Ta ge - 


Peda rani Wb HP KG Ha Aa Je Li 

Pe AT 5 Us 1 FN 
1188.) pari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Pakailah baju-baju kalian 
yang berwarna putih, karena itu lebih suci dan lebih baik, serta kafanilah 
orang mati di antara kalian dengan kain (putih) pula.” IHR. An-Nasa 'i 


(1895), Ahmad (5/13), dan dari Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Dawud 
(4061), At-Tirmidzi (994), dan Ibnu Majah (1472)| 


Sigit ES Pee GS en urea OM) 


PA 2 ae obat ne 
a33 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Kalau saja aku 
mengetahui perkaraku lebih awal, maka aku tidak akan menundanya, 
tidak ada yang boleh memandikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
selain para istri beliau." IHR. Abu Dawud (3141), Ibnu Majah (1464)| 


Jika Kain Kafan Tidak Mencukupi 

J3 Seong ae no (va) 
dn Eu aa, Lag A1 yes Aa ala An Io 
Sala Wi Ia . Sedan ea Ya Ca 
ab we ha dpan ag 
HJ ht Pria apn 
Sean an eh UE sanga 


- 
3 


ae Ga He) 8 its 


SU KITAB JENAZAH De 


Dari Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Kami 
hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam demi mengharap 
ridha Allah, maka balasan kami menjadi ketetapan Allah: di antara kami 
ada yang buahnya telah matang lalu ia pun memetiknya, ada juga di 
antara kami yang berlalu atau pergi sebelum menikmati balasan dunia 
sedikit pun: Di antara mereka adalah Mush'ab bin Umair yang terbunuh 
pada saat perang Uhud, ia tidak meninggalkan apa-apa melainkan 
sehelai kain, apabila kami menutup bagian kepala, maka kedua kakinya 
tersingkap, dan jika kami menutupi kakinya, maka bagian kepalanya 
tersingkap. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tutuplah 
bagian kepalanya, dan jadikanlah (sesuatu dari) idzkhir (rerumputan) 
untuk menutup kedua kakinya.” Atau beliau bersabda, “Letakkanlah 
idzkhir untuk menutupi kedua kakinya.” (HR. Al-Bukhari (1276, 4082), 
Muslim (940)! 


RI Si (ea dal GB pala on Jan GE NAN 


3 Lana Ja JS KA 06 plan BI AE Al ce JK 
Ip In ON Ah Ga IN ab heh P3 ye 


Sa San IA Ii SEA deh AG LI gAt 
Kal US CAN da Colael JG lh CA La d3 
S5 Sa Jaa BI C2 tina GA Oh ust A3 

ABI IS 


(4191) Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari ayahnya -Ibrahim-, bahwa 
Abdurrahman bin Auf pernah disodorkan makanan pada saat sedang 
berpuasa, ia berkata, 'Mush'ab bin Umair terbunuh dan ia lebih baik 
dariku, namun ia dikafani dalam Burdah yang jika kepalanya ditutup 
maka kedua kakinya tampak, dan jika kedua kakinya ditutup maka 
kepalanya kelihatan, dan seingatku dia mengatakan- Hamzah gugur 
padahal dia lebih baik daripadaku, setelah itu (kenikmatan) dunia 
dibentangkan untuk kami -atau dia mengatakan-, Kami telah diberi 
(kenikmatan) dunia sebagaimana yang telah diberikan kepada kami, aku 
khawatir bahwa itu adalah (balasan) kebaikan kami yang didahulukan', 
kemudian ia menangis dan meninggalkan hidangan tersebut. (HR. Al- 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Bukhari (4045), dalam riwayatnya pula (1274) dengan tambahan: “Dan 
Hamzah gugur atau lelaki lain yang lebih baik dariku, namun tidak ada 
yang bisa digunakan untuk mengafaninya kecuali Burdah." 


Orang yang Dianggap Syahid, Apakah Dimandikan dan 
Dishalati? 


Jos yi Deprhaabapa Tarang (ss) 
z8 3 3 bala NE sada 
Tee Plan Sion Sui: Spi3 3 cam) 


gag ba sah. Ap GS Toon is 
3 48 o -3 OT 
WER Ip ade Ia d3 
Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumpulkan dua orang lelaki yang gugur 
dalam perang Uhud dengan satu kain, kemudian bersabda, “Manakah di 
antara dua orang ini yang paling banyak hapal Al-Gur'an?” Manakala 
ditunjukkan salah satunya maka beliau mengedepankannya untuk 
dimasukkan ke dalam lahad, beliau bersabda, “Aku menjadi saksi atas 
mereka.” Kemudian beliau memerintahkan agar mereka dikuburkan 
beserta darah-darah mereka, beliau tidak menyalati mereka dan tidak 
pula memandikan mereka. (HR. Al-Bukhari (1343), Abu Dawud (3138), An- 
Nasa'i (1954), At-Tirmidzi (1036), Ibnu Majah (1514), Ahmad (5/431)1 


An Ag Gi JB G5 LA gi ot OM) 
p ja be aslesd dia dna ad Ssi 


$0- c - 

KA PUS jan OA GPS PENA sbe Ih 
(1193) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Didatangkan 
mereka —para syuhada Uhud- kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pada peristiwa Uhud, lalu beliau menyalati mereka sepuluh 
jenazah sepuluh jenazah, dan Hamzah sebagaimana adanya, mereka 
semua diangkat, sedangkan Hamzah sebagaimana keadaannya diletakkan. 


mma et 


(HR. Ibnu Majah (1513)| 
An Is Ja JO 3 Age pie 3 32 CD 
ATA Oa GUS 35 3 5 Ala Ah Wi d2 
“. .. S3 Bd AN Oa Te ASI 
jai JAN G5 PAN Hata Ol eh Kla ti 
SN as 8 Sl 2nIE EA El Sip dia lis 


z 


KEY s AS SN GA Lea 


(1194) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalati jenazah orang-orang yang gugur 
dalam perang Uhud setelah delapan tahun. Seolah-olah sebuah perpisahan 
antara orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Kemudian beliau 
naik mimbar dan bersabda, “Sesungguhnya aku mendahului kalian, dan 
aku adalah saksi atas kalian. Sungguh, yang dijanjikan bagi kalian adalah 
telaga, dan aku benar-benar telah melihatnya di tempatku ini. Aku tidak 
lebih khawatir terhadap syirik yang kalian perbuat, akan tetapi aku sangat 
khawatir terhadap dunia yang akan kalian perebutkan.” (HR. Al-Bukhari 
(4042), Muslim (694), Abu Dawud (3224)| 


AI Is25 JB JB S Aa Aap APN NP 
Kon ag An (333 : si ag an sae Ia 
Sg CE EP AN dbs Yan gate 

Ma 


- 


20x 


Dari Abdullah bin Tsa'labah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda untuk orang-orang 
yang terbunuh dalam perang Uhud, “Selimutilah mereka bersama darah 
yang ada pada tubuh mereka, sungguh tidak ada luka?” yang tergores di 
jalan Allah kecuali pada hari kiamat dia akan datang dengan berlumuran 
darah, warnanya seperti warna darah namun baunya adalah bau misik.” 
(HR. An-Nasa'i (2001), Ahmad (5/431)| 


257 Kalmun: Luka, yakni tidak ada luka yang tergores di jalan Allah. lihat Fath Al-Bari, 
karya Ibnu Hajar (1/344). 


Tatacara Mengafani dan Menguburkan Muhrim (Orang yang 
sedang Ihram) dan Syahid 


“ne Sena EA A95 UR go UM 

Me aa NI Ba Jua la Sd Yo Ada 
Ka Ie Da I: Je 222236 JB 3 
AN Pen) Tae GA Te dea, Aa plan 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Manakala 
seorang lelaki sedang wukuf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya dan 
membunuhnya seketika,? atau dia mengatakan, Hewan itu menginjaknya.' 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mandikanlah 
ia dengan air yang dicampur daun bidara, lalu kafanilah dengan dua 
helai kain, janganlah kalian melumurinya dengan wewangian.” Jangan 
pula diberi tutup kepala?8: karena Allah akan membangkitkan dia pada 
hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” (HR. Al-Bukhari (1266), Muslim 
(1206), Abu Dawud (3239), Ibnu Majah (3084), Ahmad (1/215), dan dalam 
riwayat At-Tirmidzi (951), tanpa lafazh: “Wala Tuhannithuhu.”! 


Disukai Memandikan Mayit secara Lo 
Al Jaja 5 Kls J5 AJE Iga Al 525 Ch£ al 38 (av) 


w 


PA Lari Oa JB EN BP SA aa A1 Lo 


258 Agsha'athu: Membunuhnya dengan cepat hingga mati seketika. Umdat Al-Oari ' 
Syarah Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Kafan Fi Tsaubain. 

259 La Tuhannithuhu: Al-Hanuth, yakni sesuatu yang dicampuri dengan minyak wangi 
untuk dioleskan pada kafan orang mati dan jasadnya secara khusus. Lihat Al-Mishbah 
Al-Munir, Kitab Al-Ha' (11154). 

260 La Tukhammiru yakni jangan menutupi kepalanya. Lihat Fath Al-Bari , karya Ibnu 
Hajar (3/136). 


£ 


BB GAS SEN Ia ig Aa SS ja BI 


Pebatrad 2 


ai JUS di ada GT) AG MET K3 IG 3G SE 
2G) 


Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi kami saat kami sedang 
memandikan putri beliau, lalu beliau berkata, “Mandikanlah dengan 
mengguyurkan air yang sudah dicampur daun bidara sebanyak tiga 
kali, lima kali atau lebih dari itu, dan jadikanlah yang terakhirnya 
dengan kapur barus. Bila kalian telah selesai maka beritahu aku.” Ketika 
kami telah selesai, maka kami memberitahu beliau, kemudian beliau 
memberikan kain?! (buat bawahan) kepada kami, seraya bersabda, 
“Kenakanlah ini padanya.” (HR. Al-Bukhari (1254), Muslim (939), Abu 
Dawud ” 142), At-Tirmidzi (990), Ibnu Majah (1458), Ahmad (5/84)| 


LEAN 38 JAS 3G O6 ET sama pa 3 33 ON 


My AL KE ori AA Laka WS at. WS Al 02, 


Dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia mengambil cara 
memandikan jenazah dari Ummu Athiyyah. Dia mandikan jenazah 
dengan air bercampur bidara dua kali, dan ketiganya dengan air yang 
dicampur kapur barus. (HR. Abu Dawud (3147)! 


Tata Cara #temandikan Jenazah Wanita 


Eha 


Ale A1 To al 545 SI GE AM ge, Kbs 4 Un) 
2 25 ata Sit Bakat 
les 


Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para wanita yang 


261 Higwah: Izar, yakni kain bagian bawah. An-Nihayah Fi Gharib Al-Atsar, Bab Al-Ha' 


Ma'a Al-Oaf. 
SO ENSIKLOPEDI D (Bete 


memandikan jenazah anak perempuannya, “Mulailah memandikannya 
dari tubuh bagian kanan, dan dari bagian tubuh anggota wudhunya.” 
HR. Al-Bukhari (1.255), Muslim (42/939), Abu Dawud (3.145), dan Ahmad 
(6/408) 


Ia HN j3 SEE II ep 5 BE 58 (Or) 
UE SEE gai JUS AE Ja 53 2g IS AN 


£ 
Pd 230 


SIG 8 Has, ya £ sa SW ol, 3) WS Pes 


- Pr aa o - 


2S 433 UG PEIU KE S6 op ja WE FRP 
20 gas 8 13 c3yi Cai Lab 


Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, dia berkata: Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemui kami tatkala kami sedang 
memandikan anak perempuan beliau, lantas bersabda, “Mandikanlah 
jenazahnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun 
bidara sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian 
menganggapnya perlu, dan gunakan kapur barus atau yang semacamnya 
pada guyuran terakhirnya, apabila kalian telah selesai memandikannya, 
maka beritahukan kepadaku.” Ketika telah selesai, kami memberitahu 
beliau, kemudian beliau memberikan kainnya kepada kami dan berkata, 
“Pakaikan kain ini untuknya (sebagai kafan)!” HR. Al-Bukhari (1.254), 
Muslim (40/939), Abu Dawud (3.142), An-Nasa'i (1.880), At-Tirmidzi (990), 
Ibnu Majah (1.458) dan Ahmad (5/84) 


PN 


2 


#5. 


2... Pe SAT ta 0 PAT bia Fe P3 22 
BSE gal G3 EN Li 2 AN 02, Eb£ A33 0 va 
(3539 API 1 td z051 R 

Dari Ummu Ban Radhiyallahu Anha, dia berkata, "» “Kami 
mengepang rambutnya menjadi tiga kepangan, lalu kami sampirkan 
ke belakangnya, satu kepang di ubun-ubun dan dua kepang disamping, 
kanan dan kiri.” HR. Al-Bukhari (1.260 dan 1.263), Muslim (41/9339) 
dengan redaksi, “Kami mengepangnya menjadi tiga kepangan, dua kepang 
di samping kanan dan kiri dan satu kepang di ubun-ubunnya.” IHR. Abu 
Dawud (3.144), An-Nasa'i (1.882), Ahmad (6/408) dan selainnya). 


SU KITAB JENAZAH De 


Menyegerakan Penyelenggaraan Jenazah dan Menyegerakan 
Penguburannya 


Al Iyan JG :JE KE A1 a35 HM masa 0 0-9) 
Ea ui SERI Kang BL ida ala sda Al Ie 
PE SU ep 3 Ir JG ALS 6 23 3g BA 
aa KN GB GAN JI 5 UN JG ll 

SI AN 55 INI NA 


(1202) Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rae Anhu, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila jenazah telah 
diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka maka 
jika jenazah itu termasuk orang yang shalih akan berkata, 'Segerakanlah 
aku, segerakanlah aku! Apabila jenazah itu jenazah yang tidak shalih 
maka akan berkata, “Celaka, kemana kalian akan membawanya.' Suara 
jenazah itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia, seandainya 
manusia dapat mendengarnya niscaya akan jatuh pingsan.” HR. Al- 
Bukhari (1.314), An-Nasa'i (1.908), dan Ahmad (3/240) 


J6 dl le An Ja ga sis ooh dya GB 
Se SE AAN AAS FI DL BE IS UU Eh 


8 


he HE S3 APA NPATOK 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Segerakanlah penguburan jenazah, 
apabila jenazah itu jenazah orang shalih maka kalian menyegerakan 
kebaikan untuknya, apabila jenazah itu jenazah orang yang tidak shalih 
maka kalian meletakkan keburukan pada diri kalian.” HR. Al-Bukhari 
(1.315), Muslim (944), An-Nasa'i (1.909), dan Ahmad (2/240). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Keutamaan Mengiringi Jenazah dan Menyalatkannya, 
Keduanya Merupakan Hak Seorang Muslim atas Muslim 
nsnidi 


d2 Cal EA JB IN 3 ye 3 ga y (0-1) 
Se MN Age Segenap 
IN LA Nb AI Ra PA 3 
PA RI SA Abal KN Ya ane sa ena 

AI ENG Galih CA, 


Dari Al-Bara" bin Azib Radhiyallahu Anhu beliau berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan 
melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami 
untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, 
menolong orang yang terzhalimi, memenuhi sumpah, menjawab salam, 
dan mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami dari 
menggunakan bejana yang terbuat dari perak, memakai cincin emas, 
memakai kain sutra, sutra tipis, kain yang terbuat dari campuran sutra, 
sutra tebal, pelana yang terbuat dari sutra.” HR. Al-Bukhari (1.239), Muslim 
(2.066) dengan tambahan pada redaksinya, At-Tirmidzi (2.809), An-Nasa i 
(1.938) dan Ahmad (4/284) 


8 4 “03. 20 s3 .- 2.03 8g 
Te Is Lan SEKS AN Gan ina alga Ore 
1s - $ oz o 3 - os 8- 2 pa oT- sb 
BNI 3 « Aa (Gs an eng sale 2 
.. -2 Pad 

"opa 253 sae all Deh AN ara aa 203 
(1205.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hak 
seorang muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, 
menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan 


mendoakan orang yang bersin.” HR. Al-Bukhari (1.240), Muslim (2.162), 
Abu Dawud (5.030), dan Ahmad (2/540) 


SU KITAB JENAZAH De 


ena Pogba umum uk ah 32 UN 
ES BS Wah 3 2 ga Uya 3 As ala das 


. 


se aan Tayan 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, tersambung kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang mengantarkan jenazah dan menyalatkannya maka baginya 
pahala satu girath, dan barangsiapa yang mengantarkannya hingga 
dikuburkannya maka baginya pahala dua girath, satu girath yang paling 
kecil seperti gunung Uhud- salah satu dari keduanya seperti gunung 
Uhud.” HR. Al-Bukhari (47), Muslim (945), Abu Dawud (3.168), An-Nasa 'i 
(1.993), At-Tirmidzi (1.040), dan Ahmad (2/521), hadits semisal dari 
Tsauban Radhiyallahu Anhu riwayat Ibnu Majah (1.539), Abu Dawud 
(1.939) hadits semisal dari jalur riwayat Al-Bara” bin Azib Radhiyallahu 
Anhu. 


B3 33 Bg: LTE AAS HI 33 IIA ass Or) 


NG 1 KAS gag ESA Kr enda 
Pen Pe Nae Tem 2 wu, 


PN ON pet Pet S SI Ke Ga INN MIN aed aa PA AA 
3S Ban) UBS AD AAS AN G3 ja 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Barangsiapa 
yang mengantarkan jenazah maka dia mendapatkan pahala satu girath.” 
Lalu Ibnu Umar berkata, “Abu Hurairah berlebihan dalam hal ini.” Namun 
kemudian Aisyah Radhiyallahu Anha membenarkan Abu Hurairah 
dan berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam mengatakannya.” Lalu Ibnu Umar berkata, “Sungguh kita telah 
meremehkan girath yang banyak.” HR. Al-Bukhari (1.323 dan 1.324), 
Muslim (954), dan Ahmad (2/2). 


30 


Ala AN Io a31 ye KE AN 2, BR ll IE m 
Saga ja ino asn Bade 


3 
s 


as AA Jis bAS AN GEN oi Baen aa 


Gieom al Le 5 Li 

P3 3 05 an Bala le 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengantarkan 
jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan 
balasan lalu menyalatkannya, kemudian menunggu hingga dimasukkan 
ke dalam kuburnya maka baginya pahala dua girath, salah satu dari 
keduanya seperti Gunung Uhud, dan barangsiapa menshalatkan 
jenazahnya kemudian pulang maka baginya pahala satu girath. HR. An- 
Nasa 'i (5.032) dan Ahmad (2/493) 


ISA SU AS 625 eEE jail ata ga Ot (0x-3) 
HE Ga HUB 2 Gua Ng AI 


- 


d3 Ia de as jeep eta 
SN RA Ion En db AE (SE OA 
IS BE psi 3 SA Oki 5 Se ed kg ale 

aah TN AAS ES Lo SR SAI 


Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma disebutkan 
bahwasanya anak laki-lakinya meninggal dunia di Gudaid atau di 
Usfan. Lalu dia berkata, “Wahai Kuraib, lihatlah apakah manusia telah 
berkumpul.” Dia berkata, “Aku pun keluar ternyata telah banyak orang 
yang berkumpul dan aku pun memberitahukannya.” Dia berkata, “Apakah 
engkau mengatakan jumlah mereka sampai empat puluh orang?” dia 
menjawab, “Iya.” Ibnu Abbas berkata, “Bawalah keluar jenazahnya, 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah bersabda, “Tidaklah seorang muslim meninggal dunia 
kemudian datanglah empat puluh orang yang tidak pernah menyekutukan 
Allah maka Allah menjadikan mereka sebagai syafaat padanya.” HR. 
Muslim (948), Abu Dawud (3.170), Ahmad (1/277), Ibnu Majah (1.489) 
hadits semisal. 


Ala SEA Io GAN PAS AN ga NE 2 3 


red 


MA ne aa Kat Gak Ga AS Sa Y IE 


PA Anya Ana AD 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Tidaklah meninggal dunia seorang muslim 
kemudian seratus orang dewasa menyalatkannya dan memintakan syafaat 
untuknya maka akan diberikan syafaat karenanya.” HR. Muslim (947), An- 
Nasa 'i (1.990), At-Tirmidzi (1.029), dan Ahmad (6/32). 


Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah, Jumlah Takbir dan 
Posisi Imam pada Jenazah Laki-Laki dan Wanita ketika Shalat 


KA ad Sya SE UI Ga sa gl 32 ON 
3: A0 3 aa LA Pa 3 BEAN AN 15 
MESIN » Sa «bal 


(0211) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumumkan kepada manusia kematian 
Raja Najasyi pada hari kematiannya, kemudian beliau menuju tempat 
shalat bersama mereka dan membuat shaf di antara mereka kemudian 
melakukan takbir sebanyak empat kali.” HR. Al-Bukhari (1.318), Muslim 
(951), Abu Dawud (3.204), An-Nasa'i (1.979), At-Tirmidzi (1.022), Ibnu 
Majah (1.534), Ahmad (2/439) dan An-Nasa 'i (1.969) riwayat dari Jabir 
Radhiyallahu Anhu. 


A3 SN GA OS JE SA AS ae 38 01) 
pa and Un Cat 15 3 ae 


(ye KIE Ko al Iyan ah os JS AS ,£ 


(1212) Dari Abdurahman bin Abu Laila, dia berkata, “Dahulu Zaid bin 
Argam Radhiyallahu Anhu melakukan takbir sebanyak empat kali tatkala 
menyalati jenazah di antara kami dan terkadang beliau melakukan takbir 
sebanyak lima kali. Lalu kami pun menanyakannya kepadanya.” Dia pun 
menjawab, “Begitulah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melakukan takbir.” HR. Muslim (957), Abu Dawud (3.197), An-Nasa'i 
(1.981), At-Tirmidzi (1.023), Ibnu Majah (1.505) dan Ahmad (4/368) 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


aa Al 33 LA Oi 3 - 
Sing 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan takbir sebanyak empat kali.” HR. 
Ibnu Majah (1.504). 


GE EN Lag bal Ahn 
inn san GNI G3 JEM J3 KA 


23 se At ob ai ii Tana 
hat ALA aa) WAJIB op AI 625 PE 
53 5 AE 33 CPI 3 Kana 


IL. 


BS hana 35 J3 FI & ve HS Tn 289 
P3 3 al Haa het 3 2 ap ee gl dl ea 
KAMI AJE NAS La: Elit aka 


Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah 
menyalati sembilan jenazah sekaligus, ia meletakkan jenazah laki-laki 
di dekat imam dan meletakkan jenazah perempuan di arah kiblat (di 
depan jeazah laki-laki). Ia menjadikan jenazah-jenazah tersebut dalam 
satu baris. Jenazah Ummu Kultsum binti Ali, istri Umar bin Khaththab 
dan anak laki-lakinya -dikatakan namanya Zaid- keduanya diletakkan 
bersama. Yang menjadi imam waktu itu adalah Sa'id bin Ash. Di antara 
mereka ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Gatadah. 
Anak laki-lakinya diletakkan di dekat imam, datang seorang laki-laki dan 
berkata, “Aku mengingkari hal ini.” Kemudian aku melihat Ibnu Abbas, 
Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Gatadah lalu aku berkata, “Apa ini?” 
Mereka berkata, “Ini adalah sunnah.” HR. An-Nasa'i (1.977). 


AKAN M3 3 hati) ID 


Ye) 35 DS SG Ga & Las a. Tas let, 


SU KITAB JENAZAH De 


IE Al Io SEN 


3 


Kan Pir 


AB NE ina pl 363 ls 3 BA daa al catat Al 


Dari Ammar, pelayan Harits bin Naufal bahwasanya dia pernah 
menyaksikan jenazah Ummu Kultsum dan anak laki-lakinya. Jenazah anak 
laki-lakinya diletakkan di dekat imam, maka aku pun mengingkarinya. 
Sementara itu Ibnu Abbas, Abu Sa'id al Khudri, Abu Gatadah dan Abu 
Hurairah berada di antara kami, lalu mereka pun menyatakan bahwa hal 
tersebut adalah sunnah. HR. Abu Dawud (3.193) dan An-Nasa'i (1.976). 


HS San IE S2 AN ge ti op Kan 3 ON) 
JB ga Ma KAI TA NUN edta 
an Atap YA ip 2 dy) F3 


(1216) Dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu dia berkata, “Aku 
pernah melaksanakan shalat jenazah di belakang Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika menyalati Ummu Ka'ab yang meninggal dalam 
keadaan nifas, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri sejajar 
bagian tengah jenazahnya.” HR. Al-Bukhari (1.331, 332), Muslim (964), 
Abu Dawud (3.195), An-Nasa'i (1.975), At-Tirmidzi (1.035), dan Ahmad 
(5/14). 


HE Lgas IE AP so dis, 3 Gw) 


Ta “13 "3 Tanda HAN & ka As Paa3 PAT 
AG oa Gl AI at 2 33 en 
SAN AS WI 32 HIS ra AI 2 Eh 


Dari Ammar, pelayan Harits bin Naufal, dia berkata, “Pernah 
suatu ketika ada jenazah bayi dan wanita, jenazah bayi diletakkan di 
dekat orang-orang yang menyalatkan dan jenazah wanita diletakkan di 
belakangnya kemudian dishalatkan atas kedua, sementara itu Abu Sa'id 
Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abu Gatadah, dan Abu Hurairah Radhiyallahu 
Anhum berada di antara mereka, maka aku pun bertanya kepada mereka, 
mereka menjawab, “Hal tersebut adalah sunnah.” HR. Abu Dawud (3.193), 


dan An-Nasa'i (1.976). 

NE (ai Sa BA DUR YAS Bob So AS 5 

IN AJE ena bt5 Jo AE Age Jo @A Ub 

SAN Ja AS ag ea AI bo Ga Si IS 2 H3 
pa 


Dari Abu Ghalib, dia berkata, “Aku pernah menyalati jenazah 
seorang laki-laki bersama Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berdiri 
menghadap kepalanya. Kemudian manusia membawa jenazah seorang 
wanita Ouraisy, lalu mereka berkata, “Wahai Abu Hamzah (Anas bin 
Malik), shalatkan jenazahnya, lalu ia pun berdiri sejajar dengan bagian 
tengah ranjangnya. Al-'Ala bin Ziyad bertanya, “Seperti itukah engkau 
melihat posisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika menyalati jenazah 
wanita dan jenazah laki-laki?” Anas bin Malik menjawab, “Ya.” Ketika 
telah selesai, dia berkata, “Hendaklah kalian menghafalnya.” HR. Abu 
Dawud (3.194), At-Tirmidzi (1.034), Ibnu Majah (1.494) dan Ahmad 
(37119) 


“3 o 


saga — 2G IG US Dl 2, SE "2 IN 


5 h s h F 2 
Ie Ia Jasa Mp3 Ag ale ASI YA Joan 3 

8 30-34 (es na 2 3x03 3 Si Pn Pe Gn 

O sanya PS yag US PPL PB 07A IE AS 2 past 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dia berkata, “Pada perang 
Uhud, mereka (para sahabat yang mati syahid) dibawa ke hadapan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian beliau menyalatkan 
mereka sepuluh orang-sepuluh orang, jenazah-jenazah itu diangkat 
silih berganti, sementara Hamzah masih dalam posisi semula (hingga ia 
dishalati berulang-ulang).” HR. Ibnu Majah (1.513). 


2. tai 


Bacaan dalam Shalat Jenazah 


aa as AN Io Gl SI Kira 2 AN 3 ol Ore) 
SESI Bun Ki3 3d 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca fatihatal kitab (Al-Fatihah) dalam 
shalat jenazah. HR. Al-Bukhari (1.335), Abu Dawud (3.198), At-Tirmidzi 
(1.026), Ibnu Majah (1.495), dari Abu Umamah pada riwayat An-Nasa'i 
(1.987, 1.988). 


SAN Xie Ke LI TG 
(1221) Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia berkata, 
“Merupakan sunnah dalam shalat jenazah adalah membaca surah Al- 


Fatihah pada takbir pertama kemudian melakukan takbir sebanyak tiga 
kali dan diakhiri dengan salam. HR. An-Nasa'i (1.988) 


Bacaan Doa untuk Mayit ketika Shalat dan setelah 
Penguburannya 
30 


Ie Jai Cena JG ED G3 $ Ha Sapa 
AA Syaeb ed pls NA Ban HTSPAN 


(1222) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila 
kalian telah menyalatkan mayit maka berdoalah yang ikhlas untuknya.” 
HR. Abu Dawud (3.199), dan Ibnu Majah (1.497) 


Al gan Ke da US Dl G3 IL yi IR GE 


Ii 5 63 Ia Sbs aa Ie Ala ala At Ja 
BSA pn BG R3 Ab sale KENA ya GI 
SE pada ot gaes OA, as) Ad A3, 
SAN Ga GE Aaj Ga A5 GS GIS Alas cb any 


Pa Pi SAE eg aah Ik Lah Hn “A23 Cp pe 333 
Basdafgara z5 JG EN DISS Ya 


Dari Auf bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan jenazah, aku menghafal 
doa yang beliau ucapkan, “Ya Allah ampunilah, rahmatilah, maafkanlah 
ia dan selamatkanlah ia. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah 
kuburnya, mandikanlah ia dengan air, salju dan embun, dan bersihkanlah 
dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran, 
dan gantilan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang 
ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkan, 
serta suami (istri) yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. 
Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksa kubur serta 
ujiannya, dan dari siksa api neraka.” Auf berkata, “Aku berangan-angan 
akulah yang menjadi jenazah itu.” HR. Muslim (963), An-Nasa 'i (1.982), 
At-Tirmidzi (1.025), Ibnu Majah (1.500), dan Ahmad (6/13). 


29 - 4 Iz 8, - 
Sa 5 8 de JB AE PI ea Abe Maa (css) 
3- 230 - - ada sb 
HN dpi R33 Si Ga J5 TE AN La 
Sa EN rw. Kp IAjA 3 De ta 5 | 
Jai sih 3) Se FA 3 K3 yaa 425 D Noor 33 £ 
LI KA Pon OK BAU AI Ka Yen 
(1224) Dari Watsilah bin Al-Asga' Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama kami 
menyalatkan jenazah salah seorang muslim. Aku mendengar beliau 


mengucapkan doa, “Ya Allah, sesungguhnya si Fulan bin Fulan berada di 
bawah perlindungan-Mu maka jagalah ia dari fitnah kubur.” Abdurahman 


al mma 


berkata, “......di bawah jaminan dan perlindungan-Mu maka jagalah ia 
dari fitnah kubur dan siksa neraka, Engkau Dzat yang memenuhi janji dan 
pujian. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau 
Dzat Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” HR. Abu Dawud 
(3.202), dan Ibnu Majah (1.499). 


Ja Ioi Ie SEE AN seri spa oa s3 
Uang « en ESA GI JB Ek sada 
Ea kana 5 .. Kaali, gi 6 Ig 6 333 
Y NN Te 15733 Kota Uya SA Bt 

Aa rae AP: 


(1225) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalatkan jenazah, beliau mengucapkan 
doa, “Ya Allah berikanlah ampun, kami yang masih hidup dan kami 
yang telah meninggal dunia, kami yang masih anak-anak kami yang 
dewasa, kami yang pria maupun wanita, kami yang hadir dan kami 
yang tidak hadir. Ya Allah, siapa pun yang Engkau hidupkan dari kami, 
maka hidupkanlah dalam keadaan iman, dan siapa pun yang Engkau 
matikan dari kami, maka matikanlah di atas Islam, janganlah Engkau 
menghalangi pahala amal kepadanya dan janganlah Engkau menyesatkan 
kami sepeninggalnya.” HR. Abu Dawud (3.201), At-Tirmidzi (1.024), Ibnu 
Majah (1.498), dan Ahmad (2/369), dari Abu Ibrahim Al-Anshari dalam 
riwayat An-Nasa 'i (1.985). 


50 - PAT o WTA 
Pe ai Jaa Na an 
js Si Pr Cai An uts Dada 
(1226) Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Apabila 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai menguburkan jenazah, 
beliau berdiri dan bersabda, “Mintalah ampunan untuk saudara kalian, 


mintalah ketetapan untuknya karena sesungguhnya dia sedang ditanya 
malaikat.” HR. Abu Dawud (1.221) 


—aa. 


Perihal Barisan Shalat Jenazah dan Pengutamaan Banyaknya 
Pa 1 Menyalatinya 


aa al baal Jia S1 ES Al ge Haha 8 0) 
tip Se Yna WAY SMAN AE 3D 
sae Sada 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumumkan kepada manusia kematian 
Raja Najasyi pada hari kematiannya, kemudian beliau menuju tempat 
shalat bersama mereka dan membuat shaf di antara mereka kemudian 
melakukan takbir sebanyak empat kali.” HR. Al-Bukhari (1.318), Muslim 
(951), Abu Dawud (3.204), An-Nasa'i (1.979), At-Tirmidzi (1022), Ibnu 
Majah (1.534), Ahmad (2/439) dan An-Nasa'i (1.969) riwayat dari Jabir. 


IN JB IE KE II G5 AN Ep AR SP z 0s1) 


kep 


Ae pda J5 BAN ap San ala Io 
RP An Sdn ja Gn jas cin Jae Lt 


83, 

Ka. Ana 
Dari Jabir Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Pada hari ini telah wafat laki-laki shalih dari 
Habasyah, maka marilah kalian shalatkan atasnya.” Jabir melanjutkan, 
“Maka kami pun berbaris, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan 
shalat dan kami berada dalam barisan.” HR. Al-Bukhari (1.320), Muslim 
(953), dan An-Nasa 'i (1.969). 


IA Su Si ga Il 33 ole Ala 3 
se ja ITEM UE LIS G JUS 
Jai aan Bel anna At 3 


ES IE pai 5 Shape: Ig ala 
Aa Hb MARS YES IL OB Eee 


(1229) Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma disebutkan 
bahwasanya anak laki-lakinya meninggal dunia di Gudaid atau di 
Usfan. Lalu dia berkata, “Wahai Kuraib, lihatlah apakah manusia telah 
berkumpul.” Dia berkata, “Aku pun keluar ternyata telah banyak orang 
yang berkumpul dan aku pun menmberitahunya.” Dia berkata, “Apakah 
engkau mengatakan jumlah mereka sampai empat puluh orang?” dia 
menjawab, “Iya.” Ibnu Abbas berkata, “Bawalah keluar jenazahnya, 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah bersabda, “Tidaklah seorang muslim meninggal dunia 
kemudian datanglah empat puluh orang yang tidak pernah menyekutukan 
Allah maka Allah menjadikan mereka sebagai syafaat padanya.” HR. 
Muslim (948), Abu Dawud (3.170), Ahmad (1/277), Ibnu Majah (1.489) 
hadits semisal. 


5 SEA Io GAN ye ur WE Al gen ARE GE X3 


Kat 3. Aa Ja Sa enda PA 
WAE YUI AAA BU, 3 IS AS 


(1230) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Tidaklah meninggal dunia seorang muslim 
kemudian seratus orang dewasa menyalatkannya dan memintakan syafaat 
untuknya maka akan diberikan syafaat karenanya.” HR. Muslim (947), An- 
Nasa 'i (1990), At-Tirmidzi (1029), dan Ahmad ( 6/32). 


Shalat Ghaib 
GA JG JA Ke Ah Mag aka (X3) 
Tar Ga He Ja NP el ala da la 
ala Jun lia dn ja ga jesus JG ae Lai 


-. 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Pada hari ini telah wafat laki-laki shalih dari 
Habasyah, maka marilah kalian shalatkan atasnya.” Jabir melanjutkan, 
“Maka kami pun berbaris, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan 
shalat dan kami berada dalam barisan.” HR. Al-Bukhari (1.320), Muslim 
(953), dan An-Nasa'i (1.969). 


. 


Ale To Ip5 SE AN 3 3 kan 
In 3 Se NG BEA LAI Aa 
MA BS Sima 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumumkan kepada manusia kematian 
Raja Najasyi pada hari kematiannya, kemudian beliau menuju tempat 
shalat bersama mereka dan membuat shaf di antara mereka kemudian 
melakukan takbir sebanyak empat kali.” HR. Al-Bukhari (1.318), Muslim 
(951), Abu Dawud (3.204), An-Nasa'i (1.979), At-Tirmidzi (1022), Ibnu 
Majah (1.534), Ahmad (2/439) dan An-Nasa'i (1.969) riwayat dari Jabir 
Radhiyallahu Anhu. 


S1 Ia SE SES ben Mana Ox) 


ANE las is SAS AE le Al ka 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya saudara 
kalian telah meninggal dunia, maka hendaklah kalian berdiri dan 
menyalatkannya.” Jabir menambahkan, “Maka kami pun berbaris menjadi 
dua shaf.” HR. Muslim (953). 


Tag AE 3 Sel TN IS) alan ala dl Ia 
(1234) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila bayi lahir lalu meninggal 
maka dishalatkan dan diwarisi.” HR. At-Tirmidzi (1032), dan Ibnu Majah (1508). 


Is IS AAN SI AS AU se, TA 5 yg (ro) 
Ab AG ES sad ana As ES Ju Aa ale 


Dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang berkendara berjalan 
di belakang jenazah, adapun orang yang berjalan kaki terserah posisinya 
saat berjalan, anak kecil yang meninggal dishalatkan.” HR. Abu Dawud 
(3.180), An-Nasa 'i (1.942), At-Tirmidzi (1.031), Ibnu Majah (1.481), dan 
Ahmad (1/249). 


Ie GA II KE 3 Ta gp sa 32 05) 

SA AIA AA Pas USIA JB ola asa dil 

da BALI da SUS ka GE Kets 3S Ap Gala 
15 - sak, SAN Sa53 ae 


Dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Orang yang berkendara 
berjalan di belakang jenazah, adapun orang yang berjalan kaki berjalan 
bisa di belakang, depan, samping kanan, samping kiri dekat jenazah. 
Jenazah janin yang premature dishalatkan dan didoakan kedua orang 
tuanya dengan ampunan dan rahmat.” HR. Abu Dawud (3.180), An-Nasa'i 
(1.941), At-Tirmidzi (1.031), Ibnu Majah (1.481), dan Ahmad (4/248). 


Posisi Jenazah saat akan Dishalatkan 


WE AS Gen LEE SI AI ME 3 KL gl gg 


na 


Iga era KJ Lela al 3 an 
H5 dab AG ale Oei ala 
Pa ae OP 1 de ada as 


Dari Abu Salamah bin Abdurahman, Behinscanya ketika Saad 
bin Abu Wagash meninggal dunia, Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 
“Masuklah kalian dengan membawa jenazahnya ke dalam masjid 
sehingga aku dapat menyalatinya.” Aku pun mengingkari perbuatannya. 
Maka Aisyah Radhiyallahu Anha pun berkata, “Demi Allah, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyalatkan Suhail dan saudaranya 
di dalam masjid.” HR. Muslim (973) lafazh ini merupakan redaksi miliknya, 
Abu Dawud (3.189), An-Nasa'i (1.966), At-Tirmidzi (1.033), Ibnu Majah 
4. Pali dan Ahmad (6/132). 


aan 
N N 


5, AAS | Has 5 3 AA Ra dan 
ace 


Dari Sya'bi dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati sebuah kuburan yang 
tanahnya masih basah, kemudian mereka berbaris dan beliau melakukan 
takbir sebanyak empat kali.” HR. Al-Bukhari (1.336), Muslim (954), dan 
Abu Dawud (3.196). 


37 Oo Be 0 AG 3 e- og T- 

Na 3 ate bsa : Pen 
na 51 js Fan 
Dari Sya'bi dia berkata, “Aku diberitahu orang yang bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kuburan seseorang yang 
diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami mereka 
dan memerintahkan mereka untuk berbaris.” Maka aku (perawi) bertanya, 
“Wahai Abu Ammar, siapa yang memberitahumu? Dia menjawab, “Ibnu 


Abbas.” HR. Al-Bukhari (857), Muslim (954), At-Tirmidzi (1.037), dan 
Ahmad (1/338). 


SU KITAB JENAZAH De 


- - 3 ap » s3, 3 naa ka 23 ae 
JS Ig IS AU Lo ai J 3 AAS 3 BE 3 Small 


. 


LAS IE GAB ES SG TE La ga 13 


Pd . 
| | 


Tele bai Haa 3 Kah JUS Ah 91 Laga 
ta en Bun Ja JS 
AE GOL a33 5 


(1240) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mencari-cari wanita yang berkulit hitam 
atau disebutkan pemuda tukang bersih-bersih masjid, beliau menanyakan 
tentang kabarnya. Mereka menjawab bahwasanya wanita atau pemuda 
itu telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Mengapa kalian tidak memberitahuku?” Abu Hurairah 
melanjutkan, “Seakan-akan mereka menganggap sepele perkara tersebut, 
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Tunjukkan 
kepadaku di mana kuburannya?” Mereka pun menunjukkan kuburannya 
itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau bersabda, 
“Sesungguhnya para penghuni kubur ini dipenuhi kegelapan dan 
sesungguhnya Allah menerangi mereka dengan shalatku atas mereka.” 
HR. Al-Bukhari (458), Muslim (956), Abu Dawud (3.203), Ibnu Majah 
(1.527), dan Ahmad (2/338). Riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu 
Majah (1.527). 


son Pss 30. gb |... 0-3 0 yo Le UAA Pa : 
aa Usl tebiats (9 


Apya Ita SMP ga Kg 
an ena Aa anjani, Nara 
Ae ABS il ane ala Al Io 1 Fee 
Sapa eng Sa AA SB tua 
Ms lusa SAE AI Ti ab Ii aa 3 ae 


Nan aa 


— 


- 


TAS Mn Ia 5 GG AB 2 saru 
Kan dea ba 5 pa SI am 


NS SA T 5 Unas Ph 


Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Radhiyallahu Anhu, 
dikabarkan kepadanya bahwa si wanita miskin jatuh sakit. Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diberitahu akan sakitnya, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang senang menjenguk 
orang sakit dan menanyakan kabar mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila wanita ini meninggal dunia maka 
beritahu aku!” Namun setelah wanita meninggal dunia jenazahnya 
dikuburkan pada malam hari. Orang-orang pun merasa tidak enak untuk 
membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika pagi 
hari tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberitahu tentang 
kematiannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Bukankah aku telah memerintahkan kalian untuk memberitahu 
keadaannya?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kami merasa 
tidak enak membangunkanmu pada tengah malam.” Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berangkat menuju pemakaman dan 
memerintahkan manusia untuk membentuk barisan, kemudian beliau 
melakukan takbir sebanyak empat kali.” HR. An-Nasa 'i (1.906). 


Shalat Jenazah di Masjid, Di Pemakaman atau setelah 
Penguburannya bagi Orang yang belum Menyalatkannya 


AE A3 ME KE EGA EU (0x15) 
Ba IE Ntah ab Aa SA AR ra 2 oa Iya Ja 
aras 


Dari Sya'bi dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewati kuburan yang 
tanahnya masih basah, kemudian mereka berbaris dan beliau melakukan 
takbir sebanyak empat kali.” HR. Al-Bukhari (1.336), Muslim (954), dan 
Abu Dawud (3.196). 


SU KITAB JENAZAH Dee 


30 


“paha KAS es 3 sad gg 017) 
iba sea Ae 


- 
- 
stz s 


SB: Je He 2 SU JG LOL AJ K3 3 Yee 

de ja ya Abah JUS SA Mera WyAo 

3 32 DN Bip ARAB Je LL aa 3 AI ca GI Je 
ae Jo 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mencari-cari wanita yang berkulit hitam 
atau pemuda tukang bersih-bersih masjid, beliau menanyakan kabar 
tentangnya. Mereka menjawab bahwasanya wanita atau pemuda itu telah 
meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Mengapa kalian tidak memberitahuku.” Abu Hurairah melanjutkan, 
“Seakan-akan mereka menganggap sepele perkara tersebut, maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Tunjukkan 
kepadaku pemakamannya!” Mereka pun menunjukkan pemakamannya 
itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau bersabda, 
“Sesungguhnya para penghuni kubur ini dipenuhi kegelapan dan 
sesungguhnya Allah menerangi mereka dengan shalatku atas mereka.” 
HR. Al-Bukhari (458), Muslim (956), Abu Dawud (3203), Ibnu Majah 
(1527), dan Ahmad (2/338). Riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Majah 
(1527). 


e SI SL JM AI G3 SE Ui) 
SE SAR JA SA das Alap ale An Io ai 
We. LE 83 Pala Oi Haa HJ aga 

ale bass db ada G3 Si es 3 Ka, 
(1244) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Telah meninggal 
dunia pada malam hari seseorang yang pernah dijenguk Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam semasa sakitnya dan dikuburkan pada 
malam itu pula. Maka pada pagi harinya mereka memberitahu beliau, 


kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apa 
yang menghalangi kalian untuk memberitahuku?” Mereka menjawab, 
“Dia meninggal pada malam hari dan kami merasa tidak enak sehingga 
memberatkanmu.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun 
datang ke kuburannya dan menyalatinya.” HR. Al-Bukhari (1.247) dan 
Muslim (954). 


Menyalati Orang yang Dirajam dan Pelaku Dosa Besar 
Apabila Bertaubat sebelum Kematiannya 


AN Ir 23 1 Kab GAS gas 3 Ole 3g Oto) 
JI Il ES IE 2 mean 33 
Je ea Ap aon Gta Naa 
IS JUS Ae Ja We BA IE ISA Ap 


Z5 SEE : JS 633 385 Ugda 2 Jab at 2 
o - - - e 29 2. 
Si sa Jas ts S3 Jpg Ka AI YAN Ia Gan 
4 o o 
Dari Imran bin Hushain, telah datang an Rasulullah seorang 
wanita dari Juhainah dan berkata, “Aku telah berzina.” Dan dia sedang 
hamil, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengantarkan 
kepada walinya dan bersabda, “Pergilah dan uruslah dia dengan baik, 
apabila telah melahirkan, bawalah ia kepadaku.” Ketika wanita telah 
melahirkan walinya membawanya kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam setelah itu beliau memerintahkan supaya pakain 
wanita tersebut diikatkan ke badannya, beliau akhirnya memerintahkan 
agar wanita tersebut dirajam. kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menyalatkannya. Maka Umar berkata, “Apakah engkau 
menyalatkannya padahal dia itu telah berzina. Beliau menjawab, 
“Sungguh ia telah bertaubat yang apabila taubatnya dibagikan kepada 
tujuh puluh orang penduduk Madinah niscaya akan mencukupi mereka 


semua. Apakah engkau mendapati taubat yang lebih utama dari orang 
yang telah menyerahkan jiwanya kepada Allah Azza wa Jalla?” HR. Muslim 


(1696), An-Nasa'i (1957), dan Ahmad (4/429). 


Larangan untuk Imam Kaum Muslimin Menyalatkan Orang 
yang Bunuh Dari Namun Selainnya Boleh Menyalatkannya 


BI ba GAN Gi JG RE AN on HA yA 3 G3 
Se Jah S3 gas K5 J3 Yin das sae 


(1226) Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jenazah 
orang yang bunuh diri dengan anak panahnya, namun beliau tidak mau 
menyalatkannya.” HR. Muslim (978), Abu Dawud (3.185), An-Nasa 'i 
(1.963), At-Tirmidzi (1.068), dan Ibnu Majah (1.526). 


Ie ee gn ah al ae Ot) SV 


PENA EN YAN IE 
mag TA Ms JERU 2 yaa uan In 


Sisa AAS J3 Ya A35 Gin NE IE H3 PE 
WEE Lan Ega da Bonia bias EX 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya 
dari sebuah bukit untuk bunuh diri maka ia akan menjatuhkan (dirinya) 
di dalam neraka Jahannam dalam keadaaan kekal lagi dikekalkan 
di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa yang menenggak racun 
untuk bunuh diri maka racun itu berada pada tangannya yang ia akan 
meneguknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal lagi 
dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa yang membunuh 
dirinya dengan sebilah besi maka besinya itu ada di tangannya yangakan 
ditikamkan ke perutnya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal 
lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. ” HR Al-Bukhari (5.778), 
Muslim (109), An-Nasa'i (1.964), Ahmad (2/254), diriwayatkan secara 


Ba aa” D De 


singkat oleh Abu Dawud (3.872), At-Tirmidzi (2.043), dan Ibnu Majah 
(3.460). 


Larangan Menyalati Orang Munafik yang Menampakkan 
Kemunafikannya dan Permusuhannya kepada Islam dan 
Mengantarkan Jenazahnya 


Allah Ta'ala berfirman, 


de 7 ae P3 2 4 SAE 
(OLI NAN aa BAGISI, 
“Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk 
seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama- 
lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya.” 
(OS. At-Taubah (91: 84) 


Allah Ta'alajuga berfirman, 


- 


NG axe, PALA J3! sN J5) APN Tan AN 
Oa) anne BATA TC 


“Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, 
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada 
bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh 
Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya.” (OS. At-Taubah (91: 114) 


Ker Ik gura JS Ah AI co2 21 A8 al op OSN 


en JS dg ala ada door: Are 
GS Maa Ka 33 JS as Sian 


2 


2 sa ga IE 1 J2 GAN SN 
dak Ia Ja ga Jas SS ba: MA 3 


anna jala da Ja gan Jus 


Pa 


FIS Nan An IE AA HE 


basa 
— 


22 X5 2x eta ad 

( 23 SB al 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Ketika 
Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anak laki-lakinya datang kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
berikan pakaianmu kepadaku sehingga aku mengafaninya.” Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Izinkan aku bersamanya.” 
Ketika beliau hendak menyalatinya, Umar berkata kepada beliau, “Apa 
yang engkau lakukan?” Rasulullah pun menyalatinya dan bersabda, “Aku 
berada di antara dua pilihan seraya membaca firman Allah, “Engkau 
memohonkan ampun bagi mereka atau tidak engkau mohonkan ampun 
bagi mereka (adalah sama saja). (OS. At-Taubah (91: 80) ” Kemudian 
Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah engkau sekali-kali menyalatkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah engkau 
berdiri (mendoakan) di kuburnya.” (@S. At-Taubah (91: 84) HR. Al- 
Bukhari (1.269), Muslim (2.400, 2.774), An-Nasa'i (1.899), At-Tirmidzi 
(3.098), Ibnu Majah (1.023), dan Ahmad (2/18). 


Mengiringi Jenazah, Orang yang Berkendara Mengiringi di 

Belakang Jenazah, Orang yang Berjalan Kaki Mengiringi di 

Depan atau di Belakangnya dan Keutamaan Menyegerakan 
Heli Jenazah 


30. 


AN bo dl Ip 5 SEE AN G5 IA #33 Oia) 
z sa Us sn abad ganda 
BIS ya ES TI ISA IS GA IX 
SS NAS UNS yA aa SN 


Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi binatang kendaraan maka beliau 
menolak untuk mengendarainya, ketika telah selesai, beliau diberi 
binatang kendaraan lalu beliau pun mengendarainya. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya para malaikat berjalan, maka aku tidak mau berkendara 
sementara mereka berjalan, ketika mereka telah pergi maka aku mau 
berkendara.” HR. Abu Dawud (3.177). 


LNG SER AI G3 JAS yi bal 3 die Gi Oto.) 
BEN AN OA s3 Ie daa SEA IS 


(1250) Dari Salim dari ayahnya, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma 
berkata, “Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan 
Umar berjalan (mengiringi) di depan jenazah.” HR. Abu Dawud (3.179), 
An-Nasa'i (1.943), At-Tirmidzi (1.007), dan Ahmad (2/8) serta riwayat Ibnu 
Majah (1.483) dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. 


ba Iis BEAN 5 Aj na 3 Gr) 
Sa SA 3 Ala 3 SS II SEA 1g KIE AN 
Ie BRAI Apa G3 US 3S ni GE Arin gala 
TENGAKI SI Sa ada 


Dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Orang yang berkendara 
mengiringi di belakang jenazah, adapun orang yang berjalan kaki 
mengiringi di belakang, depan, samping kanan, samping kiri dekat 
jenazah. Jenazah janin yang lahir prematur dishalatkan dan kedua orang 
tuanya didoakan supaya mendapat ampunan dan rahmat.” HR. Abu 
Dawud (3.180), An-Nasa'i (1.941), At-Tirmidzi (1.031), Ibnu Majah (1.481), 
dan Ahmad (4/248). 


Nak 5 mar apoketakea eta pa 


Dari Salim dari ayahnya, Nana dia berkata, “Aku 
melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar berjalan 
(mengiringi) di depan jenazah.” HR. An-Nasa'i (1.944), At-Tirmidzi (1.008), 
dan Ahmad (2/8). 


Je NS -J as AS KE AN GP HAL op Ale Sa 
es Peda gs oase ada 


an ana ja US 
Su KITAB JENAZAH De 


Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami 
pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengantar 
jenazah Abu Dahdah sedangkan beliau mengendarai kuda, kami berada 
di sekeliling beliau. Beliau mengendarainya dengan pelan-pelan.” HR. At- 
Tirmidzi (1013), Muslim (965), dan Ahmad (5/99). 


atau Aa Pan G3 - o- 
aa ken an : PETA 
(1254) Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Aaka bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengiringi jenazah Abu Dahdah dengan 
berjalan kaki dan pulang dengan mengendarai kuda. HR. At-Tirmidzi 
(1.014) dan Ahmad (5/102). 


Pata data K3 AE AI en sa age 0 v2) 
Eh Ana Ha RSS Bt ds OB ash al Npater 


0 3- 

ae GE AS A3 VI gu WE OI, 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 

Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Segerakanlah penguburan jenazah, 

apabila jenazah itu jenazah orang shalih, maka kalian menyegerakan 

kebaikan untuknya, apabila jenazah itu jenazah orang yang tidak shalih, 

maka kalian meletakkan keburukan pada diri kalian.” HR. Al-Bukhari 
(1.315), Muslim (944), An-Nasa 'i (1.909), dan Ahmad (2/240). 


Pihak yang Berhak Membawa Jenazah adalah Laki-Laki 
2 Bukan Perempuan 


Dl Ken ab Ia aa Ieig Age) GAB kas te Ore) 
PA Pa ea 3 Eng ISI -JE 2 Pura 
je TE Haa ES Ol Gyan3 SE IS CSS Ob 
s3 Kara K3 Ag Or Ga 13 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila jenazah telah 
diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka maka 
jenazah itu termasuk orang yang shalih akan berkata, “Segerakanlah aku! 
segerakanlah aku! Apabila jenazah itu bukan jenazah yang tidak shalih 
maka akan berkata, “Celaka, kemana kalian akan membawanya.” Suara 
jenazah itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia, seandainya 
manusia mendengarnya tentu jatuh pingsan.” HR. Al-Bukhari (1.314), An- 
Nasa'i (1.908), dan Ahmad (3/240) 


Wanita Makruh Turut Mengiringi Ga 
PE AE Eh SEE AS en Kh 38 Orov) 
Kla - 2 -? , 5 33 


(1257. Dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, dia — “Kami 
(para wanita) dilarang untuk mengiringi jenazah namun hal itu tidak 


diharamkan atas kami.” HR. Al-Bukhari (1.278) dan Muslim (938). 


Anjuran Berdiri bagi Orang yang Melihat Jenazah dan 
Dibenci untuk Duduk bagi Orang yang Mengiringinya hingga 
Dikuburkan 


30 


BI Ja GAN ya KE Al ga BASA semu 3 (ON 
25 SEA SES SAN AAS pd 22 ISI 2 Ang ank 


ae 
Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah maka 
berdirilah kalian, dan barangsiapa yang mengiringinya maka janganlah ia 
duduk hingga jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur.” HR. Al-Bukhari 
(1.310), dan Muslim (959). 


SG KITAB JENAZAH De 


DN Ja GAN KEB Ge ai gp IA | 
Yaa el Ai Job 5 HA s5 ISI SES 


sih » 3 LT Ss 0 

SE Bas pp SE fit ee 
(1259) Dari Amir bin Rabi'ah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
melihat jenazah sementara ia tidak mengiringinya maka hendaknya dia 
berdiri hingga ia melewati iring-iringan jenazah itu atau iring-iringan 
jenazah itu melewatinya atau hingga jenazah itu dimasukkan ke dalam 
liang kubur sebelum iring-iringan jenazah melewatinya.” HR. Al-Bukhari 
(1.308), Muslim (958), dan Ahmad (3/445). 


va 


0. Are Pan 


Per Ae aa Ban Ran one SE OT) 
PEN AE 5 1,33 SUS 22 MEA 


ea Dari Amir bin Rabi'ah Radhiyallahu Anhu Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah, maka hendaknya 
kalian berdiri hingga iring-iringan jenazah itu melewatinya atau jenazah 
dimasukkan ke dalam liang kubur.” HR. Al-Bukhari (1.307), Muslim (958), 
Abu Dawud (3.173), At-Tirmidzi (1.042), Ibnu Majah (1.542), dan Ahmad 
(3/446). 


A IL aja 3 SE del IP Ge sana 3 0) 
MAA Ol JA Oya ah BAN ge DA 
AE 1 At P3: HIU Opa ag SE HS Ah ADI GP) ana | 

F3 AJ UI $ GE Ig ala ag Al Io GAN ISA 


Pal 
wo. 


AO | 
Dari Sa'id Al-Magburi dari ayahnya, dia berkata, “Suatu ketika 
kami sedang mengiringi satu jenazah, kemudian Abu Hurairah menarik 
tangan Marwan dan keduanya duduk sebelum jenazah dimasukkan ke 
dalam liang kubur. Lalu Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu datang dan menarik 
tangan Marwan lalu berkata, “Berdirilah, sungguh dia telah mengetahui 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita dari hal tersebut.” 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Lalu Abu Hurairah berkata, “Dia benar.” HR. Al-Bukhari (1309) dan hadits 
Abu Sa'id pada riwayat Muslim (959) hadits semisal. 


an Ca ET (0x19 
Ga dgan SG AE ne ala Je G2 GAS 


Aga 3 SG at BI JE Lengga B LAGI 
(1262) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Suatu 
ketika iring-iringan jenazah melewati kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berdiri kami pun turut berdiri, lalu kami bertanya, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi.” Beliau 
menjawab, “Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian.” HR. 
Al-Bukhari (1.311), Muslim (960), dan Ahmad (3/319). 


2 nasa sena a NG 
Lah Sae Ae TAN TS GAN ai 


Aang ban ala ade jaga Yg 

Der JS Ta 2942 33 2 Ta 
(1263) (1263.) pari Abdurahman bin Abu Laila, dia berkata, “Dahulu Sahi bin 
Hunaif dan Gais bin Sa'ad Radhiyallahu Anhuma tinggal di Gadisiyah lalu 
lewatlah iring-iringan jenazah melewati keduanya maka keduanya pun 
berdiri. Lalu dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah tersebut adalah 
jenazah kafir dzimmi, keduanya menjawab bahwasanya pernah ada 
iring-iringan jenazah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
kemudian beliau pun berdiri. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa 
jenazah tersebut adalah jenazah orang Yahudi. Lalu beliau bersabda, 
“Bukankah itu jenazah manusia?” HR. Al-Bukhari (1.312) dan Muslim 
(961). 


Na 
o 
ve 


Pe ana da Pe Agri 
Sat NA Te, WII an 3 Sela sala Us) 


JP SP gia EA Gi Sha S1 (SU JUS : Hb 
Ti a! 


AA Di MEN J5 FE JB SI JB 
East, AE Ko bl Oya Bb dig ea 


SE uK Gani 353, 


(1264) Dari Wagid bin Amr bin Sa'ad bin Mu ads bahwasanya dia 
berkata, “Nafi' bin Jubair melihatku berdiri ketika kami mengiringi 
Jenazah sementara dia duduk menunggu hingga jenazah dimasukkan 
ke dalam liang kubur, lalu dia berkata, “Apa yang membuatmu berdiri?” 
Maka aku menjawab, “Aku menunggu hingga jenazah dimasukkan ke 
dalam liang kubur sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.” Lalu 
Nafi' berkata, “Sesungguhnya Mas'ud bin Al-Hakam berkata kepadaku, Ali 
bin Abi Thalib berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri 
kemudian duduk.” Pada sebagian riwayat disebutkan: Dari Ali, dia berkata, 
“Kami melihat Rasulullah berdiri maka kami ikut berdiri, kemudian beliau 
duduk maka kami pun ikut duduk yakni ketika mengiringi jenazah.” (HR. 
Muslim (962), dan Ahmad (2/103).1 


Tata Cara Menguburkan Mayit dan Apa Ucapan ketika 
Dimasukkan ke dalam Liang Kubur 


Pat AE o- z - 1 AA 
KP ala dah Ol jl TA JB Sl ul 3g z2 (K1) 
Ia J3 Ia PAN Ea Bale bat ata ah LE IN GP Ian G3 
KN Sa lb Je: 3 ja 
Dari Ibnu Ishak, dia berkata, “Al-Harits berwasiat kepada Abdullah 
bin Zaid untuk menyalatkannya, setelah Al-Harits meninggal maka ia 
pun menyalatkannya kemudian memasukkannya ke dalam liang kubur 


dengan mendahulukan kakinya, dan berkata, “Tata cara ini sesuai sunnah 
Rasulullah.” (HR. Abu Dawud (3.211).1 


30 K0 


KIE AN To AN j5 SIA Al 3 ea al 3 111 


aro 


Una bd 12 2 Yan 
1 S5 Se 


(126s) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyalati satu jenazah, kemudian 
mendatangi pemakaman si mayit. Beliau menaburkan debu di atasnya 
tiga kali dari arah kepalanya.” IHR. Ibnu Majah (1.565).1 


ade Ka AA Ta GAN KS BSA PU - 
Yorg DP Kl Ten AI ai JB HAN 3 Eta sala 
Saba TA 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam jika memasukkan jenazah ke dalam kubur, 
beliau mengucapkan, “BISMILLAH WA'ALA SUNNATI RAS ULILLAH.” 
(Dengan menyebut nama Allah dan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam). HR. Abu Dawud (3.213), At-Tirmidzi (1.046), dan Ibnu 
Majah (1.550). 


dn Jan J5 jab Joan ga 32 
Sega dat at sbb LA, Ac A On Ata 


Pd 


tenan Matan Sa Ate AA NO 
dat GEN Ig LSI JB ME 


(1268) Dari Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Ali, Al-Fadhl, dan 
Usamah bin Zaid memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam kemudian mereka yang memasukkan jenazah beliau ke dalam 
liang kubur. Kemudian dia melanjutkan, "M urrahab atau Abu Murrahab 
bahwasanya Abdurahman bin Auf ikut memasukkan ke dalam liang 
kubur, ketika selesai Ali berkata, “Yang memasukkan jenazah ke dalam 
liang kubur adalah kaum laki-laki dari keluarganya.” HR. Abu Dawud 
(3.209) dan Ahmad (2/27). 


wika KITAB JENAZAH (ec CES 


SAS WS ad ps das ada SE AI To dl It dl 


SIN AS Lawa Ia IE NEAE HS 13 
6133 K3 TE AA AG J3 AA 3 BU, 


Dari Hisyam bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Pada 
Perang Uhud kaum Anshar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, mereka berkata, “Banyak di antara kami yang terluka, dan 
ditimpa kesusahan, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau 
menjawab, “Galilah liang kubur dan luaskanlah, jadikan dua atau tiga 
orang dalam satu liang kubur!” dikatakan, “Siapa yang didahulukan 
di antara mereka?” Beliau menjawab, “Yang paling banyak hafalan 
Al-0ur'annya.” HR. Abu Dawud (3.215), An-Nasa'i (2.014), Ibnu Majah 
(1.560), dan Ahmad (4/20). 


z 


bea SN Jas AE DN G3 Ala Gi la Gb 0cv) 
JA 3 ie BSA GL as HL S5 Ta ale An 


JP Aa GS Sol) YA Bi al da 3 AKI: 


I- BL 0 


Bah Aa Nia Teka Jep ASIN 3 5 Kas 
Inah S5 Kata Jah aan 


(1270) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alihi wa Sallam menguburkan korban Perang 
Uhud dengan mengumpulkan dua atau tiga jenazah dalam satu liang 
kubur dengan satu kain, kemudian beliau bersabda, “Siapa di antara 
mereka yang paling banyak hafalan Al-Gur'annya?” Apabila ditunjukkan 
salah satu di antara mereka kepada beliau maka beliau mendahulukannya 
dimasukkan ke dalam liang kubur, dan beliau bersabda, “Akulah yang 
menjadi saksi mereka.” Lalu beliau memerintahkan untuk menguburkan 
mereka bersama darah mereka tanpa dishalatkan dan tanpa dimandikan.” 
HR. Al-Bukhari (1.343), Abu Dawud (3.138), An-Nasa'i (1.955), At-Tirmidzi 
(1.036), dan Ibnu Majah (1.514). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Orang yang Lebih Berhak Menguburkan Mayit 


Maa aa den ee A1 35 pe SEN aD 
IG da pg 5 da ka Jen ga dl ale 


G3 JATI AE aah PES He ia al es 2 Una 
ASN GEA Gp SEE PS 3g 


(27) Dari Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Ali, Al-Fadhl, dan 
Usamah bin Zaid memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam kemudian mereka yang memasukkan jenazah beliau ke dalam 
liang kubur. Kemudian dia melanjutkan, “Murrahab atau Abu Murrahab 
bahwasanya Abdurahman bin Auf ikut memasukkan ke dalam liang 
kubur, ketika selesai Ali berkata, “Yang memasukkan jenazah ke dalam 
liang kubur adalah kaum laki-laki dari keluarganya.” HR. Abu Dawud 
(3.209). 


Keutamaan Liang Lahat daripada Syag”? 


s P , P4 3. us Pa 

dea Ia JB JBS AI G5 at gal aU (v9) 
CB BAGS ASI ealag ala Ai 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Liang lahat untuk kita dan liang 


syag untuk selain kita.” HR. Abu Dawud (3.208), An-Nasa 'i (2.008), At- 
Tirmidzi (1.045), Ibnu Majah (1.554), dan Ahmad (1/161). 


YA BE JS Bgn ae Aa TB 
PA NN pena 9 ae 2 La dil 


Jitu & Ian jaga Gia kas Sa D5 


262 Liang 262 Liang lahat lul lubang yang berada di samping di dasar lubang, sementara liang syag liang 
kubur dengan lubang di tengah pada dasar liang kubur. 


" KITAB JENAZAH De 


NI MN To ? 
. ia. - 
- - (3 


Dari Al-Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami 
berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengiringi 
jenazah salah seorang kaum Anshar namun sesampainya di pemakaman, 
liang kuburnya belum digali, lalu beliau duduk menghadap kiblat dan 
kami pun duduk bersama beliau.” HR. Abu Dawud (3.212), Ahmad (4/287) 
dalam hadits yang panjang. 


AE dar andi sai al opa yi he Ga (xv) 
Ba PA s3 Ola gi sea Je KEB A5 AI (023 
ada AIE Al La al Jala Ai PS Gas Gal AE 


Ge) Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waggash, bahwasanya Sa'ad bi Abi 
Waggash berkata ketika sakit yang mengantarkan kematiannya, “Buatkan 
untuk liang lahat dan tancapkan batu bata sebagai nisannya sebagaimana 
pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” IHR. Muslim (966), 
An-Nasa 'i (2.007), Ibnu Majah (1.557), dan Ahmad (1/169).J 


5 JGA: Jaka Ar. Ab ge pat dita 3 0 (xvg) 
sa pi Haa na “2 21 jala bl ko di 


Ie P3 


s 


Al IS al J3 JUS Abad Na alan 
AG 3 Basa, SENI 13315 As Pena apaan 
Ke je 613 3 KB PAN JG RN J2 GRAB HL : 6 
1 SEE EEUI 


(1275) Dari Hisyam bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami 
mengeluhkan keadaan kami pada Perang Uhud, kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, untuk menggali liang lahat untuk setiap orang berat bagi 
kami.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Galilah 
liang kubur, dalamkan dan luaskanlah, kuburkanlah dua atau tiga orang 
dalam satu liang kubur.” Mereka bertanya, “Siapa yang didahulukan 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Dahulukanlah orang yang paling 
banyak hafalan Al-9ur'annya.” Dia menambahkan, “Ayahku adalah orang 


ketiga dalam satu liang kubur.” HR. Abu Dawud (3.215), An-Nasa'i (2.009), 
dan Ahmad (4/20) 


o- le ED Ts 318-221 o G-13 0- 
KE op DLS MU 1JE SAS G3 3 3 GE XVI 

-. Ps o1 0-3 30 27 LD yaa 1.5 a Ega. 3 NT 
Gio api KLS Gp IL GAS UI elo B3 pal ahh 

NI PA SN ar oT- s3 & 3 4 te2- 2. PA TE AA 

1276.) Dari Tsumamah bin Syufayy, dia memberitahukan, “Kami pernah 
bersama Fadhalah bin Ubaid Radhiyallahu Anhu di wilayah Romawi, 
lalu salah seorang sahabat kami meninggal dunia kemudian Fadhalah 
memerintahkan untuk menguburkannya dan meratakan pemakaman 
tersebut. Kemudian dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk meratakannya. HR. 
Muslim (968), An-Nasa'i (2.029), dan Ahmad (6/18), serta dari Abu Al- 
Hayyaj Al-Asadi pada riwayat Abu Dawud (3.218) 


Waktu-Waktu yang Dibenci untuk Menguburkan Mayit 


Kecuali Terpaksa 
S5 SEL SE JB KE AS 33 he aa Kit ja OTW 


ara 25 ec . 2. 0 £ Pn aa OT - 4 Boa 4 4 Pe 
FS SI des 3 ONE Ag ale 2 2 Ml Ja 


3153 AT 1x an 5- ANN Pa PA Ap anaoc 2 . 
SE pai Or BP SAS aed klas Gee UU Ye 
- 38 S- 1 008 Aga 2, 8 3 ae 

DS Dah mid Ta Ot Jee3  EI 
1277.) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu dia berkata, “Ada 
tiga waktu yang ketiganya kita dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam untuk melaksanakan shalat pada waktu tersebut, atau 
menguburkan orang yang meninggal di antara kita, yaitu: ketika terbit 
matahari hingga naik, ketika siang hari hingga tergelincir dan ketika 


matahari mendekati terbenam.” HR. Muslim (831), Abu Dawud (3.192), 
An-Nasa'i (559), Timidzi (1.030), Ibnu Majah (1.519), dan Ahmad (4/152) 


Togo ea Toh -se L Dan o- o 0. 
ay HS Sao 4 Ul GP) MI Sy PA GE NYA 


IE A3 Sala dekat La SA SAS Ag ala AAN PAP 


sia EN GUN H3 As IE sak 
A1 Io Jpn J5 SS JI P3 € SI VISI SI 
KS a55 EN 2535 dp Bhalla ala 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khotbah lalu 
menyebutkan salah seorang sahabatnya meninggal dunia kemudian 
dikuburkan pada malam hari, dikafani dengan kain yang pendek lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menguburkan jenazah 
pada malam hari kecuali terpaksa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian menanggung 
saudaranya, maka hendaknya membaguskan kain kafannya.” HR. Muslim 
(943), Abu Dawud (3.148), An-Nasa'i (1.894) dan dari Abu Gatadah pada 
riwayat At-Tirmidzi (995), Ibnu Majah (1.474), dan Ahmad (3/295) 


Agu, SL SEE AN 25 ate jl ya Org 
HE AA Jl SAS S3 Alas SE S1 Ga 3:5 

Ka SE AJA SI LA La JUS RA ke 
Ale basis It ana GS Es es 5 2, 


(1279) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Telah 
meninggal dunia pada malam hari seseorang yang pernah dijenguk 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam semasa sakitnya dan dikuburkan 
pada malam itu pula. Maka pada pagi harinya mereka memberitahu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau bersabda, “Apa 
yang menghalangi kalian untuk memberitahuku?” Mereka menjawab, 
“Dia meninggal pada malam hari dan kami merasa tidak enak sehingga 
memberatkanmu.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun 
datang ke kuburannya dan menyalatinya.” HR. Al-Bukhari (1.247) dan 
Muslim (954). 


ea ae 


- Tn 


OLS BUS JAS La JUS cai SS SSS Mr ata 
IS as EA (Ip 2255 SG 2IG AN Joe3 GS AJE 
S3 ibn IE GI IE IIS isa JG es US 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seorang 
laki-laki atau perempuan yang berkulit hitam tukang bersih-bersih masjid 
yang meninggal dunia, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
tidak mengetahui kabar kematiannya. Kemudian pada hari itu beliau 
diberitahu, maka beliau bersabda, “Apa yang dilakukan orang itu?” 
Mereka menjawab, “Dia telah meninggal dunia wahai Rasulullah.” Lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Kenapa kalian tidak 
memberitahuku?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya dia begini dan begini 
kisahnya.” Abu Hurairah menambahkan, “Mereka meremehkannya.” 
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Tunjukkan padaku 
tempat kuburnya.” Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan 
menyalatkannya. HR. Al-Bukhari (1.377) dan Muslim (956). 


Hal yang Mengikuti Mayit setelah Dikubur 
Allah Ta'ala berfirman, 


2 “& Pia ..- Pa TA eta “3 be Od 
IK, Sage: Ii Kak KRLEIN PA 
(33 3 

Se 


“Dan sesungguhnya engkau datang kepada Kami sendiri-sendiri 
sebagaimana engkau Kami ciptakan pada mulanya, dan engkau tinggalkan 
di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu.” 
(OS. Al-An'am (6): 94). 


AN Jgn JB sda it An mek aaka LN) 
ka F3 3 ih BE 9 Ie 2 ko 


AAN 259 alir AI ka Kira dag ISI Us Sala 


(1281) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tiga perkara yang mengiringi 
mayit, dua di antaranya kembali dan tinggallah satu perkara darinya. 
Yang mengikutinya yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka 
keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya.” 
HR. Al-Bukhari (6.514), Muslim (2.960), At-Tirmidzi (2.379) dan Ahmad 
(3/110). 


Doa untuk Mayit setelah Penguburannya sebelum 
Meninggalkannya 


AI Yo GAN IE JGA Ah ge JL y Okt ga G9 
la 2A52” JG Ie Ii 3 be UA PN ATA 
JL S1 Gaal en 


(1282) Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Apabila 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai menguburkan jenazah, 
beliau berdiri dan bersabda, “Mintalah ampunan untuk saudara kalian, 
mintalah ketetapan untuknya karena sesungguhnya dia sedang ditanya 
malaikat.” HR. Abu Dawud (3.221) 


Membuatkan Makanan untuk Keluarga Mayit tanpa Berlebih- 
Lebihan 


 GP5 lin KAS Dl Ti GAN 2 Ae ya z (Wa) 


PAK EUR Hn Adat Ia Ea au Is ng Aa 
BEI Has Ip Ia SAN ES GT) SS 


- 
“ 


Ehh JB ea BEE B Aga Had CALL 2 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


(an 


an GA EA Ha Ijin Ola aa SE In Ia 


oa Gak bere 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, bahwa bila ada orang dari keluarganya (Aisyah) yang meninggal 
maka para wanita pun berkumpul, kemudian mereka pergi kecuali 
keluarganya dan orang-orang terdekat. Lalu (Aisyah) memerintahkan 
untuk mengambil periuk yang terbuat dari batu dan diisi dengan talbinah 
(makanan terbuat dari tepung dan kurma), lalu dimasaklah makanan 
tersebut, kemudian dibuat bubur dan dituangkanlah makanan tersebut di 
atasnya. Lalu (Aisyah) berkata, “Makanlah ia, karena sungguh aku telah 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan 
yang terbuat dari tepung dan kurma tersebut penyejuk bagi hati yang sakit 
dan dapat menghilangkan sebagian kesedihan.” (HR. Bukhari (5417), 
Muslim (2216), Admad (5516).J 


Ppg JB JBS Ah me mn saga Aa (ca?) 
35 AS US Ia Te as IV Nabo 3. 0 ade ala Al Io al 


sasa 


Dari Abdullah bin Ja'far Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Buatkanlah makanan 
untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya telah datang musibah yang 
menyibukkan mereka.” HR. Abu Dawud (3.132), At-Tirmidzi (998), Ibnu 
Majah (1.610) dan Ahmad (1/205) 


Berkumpulnya Orang-orang yang Berta'ziyah dan Amalan 
Mereka yaa Dibenci 


La: sae 2 2 aa 


Dari Jarir bin Abdillah Al-Bajaliy Radhiyallahu Anhuma, dia 
berkata, “Kami melihat bahwa berkumpul-kumpul di rumah keluarga 


2 KITAB JENAZAH De 


mayit dan membuat makanan merupakan bagian dari niyahah (meratapi 
mayit).” HR. Ibnu Majah (1.612). 


Pujian Manusia atas Si Mayit tanpa Menetapkan Balasan 
Surga atau Rahmat baginya 


Allah Ta'ala berfirman, 
pi 1 0n 
MO Ea AA Ea KD 


“Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang 
orang ten bertakwa.” (9S. An-Najm 1531: 32) 


Ula Gin TT Ge ba GA as 
Pan 3 En el ada 1 Ia ah G3 JUS GS ps 
gala ah dn Ja dn 4s Jas es la Git ia 35 


On. 0 ne, 0 -n 


Senen doalatet ut ia Mira Sang Cnnsg Tang 
rata s6 BIUS Tag KE A5 EN sedan FS le 
ag ala 2 Ia al Jj25 JUS EL C1 C3 Jas A3 ja 
Paula ai 3 5 KAN  etng GS le LS Ia 1 
GA 2lagA K3 PN Gal Ag 1 sd ega 2 


Re 34 PSI AKUEs K3 2 


(1286) Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata,, “Mereka (para 
sahabat) pernah dilewati iring-iringan jenazah lalu mereka menyanjungnya 
dengan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
"Pasti baginya.” Kemudian mereka dilewati jenazah yang lain lalu 
mereka menyebutnya dengan keburukan, maka beliau pun bersabda, 
“Pasti baginya.” Maka kemudian Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 
Anhu bertanya, “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, lewat jenazah 
kemudian dipuji dengan kebaikan, engkau menjawab, “Pasti baginya.” 
Lewat jenazah lainnya kemudian disebutkan keburukan-keburukannya, 


“4 


engkau menjawab, “Pasti baginya.” Beliau menjawab, “Jenazah pertama 
kalian sanjung dengan kebaikan, maka pasti baginya masuk surga sedang 
jenazah kedua kalian menyebutnya dengan keburukan, berarti dia masuk 
neraka karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian 
adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah 
di muka bumi.” HR. Al-Bukhari (1.367), Muslim (949), lafaz ini miliknya, 
An-Nasa 'i (1.931), At-Tirmidzi (1.058), Ibnu Majah (11287. dari Abu Al- 
Aswad.491), dan Ahmad (3/186). 


saga Kord Eh JB ab 3, LAN Gl 32 Ora) 
MS Naa ba 05 K3 DI G2, daa ga 


” 


Je ng. an Het Nan, ae 


DC A 
- 


SN AgiS lia Ga La JU e It Ja: 


Pd 
ox - rd 


peta OB JB OB an Je UI 2 
segi seal ade bo dl, 


Dari Abul Aswad Ad Dili berkata, “Aku pernah Ta ke 
kota Madinah saat itu sedang berjangkitnya wabah penyakit. Saat aku 
sedang duduk dekat Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu tiba- 
tiba ada iring-iringan jenazah yang lewat di hadapan mereka lalu mereka 
menyanjungnya dengan kebaikan. Maka Umar Radhiyallahu Anhu 
berkata, “Pasti baginya.” Berkata Abu Al Aswad: Maka aku bertanya, 
“Apa yang dimaksud: pasti baginya, wahai Amirul Mukminin?” Maka 
dia berkata, “Aku mengatakannya seperti yang dikatakan oleh Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Bilamana seorang muslim (meninggal 
dunia) lalu disaksikan (disanjung) oleh tiga orang muslim lainnya dengan 
kebaikan maka pasti Allah akan memasukakannya ke dalam surga.” Maka 
kami bertanya kepadanya, “Bagaimana kalau dua orang muslim?.” Dia 
menjawab, “Juga oleh dua orang.” Dan kami tidak menanyakannya lagi 
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bagaimana kalau satu 
orang.” HR. At-Tirmidzi (1.059) dan Ahmad (1/22) 


PP $ bapelia antena G (AN) 
AS AIA Dan ala ade dl Io Gl Ba PA) aa 


2 KITAB JENAZAH ia 


SIS aga 33 SEE J3 Rs Ona AN A3 

SAS BAU As ba BAG ee 
Ul aa AN P5 me lag ala An To dil des JS 
Al Bo HN JS ee Peng bear baya 
Get ab eka aa 3 as dn Sana Un el ala 


- 
ia 
. 


AG daa B2 AAS 3 UI JUS abi Batan 2 
LE 3 Jab Ld J2 25 Op gp bi GAN AL NG 
A35 Kel SAY da 


Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, bahwa Ummul “Ala seorang 
wanita Anshar yang pernah berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengabarinya, bahwasanya para sahabat membagi-bagi 
kantong kulit kepada kaum Muhajirin, tiba-tiba Utsman bin Mazh'un 
bergegas menemui kami, dan kami tempatkan di dalam rumah kami, 
kemudian ia sakit yang menyebabkan kematiannya. Tatkala ia meninggal, 
dia dimandikan dan dikafankan dengan kainnya, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam masuk. Lantas aku bergumam, "Semoga rahmat 
Allah terlimpah kepadamu hai Abu Saib, dan persaksianku terhadap 
dirimu, sungguh Allah telah memuliakanmu.' Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bertanya, “Dari mana engkau tahu bahwa Allah telah 
memuliakannya?” Aku menjawab, “Dengan ayahku sebagai tebusanmu 
ya Rasulullah, siapakah yang dimuliakan Allah? Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Adapun dia, demi Allah, kematian telah 
merenggutnya, demi Allah, sungguh aku berharap ia memperoleh kebaikan, 
dan demi Allah, aku tidak tahu bagaimana aku diperlakukan nanti sedang 
aku adalah utusan Allah.” Kata Ummul 'Ala, “Demi Allah, aku sama sekali 
tidak akan mentazkiyah (mensucikan) orang lain setelahnya selamanya.” 
HR. Al-Bukhari (1.243), dan Ahmad (6/436) 


30- 


Ie Is Ea JAE AU G3 $ KA 32 AN 
ha. AN : JUS ARE lada | 3 aa 9 AE Al 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


T- 03 s usa La AON eat pa st 
03 

: ng ya 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Satu iring- 
iringan jenazah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
para sahabat pun memujinya dengan pujian yang baik. Maka beliau 
bersabda, “Pasti baginya.” Kemudian datang jenazah lainnya, kemudian 
para sahabat pun menyebut keburukannya. Maka beliau bersabda, “Pasti 
baginya.” Kemudian beliau melanjutkan, “Sesungguhnya sebagian kalian 
menjadi saksi atas sebagian kalian.” HR. Abu Dawud (3.233), An-Nasa'i 
(1.932), dari Anas pada riwayat Ibnu Majah (1.491). 


la Gaga aa 
Ag ajah MJ see ala Tn lg da MN 
KAN IE Ata PN, MAL 35 Kado 

PAI IN cal LA 5 JA BA Getas Pa 


LAGI SEA INI BA Kia ai 
Dari Abu Gatadah bin Rib'i berkata, “Satu iring-iringan jenazah 
melintas dihadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 
“Ia istirahat dan yang lain istirahat karenanya.” Mereka bertanya, “Apa 
maksud ia istirahat dan yang lain istirahat karenanya? Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang mukmin istrirahat 
dari kelelahan dunia dan segala kesusahannya menuju rahmat Allah 
Subhanahu wa Ta'ala sedangkan orang keji, semua manusia, negeri, 
pohon dan hewan bisa istirahat dari keburukannya.” HR. Al-Bukhari 
(6.512), Muslim (950), An-Nasa'i (1.929), dan Ahmad (5/296) 


Pd 
3 $£ 


Apung al SL NT 


si 


Larangan Menampakkan Kesedihan setelah Tiga Hari 


ag Pee mpe Ma 


z 


TJ 3 ae IE par dl Tea 


SU KITAB JENAZAH (De 


” 
£- 


E Shake gala 31 Je Be anal BIS 


Wa H3 AE SIM RJ 


Dari Abdullah bin Ja'far dia berkata: Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menunda kunjungannya kepada keluarga Ja'far selama 
tiga hari, setelah itu beliau mengunjungi mereka. Beliau bersabda, “Setelah 
hari ini janganlah kalian tangisi saudaraku.” Kemudian beliau bersabda 
lagi, “Bawalah kemari anak-anak saudaraku.” Maka kami pun dibawa 
ke hadapan beliau layaknya anak-anak burung, beliau lantas bersabda, 
“Panggilkan tukang cukur kemari.” Beliau kemudian memerintahkan 
tukang cukur itu untuk mencukur rambut kami.” HR. Abu Dawud (4192), 
An-Nasa 'i (5227), Ahmad (1/204) 


Masa Berkabungnya Wanita atas Suaminya dan Selainnya 
ah - 5 ut Go Asa US o o S3 0 

3 Abs Pl alah Kanan NAS 
aa en aa AN OS LI Ags 


Dari Muhammad bin Sirin berkata: Telah meninggal anak 
Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anhuma. Pada hari ketiga (dari kematian 
anaknya) dia meminta wewangian, lalu memakainya kemudian berkata, 
"Kami dilarang berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati 
suaminya.” HR. Al-Bukhari (1279) 


Gaal 3 SI leh on 3g 0 (ay) 
PAC) FA ISA GE Moon ka Hesspdng 
KA | Ir gp WI be Ela 
Panja Inba da ja gan ea 
hb anen PN ph AL Sa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Nag HA Tan ala AA is 


Dari Zainab binti Abu Salamah, dia berkata, “Aku menemui 
Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika Abu 
Sufyan wafat di Syam. Lalu pada hari ketiga Ummu Habibah meminta 
wewangian kemudian mengusapkannya ke kedua pipinya dan kedua 
lengannya seraya berkata, “Aku tidak berhajat sedikit pun terhadap 
wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali 
karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.” HR. 
Al-Bukhari (1.280). 


4 Kelas pem sirah KA 
Oni Cat BIS aa Apa Da 
hal ea BA Jan Osis £ AI Io 
1383 AB 33 1 MN NE beng | 
aa EN ANA Ii Om ek eh in Pelni 
Pa Pie Pa rapat Aga Saga Ya KENA 


“ 
£ 


say Y baka pl Je RP Al ko dd 
es Ae BU asn 33 


NS AA za 


Dari Zainab binti Abu Salamah, dia berkata, “Aku menemui 
Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak 
halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap 
suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.” Lalu aku menemui Zainab 
bintu Jahsy ketika saudaranya meninggal, lalu ia meminta minyak wangi 
dan mengusapkannya, kemudian dia berkata: Demi Allah, aku tidak butuh 
minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda ketika beliau berada di atas mimbar, “Tidak halal 


anna et 


bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
berkabung atas mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suaminya 
yaitu empat bulan sepuluh hari.” HR. Al-Bukhari (1.282). 


Pertanyaan Dua Malaikat kepada Seorang Hamba ketika di 
Dalam Kubur 
Allah Ta'ala berfirman, 


& » 


35 GA IT 9 cd JA Bar GA Al 3 


- 


“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat.” (9S. Ibrahim 
(141:27) 


AI Ji adil G3 SE KE We Ola KD 
Ga dus GAS Ea goa OA ga IE YES Eyang 
AAN PU SEA J3 CAPE ni san Lusi 
5 AJE JEANS Saga ALE Ia AL 1353 2 JUS 
Ha ana jar ISI Ga Bl JB Kab J3 263 
Ud IRI da KN ES JB dhan di goes etu 2 
A engan ag AN AE ja IA SIRI IR GS ES 
SN JESJA G NI dj BEN Aajb ap 3 
Ea UK 1 kana nat Ai GI NG EN S6 SE 
“jl 2 JS Sbs as Jadi 
ES Ii PA OA 3 3 ISI sa! Sbs 
3 JS TE: 15 233 Y 3 Je S3 Y Apa S3 


SG ema G Wet 


20- 15 


as sa aNN Naa pena 


ads udstes as SAS Ian Gd, 5 ES 
BE 3 YAA TA Nota sa 3 23 
A3 Aa tan! J6 k33 GI e 


ag AS oK as ad “ente Ai Kiat 
OS 5 x “3 JG AFI bas Gala 


GIE AE Ap Ya WAS 2063 GEN SIS- 
(1295) Dari Anas bin Malik Nan Anhu, dia berkata: Saat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuiku, aku berada di salah 
satu kebun milik Bani Najjar beliau mendengar suara yag membuatnya 
terkejut, lalu beliau bertanya, “Siapa penghuni kuburan ini?” Mereka 
menjawab, “Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal 
pada masa Jahiliyyah.” Beliau bersabda, “Mintalah perlindungan kepada 
Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal.” Mereka bertanya, “Mengapa 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya seorang mukmin 
apabila diletakkan di dalam kuburnya maka akan datang malaikat 
bertanya kepadanya, “Siapa yang dahulu engkau sembah?” Maka dia 
akan diberi petunjuk oleh Allah dan berkata, “Dahulu aku menyembah 
Allah.” Lalu dikatakan kepadanya, “Lalu apa yang engkau berkata tentang 
laki-laki ini?” Maka dia menjawab, “Dia adalah hamba dan utusan Allah 
setelah itu dia tidak ditanya lagi. Lalu diperlihatkan kepada orang tersebut 
kedudukan di neraka, “Lihatlah tempat tinggalmu di neraka, akan tetapi 
Allah menjagamu, merahmatimu dan menggantikan tempat tinggal 
di surga'.” Lalu dia berkata, “Tinggalkan aku sehingga aku dapat pergi 
kepada keluargaku dan bergaul dengan mereka.” dikatakan kepadanya, 
“Tinggallah (dengan tenang).” Adapun orang kafir, apabila diletakkan 
di dalam kuburnya maka akan datang malaikat yang menghardiknya 
lalu dikatakan kepadanya, “Siapa yang dahulu engkau sembah?” Maka 
ia akan menjawab, “Aku tidak tahu.” Dikatakan kepadanya, “Engkau 
tidak mngetahui sunnah dan tidak membaca Al-Our'an.” Lalu dikatakan 
kepadanya, “Lalu apa yang engkau berkata tentang laki-laki ini?” Dahulu 
aku hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang.” 
Kemudian ia dipukul dengan sekali pukulan di bagian antara kedua 
telinganya, hingga ia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh 
makhluk lain selain jin dan manusia.” Dalam riwayat lain disebutkan, 


Su KITAB JENAZAH (Dat 


“Apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya dan para 
sahabatnya meninggalkan mereka, maka sesungguhnya dia mendengar 
bunyi langkah sandal-sandal mereka lalu datang dua malaikat yang 
bertanya kepadanya.” Kemudian disebutkan hadits semisal dengan hadits 
yang pertama. Disebutkan di dalamnya: Adapun orang kafir dan orang 
munafik maka dua malaikat bertanya kepadanya- dengan tambahan lafaz 
munafik- seluruh makhluk yang berada di dekatnya dapat mendengarnya 
kecuali jin dan manusia.” HR. Al-Bukhari (1.338), Muslim (2.870) secara 
singkat, Abu Dawud (4.751, 4.752), An-Nasa'i (2.050), dan Ahmad (3/233) 


AI Ko IN EME AN 3 3 PA 0 Oxav) 
Ne an kenal Ie 2 da 


Pa oa Za Ap 3 Sis «3 pda he -. 2 4 
Dari Al-Bara" bin Azib Radhiyallahu Anhuma dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila seorang mukmin 
diletakkan di dalam kuburnya maka akan didatangi Malaikat kemudian 
dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad adalah Rasulullah, maka hal itu sebagaimana firman-Nya, 
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh.” (9S. Ibrahim (141: 27) Ayat tersebut turun berkaitan dengan 
siksa kubur.” HR. Al-Bukhari (1.369), Muslim (2.871), dan Ahmad secara 
makna (4/291) 


II Io AP KE AN GP, ga 3g (say 
SE aa Ia peng an 2 JG Aa AI 
NS JS ah 3 ED leg Is 
Aa KENARI Pan aa Tr Was 

( 3 AI 3 S Ga 
Dari Al-Bara” bin Azib Radhiyallahu Anhuma dari Nabi 


Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau membaca firman-Nya, “Allah 
meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


teguh.” (OS. Ibrahim (141: 27) Beliau bersabda, “Ayat ini berkenaan dengan 
siksa kubur, dikatakan kepadanya, “Siapa Tuhanmu?” Tuhanku adalah 
Allah, nabiku adalah Muhammad, hal itu sebagaimana difirmankan, 
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di akhirat.” (OS. Ibrahim 
(14): 27) HR. Muslim (2.871), Abu Dawud (4.750), An-Nasa 'i (2.056), Ibnu 
Majah (4. “2 dan Ahmad (4/291). 


s£ 


5 ena ipa 5 Ia Ja GAN aa Ga yes ya OT) 
OaagAdl ning 3 Gt Lang anton 2 


Dari salah seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
bahwa seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa orang mukmin 
diberikan ujian (berupa pertanyaan) di dalam kubur mereka kecuali orang 
yang mati syahid (mereka tidak ditanya di dalam kubur)? Maka beliau 
bersabda, “Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian 
(untuknya).” HR. An-Nasa'i (2052) 


Dimanakah Ruh Orang Mukmin Berada? 
Allah Ta'ala berfirman, 
Pd 3 sid 3G £- m0 LIL L020 “5 
babe Ii OP Ta Kab Iisa ) LI 2 Kak 


DEL 


“Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
rida dan diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba- 
Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (OS. Al-Fajr (89j: 27-30) 


Je NE Gi sana 
AS 3 IRI TE AE Sati ad UI 2 

3 da 21 ah Jl ee3 Kania Kol GAN sia 
Ha Gro ab aa ja 


SG KITAB JENAZAH CONEA, 


2 


Sg SN Moy 23 ed Dea Ope z5 Lan 
3 Te Al el AN Ga 
"3G Jas ISLs SEA DA Para 23 aan Lay 8 


«7 . 


-JE Isks desa £ 8 68 AS 03 G3 23 8336 Jas | Iss 
Sai ISI II ob Isl a ia da 4 3 AJE (2561 Ki 
Was Tas AN G3 3 min SAI Ke AI 


Pe 
- 


KE er EK bahar Ten al “- Ka 


P1 . 
- - 


as G3 3 0 3 At 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Apabila seorang mukmin telah 
mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan 
membawa sutra putih. Mereka berkata: “Keluarlah engkau (ruh) dengan 
ridha dan diridhai menuju rahmat Allah, bau harum dan Rabb yang 
tidak murka”. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, 
hingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lain untuk 
mendapatkannya, kemudian mereka membawanya hingga pintu langit. 
Mereka (penduduk langit) berkata: 'Alangkah harumnya bau yang kalian 
bahwa ini dari bumi?. Lalu mereka datang dengannya menemui ruh-ruh 
kaum mukminin. Mereka lebih bergembira (kedatangan) nya daripada 
seorang di antara kalian yang didatangi orang yang sudah lama tidak 
bertemu. Lalu mereka bertanya kepadanya, Apa yang telah dilakukan oleh 
si Fulan? Apa yang telah dilakukan si Fulan?' Mereka berkata, "Biarkanlah 
ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan di dunia'. Jika ada yang 
bertanya, “Tidakkah ia datang menemui kalian? Mereka menjawab, Ia 
dibawa ke tempat asalnya yang dalam (Neraka Hawiyah), dan seorang yang 
kafir jika telah datang ajalnya, para malaikat siksa datang membawa kain 
kasar. Mereka berkata: Keluarlah engkau dengan murka dan dimurkai 
menuju siksa Allah Azza wa Jalla. Lalu ia keluar seperti bau bangkai yang 
paling busuk, kemudian mereka membawanya hingga pintu bumi. Lalu 
mereka berkata, “Alangkah busuknya bau ini! lalu mereka membawanya 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


menemui ruh orang-orang kafir.” HR. An-Nasa'i (1.832), dan Ahmad 
(2/364). 


:£ Bg yan Ab Bapa Aga 
3 Gea aj Ol d1 Ke d3 JB JB 
23 43 banda mna na al 


(1300.) Dari Abdurahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya ruh 
orang mukmin berada pada burung hijau yang bergantungan pada pohon 
di surga.” Dia berkata, “Benar.” Dia berkata, “Begitulah kenyataannya.” 
HR. Ibnu Majah (1.449). 


5 au 3 sa si Iis PPI ae ga Or) 
WEE Tag ala di Jaa 53 3 LIL S6 LE DI 


ads iyaa San BN A3 3 AE ye AS 
BAGAN G3 saia 


Dari Abdurahman bin Ka'ab, menyebutkan bahwa ayahnya 
Ka'ab bin Malik Radhiyallahu Anhu pernah menceritakan bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Sesungguhnya 
ruh seorang mukmin berubah menjadi burung yang berada di pohon surga 
hingga Allah membangkitkannya melalui jasadnya pada Hari Kiamat.” 
HR. An-Nasa 'i (2.072), At-Tirmidzi (1.641), Ibnu Majah (4.271), dan Ahmad 
(3/455) 


Kebenaran Siksa Kubur 
Allah Ta'ala berfirman, 
K ani 3 Pet 3 9. Pa hee Pn Oa X3 ISA 
z Fed UN £ 3 pp3 €553 Taae Ulee Greg JUNI 


(@, SIS SEN PAR 


“Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang, dan 


2 KITAB JENAZAH aa 


pada hari terjadinya Kiamat. (Lalu kepada malaikat diperintahkan), 
"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.” 
(OS. Al-Mu min (401: 46) 


Rn s5. 3 - 2 T Ng 20 : 

8.3 La rinend 50 - .., A3 EP oT- 
Pn Ia ap aa 
(1302) Dari Abu Ayub Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ketika matahari terbenam, lalu beliau 
mendengar satu suara. Maka beliau bersabda, “Seorang Yahudi sedang 


disiksa di dalam kuburnya.” HR. Al-Bukhari (1.375), Muslim (269), dan 
Ahmad (5/419). 


0-5 


sai maa SEK JET yok yg 0x) 
pi pa ban Ara KAS AS To GEN oma GE Ah 625 sell 


Pri) SE CA NA YA 


(1303.) (1303.) pari Musa bin Ugbah, dia berkata, “Anak perempuan Khalid 
bin Sa'id bin 'Ash Radhiyallahu Anhuma berkata kepadaku bahwasanya 
dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memohon 
perlindungan dari siksa kubur.” HR. Al-Bukhari (1.376), Ahmad (6/364) 
dan dari Aisyah pada riwayat An-Nasa'i (1.474). 


NN Ga LI S6 JB AA Gan SA (0x1) 
si AS Ia Bk AG KA: Opas5 eng Ig IE 
A3 Sah HI CE 3 ag MEI SAE Gas 

JA 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdoa dalam sabdanya, “Ya Allah, 
aku meminta perlindungan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari 
ujian hidup dan setelah mati, dan dari fitnah Dajjal.” HR. Al-Bukhari 
(1.377), Muslim (588), An-Nasa'i (2.059), dan Ahmad (2/522). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Maa Jaa SN AN 2) AE paid ana 3g Oovso 
Ara ia Kla Sp Sg bsa Ya JB 2 Ing ada an 
Sp HAN YAI ah KA JAN Gp G6 OI sa HAL 
AN Glan3 3 DALAA NAD HE EN JA Is YAN Ie 
AB 3 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya jika 
salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan 
kepadanya tempat duduknya setiap pagi dan sore hari. Jika ia termasuk 
ahli surga maka akan diperlihatkan surga, dan jika ia termasuk ahli 
neraka maka akan diperlihatkan neraka. Dikatakan kepadanya, Inilah 
tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada Hari Kiamat.” HR. Al- 
Bukhari (1.379), Muslim (2.866), An-Nasa'i (2.069), At-Tirmidzi (1.072), 
Ibnu Majah (4270), dan Ahmad (2/113). 


ALS AN G3 sal oi 5GP 3 mat aa ON 
ad Bl aa aa KA js 


J3 Jaa A1 JG 
2 A5 ae Al Io GA ks SE o0e 33 A3 AAS 


. 


LAB IA Le Yk A3 Dils GE EA gd bae 


Pd Pd 


der Isis S8 NS JB Batal kt IE A1 Gl, 


ea Jas sea In ads 


3 JI A sah Ol JUS BEN BISU :JE SY Ol 


SAE ja ha sera anna 1 ay 
Jah 173923 : JS ap ME JS B. Ka al SN 
6 sg TE EN SKS Ga dit 33 NJE E plit 


3 Jb SAS ARE Ia dit S3 5 AJE KN AS 


ad KITAB JENAZAH De 


La gal ja AL 3,35 Ha SEE ia AB Ha dh 
B5 AJE JIN 3 ja AL 3533 :JE SEA ab 
JI 153 Ja duh 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu 
Anhuma berkata Abu Sa'id: Aku tidak menyaksikannya langsung dari 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tapi Zaid bin Tsabit menceritakannya 
kepadaku, dia berkata: Saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada 
di kebun milik bani An-Najjar, beliau mengendarai bighal milik beliau 
dan kami bersama beliau, tiba-tiba bighal menyimpang hingga hampir 
melemparkan beliau, ternyata ada enam, lima atau empat kuburan -dia 
berkata: Seperti inilah yang dikatakan Al-Jurairi lalu beliau bertanya, 
“Siapa yang mengetahui penghuni-penghuni kuburan ini?” Seseorang 
menjawab, 'Aku.' Beliau bertanya, “Kapan mereka meninggal?” Ia 
menjawab: Mereka meninggal pada masa kesyirikan. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya umat ini diuji di kuburnya. Kalaulah bukan karena 
kekhawatiranku jangan-jangan kalian tidak saling menguburkan, niscaya 
aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur pada kalian 
seperti yang aku dengar.” Setelah itu beliau menghadapkan wajah ke arah 
kami lalu bersabda, “Berlindunglah diri kepada Allah dari siksa neraka.” 
Mereka berkata, Kami berlindung diri kepada Allah dari siksa neraka. 
Beliau bersabda, “Berlindunglah diri kepada Allah dari siksa kubur.” 
Mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah dari siksa kubur." 
Beliau bersabda, “Berlindunglah diri kepada Allah dari fitnah-fitnah yang 
nampak dan yang tersembunyi.” Mereka berkata: Kami berlindung diri 
kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi.” 
Beliau bersabda, “Berlindunglah diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal.” 
Mereka berkata: Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal.” 
HR. Muslim (2.867), dan Ahmad (5/190). 


Je Ss IG Jos mu ad ) 


1307.) Dari Al-Bara” bin Azib Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Mintalah perlindungan kepada 
Allah dari siksa kubur.” HR. Abu Dawud (4.753), dan Ahmad (4/287) lafazh 


ini miliknya. 


Ara PAN Lu Si 20x oz N 
Ni 
5, Sl 323 Paren B SL AJE Mb DL ga da3 
LAB SIS Raga Teik iku, MEI 13158 Y SI Yaa 
(1308) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mendengar suara dari dalam kubur, maka beliau 
bertanya, “Kapan orang yang di dalam kubur ini mati?” Mereka menjawab, 
“Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka beliau bergembira karenanya 
dan beliau bersabda, “Kalaulah bukan karena kekhawatiranku jangan- 
jangan kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada 


Allah agar memperdengarkan siksa kubur kepada kalian.” HR. An-Nasa'i 
(2.057), Ahmad (3/114). 


ja d1 Sinaga dag Sih a g T 
FAN IE Ia KaA23 SIS Ia5 Tg KIE Ah 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah setelah itu meminta perlindungan dari siksa 
kubur.” HR. Muslim (585), dan An-Nasa 'i (2.060). 


Jp #8 3d, ks HA ge Sae AN Ga Or) 
ka sah AA 33 SIS UBI Ig ae Al La dil 


si Saya Jos pa ss Si aa) 
Hakan SI Uang ala AI Jan J5 (36 asi 
oki Jawa an WI 5G Sia ai li 
23 SAN as Sada ma ala Al ale AA 
JET Ie BA 


Dari Asma bintu Abu Bakr berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam berdiri, lalu menyebutkan fitnah yangakan menimpa seseorang 
di dalam kuburnya. Setelah beliau menyebutkan hal itu, kaum muslimin 


berteriak dengan keras, sehingga menghalangiku untuk memahami 
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Setelah teriakan mereka 
tenang, aku bertanya kepada seseorang yang berada di dekatku, “Wahai 
fulan, semoga Allah memberkahimu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di akhir sabda beliau?” Dia berkata, “Sungguh 
telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menghadapi ujian di 
dalam kubur kalian yang menyerupai ujian Dajjal.” HR. Al-Bukhari 
(1.373), dan An-Nasa'i (2.061). 


"NS Aga CSS 06 Ka IN 2 f 6 na NN 
daya AN IA: SIK Tn AYO AYAM b 
IS dah 1g An IE AP or ga dp HA SIG Ai 
Lag GOPI HB WS 553 Kena bag gal 2 La 
Lagi Anas GAS 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Seorang wanita 
Yahudi masuk menemuinya, lalu ia meminta sesuatu kepada Aisyah 
Radhiyallahu Anha, maka ia memberikan kepadanya, lalu dia berkata, 
“Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur!” Aisyah berkata, “Aku 
merasakan sesuatu pada diriku karena hal itu, hingga Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam datang lalu kuceritakan hal itu kepada 
beliau, beliau kemudian bersabda, “ Mereka akan disiksa di dalam kubur 


dengan siksaan yang bisa didengar oleh binatang.” HR. Al-Bukhari (1.372), 
An-Nasa 'i (2.065), dan Ahmad (6/44). 


Ing sAE AN J2 GAN 38 KE AN 5 al ga (MP) 
ET Teen AG ISI Ka: -J6 
K8 33 SS UNO, png na AA 
dh aa ET IS d ta AI Io 2 1) 
Ga Kain ag Ll SI aja goa 2. J3 9,253 


SITE WR Wa ag ada Asi La aa Je ati 


ina - 3 2 Pn £ o£ .£ 1 4 pra SA £ 
YES EN 5 UI LIS 3 VI BEI 4 
3 Pa Pad 

oo? “0. - 3,03 a3 - 0. 


CASN 3 KSP Ia Aa da bs L ENI ES 
Andal ORp Ap Jade Uya A3 aan UT aa pa Me YG Ta) 
13 7 0-13 Or D.O. 3 “3 
EA VI ah Uya NA 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Jika seorang hamba (jenazahnya) sudah 
diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling 
dan pergi meninggalkannya dan dia dapat mendengar bunyi langkah 
sandal-sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang 
keduanya akan mendudukkannya seraya berkata kepadanya, “Apa yang 
engkau ketahui tentang laki-laki ini, Muhammad Shallallahu Alaihi wa 
Sallam?.” Bila seorang mukmin dia akan menjawab, “Aku bersaksi bahwa 
dia adalah hamba Allah dan utusan-Nya.” Maka dikatakan kepadanya, 
“Lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantinya 
dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya. Dan 
adapun (jenazah) orang kafir atau munafig akan dikatakan kepadanya 
apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini?” Maka dia akan menjawab, 
“Aku tidak tahu, aku hanya berkata, mengikuti apa yang dikatakan 
kebanyakan manusia.” Maka dikatakan kepadanya, “Engkau tidak 
mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti.” Kemudian dia 
dipukul dengan palu besar yang terbuat dari besi sehingga mengeluarkan 
suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali 
oleh dua makhluk (jin dan manusia).” HR. Al-Bukhari (1.338), Muslim 
(2.870), dan An-Nasa 'i (2.050). 


SIB AS AD GP DANA yA XS 3S ir 


- 
- 


z - h s h - - 
Ne Ole 3. - - 1) 3 ee Pai 33 Pad - 
2 9 de - | da) SIN s s : "ag 
P4 - 


rd 
£ 


aa Al Te bl J5 BJ Kejaa El Oil gl 
again S9 Saha ET Karan JAN dl ed el 
33 tahan KASI ea PER V3 alan JS ea B3 AN 
SAE 3 SA EGA Ip UK Sd du 


se manja 


Dari Abdullah dia berkata, “Ummu Habibah -istri Rasulullah- 
pernah berdoa: Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan (panjangkanlah 
usiaku) bersama suamiku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
ayahku, Abu Sufyan, dan saudaraku, Mu'awiyah.' Abdullah berkata, 
Mendengar doa itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata 
kepada istrinya, Ummu Habibah: Sesungguhnya engkau memohon 
kepada Allah: ajal, kematian, dan rezeki yang telah ditentukan, yang 
Allah tidak akan memajukan ataupun memundurkan dari waktu yang 
telah ditetapkan. Apabila engkau memohon kepada Allah agar Dia 
menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu lebih 
baik bagimu dan lebih utama.” HR. Muslim (2.663). 


Mayit Mendengar Sesuatu yang Ada di Sekelilingnya Namun 
tidak Mampu Menjawab 


z 


man ang A) Je HE AN gua 3 (M9 
Li ale Dn Te dil Jen BI JUS As Ja ga BIA 
AI 2 Ang yA ana Ia HE 


ja Hae Ye AB Dn Sal 212 JB 


G3 SSB G O3B H3 ONE 6 tasba£ Kis AN Io GAN 
sange 38 0 8. 03 Ay Kera 
sa an asa Us Te an ap AN 
0281 2s » 8 31 - 3 Me - 3 re # - 
Pa 2 Hi La 1 An 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Kami pernah bersama 
Umar di antara Mekah dan Madinah, ia mulai bercerita kepada kami 
tentang orang-orang yang meninggal dunia pada perang Badar. Lalu 
dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam benar-benar 
memperlihatkan kepada kami tempat terbunuhnya mereka kemarin, 
beliau bersabda, “Ini adalah tempat terbunuh si fulan - insya Allah - besok. 


Umar berkata, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, 
apa kesalahan mereka itu sehingga di masukkan ke dalam sumur?” Lalu 


Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi mereka seraya memanggil, 
“Wahai fulan bin fulan, Wahai fulan bin fulan, Apakah kalian benar-benar 
mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Sungguh benar-benar 
aku telah mendapatkan yang dijanjikan Allah kepadaku.” Umar lalu 
berkata, “Engkau berbicara dengan jasad yang tidak ada ruhnya?” Maka 
beliau bersabda, “Kalian tidak lebih mendengar dari mereka terhadap apa 
yang kuberkata.” HR. An-Nasa'i (2.073), dan Ahmad (3/119) 


Peta TES 02) AE Ape (m3) 
0. Fa Peer ema JS aa EA 
PL V3 kia aa Lu JUS El 36 


F5 Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Tan dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mencari orang-orang yang meninggal dunia 
pada perang Oalib, lalu beliau bersabda, “Apakah kalian benar-benar 
mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian?” Ada yang bertanya 
kepada beliau, “Apakah engkau berbicara dengan orang-orang mati?” 
Beliau menjawab, “Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka namun 
mereka tidak mampu menjawab.” HR. Al-Bukhari (1.370). 


P oT- - 30. Pan -£ o- 
9 AE 4 D1 Ko GAN ye LE AN G2, al 33 LA 
Ka SI) AK A13 Ka) 33 d3 2x3 3 23 SI KI JB 
ag: 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Apabila seorang hamba diletakkan di dalam 
kuburnya dan para sahabatnya meninggalkannya maka sesungguhnya 


dia mendengar bunyi langkah sandal-sandal mereka...” HR. Al-Bukhari 
(1.338), Muslim (2.870), dan An-Nasa 'i (2.050). 


6 IN 


Larangan Mengagungkan, Menghias, Membangun Kuburan, 
Perintah Meratakan, dan Pendapat yang Membenci Tanah 
Kuburan Ditinggikan Sedikit 


Je ae KA (35 AE Gia ne SA Fa gt (W) 
AW 


2 SE 2 Io al Oya pa Fa PAI 
ALE IN 5, Lan NA PU ar 


(1317) Dari Abu Hayyaj Al-Asadi, dia berkata: Ali telah mengutusku, dia 
berkata, “Aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam telah mengutusku, agar aku tidak meninggalkan kuburan yang 
ditinggikan kecuali aku meratakannya, dan tidak meninggalkan berhala 
kecuali aku hancurkan.” HR. Muslim (969), Abu Dawud (3.218), An-Nasa'i 
(2.030), At-Tirmidzi (1.049), dan Ahmad (1/96). 


Ke yss JB LAS G3 3 BS YA 3 Tw 


je Many ari Kedata) 
Naya Ta ae Al Ko al Jt A Peng RI oa ade 3 


(1313) Dari Tsumamah bin Syufayy, dia memberitahukan, “Kami PAK 
bersama Fadhalah bin Ubaid Radhiyallahu Anhu di wilayah Romawi, 
lalu salah seorang sahabat kami meninggal dunia kemudian Fadhalah 
memerintahkan untuk menguburkannya dan meratakan kuburan tersebut. 
Kemudian dia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk meratakannya.” HR. Muslim 
(968), An-Nasa 'i (2029), dan Ahmad (6/18), serta dari Abu Al-Hayyaj Al- 
Asadi pada riwayat Abu Dawud (3218) 


ala Ih ja She ara Me Late Ia 
2 ae on Cena ena Sala 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melarang menyemen kuburan, menulisinya, membuat 
bangunan di atasnya dan menginjaknya.” HR. Muslim (970), Abu Dawud 
(3.225), An-Nasa'i (2.027), At-Tirmidzi (1.052), Ibnu Majah (1.562,1.563) 


KAS AI To GE 3 ASI JUS GkAL 2 Arr) 


| 


Dari Sufyan At-Tamar bahwasanya dia melihat kuburan Nabi 


Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah ditinggikan tanahnya sedikit.” HR. 
Al-Bukhari (1.390). 


SAS SAI JB cal ye GA a35 ya GE TN 
Ing IE IN TO GAN AE BA IE CH oa 53 


Pa 
w 


4 4 LA ott 1 KL 4-TOL 01 co o1T £. Put e£ 15. 
IA Jaa GI PUS AAA dat IS 3 KSO Sl 
SE LAEIN JB IS SE RAN IE ES Ag IE AI 


. 


Men ee aa AS bo 5 P5 PGI 


AI 3835 PI Ag ISI 3 ca Ke M5 KA 3 
da P1 KENA lg Tea ee 


: dal ya Sl (ya 
Dari Katsir bin Zaid Al-Madani dari Al-Muththalib, dia berkata, 
“Tatkala Utsman bin Mazh'un meninggal maka jenazahnya dikeluarkan 
lalu dikuburkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan seseorang untuk membawa batu, namun ia tidak 
mampu membawanya. Kemudian beliau pergi menuju batu tersebut 
dan menyingsingkan kedua lengannya. Katsir berkata: Al-Muththalib 
berkata: Telah berkata orang yang mengabarkan hal tersebut kepadaku 
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: Sepertinya aku melihat 
putihnya kedua lengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika 
beliau menyingsingkan keduanya. Kemudian beliau membawanya 
dan meletakkannya di sisi kepalanya.' Beliau berkata: “Aku belajar 
menguburkan saudaranya dengannya dan kepadanya aku menguburkan 
keluarganya yang meninggal.” HR. Abu Dawud (3.208). 


Larangan Menjadikan Kuburan sebagai Masjid atau 
Menguburkan Mayit di Dalam Masjid atau Shalat dan 
Menyembelih Di Kuburan 


3 
T-3f. s3 33 TE Tara Pati ne 
Gi 
1322.) Dari Watsilah bin Al-Asga' berkata: Aku mendengar Abu Martsad 
Al-Ghanawi Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan 


kalian melakukan shalat menghadap kepadanya.” HR. Muslim (972), Abu 
Dawud (3.229), At-Tirmidzi (1.050), dan Ahmad (4/135). 


Ia le AI G2 GAN YP GS AN ge, Kise os (TP 
YAA GAS Sial dh AN 33 aan ae 
Ns dea ee 


(1323) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, ketika beliau menderita sakit yang mengantarkan kepada 
kematiannya, beliau bersabda, “Allah melaknat orang-orang Yahudi dan 
Nashrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka 
sebagai masjid (tempat beribadah).” HR. Al-Bukhari (1330), Muslim (531), 
An-Nasa 'i (702), dan Ahmad (6/34). 


ada PA 3 ed 50. 3 z 0 - 

AI Io Its Hae RAN GS TKP 
Sarla AG 23 UAAN Se si JG JG 2 

(1322) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 

' Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah melaknat orang-orang 

Yahudi disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka 


sebagai masjid.” HR. Al-Bukhari (437), Muslim (530), Abu Dawud (3.227), 
dan Ahmad (2/454). 


LI :Yg Da AI G2) yeee ip Al KE, 153 Ore 
Fata sn dang 


gua 


per Re Ser La gi : ea gan 


IE SI KE EN GIS Ya EU EN Kie 


13 0. 5x 53 
- 


e3 “ 


Dari Aisyah dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata: 
Tatkala diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
penyakit yang mengakibatkan kematiannya maka beliau menutupkan 
kain di wajahnya. Ketika beliau tidak bisa keluar maka beliau membuka 
selimutnya dari wajahnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan 
kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.” Beliau memperingatkan dari 
apa yang mereka lakukan. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan: Aisyah 
Radhiyallahu Anha berkata, “Kalau bukan karena sabda beliau tersebut 
tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), 
namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid.” HR. Al- 
Bukhari (435, 1.330), Muslim (531), dan Ahmad (6/275). 


Dl Ia GAN SENI TES Ac pn sega UN 
Jia BE JG Ka las ag bas S S5 Aug ale 


2 
35 


AN NUSA gn Ka PA SG anu Ag 


aa 


Oi IS Ega 9 Laju 5 sap Kate 
dn As oo A3 Sial ai 1 5 TAN JI 3 tas a SU ISI 
Al Sis Ja 3 ea 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Ketika Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang menderita sakit, beberapa istri 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan gereja yang 
mereka lihat di Habasyah disebutkan namanya Mariyah. Ummu Salamah 
dan Ummu Habibah yang pernah datang ke Habasyah menyebutkan 
keindahan dan gambar yang terdapat di dalamnya. Maka beliau pun 
mengangkat kepalanya dan bersabda: “Sesungguhnya jika orang shalih 
dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan tempat ibadah di 
atas kuburannya dan membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah 
seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.” HR. Al-Bukhari (1.341), Muslim 
(528), An-Nasa'i (703), dan Ahmad (6/51) 


SU KITAB JENAZAH 2G 


. 


Ie AN J3 JE JB K2 UN G3 Ih dl G6 (rv) 
iss ji lag Pap Sae ARE Vga ale di 
3 ma oto 2 Sis pegas 


(1327) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian jadikan 
rumah-rumah kalian sebagai pemakaman, dan jangan kalian jadikan 
pemakamanku sebagai 'id?, bershalawatlah kepadaku, sesungguhnya 
shalawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.” HR. 
Abu Dawud (2.042), dan Ahmad (2/367). 


je « -5 
Y: - .g 2 Al ISA ATI 8 :JB os! c 
2. ox d pa $ . “133 30 KF 0. 
ta seat Ng pan Ge G jas 
SE 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada ibadah menyembelih di kuburan 
dalam Islam.” Abdurrazzag berkata, “Dahulu mereka menyembelih sapi 


atau kambing di sisi kuburan.” HR. Abu Dawud (3.222), dan Ahmad 
(3/197). 


Dianjurkannya Ziarah Kubur 
ale Al ko G5 Dana IN 3 IA al 3 w 
ENEy SEN JUS ds ph wis Pp 
Jt 


05 


Bas 33 Ig Hn Las gp 


3 0 Pagi 38 
(1329) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Ankiaa dia berkata: Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau 
menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. 
263 Tempat yang dikunjungi dan didatangi di setiap waktu dan saat. 


Co aaol. 


Kemudian beliau bersabda, “Aku memohon izin kepada Rabb-ku 
untuk memintakan ampunan untuknya, namun tidak diperkenankan 
untukku, dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu Allah 
memperkenanku. Karena itu, berziarahlah kubur karena hal tersebutakan 
mengingatkan akan kematian.” HR. Muslim (976), Abu Dawud (3.234), An- 
Nasa'i (2.033), Ibnu Majah (1.569), dan Ahmad (2/441) 


aa (3 
pl 3 5E Pa Ain ade AI bo al Jaa Uu 
L aa LE G3 RE F 5 ng Wa 
KAIN 3 IR lia GL ye IR 233 Ing 
aa SN VII 


Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, 
dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dahulu 
aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. 
Aku juga pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 
tiga hari, sekarang simpanlah oleh kalian. Aku juga pernah melarang 
minum nabidz“ kecuali yang direndam di wadah yang terbuat dari kullit, 
sekarang minumlah nabidz dari wadah apapun, dan janganlah kalian 
meminum sesuatu yang memabukkan.” HR. Muslim (977), Abu Dawud 
(3.235 dan 3.698), An-Nasa'i (2.031), dan Ahmad (5/350). 


(3 BE Ch CJ AI G3 gr Haa Gp 0) 

Tn KIE ASI Ten db Iyan GE BAL ES AI GP) Aa 

23 JB Kp La3 AG Je 5 Enya HE B3 Has 

1S Layak Ian ala AN To Ml Is & 

3 JB aa 33 pcs Sania FEE 

ka UG Mena 23 JB hah CA 33 ea Ti 
AGAN 23 sah 1JE IIA 343 


264 Air rendaman kurma atau kismis. 


PS KITAB JENAZAH Bete 


Dari Rabi'ah -Ibnul Hudair-, dia berkata: Aku tidak pernah 
mendengar Thalhah bin Ubaidilah meriwyatkan hadits Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam kecuali satu hadits saja. Dia (perawi) berkata: 
Aku bertanya, “Hadits tentang apa itu?” Dia berkata, “Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak mengunjungi 
kuburan para syuhada sehingga kami mendaki tanah yang tandus daerah 
Wagim. Ketika kami menuruni tempat itu ternyata kami mendapati 
pemakaman di Mahniyah.” Dia melanjutkan: Kami bertanya, “Wahai 
Rasulullah, Apakah ini pemakaman-pemakaman saudara kita (seislam)?” 
Beliau menjawab, “Pemakaman sahabat-sahabat kita.” Ketika kami 
sampai di pemakaman para syuhada, beliau bersabda, “Ini pemakaman 
saudara-saudara kita.” HR. Abu Dawud (2.043). 


Ke Ja SE ES IS Al sn Late 32 Ore 
Tg AE Al 2 dil Jai aa WK UB Ts asia Si 


Bong 0 oT- Ta 4 3x PA TA at To 3 30x 
pas 1S Lske PI idyas Ta) Jd! IIA Gp CA 
(Hg ANA OI Ul Ola ISS AE P U LT, Sani 

SEA ma YEN LN ado 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia menuturkan bahwa setiap 
kali mendapat jatah giliran malam hari bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau keluar menuju pemakaman Bagi' di waktu akhir 
malam. Beliau bersabda, “Assalamu'alaikum tempat tinggal orang-orang 
mukmin, apa yang dijanjikan kepada kalian akan datang kelak. Dan 
kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni 
pemakaman Bagi ini.” HR. Muslim (974). 


Ucapan untuk Pemakaman Kaum Muslimin dan Doa untuk 
Mereka 
JB KS AN 23 ai 3 M3 3g Ne 


2 


- 2 “ F4 £ ea » Oo 3 
AS Io AI je EA VI JUS SIS Ge Ab ge, 


LA 
P3 
yr 
bs 
? 
N 
Cc 
Cs 


- 


Ips nenen SIG AE met JA 
Abe Geakil Ga JIN Yat Je AJ 23 2 Sad 
AN NN an CN ARA A1 25533 


Dari Muhammad bin Gais Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: 
Aku mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berbicara, dia berkata, 
“Maukah kalian aku beritahu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda: Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan berkata: 
Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan supaya engkau datang ke 
pemakaman Bagi dan meminta ampunan untuk mereka. Aisyah berkata, 
“Aku berkata: Bagaimana aku berbicara kepada mereka wahai Rasulullah? 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, 'berkatalah: Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan atas penghuni kubur dari kalangan 
kaum muslimin dan mukminin, semoga Allah merahmati orang-orang 
yang telah mendahului kami dan yang datang setelah kami. Dan kami 
insyaallah akan menyusul kalian.” HR. Muslim (974). 


4 


KIE II Pa Jia DI TEA Gani maag UT 
Gp nb 3 IE DIN TE  IA A5 


“0 Sa) Lg 2 Ab Si 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah keluar menuju tanah pemakaman 
dan beliau bersabda, “Assalamu'alaikum tempat tinggal orang-orang 
mukmin. Dan kami insya allah akan menyusul kalian.” HR. An-Nasa 'i 
(150), Ibnu Majah (4.306), Abu Dawud (3.237), dan Ahmad (2/375) 


Je GAN sa AA ETS DN oa KAS 
233 315 Hala ASI 2JUES « SA pH 25 AE Dl 
WE CI Sala Onsaha 


2 KITAB JENAZAH Cas 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Aku kehilangan 
Rasulullah (dari sisiku) dan ternyata beliau berada di pemakaman Bagi' 
Beliau bersabda, “Assalamu'alaikum tempat tinggal orang-orang mukmin. 
Kalian telah menghadap Tuhan mendahului kami, dan kami insyaallah 
akan menyusul kalian.” HR. Muslim (974), Ibnu Majah (1.546), dan 
Ahmad (6/71) 


dn 5 BSA en aa SE KA oh SL 3 Tam 
ANE JUS pai ESL OB Dag ara Au na An 
ANA ENI Ty (inalisAN Catat Ga NN Jat 2da 

Had di Ji A3 3 2 elUpeti Ne 


AAA 19 2 

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, 
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila datang ke 
pemakaman, beliau bersabda, “Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur 
dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin, kami insyaallah 
akan menyusul kalian, kalian telah menghadap Tuhan mendahului kami 
dan kami mengikuti kalian. Aku memohon kepada Allah kekuatan untuk 
kami dan untuk kalian.” HR. Muslim (975), An-Nasa'i (2.039), Ibnu Majah 
(1.547), dan Ahmad (5/359). 


Larangan Mencela Mayit, Mengghibahinya dan Mencukupkan 
Diri dari Mereka 


ala 15 -9- .. 5 Pkira 
2 Io ga Je KEJU UE Ll 25 HE Pa 
A38 UJI Mai 3G 38 46 SAI pesan 25 

(1337) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian mencaci orang 
yang telah meninggal, sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa 
yang telah mereka lakukan (balasan perbuatan mereka).” HR. Al-Bukhari 
(6.516, 1.393), An-Nasa'i (1.935), dan Ahmad (6/81) 


AN Ko Sain SE JEE A 35 S Ae lu OTT 
Kang GE apa Nan 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sebutlah kebaikan-kebaikan 
orang yang telah meninggal di antara kalian, dan jauhilah menyebut 
keburukan-keburukan mereka.” HR. Abu Dwud (4.900), dan At-Tirmidzi 
(1.040). 


Tag ada an Load In Jend AA Gta 
A3 SA 3 


z2) Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah mati 
sehingga dengannya kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup.” 
HR. At-Tirmidzi (1.982), dan Ahmad (4/252). 


Sl Jo ga is 3 ENG AN gan Ul & 33 Ori) 
PLAN :JW3 s4 Beban 
(1820) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata: Ada orang mati 
yang disebutkan keburukan-keburukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam maka beliau bersabda, “Janganlah kalian menyebutkan orang 


yang telah meninggal di antara kalian kecuali kebaikan-kebaikannya.” 
HR. An-Nasa 'i (1.934). 


l s L J . az o T 0 & (2, 7 133 358 
AN Io AN S5 JO ESE RS AI KN LN) 
3. 5 - sa . LAN - 

Lean Ane Lag ala 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jika ada sahabat kalian yang 

meninggal dunia maka biarkanlah janganlah kalian membicarakannya. 

HR. Abu Dawud (4.899). 


” 


Su KITAB JENAZAH De 


Larangan Memintakan Ampun dan Berdoa untuk Orang- 
orang Munafik dan Musyrik setelah Kematian Mereka 


Allah Ta'ala berfirman, 
2 (ane Pes op Nian N Lag ran Wan AA 
aw AA LE IG Lae LA 
We Lan Hk, VE EA KIE 


“Adapun permohonan ampunan Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, 
tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada 
bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh 
Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang 
yang sangat lembut hatinya fi penyantun.” (OS. At-Taubah (9): 114) 


Haber KIE AN Io At dh Je: aa alas Ori) 


st 3 SE dd dsk Ke san SAR OI Gp CSSEL 
«3 036 Lag 


. 


(1342) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku memohon izin kepada 
Rabb-ku untuk memintakan ampunan untuk ibuku, namun Dia tidak 
memperkenankan untukku, dan aku meminta izin untuk menziarahi 
kuburnya lalu Dia memperkenanku..” HR. Muslim (976), Abu Dawud 
(3.234), An-Nasa'i (2.033), Ibnu Majah (1.569), dan Ahmad (2/441) 


2 


3133 An LG Pasaman 2 ae pls Ori) 
Se Ga: an Gd sin fog La AS 
J3 dg ala de Pa AN AA EA OA 
2 Ansgasa Dau as end, 
alan AIA sis an Ja 4 le jas dl 2Gu ASN 33 


Kang hose Oo Wala aa In joss 


Se " ENSIKLOPEDI D Deo 


SE Aa KIE 33 EA ISU LA HS 
ke 2 .. » 41 £ 4 

( z9 279 de &N 9 Kal 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Ketika 
Abdullah bin Ubay meninggal dunia, datanglah anak laki-lakinya kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
berikan kepadaku pakaianmu sehingga aku mengkafaninya.” Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Izinkan aku bersamanya.” Ketika 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak menyalatinya, Umar 
berkata kepada beliau, “Apa yangengkau lakukan?” Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pun menyalatinya dan bersabda, “Aku berada di antara 
dua pilihan (yaitu firman Allah Ta'ala): “(Sama saja) engkau (Muhammad) 
memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan 
bagi mereka” (OS. At-Taubah (91: 80)” Kemudian Allah menurunkan 
ayat, “Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk 
seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama- 
lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya.” 
(OS. At-Taubah (9): 84) HR. Al-Bukhari (1.269), Muslim (2.400, 2.774), 
An-Nasa'i (1.899), At-Tirmidzi (3.098), Ibnu Majah (1.023), dan Ahmad 
(2/18). 


Khusyuk dan Adab ketika Masuk ke Area Pemakaman 
Syang ear J6 K2 ASI 625 LA Sa TKA (v4 
Aa Aa JP RU S3 Na 

SE 3 ats td 


Dari Bara' bin Azib Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami keluar 
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengiringi jenazah 
hingga sampai ke tanah pemakaman lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam duduk dan kami pun duduk (dengan tenang), seakan-akan ada 
burung yang hinggap di atas kepala kami.” HR. Abu Dawud (3.212), Ibnu 
Majah (1.549), dan Ahmad (4/287). 


2 KITAB JENAZAH (De 


Lag ale Ah Ta AN ya Le s bil 625 ssi 32 Ot 
mete B3 ae 


Dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila seorang hamba diletakkan di 
dalam liang kuburnya dan para sahabatnya meninggalkannya maka 
sesungguhnya dia mendengar bunyi langkah sandal-sandal mereka.” 
HR. Al-Bukhari (1.374), Muslim (2.870), Abu Dawud (3.231) dan Ahmad 
(3/167). 


Jasad Orang yang Meninggal Dunia 
Allah Ta'ala berfirman, 


2 Xt Io 


09 40 pe Ih 
“Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan 
semula.” (OS. Al-A'raf (7): 29) 


Allah Ta'ala berfirman, 


WE aja 1 at 1 


“Lihatlah tulang belulang La itu), bagaimana Kami menyusunnya 
kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” (OS. Al-Bagarah 
(21: 259) 


NI ea JE JB Z2 AI 23 £ 2 dia GI 
GA9 aan Ulas - 9 LN Ga As ya 2 ae 
Wal A3 Hal LS 3 Alay SA CE "mb 


(1346, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada bagian tubuh seorang 
pun kecuali akan binasa, kecuali satu tulang yakni tulangekor. Dari tulang 
itulah, manusia dibangkitkan kembali pada Hari Kiamat.” HR. Al-Bukhari 


£ 


(4.935), Muslim (2.955), Abu Dawud (7.374), An-Nasa i (2.076), Ibnu Majah 
(4.266), dan Ahmad (2/311). 


Jasad Para Nabi dan Syuhada tidak Dimakan Bumi 
2 Io GA Je JB LE A TEA G3 Oa Io GP aa) 
patah ARA fp La YEN Ga al lag ala 2 
4 GUS JB Kia Haa EMAS OS cad PLAN 
Tg -JE (Lagi 133 Sia BO pas HS adil 
Maa en JA ISA Gidb ah 


del ba 
Dari Aus bin Aus Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya di antara hari- 
harimu yang paling utama adalah hari Jum'at, maka perbanyaklah 
shalawat kepadaku -karena- shalawat kalian akan sampai kepadaku.” Aus 
bin Aus berkata, “Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana 
mungkin shalawat kami bisa sampai kepadamu, sementara engkau telah 
menjadi tulang.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Tabaraka wa 
Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi.” HR. Abu 
Dawud (1.531), An-Nasa 'i (1.373), dan Ibnu Majah (1.085). 


JA: JB KS Ah IN G5 MU X3 yA GE Ar 


sal Io SA ERA AA OI Or pori 4 2 35 
AI pb ab oi YES Ah Sea 


Gan) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma dia berkata, 
“Ada seorang laki-laki yang dikubur bersama ayahku. Dan dalam hatiku 
terdapat keinginan untuk mengeluarkannya. Kemudian setelah enam 
bulan aku keluarkan jasad ayahku, dan aku tidak mendapati perubahan 
sedikitpun darinya selain beberapa helai rambut jenggotnya dan terkena 
tanah. HR. Abu Dawud (3.232). 


Su KITAB JENAZAH SS A 


Sl da 2 Ob: JAS AN Ga aa he 3 (v1) 
36 cesenkan Jis baal an sa 2 ae IE Lo 
2s 


(1349) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan 
untuk mengembalikan orang-orang yang terbunuh pada saat perang 
Uhud ke tempat peperangan mereka. Sebelumnya jenazah-jenazah korban 
perang itu dipindahkan ke kota Madinah.” HR. Abu Dawud (3.165), At- 
Tirmidzi (1.717), Ibnu Majah (1.516), dan Ahmad (3/308) 


Kemuliaan Seorang Muslim Baik yang Hidup Maupun yang 
Mati serta Larangan Duduk di Atas Kuburan 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam" ” (OS. Al-Isra" 
(17):70) 


Kb Jas JG IG EA gan 5 Tab F3 
Naina PN AON ada 3 
BE ES oa das 2 Apa 


(1350) (1350.) pari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh, seandainya salah 
seorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga membakar 
pakaiannya hingga sampai ke kulitnya, maka hal itu lebih baik baginya 
daripada ia duduk di atas kuburan.” HR. Muslim (971), pada sebagian 
riwayat disebutkan, “Membakarnya” sebagai ganti lafazh “membakar 
pakaiannya”, Abu Dawud (.3228), An-Nasa'i (2.043), Ibnu Majah (1.566), 
Ahmad (2/31). 


| 
: 


1 Ts Tn 2. - aa - o K-8 e- 
SI Sam JB JB KE III G3 he Kas HE : (rey) 


het 2 £ s8 2.0 .£ 201 of e £7 AG ala - Pati 
Sa Sah MA IE tato: 3 La 
Pd 3 2. rd Pd 
£ & og T- #ot, A 30 9 oz 
Bagi Muse See sedidal ya d3 


Sea Ing GA bi SLS yi 
Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya aku berjalan di atas 
bara api, atau pedang, atau dengan melepas sandalku, sungguh lebih aku 
sukai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan aku tidak 
peduli apakah di tengah kubur aku membuang hajat ataukah di tengah 
pasar.” HR. Ibnu Majah (1.567). 


Se ba Bogo TIA Km UP 202 Sby Le Tsi- 0 
ale Ul d2 al Jam OLS AI G2) KS GS 
Map ol he JS JG 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berkata, “Mematahkan tulang orang yang mati sama 


seperti mematahkannya tatkala ia masih hidup.” HR. Abu Dawud (3.207), 
Ibnu Majah (1.616), dan Ahmad (6/105) 


Tas Get KAS AN Ge AB Ma (sy) 


pan ab aa ja SA SIR 2 2S AAA A3 La al 

Aa. ed o He 
Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dari 
duduk di atas kuburan, dibuat cerita darinya dan dibangun di atasnya.” 


HR. Muslim (970), Abu Dawud (3.225), An-Nasa 'i (2.027), At-Tirmidzi 
(1.052), Ibnu Majah (1.562), dan Ahmad (3/339) 


ESA GA Ai el en Ai 2 sih 3g - 


3 


Uas V3 pai! Je ade Y 2g aa ba ja Aa 


Su KITAB JENAZAH CE: 


Dari Watsilah bin Al-Asga' berkata, “Aku mendengar Abu Martsad 
Al-Ghanawi Radhiyallahu Anhu berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan 
Janganlah kalian melakukan shalat menghadap kepadanya.” HR. Muslim 
(972), Abu Dawud (3.229), At-Tirmidzi (1.050), dan Ahmad (4/135). 


Dibencinya Memindah Jenazah dan Menguburkannya di 
Tempat Selain Tempat Meninggalnya Kecuali Terpaksa 


UE IS AJE AI Ge al ka yi me ga (ro) 


. 2 Ade ag MANA ale 
Banget SA ag ala abi La abg Iran Oh JS 


o 3 :s 2,5 

Lb rep) YG Harian 
(1355) Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, dia jaka 
“Dahulu kami membawa orang-orang yang terbunuh pada saat perang 
Uhud untuk menguburkan mereka. Kemudian penyeru Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan berkata: Sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kalian agar 
menguburkan orang-orang yang terbunuh di tempat-tempat mereka 
terbunuh.” Maka kami mengembalikan mereka.” HR. Abu Dawud (3.165), 
At-Tirmidzi (1.717), An-Nasa'i (2.004), Ibnu Majah (1.516), dan Ahmad 
(3/297) 


3 II JBS AI G5 Ml KE 3 Haa (rey) 


AE WE AAU Oi at go 
PN 3 OA IS AL bri 


Ta Dari Jabir Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Ada seorang laki- 
laki yang dikubur bersama ayahku. Dan dalam hatiku terdapat keinginan 
untuk mengeluarkannya. Kemudian setelah enam bulan aku keluarkan 
Jasad ayahku, dan aku tidak mendapati perubahan sedikitpun darinya 
selain beberapa rambut yang ada di jenggotnya dan menyentuh tanah.” 
HR. Abu Dawud (3.231) 


HADITS 


Perihal Amal Shalih untuk Orang yang Meninggal Dunia 


di Ja Ia 5 ITE AE D Gan ih ul 3g Oren) 
Pn Yana SIN SL 13) so pi 


PT ina asia As artan, M3 2 5 - 


(0357) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 5. bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang muslim 
meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara, 
yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang 
mendoakannya.” HR. Muslim (1.631), An-Nasa'i (3.651), At-Tirmidzi 
(1.376), dan Ahmad (2/372) 


NE 


- 
w 


ana Tn cal Nu Una 2g la 
SEE RS SIL  d Jas 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ada seorang 
laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata, 
“Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan ia tidak 
memberikan wasiat. Aku menyangka apabila ia dapat berbicara, niscaya 
ia akan bersedekah, apakah ibuku dan diriku mendapat pahala apabila 
aku menyedekahkan hartanya?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menjawab, Ya.” HR. Al-Bukhari (1.388), Muslim (1.004), Abu Dawud 
(2.881), dan Ahmad (1/51). 


Ba an Oa (re4 

Old AI To id TN ari basa : 
kpeE ana SES IN GE, ES 

Dari Ibnu bin Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa Sa'd bin Ubadah 


Radhiyallahu Anhu meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, dia berkata, “Sesungguhnya ibuku telah meninggal, 


dan ia memiliki tanggungan nadzar yang belum ia tunaikan.” Kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, “Tunaikan nadzar 
tersebut untuknya!” HR. Al-Bukhari (2.761), Muslim (1.638), dan Ahmad 
(1/329). 


At Ka GAN JS IA ED Gan SA JA 
SIKA pt 123 Jd es IU ai Sa hal: kan ada 


0-7 S3 ES G8» 


(1360.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, an wa seseorang berkata 
kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya ayahku wafat 
dengan meninggalkan harta dan belum berwasiat. Apakah aku dapat 
menggantikannya dengan bersedekah untuknya?” Maka beliau menjawab, 
“Ya.” HR. Muslim (1.360), An-Nasa'i (3.654), Ibnu Majah (2.716), dan 
Ahmad (2/371) 


GI is UI S5 JB ka Gee A (vw) 
28 Sa J3 ea A3 ln ada dn Ta 
ana ea JA angan jd p cita 
PB 0 SE SEGI al j5 GEIE. Spot la 
PA SAPL ol Iyan 6 EJE NE Gaya SONG pa 

KS s5 SEN Ana 


(1361) Dari Buraidah Radhiyallahu an dia berkata: “ aku 
sedang duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba 
datanglah seorang wanita dan berkata, “Aku pernah memberikan seorang 
budak wanita kepada ibuku, dan kini ibuku telah meninggal?” Beliau 
menjawab, “Engkau telah mendapatkan pahala atas pemberianmu itu, 
dan sekarang pemberianmu itu telah kembali kepadamu sebagai warisan.” 
Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, ibuku punya utang puasa 
satu bulan, bolehkah aku membayar puasanya?” beliau menjawab, “Ya, 
bayarlah puasanya itu.” Wanita itu berkata lagi, “Ibuku juga belum 
menunaikan haji, bolehkah aku yang menghajikannya?” beliau menjawab, 
“Ya, Tunaikanlah haji untuknya.” HR. Muslim (1.149), At-Tirmidzi (667), 


Ibnu Majah (1.759), dan Ahmad (5/359) serta Abu Dawud (1.656) dengan 
hadits semisal. 


Ca ae MN DAN 2 ea 
A1 Ke S1 Ia GEN SG Aga LI yag AA eny ae 


2 


2 taat SEE 23 # AM 5 Na 


Ha: Kan Ta 
(1362) Dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhum, 
saudara dari Bani Sa'idah, ibunya telah meninggal dunia namun ia 
tidak berada di sisinya, lalu dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku 
meninggal dunia namun tatkala itu aku tidak berada di sisinya. Apakah 
akan bermanfaat baginya bila aku bersedekah sesuatu untuknya?” Beliau 
bersabda, “Ya.” Dia berkata, “Saksikanlah bahwa kebunku yang penuh 
dengan pohon kurma ini aku sedekahkan atas (nama) nya.” HR. Al- 
Bukhari (2.762), An-Nasa'i (3.656, 3.657), dan Ahmad (1/333). 


2. T s0. 3 Ta s- AG na 
AI Je KA We uk oo (AP 
2. 2 Tar 2 - Nara 1 

Ika GE ab aa: JSI PL 2 las AN La 

ye s3 Ir pa PESAN 
(1363) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Seorang laki-laki 
mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, “Apakah 
aku boleh menghajikan ayahku? Beliau menjawab: Ya, berhajilah untuk 
ayahmu. Karena jika engkau tidak menambahkannya kebaikan, maka 


engkau juga tidak menambahkannya dengan keburukan.” HR. Ibnu 
Majah (2.904). 


Orang yang Meninggal Dunia Namun Memiliki Utang Maka 
Baitul Mal Muslimin Menunaikan Utangnya jika Dia Orang 
Fakir dan Warisannya tidak Mencukupi 


2 KITAB JENAZAH De 


SE Dl Gs O,:5 tr Pee aa Tab 


A3 Pe Bee RP 13 

253 ae YG ah 3S 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika ada seorang mukmin meninggal pada 
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan meninggalkan 
utang, beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu yang dapat 
digunakan untuk membayar utangnya?” Jika para sahabat menjawab Ya', 
beliau menyalatinya. Namun jika para sahabat menjawab, Tidak', beliau 
bersabda, “Shalatlah untuk sahabat kalian.” Ketika Allah memberikan 
banyak kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
beliau bersabda, “Aku lebih berhak atas jiwa seorang mukmin daripada 
diri mereka sendiri, barangsiapa meninggal sementara ia mempunyai 
utang, maka akulah pihak yang akan membayarnya, dan barangsiapa 
meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.” HR. Al-Bukhari 
(2.298), Muslim (1.619), An-Nasa'i (1.962), dan Ahmad (2/290) 


Perintah Menulis Wasiat 
Allah Ta'ala berfirman, 


pen, A2. Zr LL »-12 aa AAA ae ae 
ca Ao! ve Ip ol Aa ME an KE Ke 
(YA Tt ka Tara 3G 


“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang 
di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban 
bagi orang-orang yang bertakwa.” (9S. Al-Bagarah (21: 180) 


Jo Ll eeinesuh laa ea 
En A3 SP AGE GA GS, GS UE Ig aa Al 
Le Gi A5 JG IS AP Nydes 


#05 


ingat 2 aa AN Ja ab Jaan Sain AI Ka TI Ga Saga 


1320) SAS S9 V6 On 
(1365) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia pernah 
mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak halal bagi 
seorang muslim bermalam selama tiga malam, padahal ia mempunyai 
sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis di 
sisinya.” Abdullah bin Umar berkata, “Sejak mendengar sabda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut, maka tidak ada satu malam pun 
yang berlalu melainkan di sisiku telah terdapat surat wasiatku.” HR. Al- 
Bukhari (2.738), Muslim (1.627), lafazh ini miliknya, Abu Dawud (2.862), 
An-Nasa'i (3.617), At-Tirmidzi (974,2.118), Ibnu Majah (2699), dan Ahmad 
(2/127). 


G1 30- 3d 


Laga CS 5 sa api 35 
AN su Jne aa Sik 5 sale Al 
an z Vk Y5 Ya Sa Ke Dia le 
HA Ae Liar ea Bah sa EA 


(1366) Dari Amr bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu, saudara ipar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu saudara dari Juwairiyah 
binti Al-Harits berkata, “Ketika meninggal dunia Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki 
maupun perempuan dan tidak meninggalkan sesuatupun kecuali baghol 
(hewan peranakan kuda dengan keledai) yang berwarna putih, senjata 
perang dan tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah.” HR. Al-Bukhari 
(2.739), dan Ahmad (6/137). 


Ul GP) ih 35 (y 


ak sa Jan Grade 


-. 


Sp da Je Va BI dbs eh Jek Jap Ina 
0 OS 35 5 LAS GNI, JAS YNGI : AI Ac Ae 


(1367) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dia berkata, “Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata, 
“Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama pahalanya? Beliau 
bersabda, “Engkau bersedekah sedang engkau dalam keadaan sehat, pelit 
dan takut miskin dan ingin hidup kaya, engkau tidak menunda (untuk 
sedekah) hingga nyawa telah sampai pada leher. Engkau berkata: Ini 
untuk fulan sekian dan ini untuk si fulan sekian.” HR. Al-Bukhari (2.738), 
Muslim (1.032), Abu Dawud ( 2.865), dan Ahmad (2/447) 


Orang yang Bersedekah dengan Seluruh Hartanya atau 
Berwasiat dengan Wasiat yang Memberikan Keburukan bagi 
Ahli Warisnya dan Tentang Sepertiga 


SI JB TB AN GS yaa ui Olas Gp (TA 
en da3: 5s Ip ana PA ngakak ag 


5 liga VP PA Ja Os Se AI ja GAN Oh A3 


Isebogat Parit a HS 363 
(1368.) Dari Imran bin Hushain bahwa ada seorang dari Anshar 
membebaskan enam budaknya ketika hendak meninggal dunia, namun ia 
tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika hal itu dilaporkan pada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam mengecamnya dan memanggil seluruh budak itu, kemudian 
budak-budak tersebut diundi hingga dua orang budak menjadi merdeka 
sedang empat lainnya tetap menjadi budak.” HR. Muslim (1.668), Abu 
Dawud (3.961, 3.958), At-Tirmidzi (1.364), dan Ahmad (4/326) 


Jsi5 GIE JG KE AI 633 P3 dpan Ga (v9 


Beta LH a33 BS al 9 ade Ah ka adil 


ena aa AA gia Jain Ge 
36 pa Pn 


Dari Sa'ad bin Abu Waggas Radhiyallahu Anhu berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengunjungiku pada peristiwa 
Haji Wada', karena saat itu aku mengalami sakit keras. Aku berkata, 
Wahai Rasulullah, saat ini aku mengalami sakit keras dan aku memiliki 
banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak 
perempuanku, apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?' 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jangan!" Aku bertanya 
lagi, “Ataukah setengahnya? ' Beliau bersabda: Jangan! Kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Sepertiga, Sepertiga itu 
sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya 
lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin lalu meminta- 
minta kepada manusia. Tidaklah engkau sedekahkan hartamu dengan 
mengharapkan ridha Allah kecuali engkau akan diberi pahala hingga 
apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” HR. Al-Bukhari (1.295, 2.742, 
6.733), Muslim (1.628), Abu Dawud (2.864), An-Nasa'i (3.628), At-Tirmidzi 
(975, 2.116), Ibnu Majah (2.708) dan Ahmad (1/176) 

well ol 


1g Jek A1 G2 AE ole 0 (xv) 

Ia sd ae Al To dl Ih 25 SY ak Da Oa 
.5 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Aku sangat 

berharap orang-orang mengurangi wasiat hingga seperempat karena 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sepertiga, dan 


sepertiga itu besar atau banyak.” HR. Al-Bukhari (2743), Muslim (1629), 
An-Nasa'i (3634), dan Ibnu Majah (2711). 


maa 


Tidak Ada Wasiat bagi Ahli Waria 


AN Jon Wen JG ah saga (rvy 
ox. 3 rena Bo ae 4 
Sl edan eka Ap ala Al Lo 
55 Sad z ” . “2 -' 

(4371) Dari Abu Disana Al-Bahili, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada saat Khotbah haji 
wada', “Sesungguhnya Allah telah memberi masing-masing orang haknya, 
maka tidak ada harta wasiat bagi ahli waris.” HR. Abu Dawud (3.565), 


An-Nasa'i (3.643), At-Tirmidzi (2.120), Ibnu Majah (2.713), dan Ahmad 
(5/267). 


| HP Aa 
5 NI Ang Aa 

yi gais is 387 DG SAK SA I,25 6 Mangga 
SAS Ig IE IN J3 GAN JS asia al es 


Lai PAN fe Pa 5 Salah 


Ef 5 Ia PL Yg ga yaa. Joan, 
ag Jp jE Kinn Sp 3 SA Ea . St 


(1372) Dari Ibnu UmarRadhiyallahu Anhuma, bahwasanya Umar 
bersedekah dengan hartanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, disebutkan namanya: Tsamghun yang merupakan pohon 
kurma, maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mengambil manfaat 


dari harta yang melimpah, maka aku ingin bersedekah dengannya. Maka 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bersedekahlah dengan 
pokok pohonnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan akan 
tetapi disedekahkan buahnya.” Maka Umar pun bersedekah dengannya di 
jalan Allah, yang diberikan kepada budak, orang miskin, tamu, musafir, 
dan kerabat. Tidak mengapa atas orang yang dekat dengannya untuk 
memakannya dengan sewajarnya atau memberi makan temannya tanpa 
memperkaya dirinya dengannya.” HR. Al-Bukhari (2.764), Muslim (1.632), 
Abu Dawud (2.878), An-Nasa'i (3.599, 3.600), At-Tirmidzi (1.375), dan Ibnu 
Majah (2.396). 


an To Is 5 SI ESA ga bah al 3 0) 
Sa SE gp Da ja SUN SU BI JB Ig ada 


1 se. 2 Tes aan, na 
DEK de & TE DS Aas 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila seorang muslim 
meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga perkara, 
yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih 
yang mendoakannya.” HR. Muslim (1.631), Abu Dawud (2.880), 
At-Tirmidzi (1.376), An-Nasa'i (3.653), dan Ahmad (2/372) 


WN penis UE jae los (09) 
3 ja An Ja ge Ibra LE ja MS Ha 
A5 Ip G3 Le Uh ebi AL IS 


Dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhum, 
saudara dari Bani Sa'idah, ibunya telah meninggal dunia namun ia 
tidak berada di sisinya, lalu dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku 
meninggal dunia namun tatkala itu aku tidak berada di sisinya. Apakah 
akan bermanfaat baginya bila aku bersedekah sesuatu untuknya?” Beliau 
bersabda, “Ya.” Dia berkata, “Saksikanlah bahwa kebunku yang penuh 


dengan pohon kurma ini aku sedekahkan atas (nama) nya.” HR. Al- 
Bukhari (2.762), An-Nasa 'i (3.656, 3.657), dan Ahmad (1/333). 


Tidak Ada Bagian Waris bagi Pembunuh 
e- 0. TO, £ 0. 
Il Io Gl 3 LE AI en Eh al IE 
3 3 red 2 Pa 1 red Z 3 
S1 Jd Jb 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Ahli waris yang membunuh (menginginkan 


segera mendapatkan harta warisan) maka dia tidak berhak mendapatkan 
warisan.” HR. At-Tirmidzi (2.109), dan Ibnu Majah (2.645) 


Jasa Eana 1JE AS IG aj op MN K8 jp UNS 
bra SE le S5 ada Rn La dil 


1376.) Dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Aku 


mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada 
harta warisan bagi seorang pembunuh.” HR. Ibnu Majah (266) 


Status Hukum Orang Muslim Mewarisi Orang Kafir 
ada SAE AN Ta GAN ya AN 3 ai 0 LN 3 Fa 
Ga SIN 3 BET LAN Sg VE 


Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Orang muslim tidak dapat 
mewarisi orang kafir, tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim." 
HR. Al-Bukhari (4.272), Muslim (1.614), Abu Dawud (2.909), At-Tirmidzi 
(2.107), Ibnu Majah (2.729, 2.730), dan Ahmad (5/200) 


BN anna tao 2 ee tata e 


Wajibnya Zakat dan Merupakan Rukun Islam 


Allah Ta'ala berfirman, 


5 lisa SANA 


“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat.” (OS. Al-Bagarah (2): 43) 
Allah Ta'ala berfirman, 


Inn “ Lb - us 2 Gt G0 
SIA Ea La eh ya AAN Te Gali GE 


“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu.” (OS. Al-Bagarah (21: 267) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan 

Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik 
bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka.” (OS. Ali Imran 
131:180) 


da Ia -5 JB JE R sen Aa (xv 


- 


AI VI Y Sl sya rena 2g IE 


ag — AI 23 DA Sar cal Se an 3 3 


Oka) 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun atas lima 
dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa 
Ramadhan.” HR. Al-Bukhari (8), Muslim (16), An-Nasa'i (5001), At- 
Tirmidzi (2.609), dan Ahmad (2/120). 


Tn 5 pa JEE N Ga Eh al 3E 


H3 Aa Ga 3 S5 2325 Pa SN Aan si Tg ala DI 
AN J5 JS 333 EN JAS 5 Aa Sea 
YA & AO eat eri aa 


red 


Mag aka V5, DL ja Kat DA Ya $IIE 15 


Sis SG YA GBI di ki Sr. AN 35 SA MA jae 
PE NE YETNA st Jd 2 K3 56 Ba DA 


Je. sala Ja AA ae KIE AI TS Al Iya 2 dl 3 


(- s 
td - 


e age sak HI AI (603 PAS 
Ae Jual 5 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Tatkala Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi 
khalifah, beberapa orang Arab menjadi kafir, lalu Umar bertanya: Hai 
Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Aku diperintahkan memerangi 
manusia hingga mereka mengucapkan kalimat laa-ilaaha-illallah, siapa 
yang telah mengucapkan laa-ilaaha-illallah, berarti ia telah menjaga 
kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang dibenarkan 
dan hisabnya kepada Allah.” Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab: 
Demi Allah, aku akan terus memerangi siapa saja yang memisahkan 
antara shalat dan zakat, sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


kalaulah mereka menghalangiku dari anak kambing yang pernah mereka 
bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya aku 
memerangi mereka karena tidak membayarnya.' Umar kemudian berkata: 
'Demi Allah, tiada lain kuanggap memang Allah telah melapangkan Abu 
Bakar untuk memerangi dan aku sadar bahwa yang dilakukannya adalah 
benar.” HR. Al-Bukhari (46), Muslim (11), Abu Dawud (1.556), An-Nasa 'i 
(2.442), dan Ahmad (1//19) 


Id, A5 AL Pa ae na Pari A5 NE ga 
GP MEA Ia ya dg ada SEA IOI, 


- 3183 


Jus MN Jus Up 63,2 papua CAS ya 
SANG pal dala ya elag sle AI Ta dn Ja, 


ee 5 JEANS SE 2 Ge Ja Ke 
JL Pang 3 Yi J6 an Pa 4 ada Hn 


KI . Dl Tea Jpn LA Je an 3 


&. 0 


Ka Bra ab: Ta FE NN JG rugi ds Ja UE 


£ 
- Pad 


AN Tea Ioi JB ARI Yg A5 3 Fani as 15 


G3 5) tife 
Dari Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Telah datang seorang laki-laki dari penduduk Nejed kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan rambut acak-acakan. Gema suaranya 
terdengar, namun (maksud) dari apa yang dikatakannya tidak bisa 
dipahami kecuali setelah dia mendekat. Ternyata dia bertanya mengenai 
Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, 
“Lima (kali) shalat (wajib) dalam sehari semalam.” Dia berkata, “Apakah 
ada kewajiban lain atasku?” Beliau bersabda, “Tidak kecuali engkau 
melakukan (shalat) sunnah.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “dan puasa pada Bulan Ramadhan.” Orang tersebut berkata: 
“Apakah ada kewajiban bagiku lagi selainnya?' Beliau bersabda: “Tidak 
kecuali engkau melakukan (puasa) sunnah.” Dan Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menyebutkan kepadanya zakat, kemudian orang tersebut 


Ma 


berkata: Apakah ada kewajiban atasku selain itu? Beliau bersabda: Tidak 
kecuali engkau melakukan sunnah (sedekah). Kemudian orang tersebut 
berpaling seraya berkata: “Aku tidak akan menambah hal ini dan tidak 
akan menguranginya.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Dia akan beruntung apabila jujur.” HR. Al-Bukhari (46), 
Muslim (11), Abu Dawud (391), dan Ahmad (1/162) 


WI Ja NE MA DN 33 ah di 35 GA 
TA ES AS TE Golo GI ab el sia 
AP at bd al Be Ka 
Nana AAA EL BBS WAS 3 bah SL EU 
Ap Hai ILY IE ANE EN Ia : JUS 
Yel HE ar adi da sa Ba Mn ga 
13 Da3 s3 BLS pan de, Sah SIG AG A3 al Hat 
SIG SEA yo SUN Ie au, 


(1381) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Telah bersabda 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: “Pada Hari Kiamat kelak) akan datang 
seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang 
ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu 
akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor 
kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang 
ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing 
itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya 
dengan tanduknya.” Dan Beliau berkata: 'Dan di antara haknya adalah 
memerah air susunya (lalu diberikan kepada fagir miskin).” Beliau 
melanjutkan: Dan pada hari kiamat tidak ada seorang pun dari kalian 
yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing 
tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: “Wahai Muhammad! Maka 
aku menjawab: 'Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena 
aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorang 
pun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali 
unta tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata: Wahai Muhammad. 
Maka aku berkata, “Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini).” HR. Al-Bukhari 
(1.340), dan An-Nasa'i (2.447). 


ja ga de da ta Angen ad 3 G3 
Side IR TA Je Bolt 3 Sagala Ah 
li ea Elang IE KASI 253 Oo 35 


» J6 3 Ya AE 338 cal 0525 6 SIB 3 
SA Si Ga Ag Sg USA JB Ga Aas 


elo Gale aa BU Ji MK 5E3 dah 3P3 sala 
Atau PA aa 233 Cara Yi 1 33 TE V5, 1. M 


Dsn 


“ 


£ 


Las UB apek £ H633 aa 3 Ana KONG ES 
Angan el ee esetata! 


Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, berkata, “Aku tiba di dekat 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang duduk di 
bawah naungan Ka'bah. Ketika beliau melihatku, beliau bersabda: 'Demi 
Tuhannya Ka'bah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi.” Lalu aku 
mendekati beliau, seraya aku duduk dan bertanya kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, siapakah mereka?” beliau menjawab, “Mereka adalah orang- 
orang memiliki harta yang melimpah. Kecuali mereka (yang menghitung- 
hitung amal kebaikan mereka dengan) mengatakan: Sebegini, sebegini, 
sebegini (sambil beliau memberi isyarat ke muka dan ke belakang, ke 
kanan dan ke kiri). Tetapi mereka ini jumlahnya hanya sedikit. Tidak 
seorang pun pemilik unta, pemilik sapi, dan pemilik kambing yang 
tidak membayar zakat ternaknya, melainkan pada Hari Kiamat kelak 
hewan-hewan ternaknya yang paling besar dan gemuk datang kepadanya 
menanduk dengan tanduknya dan menginjak-nginjak orang itu dengan 
kukunya. Setiap yang terakhir selesai menginjak-injaknya, yang pertama 
datang pula kembali. demikianlah siksa itu berlaku sehingga perkaranya 
diputuskan di antara manusia.” HR. Al-Bukhari (1.460), Muslim (990), 
lafazh ini miliknya, An-Nasa'i (2.439), At-Tirmidzi (6.17), Ibnu Majah 
(1.785), dan Ahmad (5/158) diriwayatkan dengan ringkas. 


La beta Li 


Z3 Una BJB At #5 
-& 


BA G3 NU J6 3g IS 


-.— 


Pa (Ne P2 TE s? sz 
il pes Ah 


a 


Gi 3 - 23 oo o- 
Tau: pi Sedia 32 
Po Oa 

(aje 


(1383) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang diberi harta 
oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan 
diubah pada Hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena 
banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau 
dua taring, memangsa dengan kedua tulang rahangnya pada Hari Kiamat, 
lalu berkata: “Akulah adalah hartamu, akulah harta simpananmu.'.” 
Kemudian beliau membaca ayat ini, “Dan jangan sekali-kali orang-orang 
yang kikir.” (OS. Ali Imran (3: 180) HR. Al-Bukhari (1.403), dan Ahmad 
(2/355) 


dl Io dd Ji pn 2 Al gai 2 Me 
PE EA pal Aa Las IS OI Ia ala 


.. 


(1334) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Harta simpanan salah 
seorang di antara kalian pada Hari Kiamat akan berubah menjadi ular 
berkepala putih.” HR. Al-Bukhari (4.659), dan Ahmad (2/316). 


Keutamaan Sedekah dan Anjuran untuk Bersedekah 
Allah Ta'ala berfirman, 


P3 Ted Beng AK 1285, Pd 35 22 Lg 


p 3 
- 


Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika 
kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang 
fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian 
kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 271). 


Allah Ta'ala berfirman, 


72, 


SS Al on AAS IS JAS 01 ol IK La 


“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau 
berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. 
Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak 
Kami akan memberinya pahala yang besar.” (OS. An-Nisa' (41: 114) 


Allah Ta'ala berfirman, 
Para sc. an 2. GAN 
TN TA aa 2 Aoa BY ati Po PEN KA BIA ol 
» ut 
Y OI 5 
“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang 


baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan 
mendapat pahala yang mulia.” (OS. Al-Hadid (57): 18) 


5 EA aan abal en se ePaaa 
dasi AN As Ye Vas db 8 di ls R2 | 
Gen EN 3 Ae Ta Png Pn 
S1 anna Kila Get ala aa abi 3 HA 
Ka Si 3 js 2 en 


rah 
GE 
"Ga 
Ep 
OK 
T 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Ada tujuh golongan manusia yang akan 
mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya, pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan 
dirinya dengan ibadah kepada Rabbnya, seorang laki-laki yang hatinya 
terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena 
Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena 
Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita 
kaya lagi cantik lalu dia berkata, “Aku takut kepada Allah', dan seorang 
yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya 
tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, serta 
seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri 
hingga kedua matanya meneteskan air matanya karena menangis.” HR. Al- 
Bukhari (660), Muslim (1.031), At-Tirmidzi (2.391), dan Ahmad (2/439). 


An Ira GP GP A05 Sah yA ase 32 (TAI 
Ga STAN dn 21 K3 sg Yaa YJE An ala 
BET ia 33 YLSA SET Ja53 eat, Jai asi s3 

MI LET, An) 


(1386) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak diperbolehkan 
hasad kecuali pada dua perkara, seseorang yang diberi Allah Al-Gur'an 
kemudian ia membacanya sepanjang siang dan malam, dan seseorang yang 
diberi Allah harta kekayaan, lalu ia menginfakkannya sepanjang siang dan 
malam.” HR. Al-Bukhari (7.529), Muslim (816), dan Ahmad (2/36). 


Ii Ja GA PTE TG Pa gi aa Ge GAY 
Ija3 Ia V3 6 PALI ad Ga HE IAIN IAI JE Tag ala 


evo. Oey 


REI Iya BI diah 33523 329 «5 AS IE 1 AAA pes 


xl 2 


“3 


.. 


1387.) Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Tangan yang di atas 
lebih baik daripada tangan yang di bawah, mulailah memberi dari orang 


yang berada di bawah tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ketika 
merasa cukup, barangsiapa yang menjaga kehormatan dirinya niscaya 
Allah menjaganya, barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan 
mencukupkannya.” HR. Al-Bukhari (1.427), Ahmad (3/403), dari Abu 
Hurairah pada riwayat An-Nasa i (2543). 


LBH Ja GAN SI EH G3 SA GP 
Ja Oya ob ) A3 Il Fo ph UEA 
Sah NN SEN Jai AAS Wis JI GAN AAS 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Tidaklah seorang hamba memasuki 
waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. 
Salah satunya memohon: Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang 
menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon: Ya Allah, musnah- 
kanlah harta si bakhil.” HR. Al-Bukhari (1.442) dan Muslim (1.010). 


sae KAA Srear bae APA 


Kun ad AJES 522 In akh $ IE J6 
33 Sa? Tega, Gg 83 5 anoda Ag IOI 9. 
bat JENAE JOB ES Na aa ena NA 
Haa Jasa -JE LIL Pn ob AJE .0j9a? ig 5 

s. be “ s 

A2 ob all g£ 
Dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
bersabda, “Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah.” Para sahabat 
bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk 
bersedekah? Beliau menjawab: Berusaha dengan tangannya, sehingga 
bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah.' Mereka bertanya: Bagaimana 
jika ia tidak bisa melakukannya?" Beliau bersabda: "Menolong orang yang 
sangat memerlukan bantuan.' Mereka bertanya: Bagaimana jika ia tidak 
bisa melakukannya? Beliau bersabda: 'Menyuruh untuk melakukan 


kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah 
baginya.” HR. Al-Bukhari (1.445), Muslim (1.008), dan Ahmad (4/411). 


an pas P3 Na Ka Pa Ba ap 
KEB KANE Ie BAE Ga 33 Pa SES 


(1390) Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang neraka, maka wajah 
beliau berubah, lalu beliau berlindung darinya sebanyak tiga kali, lalu 
beliau bersabda: Takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah 
dengan sepotong kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan 
kalimat yang baik.” HR. An-Nasa'i (2.552). At-Tirmidzi (2.415), dan 
Ahmad (4/258). 


5d SE JB SAN ee il er (ray) 
AN AJE 1 Ia 


Hi SALA LA ga 3S at Oa SA aya 
PA da3, Wen bg Jo oa jae IE TAP 


| 


pangsa Sena 3 ja Il ni Ine ag 
Fe 3 LS Ne nana 
Sab asam ke ba Dal 


(1391) Dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbicara kepadaku: “Aku 
meminta perlindungan kepada Allah untukmu wahai Ka'ab bin Ujrah 
dari para penguasa setelahku. Maka barangsiapa yang mendatangi 
mereka dan membenarkan kedustaan mereka serta menolong mereka 
berbuat kezaliman maka ia bukanlah termasuk golonganku. Dan aku 
bukan termasuk golongannya, tidak berhak mendatangi telagaku. 
Dan barangsiapa mendatangi mereka atau tidak mendatangi mereka, 
tidak membenarkan kedustaan mereka tidak pula membantu mereka 
melakukan kezaliman, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


golongannya serta berhak mendatangi telagaku. Wahai Ka'ab bin Ujrah 
sesungguhnya shalat adalah bukti, puasa adalah tameng yang kokoh, 
sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” 
HR. At-Tirmidzi (614), dan Ahmad (3/399). 


SIG AN GP pia yi EA 5 3 Nyar) 
dn ad ag ale Ah An Lo di Iin bt 


20. Gb. 0E gali 3 33 RAN 

Gal Ap CA JST SE ala Ia 3 G3 
Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhuma, 
dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan 
khotbah kepada kami, beliau bersabda: Wahai para wanita, bersedekahlah 
walaupun dengan perhiasan kalian. Karena sesungguhnya kalian adalah 
penghuni neraka Jahannam yang paling banyak pada Hari Kiamat.” HR. 
Al-Bukhari (1466), setengah lafazh di depan, Muslim (1000), An-Nasa'i 
(2582). At-Tirmidzi (635), dan Ahmad (1/425). 


Doa untuk Orang yang Memberikan Zakat 
d5 2 SK SE E aa Di seba ai (rar) 
Io HI J6 HN 233 2g ISI « An Ll bo An 


Pa 
£ 


ut 2 1 ds “ :JES 433 Ig AA S3 "G Tata 
“2 
Dari Ibnu Abu Aufa Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Apabila 
suatu kaum menyerahkan sedekahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, maka beliau berdoa: Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada 
keluarga fulan.' Tidak lama kemudian, ayahku -Abu Aufa- memberikan 
(sedekah) kepada beliau, lalu beliau bersabda, Ya Allah, limpahkanlah 


kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa.” HR. Al-Bukhari (1.497), Muslim 
(1.078), Abu Dawud (1.590), An-Nasa'i (2.459). dan Ahmad (4/354). 


—w 


Sedekah yang Paling Utama 
Allah Ta'ala Ka 


PT SA 


IE BU ia KIE LB 
Spyena ask 


“Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun 


mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, 
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (OS. Al-Hasyr (59): 9) 


LAN Gl ka DN G3 Ga Gal jala ya Oya) 
SE YO: Seda ya iJ kg aa Al La 


9.0? Ts 2 Ta 5 Ka Ba 1 13 T8- Ps 

£ juasl #HLali Cb f3 BRA A29 CA 3 JS Y 33 cd 

» 3 o£ sz, - 5 apa 
| 


MA pa Je OI BIA SE 13 Lol OB JB 
(J3 MIE AI GG AB Ga id 
Ta 402153 AM SS AB Ya 2 J6 Ta 


BN a63 83 Ala SESI Pak 
(1394) Dari Abdullah bin Hubsyi Al Khats'ami Radhiyallahu Anhu 
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika pernah ditanya, 
“Amal apa yang paling utama?” Beliau menjawab, “Keimanan tanpa ada 
keraguan padanya, jihad tanpa ghuluP' dan haji mabrur.” Beliau ditanya, 
“Seperti apakah shalat yang paling utama?” Beliau menjawab, “Shalat 
yang lama berdirinya.” Ditanyakan, “Seperti apakah sedekah yang paling 
utama?” Beliau menjawab, “Sedekah yang diupayakan dengan kerja keras 
saat rezekinya terbatas.” Ditanyakan, “Seperti apakah hijrah yang paling 
utama?” Beliau menjawab, “Orang yang berhijrah (meninggalkan) apa 
yang diharamkan Allah.” Ditanyakan, “Seperti apakah jihad apa yang 
paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang berjihad melawan kaum 
musyrikin dengan harta dan jiwanya.” Ditanyakan, “Seperti apakah mati 
yang paling mulia?” Beliau menjawab, “Orang yang darahnya mengalir 


“II 


& 


basal 
ala 
Pn MG 


265 . Mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pemimpin jihad. 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


dan kudanya terbunuh (mati syahid di jalan Allah).” HR. An-Nasa'i 
(2.525), dan Ahmad (3/411) serta Abu Dawud (1.449) hadits yang sama. 


GA Ih Ja Aa JG ka pa EA (ra) 
G3 tata SAN Gd Ia SA maa 


1S Oa, 3 ost ali Ii pada sk S1 H2 2: des 
apr S8 


(1395) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dia berkata, “Seorang laki- 
laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata: 
Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama pahalanya? Beliau 
bersabda, “Engkau bersedekah sedang engkau dalam keadaan sehat, pelit 
dan takut miskin dan ingin hidup kaya, engkau tidak menunda (untuk 
sedekah) hingga nyawa telah sampai pada leher lalu engkau berkata: Ini 
untuk fulan sekian dan ini untuk si fulan sekian.” HR. Al-Bukhari (2.738), 
Muslim (1.032), Abu Dawud (2.865), dan Ahmad (2/447) 


AI oa Ih 25 JB JB AE Al G5 H3 ag Sbaga 
BE ip ubi GE ISL asa ga ra 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik 
sedekah adalah sedekah yang masih meninggalkan kecukupan (bagi yang 
bersedekah), atau yang disedekahkan dalam kondisi kecukupan. Dan 


mulailah dari orang yang berada di bawah tanggunganmu.” HR. Abu 
Dawud (1.676), An-Nasa 'i (2.543), dan Al-Bukhari secara ringkas (1.426). 


al Sia 5 Ed SE AN ea SA alga Orav) 
S3 yan Jali KA JJ BAN 


1397.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, sedekah apakah yang lebih utama? Beliau menjawab: Sedekah 
yang diupayakan dengan kerja keras saat rezekinya terbatas.” dan mulailah 


2 
Ss 


dari orang yang berada di bawah tanggunganmu.” HR. Abu Dawud 
(1.677), dan Ahmad (2/358) 


Keutamaan Sedekah setelah Mencukupi Keluarga yang 
Menjadi Tanggungannya 
AS do 23 ye AE 5 Ia ul 3g OraA 


Pa AMA NE PN Hpa ba 


(1398) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik 
sedekah adalah sedekah yang masih meninggalkan kecukupan (bagi 
yang bersedekah), atau yang disedekahkan dalam kondisi kecukupan. 
Dan mulailah dari orang yang berada di bawah tanggunganmu.” HR. Al- 
Bukhari (1.426), Abu Dawud (1.676), dan An-Nasa'i (2.534). 


Aa Ga Gd 
J3 Yo NI ne Pe 


Pd ag AI King H2" SEP AB EA S 


Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tangan yang di atas 
lebih baik daripada tangan yang di bawah, mulailah (memberi) dari orang 
yang berada di bawah tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ketika 
merasa cukup, barangsiapa yang menjaga kehormatan dirinya niscaya 
Allah menjaganya, barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan 
mencukupkannya.” HR. Al-Bukhari (1.427), Ahmad (3/403), dari Abu 
Hurairah Radhiyallahu Anhu pada riwayat An-Nasa'i (2.543). 


Simpanan 


aa Tea Berau IA Ea 
I: 


BAG WI J3 3S Gp OA JW Aa A8 623 


ms Jaja ma AG CAT 
A6 B3 IS dng Ga AE AN Ge sah SA Jb It 


6 £ oz 


Ne an Ta SA Is 


Dari Khalid bin Aslam -bekas budak Umar bin Khaththab- dia 
berkata, “Aku keluar bersama Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, 
kemudian seorang Arab badui menyusulnya dan bertanya kepadanya 
maksud firman Allah, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak 
dan tidak menginfakkannya di jalan Allah” (OS. At-Taubah (91: 34)?” 
Lalu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata kepadanya, “Barangsiapa 
menimbun dan tidak menunaikan zakatnya, maka kecelakaanlah baginya. 
Sesungguhnya ayat ini turun sebelum perintah zakat, maka tatkala ayat 
tersebut diturunkan, Allah menjadikannya sebagai pembersih bagi harta.” 
HR. Al-Bukhari (1.404), dan Ibnu Majah (1.787). 


Mengeluarkan Zakat dari Harta yang Baik 
Allah Ta'ala berfirman, 


KT ad ena Go 3 


PIP PE snangerahap Lae ai Tee Gal GE 


Moe LAI 20200 LG Era Uu 

PEN Sa asa ng 
ES 2 1121 20 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mekah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 


dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (OS. Al-Bagarah I21: 267) 


AI Koala db JBS AU G2 F NG WN 
Aa AN MN AAA pg aa 


2 -. ma. 


don) Dari ab wa Sallam telah bersabda, Barangsiapa yang bersedekah 
dengan sebutir kurma dari hasil usahanya sendiri yang baik (halal), 
sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh 
Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya lalu memeliharanya 
untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak 
kudanya hingga membesar seperti gunung.” HR. Al-Bukhari (1.410), 
Muslim (1.014), An-Nasa'i (2.524), At-Tirmidzi (661), Ibnu Majah (1.842) 
dan Ahmad (2/331). 


Io Ab Ijin SE 2JE KS AU Ge 2 ae (1) 


are jan ena pagi 2 aa AI 
SA TEJ s4 al sa AAA 

Jl53 Lo as ka sa KH Eps Ifan raat 
IV 2 ( K3 von TI pa Oa Gl 
Ken Jan Hota SAI AAN Jai JI F3 
GAS Tape RAI, SS bag el 3 dahan, 3 ba 
(ENI Lt13 GG elu 


(1202) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Wahai manusia, sesungguhnya 
Allah itu Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah 
telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia 
memerintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman: (Hai para rasul, 
makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) (OS. Al- 


&. 


Mu'minin (231: 51) Allah juga berfirman: (Hai orang-orangyang beriman, 
makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu) (OS. 
Al-Bagarah (2): 172) Kemudian beliau menyebutkan kisah tentang seorang 
laki-laki yang telah melakukan perjalanan panjang dengan rambut 
kusut dan berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: Ya 
Rabbku ya Rabbku, sementara makanannya haram, pakaiannya haram, 
minumannya haram dan tumbuh dengan makanan yang haram, maka 
bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” HR. Muslim (1.015). 


JB AK CE AS ai 2 na meng nana 
AG BIAN 3 IE Sl Ia AAA ala As To al Jai. T 


Dari Abu Umamah As'ad bin Hunaif Radhiyallahu Anhu, dia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang untuk 
mengambil sesuatu yang buruk pada zakat.” HR. Abu Dawud (1.608), An- 
Nasa'i (2.491), dan Ibnu Majah (1.821). 


L s - & e- 5 223 yu £ o- 
php 5 knapa salaa Os) 
s0 8 o- £ ge 393 1 35 
JAIL JE 33 saka es uk AA 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang banyak harta adalah 
yang paling rendah kedudukannya di Hari Kiamat kelak, kecuali orang 
yang berkata dengan hartanya, Seperti ini dan seperti ini, (mengeluarkan 


zakatnya)' dan ia memperoleh hartanya dengan cara yang baik.” HR. Al- 
Bukhari (6.444), Ibnu Majah (4.130) dan Ahmad (5/157) 


Kas sb 0... yr . 
Di Ia M1 Jai 2Ju JIE M3 5 dye . 
betenpa P 4 23 8- 

Jie Ip 12 1 Vj pn VI AN JS 
(Go5) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata: Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Allah tidak menerima 
shalat (seorang hamba yang dilakukan) tanpa bersuci, dan sedekah dari 
ghuluF55.” HR. Muslim (224), At-Tirmidzi (1), Ibnu Majah (272) lafazh ini 
miliknya. 


266 . Harta rampasan perang yang dicuri sebelum dibagikan pimpinan perang. 


Mb 5 


Wajibnya Sedekah untuk Orang Muslim selain Zakat 
Allah Ta'ala berfirman, 


“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu.” (OS. Al-Bagarah (2): 267) 


SP Mpg DAA bah reg EKA 0-1) 


A2 Ha Se JG akan aa KAS AN PO 
Kanan PAN Pu Jeng aan 


di dg Sa SIN ba Jeng Jok 
S2 NE ye kta Ara Jd 


Dari Abu Sa'id bin Abu Burdah dari en dari kakeknya 
Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau 
bersabda, “Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah.” Para sahabat 
bertanya, “Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan 
apapun untuk bersedekah?” Beliau menjawab, “Berusaha dengan 
tangannya, sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah.” 
Mereka bertanya, “Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya?” Beliau 
bersabda, “Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan.” Mereka 
bertanya, “Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya?” Beliau bersabda, 
“Menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, 
maka hal itu adalah sedekah baginya.” HR. Al-Bukhari (1.445), Muslim 
(1.008), dan Ahmad (4/411). 


— 
- & 


2 2 - 


BI Ko Ips JG JG KE AI G2 3S se 0 ( 


JUL Je 33 2 JAGA 233 Kala Oejude Aa 
PE - H5 Ga KS NS NIS 


Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang banyak harta adalah 
yang paling rendah kedudukannya di Hari Kiamat kelak, kecuali orang 
yang berkata dengan hartanya, Seperti ini dan seperti ini, (mengeluarkan 
zakatnya)' dan ia memperoleh hartanya dengan baik.” HR. Al-Bukhari 
(6.444), Ibnu Majah (4.130) dan Ahmad (5/157) 


Bersegera Mengeluarkan Sedekah sebelum Adanya 
Kebutuhan 


GAN Ia JG KE 2 IN Ge SAN ap KA YA 0:4) 


Se Se Jas Spb PA 2 AI ar 
AS Sa 15 sis es ysiya) Us CP 


330 Ma 27 2 3g “2 


(1208) Dari Ugbah bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu, dia Dnsbala “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat Ashar berjamaah bersama kami. Tiba- 
tiba beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian 
beliau keluar, dan aku bertanya atau dikatakan kepada beliau tentang 
ketergesaannya itu. Maka beliau berkata, “Aku mempunyai satu biji emas 
dari harta sedekah di dalam rumah. Aku tidak mau bila sampai bermalam 
dirumahku, maka aku bagi-bagikan.” HR. Al-Bukhari (1.430). 


Wi Ja ga jade: TEE AN oa GA IP (4:3) 


Li da SO JGA BIAN Gel J5 Gk Lag la 


Is! & 5S Je Yg GA 3S Pra ye Ya (P2 
13 

Pp ra OS 383 JS OI, JS ONE) TAU Pauh Ae 

((205) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dia berkata: Seorang laki- 

laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata, 

“Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama pahalanya?” 


Beliau bersabda, “Engkau bersedekah sedang engkau dalam keadaan 
sehat, pelit dan takut miskin dan ingin hidup kaya, engkau tidak menunda 


Ml 


(untuk sedekah) hingga nyawa telah sampai pada leher. Engkau berkata, 
“Ini untuk fulan sekian dan ini untuk si fulan sekian.” HR. Al-Bukhari 
(2.738), Muslim (1.032), Abu Dawud (2.865), dan Ahmad (2/447) 


Wanita yang Bersedekah dari Harta Suaminya dan Penjaga 
Bersedekah dengan Harta Pemiliknya 


“ 


sena aa SIB AN 0) 1336 32 Ot) 
ses (2-3) cas er sae Ri Isl 
AE Jane RA 1 Asnssaktu 


ev 085 3 0. 

YSS Kei 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata: Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Jika seorang wanita bersedekah 
dari rumah suaminya dan bukan bermaksud menimbulkan kerusakan 
maka baginya pahala atas apa yang diinfakkan, dan bagi suaminya 
pahala atas apa yang diusahakannya. Demikian juga bagi seorang penjaga 
harta/bendahara (akan mendapatkan pahala). Sebagian tidak mengurangi 
pahala sebagian lainnya.” HR. Al-Bukhari (1.437), Muslim (1.024), Abu 
Dawud (1.685), dan Ahmad (6/278). 


GE JB tg ala Kep 18- Pnbry Ot) 
aza 3 Ne 13 AS aah Se HI 
S2 3 ina da IG das do GI 153 


Kam Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Seorang bendahara yang melaksanakan tugasnya 
dengan jujur, dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan 
oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan 
yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang 
bersedekah.” HR. Al-Bukhari (1.438), Muslim (1.023), Abu Dawud (1.684), 
dan Ahmad (4/394). 


Para Penerima Harta Zakat 


Allah Ta'ala berfirman, 
ah KN Te GG KG TAN - 4 
13 JAS HI Ja 3 bari, SBI 3 
0) ye - - 5. 


“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 
hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (9S. At-Taubah (91: 
60) 


ar KIE AN To GAN S2 AN G3 ae age 3 0s) 
esa Si HAN Ius ya Ia en dl 


UB 3 GE 33 AE Ha 3 Ba0 WA 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau 
bersabda, “Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah 
mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu 
dibagikan kepada orang fakir mereka.” HR. Al-Bukhari (1.395), Muslim 
(19), Abu Dawud (1.584), An-Nasa'i (2.435), At-Tirmidzi (625), Ibnu Majah 
(1.783) dan Ahmad (1/233) 


na 
Ja Jen SA 2 Ja Eat K jstal ain 
Al bodi Jaa 2 ya pit an gatiah gala 


N 


PN 


33 sarat Era Ro ot 
Ann, 0621233 «2 2g ade 


.. 


cwm Bo 


Dari Atha' -bekas budak Imran bin Al-Hushain-, bahwa Imran bin 
Al Hushain dipekerjakan untuk menjaga harta zakat. Ketika ia kembali, 
ia ditanya, “Di mana harta zakat itu?” Dia menjawab, “Adapun harta 
zakat yang karenanya engkau mengutusku, maka kami mengambilnya 
sebagaimana kami mengambilnya pada masa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, dan kami memberikannya (kepada yang berhak 
menerimanya) sebagaimana kami memberikannya (pada zaman 
Rasulullah).” HR. Abu Dawud (1.625), dan Ibnu Majah (1.811). 


Orang yang Paling Berhak Mendapatkan Sedekah dan 
Kebaikan 
Allah Ta'ala berfirman, 


PR Pa ae MANA 2 .. AT 
Kao) sep, GANGA A5 Sa sana Gs 
"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentangapa yang harus mereka 
infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya 
diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat.” (9S. Al-Bagarah (2): 215) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Benci . 20024 
Or S3 PAI AK 5 AN A3 
“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 


berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab 
Allah.” (OS. Al-A'raf (71: 75) 


Paja UAN ga dn Bike din ge ph 32 (051) 
IL san ma JR 3 GE NU gl gh 
Yao A33 ad aJ£ KIE AN 2 al Ji 0 ES GE 
ISI J3 Desai BAL OA AN 3 G3 HS NA 
SB cats Jai SLS S6 SE cauin Tan It 3 AS 5 

WE Wp UR SAS GE OS asli AS SLS G6 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang laki-laki Anshar 
yang bernama Abu Madzkur telah membebaskan seorang budaknya 
yang bernama Ya'gub (dengan syarat ia telah meninggal), dan ia tidak 
memiliki harta selain budak tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam meminta untuk membawanya dan bersabda, “Siapakah 
yang mau membelinya?” Kemudian Nu'aim bin Abdullah membelinya 
dengan harga delapan ratus dirham. Beliau lalu menyerahkan uang 
tersebut kepadanya seraya bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian 
fakir, maka hendaknya ia memulai (sedekah) kepada dirinya sendiri, jika 
ada kelebihan maka ia berikan kepada keluarganya, jika ada kelebihan 
maka ia berikan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan, 
kemudian jika masih ada kelebihan maka ia bisa memberikannya kepada 
siapa saja.” HR. Muslim (997), Abu Dawud (3.957), An-Nasa 'i (2.545), dan 
Ahmad (3/369). 


Koad Was :JE AS Ab We ae ge 3g Oto) 


arak an Sea au ng 
“120 3 z Ke - s$ 3 () 3 T A33 

aa aga 2 Tp 
Dari Tharig Al-Muharibi Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami 
sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia, beliau bersabda, 
“Tangan pemberi lebih utama, mulailah dari orang yang berada di bawah 
tanggunganmu, ibumu, ayahmu saudari dan saudaramu, kemudian orang 


dekat denganmu kemudian orang yang dekat denganmu.” HR. An-Nasa'i 
(2.531), dan Ahmad (4/65). 


AI Io AN PAN Gen yaa al 3 0 07) 
SD DE SE 3 Shalat Ie Jaan gal II 2 upab, 


- (1416.) pari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seseorang menafkahi 
keluarganya dengan mengharap (pahala dari Allah), maka terhitung 
baginya sebagai sedekah.” HR. Al-Bukhari (55), Muslim (1.002), An-Nasa 'i 
(2.544), dan Ahmad (4/120). 


mama 


UI Io GA ye ES G3 ne Jaa ge Ow) 
KIA 33 3 dil SU BE Sa OlJB dug ara 
Reg Si KE 


(7) Dari Salman bin Amir Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sedekah kepada orang miskin bernilai 
satu sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai 
dua nilai yaitu sedekah dan menyambung silaturahmi.” HR. An-Nasa'i 
(2.581), Ibnu Majah (1.844) dan Ahmad (4/214). 


SEA 5 ELANG Je page GW) 
AL al: aan SE JE Ie Me apad, J yA 
Aira U Tea jan aan 6 same ISA CS 

as engfu al Je 5 A3 ala Ia Or, WEI 


1 


£ G2. 


MEA Las JIN « AS ANE 
sa Ia alus: SIA Ia M1) nga 


Ge Gen l 


NI Nag Ea giat EA IEI SA Ji SE 
PE 25 Bh as ara “— Ob dar sp 
JG AD Ie Ih 5 Ea ll Ap A5 
MN lg ala ala An Tea d5 Jus 
JBS AN BA Di Jp EC en 3 
wita PSA Ip ea 


Dari Anas bin malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Abu 
Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan 
Anshar di kota Madinah berupa kebun kurma dan harta benda yang 


paling dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


menghadap ke masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering 
memasuki kebun itu dan meminum airnya.” Berkata Anas, “Ketika turun 
firman Allah, “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.” (OS. Ali Imran (31: 92) 
Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, “Kamu 
tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian 
harta yang kamu cintai.” (OS. Ali Imran (31:92) Sesungguhnya harta yang 
paling aku cintai adalah Bairuha' dan sekarang sumur itu menjadi sedekah 
di jalan Allah dan aku berharap kebaikannya serta sebagai simpanan 
pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana Allah 
telah memberi petunjuk kepadamu.” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Bagus, inilah harta yang menguntungkan, inilah 
harta yang menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar apa yang 
engkau katakan, namun alangkah baiknya jika engkau sedekahkan untuk 
kerabatmu.” Maka Abu Thalhah berkata: “Aku akan laksanakan wahai 
Rasulullah.” Lalu Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya dan 
anak-anak pamannya.” HR. Al-Bukhari (1.461), dan Muslim (998). 


030 - 


maha Mg AT SET (1x9) 
Ip Sikat mlak Tag ala Al Lo al Ijin Ji 1G 
Ma SE 0JE ja 
setang AMA MAPAN 1) 
ES EA NUN baapaf saji 
ds Jah sa 3 AN AN Se 
SESI AE IN EN A3 Ka 4 Nan AG 
aa aa dada da dad gp5 di 
LA Ja JUS dg aa Al To ah Je 3 Ia IA 
Sang PANEN Pa 2535 SE KB GI IE A53 IE 
A3 2 bad lotugan M3 5 LSI 


Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhuma dia 
berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada para 
wanita: Bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian.' Zainab 
berkata, “Abdullah adalah seseorang yang ringan sedikit harta.” Lalu 
Zainab berkata kepadanya, “Bolehkah jika aku memberikan sedekahku 
kepadamu dan kepada anak saudaraku yang yatim? Abdullah menjawab: 
'Tanyakanlah hal itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam! 
Lalu aku pergi menuju rumah beliau, ternyata di pintu rumah beliau ada 
seorang wanita Anshar yang namanya Zainab, dia ingin menanyakan 
seperti yang akan aku tanyakan. Kemudian Bilal keluar menemui kami, 
maka kami berkata kepadanya, “Tolong tanyakan kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hal itu dan jangan beritahukan 
kepada beliau siapa kami.” Maka ia pun pergi menemui Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bertanya: Siapakah dua orang itu? Bilal menjawab: Zainab. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya lagi: Zainab yang 
mana? “Bilal menjawab, Zainab istri Abdullah dan Zainab wanita Anshar, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ya bagi mereka 
dua pahala, pahala karib kerabat dan pahala sedekah.” HR. Al-Bukhari 
(1.466), Muslim (1.000), An-Nasa'i (2.582), Ibnu Majah (1.834) dan Ahmad 
(3/502). 


Keutamaan Memelihara Anak Yatim 
Allah Ta'ala berfirman, 
de 
Pee al tx, Papa td 
DEA IS AN gb 
“Mereka menanyakan kepadamu Natan tentang anak-anak 


yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” (9S. Al- 
Bagarah (2): 220) 


anang aneh en me Laga La ha 


25, 


ai 
. 

N 
Cc: 
— 
ND-$ 
3 
Go: 
tt 
8SYN 
n 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku dan pemelihara anak yatim berada di 
dalam surga seperti ini -lalu beliau merapatkan antara dua jarinya, jari 
tengah dan jari telunjuk-.” HR. Al-Bukhari (5.304), Abu Dawud (5.150), dan 
Ahmad (5/333). 


AI bo Iya 2, JB TEA s5 baka 3 GT 
Je EME Ya" GAB ps Mop mad Jab 1 Hu 
Man BEAN, 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Pemelihara anak yatim baik itu 
kerabatnya maupun bukan, aku dan dia seperti ini di dalam surga -lalu 
beliau merapatkan antara dua jarinya: jari tengah dan jari telunjuk-.” HR. 
Muslim (2983), dan Ahmad (2/375). 


Pahala Menanggung Kelangsungan Hidup Janda dan Orang 
Miskin 


Tg KIS AN Io SU 3 £ K5 DI ge Ia al 3 0615) - 
AN Ja dan SA UN JA Na 
Jah YADG (Ap AS Je ks 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang memberi kecukupan 
kepada para janda dan orang-orang miskin, maka ia seperti halnya 
seorang mujahid di jalan Allah.' Abu Hurairah berkata, “Aku menyangka 
seperti seorang yang berdiri melaksanakan shalat tanpa merasa kelelahan 
dan seperti orang yang berpuasa di siang harinya.” HR. Al-Bukhari (5.353), 
Muslim (2.982), An-Nasa'i (2.577), Ibnu Majah (2.140), dan Ahmad 
(2/361) 


cwm Bo 


Ciri yang Disebut Orang Miskin 
Allah Ta'ala berfirman, 


8-4 .» - -. 


Haa “pa soal Ja di pa HI 3 ya 


& 


Sa DAR G3 BS) Sa 1 na 3 


” 


“Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang 
(usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat 
berusaha di bumi, (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka 
adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta- 
minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka 
tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik 
yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (OS. Al- -Bagarah 
(21:273) 


Allah Ta'ala berfirman, 


TK 


2 ANAK Ss As noer Can 95 La Aa (OA 


"Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut: aku 
bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 
akan merampas setiap perahu.” (OS. Al-Kahfi (181: 79) 


Allah Ta'ala berfirman, 


SI SA ea ah SAI Jl In on Seal Ai 
Tan LE Lana KST H5 
Os ad AANG its Bra A35 


"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang 
berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 


kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang- 
orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat 
keras hukuman-Nya.” (OS. ii (591: 7) 


ala Ba de abi Ip33 SEE AS can ah al g£ 01100 - 

an betah KAA 2 aa :JE 
SSI US AJE 0EA GA set AN 85 
V3 usa SAE I jah Vp ash EA -JG 
ME JUS, HP 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Bukanlah orang miskin itu yang 
berkeliling mengitari orang-orang lalu dia mendapatkan satu atau dua 
suapan, sebutir atau dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, lalu siapakah orang miskin itu?” Beliau menjawab, “Yaitu) 
orang yang tidak mendapatkan kecukupan bagi dirinya, namun orang- 
orang tidak menyadarinya sehingga memberinya sedekah, dan dia tidak 
meminta-minta kepada orang lain.” HR. Al-Bukhari (1.476, 1.479), Muslim 
(1.039), An-Nasa'i (2.571), dan Ahmad (2/260). 


Membayar Zakat untuk Melunakkan dan Menarik Hati Mereka 
Allah Ta'ala berfirman, 


» Dm MMA pat tead ah AL 31 “2G 
Ja aa we Sa 3 KS AN IAI LSIAN CSI 
Aap Ja 3 aa 1. AD 33 

ant AA 


“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 


cwm 


hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (9S. At-Taubah (91: 
60) 


SISA Io GM SE JIE R  e3 ual at O - 
PAR SA 


(1422) Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, 'Aku memberi (sedekah) kepada orang-orang 
Ouraisy untuk melunakkan hati mereka yang belum lama lepas dari masa 
jahiliyah (masuk Islam).” HR. Al-Bukhari (3.146), Muslim (1.059), dan 
Ahmad (3/165). 


Sl J5 ae JB AS TA 5 ga yap Nero) 


Anna EA obi 3 Haa Lg ade « SE Lo 
HAN Ge 4 Sy ta si CA gim 
HslSa B3 PAS JS BIS G3 onlia AE BE 


Lo... oz tas 


Ta Ina Pr 10- 0-3 
eh Kan si 3 se 
0 yet 3- - go. ah - 
Sd asn 2 PIANO ME 
£ 03 T-0.1 5 0. 230. oz 3 Pa 29 
ea An Mara s4 3 Pata Ts 
Fan Ag) an fa AS J5 0 S6 JG 
1425.) Dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah membagi ghanimah kepada Abu Sufyan bin Harb, 
Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn dan Al-Agra' bin Habis. Beliau 
memberi seratus ekor unta kepada masing-masing dari mereka, akan 


tetapi beliau memberi Abbas bin Mirdas unta kurang dari seratus ekor. 
Maka Abbas bin Mirdas pun melantunkan sebuah sya'ir: 


“Kenapakah engkau meletakkan kudaku dan kuda Ubaid berada di antara 
Uyainah dan Al-Agra'? Padahal Badr dan Habis tidaklah lebih tinggi 
daripada Mirdas dalam pengumpulan (ghanimah). Dan aku bukanlah 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


orang yang berada di bawah salah satu dari keduanya. Maka barangsiapa 
yang engkau rendahkan pada hari ini, maka niscaya ia tidak akan pernah 
terangkat.” Rafi' berkata, “Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pun memberinya genap seratus ekor unta. ”HR. Muslim (1.061). 


lebat ale God Jp: Sea al 3e GT 


SN IA ca an ae 


SEA Tea J2 5 EN ASI Ls Ios 
AS aa an ada Ball 3 D1 13 AAS 


Ye AN ya IG, TE Pat | laga NIS Sabah K 
Na deng AI : 0) Wa Dl Hanna 
KANGEN Pia an Pay 231 pa Yi 
Eh Anae AI. liS3 5S AN Ga S8 NS NAS An 
AB PE AI If grass SE Jus AgraE TS jana 
SEN Alas JUAN IS, JP Jasa R3 SN 
bsl IA Sl P3 ASI ge NE ag 3 95 
San Oalan il aa AI G3 SSI A35 


- 


PA Bas ES 
Dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menaklukkan Hunain, beliau membagi-bagikan 
harta ghanimah, lalu beliau pun memberikannya kepada para muallaf. 
Kemudian sampailah kabar kepada beliau bahwa kaum Anshar juga 
ingin mendapatkan bagian sebagaimana yang diperoleh umumnya. Maka 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berdiri dan menyampaikan 
khutbah kepada mereka. Beliau memuji Allah dan manyanjung-Nya, 
kemudian beliau bersabda, “Wahai kaum Anshar, bukankah aku telah 
mendapati kalian dalam keadaan sesat lalu Allah memberikan hidayah 
kepada kalian melalui perantara aku? Bukankah dulu kalian dalam 
keadaan miskin lalu Allah mencukupi kalian melalui aku? Dan bukanlah 


Mb 


dulu kalian dalam keadaan bercerai-berai lalu Allah mempersatukan 
kalian lantaran aku?” Maka mereka pun berkata, “Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih menentramkan.” Kemudian beliau bersabda lagi, “Tidakkah 
kalian mencintaiku?” mereka berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
menentramkan (hati kami).” Beliau bersabda lagi, “Sesungguhnya, jika 
kalian mau mengatakan begini dan begitu.” Amru menduga bahwa beliau 
tidak menghafalnya. Kemudian beliau bersabda lagi, “Tidakkah kalian 
ridha, bila orang-orang pergi dengan membawa kambing dan unta-unta 
sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah ke rumah-rumah 
kalian? Kaum Anshar adalah syi'ar (baju dalam) sedangkan umumnya 
manusia adalah ditsar (baju luar). Sekiranya bukan karena hijrah, niscaya 
aku termasuk golongan Anshar. Dan seandainya orang-orang menempuh 
suatu lembah dan jalan bukit, niscaya aku akan melalui lembah dan 
jalan bukit yang dilalui kaum Anshar. Sesungguhnya sepeninggalku nanti, 
kalian akan menemui penguasa yang tidak memenuhi hak rakyat, karena 
itu bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku.” HR. Al-Bukhari 
(4.330), Muslim (1.062) lafazh ini miliknya. 


3 


- 


bah JAS eni SE RS Ih asia 0 
Ol Jaan al K3 Langsa 
Oa Jas 3 JG Aoi S “habas ago aas 


) Dari Asma' Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Ibuku datang 
menemuiku karena kecintaannya pada masa Guraisy sementara dia 
wanita yang memusuhi Islam dan wanita musyrik, maka aku bertanya, 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu mengunjungiku (karena cintanya 
padaku) sementara dia wanita yang memusuhi Islam dan wanita musyrik. 
Bolehkah aku menyambung silaturahmi dengannya?” Beliau menjawab, 
Ya, sambunglah tali silarahim dengannya.” HR. Al-Bukhari (2.620), 
Muslim (1.003), Abu Dawud (1.668), dan Ahmad (6/344) 


an :JB ALE Z3 D1 3 GB pan 3g NA) 


Ka Skak da ek A1 To Ia 


CS ang BE se 3 aa AE ENI S3 
& se 5 Gal SE 3 5 AP aa C3 LGA 3 » 


z 
£ 


SE SS wa BEN YAN 353 3 PS 


- JG C3 3 Jai Inap Aa AJES NG A3 


bera Ti us 
(1222) Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Ali 
mengirim seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan 
ia berada di Yaman membawa emas yang masih berada di dalam 
tanahnya, kemudian beliau membaginya antara Al-Agra” bin Habis Al- 
Hanzhali kemudian salah seorang dari Bani Mujasyi' dan antara Uyainah 
bin Badr Al-Fazari dan Algamah bin Ulatsah Al-Amiri, kemudian salah 
seorang dari Bani Kilab dan antara Zaid Al-Khail Ath-Thai, kemudian 
salah seorang dari Bani Nabhan. Abu Sa'id berkata, kemudian orang- 
orang Ouraisy dan Anshar marah dan berkata, beliau memberikan kepada 
pembesar-pembesar Nejed dan meninggalkan kita. Maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku ingin melunakkan hati mereka.” HR. Al-Bukhari (7.32), 
An-Nasa'i (4.101), dan Ahmad (3/73). 


Amil Zakat 


Allah Ta'ala berfirman, 


4, 5 ) re A3 
BEE A3 p SA JAN SSIAN CSI 
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat.” (OS. At-Taubah I91: 60) 


3 3 lal SEN SI Gas gl ye 061) 

Se ea asas BAAN CE Ab 28 25 AKAN 
di perblop del aels. K0 Sep 
Sl daa Je Bela Ih anu BS 5 3 
pen sudaa S3 Jd Ela Lae da fa 
223 5 KOduS SE jas ah Lag ala Ai 


own 


Dari Ibnu As-Sa'idi Al-Maliki, dia berkata, “Umar pernah 
memintaku untuk mengurusi masalah sedekah (zakat), tatkala aku 
selesai mengurusinya dan menunaikan tugas, ia memerintahkan agar 
aku diberi uang, maka aku berkataa: "Sesungguhnya aku bekerja hanya 
untuk Allah Azza wa Jalla, dan mengharap pahalaku di sisi Allah Azza 
wa Jalla. Kemudian ia (Umar) berkata: Ambillah apa yang telah aku 
berikan kepadamu, karena aku pernah bekerja pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku mengatakan seperti apa yang telah 
engkau berkata, kemudian beliau berkata kepadaku, “Apabila engkau 
diberi sesuatu dengan tanpa meminta, maka makan (ambillah) dan 
sedekahkan.” HR. Muslim (1.045), Abu Dawud (1.647), An-Nasa'i (2.603), 
dan Ahmad (1/52). 


saur Ga bau Sd ada nan 
“Aan Pan z5 AI Jaa 


(1430) Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallahu Anhu, dia berkata: “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang 
yang bekerja mengurusi zakat dengan benar maka pahalanya seperti 
orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya.” HR. 
Abu Dawud (2.936), At-Tirmidzi (645), Ibnu Majah (1.805) dan Ahmad 
(3/465). 


Upah Penjaga Gudang Zakat yang Amanah 

dl J2 MJ, hn SE JES GA Ga saga gl 3 0 Or) 
jap pa SN Ag sal ka call Gia SI gel Ob ada 
Gn AS KE as ya aa ARA Ata 


Tan Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda, “Seorang bendahara yang amanah adalah orang yang 
melaksanakan tugasnya (dengan baik) atau membayar sedekah kepada 
orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang 
sama seperti orang yang bersedekah.” HR. Al-Bukhari (1.388), Muslim 
(1.023), Abu Dawud (1.684), dan Ahmad (4/394) 


Sedekah atas Nama Orang yang Telah sat Dunia 


Ai Ta gg JG la DNS HN KN GP - 51) 
CIK Ela Ih Me Ae NA 


He denga Ci Ma 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ada seorang laki- 
laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata, 
“Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak dan ia tidak 
memberikan wasiat. Aku menyangka apabila ia dapat berbicara, niscaya 
ia akan bersedekah, apakah ibuku dan diriku mendapat pahala apabila 
aku menyedekahkan hartanya?” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
menjawab: Ya.” HR. Al-Bukhari (1.388), Muslim (1.004), Abu Dawud 
(2.881), dan Ahmad (1/51). 

£ , £ 

Ai JA GAN IE IS EN 3 TA ra 


“ 
Pd 


2 £ 0 8. ss 2 

Ola a Pa Jap em LI 53 See al Olia PN UAra 
o-g, TS at K3 TAG 

3 rapat :JG das AAS Aan 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa seseorang berkata 

kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Sesungguhnya ayahku wafat 

dengan meninggalkan harta dan belum berwasiat. Apakah aku dapat 

menggantikannya dengan bersedekah untuknya?” Maka beliau menjawab, 


“Ya.” HR. Muslim (1.360), An-Nasa'i (3.654), Ibnu Majah (2.716), dan 
Ahmad (2/371) 


AL NB IA G3 HE YP Ari 


- 
PE PN 3 


2 Non) ic AA SE 33 Tel Huta dipaa 2 ne 


Oo - 


SE FA SEN 2 SANA Ka Ja 
Ags 5 2 na S5 BE 5 


(1434) Dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu Anhum, 
saudara dari Bani Sa'idah, ibunya telah meninggal dunia namun ia tidak 
berada di sisinya, lalu dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal 
dunia sedang saat itu aku tidak ada di sisinya. Apakah akan bermanfaat 
baginya bila aku bersedekah sesuatu untuknya?” Beliau bersabda, “Ya.” 
Dia berkata, “Saksikanlah bahwa kebunku yang penuh dengan pohon 
kurma ini aku sedekahkan atas (nama) nya.” HR. Al-Bukhari (2.762), An- 
Nasa i (3.656, 3.657), dan Ahmad (1/333). 


Banyaknya Harta dan Manusia Tidak Membutuhkan Sedekah 
di Akhir Zaman 


Ie eh JBS KS AU G3 ah p IE GE 
Aas j ses asra DA ala aki 
Eta IN Ih AP Ia AB IG ebaan JAS 
Bd ep Eka 


Dari Haritsah bin Wahb Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
Bersedekahlah kalian, karena akan datang kepada kalian suatu masa yang 
ketika itu seorang laki-laki berjalan (dengan menyodorkan) sedekahnya, 
namun tidak ada orang yang menerimanya. Seseorang berkata kepadanya, 
Seandainya engkau datang kemarin, pasti akan aku terima. Namun 
sekarang, aku tidak akan menerimanya, aku tidak butuh lagi dengan 
sedekahmu.” HR. Al-Bukhari (1.411), Muslim (1.011), dan An-Nasa'i 
(2.555). 


dake Kis Al ho GAN JG SEL AN 233 PTE 
an 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


k5x sa Iii Kah 3 ALn Jb Ia JAN 3 
3 ay Y Tara 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak akan terjadi Hari Kiamat 
hingga harta yang ada pada kalian melimpah ruah, yang akhirnya si 
pemilik harta merasa sedih karena tidak ada seorang pun yang bersedia 
menerima sedekahnya. Dan orang yang dimintanya untuk menerima 
sedekahnya menjawab, “Aku tidak membutuhkan sedekahmu.” HR. Al- 
Bukhari (1.412), dan Muslim (175). 


Egg ME BEN KIS y Jaga Ot) 
SEN IA 2 Kis ES Iis KE DN 033 
gas K3 Ag aah Kas os aa 

kg KIS Jamil AAS LA: se Ta ds an JUS 
ad lp eat Jan BA Sah GIE Ja 2 js) ale 


@ PPI z - - 


33 AA Varian sendal Sts da ps TIK 3 
Ka WR 


Dari Muhill bin Khalifah Ath-Thai, dia berkata, “Adiy bin Hatim 
Radhiyallahu Anhu berkata: 'Aku pernah bersama Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tiba-tiba datang dua orang yang seorang di antaranya 
mengeluhkan kefakiran yang menimpanya dan yang seorang lagi 
mengadukan tentang para perampok di jalanan. Maka Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Adapun para perampok, dia tidak 
akan datang kepada kalian kecuali sedikit hingga rombongan dagang 
berangkat menuju Mekkah tanpa gangguan. Adapun kefakiran, tidak 
akan terjadi hari kiamat hingga terjadi seseorang dari kalian berkeliling 
membawa sedekahnya namun dia tidak mendapatkan orang yang mau 
menerimanya.” HR. Al-Bukhari (1.413). 


AI IS GAN ye EN 5 sah gl 33 0 Ta 
mma 2 SL all E Se JB 


- 


ae Er AA) Sa ka KILAS Bei 
ea SA alasan 


Dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Pasti akan datang pada manusia suatu 
zaman, ketika seseorang berkeliling membawa sedekah emas, lalu ia tidak 
mendapati seorang pun yang mau menerimanya lagi. Lalu akan terlihat 
satu orang laki-laki akan diikuti oleh empat puluh orang wanita, yang 
berlindung kepadanya karena sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya 
wanita.” HR. Al-Bukhari (1.414), dan Muslim (1.012). 


Sedekah atas Orang yang Berkecukupan dan Mampu Bekerja 
Keke aa 2 mpe ngan (01r3) 


” 
£ 


Inang A1 To dl) Nai 


Pe 


sbg Ata an daur be pa KR AT Las 
Ami Taji V3 GA As SY, CAS 


(1439) Dari Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar bahwasanya ada dua 
orang laki-laki yang telah mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya 
pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kedua laki-laki itu 
meminta sedekah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau lalu 
mengarahkan pandangannya pada kedua laki-laki itu dan beliau melihat 
bahwa keduanya masih kuat fisiknya. Maka beliau pun bersabda, Jika 
kalian mau maka aku akan memberi kalian berdua, tapi sesungguhnya 
tidak ada hak bagi orang kaya dan orang yang masih kuat untuk bekerja.” 
HR. Abu Dawud (1.633), An-Nasa 'i (2.597), dan Ahmad (5/362). 


Ba ea IN G5 ap yi Wae ga 0 041) 


Segi 32 SN VA BAN JA VE Ig ada Ai 


(1140) Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak halal sedekah 
(harta zakat) bagi orang kaya dan orang yang kuat (untuk bekerja) dan 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


berbadan sehat.” HR. Abu Dawud (1.634), At-Tirmidzi (652), dan Ahmad 
(21164). 


Orang Kaya yang Boleh Mengambil Pagian Zakat 
IE UgiS AI S5 PAN TE Je Ia (tv) 


Sa Aa ed Ja da Jp o8 Ijah at Saga 
Sg (SI & San T 33 aI) 253 PA abal se ANA 


Ta o 


Pan 
Dari Salim, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu 
Anhuma berkata, “Aku mendengar Umar berkata: “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memberikan harta kepadaku, kemudian aku berkata: 
Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dariku.' Lalu 
beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan Allah kepadamu dari harta 
ini, sesuatu yang engkau tidak mengharapkan dan tidak memintanya, 
ambillah! Dan apa yang tidak demikian maka janganlah engkau turuti 
nafsumu.” HR. Al-Bukhari (1.473), Muslim (1.045), An-Nasa'i (2.606), dan 
Ahmad (1/206). 


5 JAS Giat JB A SI SI Sa gal j2 0145) 
IE ea LE IS dian G3 Ah AI 023 Asa 
dl Pep dna hee Ud el eny 


KA aa 


Piyu pong ag Pele Gp SEL JS 3 
teddp 5 IIS Ul JBS LS Ia jade Al 2 


5 


Sit BE JUS AE ja 3 emas Gala tea 


Dari Ibnu As-Sa'idi Al-Maliki, dia berkata, “Umar pernah 
memintaku untuk mengurusi masalah sedekah (zakat), tatkala aku 
selesai mengurusinya dan menunaikan tugas, ia memerintahkan agar 


Ma 5 


aku diberi uang, maka aku berkataa: Sesungguhnya aku bekerja hanya 
untuk Allah Azza wa Jalla, dan mengharap pahalaku di sisi Allah Azza 
wa Jalla. Kemudian ia (Umar) berkata: 'Ambillah apa yang telah aku 
berikan kepadamu, karena aku pernah bekerja pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku mengatakan seperti apa yang telah 
engkau berkata, kemudian beliau berkata kepadaku, “Apabila engkau 
diberi sesuatu dengan tanpa meminta, maka makan (ambillah) dan 
sedekahkan.” HR. Muslim (1.045), Abu Dawud (1.647), An-Nasa'i (2.603), 
dan Ahmad (1/52). 


Al IS Iya s1) eta UE A0 35 JUS abs GE 61) 
bl Ja GI Ian Sgasa GE JG alag ala 


ja meng ateknA pup ia 
HAN Sa S8 2 HS £ Gara San 


(“a23 (1443.) pari Atha' bin Yasar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, “Sedekah (harta zakat) tidak halal 
untuk dimiliki oleh orang yang berkecukupan kecuali untuk lima orang: 
orang yang berjihad di jalan Allah, amilnya (pekerja yang mengurusi 
zakat), orang yang terlilit utang, orang kaya yang membeli zakat (dari 
orang miskin) dengan hartanya, orang kaya yang memiliki tetangga miskin 
yang mendapatkan sedekah kemudian dia hadiahkan kepada orang kaya 
tersebut.” HR. Abu Dawud (1.635), Ibnu Majah (1841) dan Ahmad (3/56) 
dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. 


Haramnya Harta Sedekah (Zakat) atas Keluarga Bani Hasyim 
kecuali Hadiah 


33 3d KET IE K2 Ab 33 Bah al ga 
In Jaa IP Iga das Na 
an en yan 25 ala 


(124) Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Hasan mengambil satu biji dari kurma zakat dan memasukkannya ke 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


dalam mulutnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, 
“Kikh, kikh, buang! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak makan harta 
sedekah?” HR. Al-Bukhari (1491), dan Muslim (1069), lafazh ini miliknya. 


DI Ko Ips YP KE AN Ga aa 3 Oa) 
Jae AI Lgi As AI JB Ag ada 
TEE IMA SS EN Apt Se 


(125) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Ketika aku pulang menemui 
keluargaku aku menemukan satu butir buah kurma jatuh di tempat 
tidurku, maka aku ambil untuk aku makan, kemudian aku khawatir jika 
kurma itu adalah harta zakat hingga akhirnya aku membuangnya.” HR. 
Al-Bukhari (2.432), dan Muslim (1.070). 


AN Ip SN As RA Mela ngA 
Y Soya ja Ja JS NE IE La 
ON kat Ba AN sbg, Sapa 


Dari Juwairiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa 
beliau pernah menemuinya, kemudian beliau bersabda, “Apakah ada 
makanan?” Juwairiyah menjawab, “Kami tidak memiliki makanan, 
kecuali tulang kambing pemberian budakku dari harta sedekah.” Beliau 
lantas bersabda, “Dekatkanlah kepadaku karena ia telah halal.” HR. 
Muslim (1.071). 


JS SE GE 3 Nina EV 
JP 2JUS AE AI G5 TEE 1 AS IN 2 
TIK EL ja ea NI Aa Hina 

Ade EL BJ LA sa el 


Dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah Radhiyallahu Anha, dia 
berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui Aisyah 


Radhiyallahu Anha seraya berkata, “Apakah kalian masih memilliki 
sesuatu (untuk dimakan)?” Aisyah berkata, “Tidak, kecuali sesuatu yang 
dikirim (dihadiahkan) oleh Ummu Athiyyah dari daging kambing yang 
dia kirim dari harta sedekah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya (daging) 
itu telah halal.” HR. Al-Bukhari (1.494), dan Muslim (1.076). 
8 

BI Aan AE A1 Pa GAN SI KS AN gan aa 3£ tera) 

OP 


Tap yah BIS GEA: JBS ing Ke Gaai 3 


Tan Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam diberi daging dari zakat yang diberikan kepada Barirah. Maka 
beliau bersabda, “Daging ini baginya sedekah dan bagi kita ini sebagai 
hadiah.” HR. Al-Bukhari (1.495), dan Muslim (1.074). 


sap 3 Adnan Ha aa Ma) 
anak 


(1449) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya apabila 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi makanan, maka beliau pasti 
menanyakannya. Bila dikatakan bahwa itu adalah hadiah, maka beliau 
memakannya, dan bila dikatakan bahwa itu adalah sedekah, maka beliau 
tidak memakannya. HR. Muslim (1.077). 


al I325 JB :JG KE AN G5 SE Ka GE (0:0) 
Bh Naa) Gi ba Sal o3H al lag sala Ade 15 A1 ko 
An be Ja ENY an EY 


Dari Rabi'ah bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sesungguhnya sedekah 
ini merupakan harta manusia yang kotor, dan sedekah tersebut tidak halal 
bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad Shallallahu 
Alaihi wa Sallam.” HR. Muslim (1072), Abu Dawud (2.985), An-Nasa'i 
(2.608), dan Ahmad (4/166). 


0g £ ra 


Hei At Kl asb Hesi Je El op SE 3 (ey) 


Aaja 2 TAP 3 LE EA G3 
“2 II Sinde Aa ala Sa ad In ide 
Ha Ips BAM JAN 


Dari Atha' bin.As-Sa'ib, dia berkata, “Aku menemui Ummu Kultsum 
salah seorang anak Ali dengan membawa barang hasil sedekah, lalu dia 
menolaknya dan berkata, salah seorang budak Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menceritakan kepadaku yang bernama Mihran, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Keluarga Muhammad tidak halal 
sedekah bagi mereka, dan budak satu kaum adalah bagian dari mereka 
(diharamkan pula harta sedekah atas budak-budak keluarga keturunan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam).” HR. Ahmad (3/448). 


s 


Ieae BAB HUB HIS JB SL yp Abe 5E 0:oe) 
ka Oa DB AE TENIS Fi SAN van 
Wo Bag pipa 25 5 IBAN J2 GA Isa 


«2 
5 


PE AN Oa Sa Gn JUS Ig ada 

sal Ha kana aa G5 Sx 
Dari 'Atha" bin As-Sa'ib berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
Ummu Kultsum, anak perempuan Ali.” Atha' berkata: 'Aku memberinya 
sedekah yang telah disuruh kepadanya. Salah satu anak tiri berkata, 
Maimun atau Mihran budak Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengabariku dia melewati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau 
bersabda kepadanya: Wahai Maimun atau Mihran, kami sebagai Ahlul 
Bait, kami dilarang mengambil sedekah, dan orang-orang yang menjadi 


budak kami juga termasuk bagian dari kami. Kita tidak makan harta 
sedekah.” HR. Ahmad (4/34). 


W IA Ieab ds balai ot Gen) 
Ia gg ip BSN JS ADA! ' 
! IE Ai Cara BL gia gta 


“£ 


VE Kail Oa ll pa JS sat dub 
PA NK j3 


Dari Ibnu Abu Rafi' Radhiyallahu Anhu, dari Abu Rafi' bahwasanya 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seseorang dari bani Makhzum 
untuk mengambil zakat, lalu dia berkata kepada Abu Rafi”, temanilah aku 
supaya engkau juga dapat bagian darinya. Abu Rafi' berkata, “Tunggu 
sampai aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 
lalu dia pergi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Beliau 
menjawab, “Budak suatu kaum merupakan bagian dari mereka dan 
sesunguhnya zakat tidak halal bagi kami.” HR. Al-Bukhari (1.652), At- 
Tirmidzi (657), dan Ahmad (6/10) 


Bolehnya Orang Miskin Menghadiahkan Sedekah kepada 
Orang maya 


JS ES sa, 5 gal m4 
Jp JUS AAS AU 2, AS el 2 Io 3 
MAN 33 AS Ea CE RE KPPN 

JS ek BJ as Aha Ga lp IA 


(1454) Dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah Radhiyallahu Anha, dia 
berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui Aisyah 
Radhiyallahu Anha seraya berkata, “Apakah kalian masih memilliki 
sesuatu (untuk dimakan)?” Aisyah berkata, “Tidak, kecuali sesuatu yang 
dikirim (dihadiahkan) oleh Ummu Athiyyah dari daging kambing yang 
dia kirim dari harta sedekah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya (daging) 
itu telah halal.” HR. Al-Bukhari (1.494), dan Muslim (1.076). 


4 £ Para ad 3d 350. 
- Lgi 9 
al IP AN Ga NS AN en ya (00 
ma. sa 8ea. 0g 3 2 e 
KAB R3 BIS WE SIS Fa IE Gi 
(1455) Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 


Gp ana G3 bego 


wa Sallam diberi daging dari zakat yang diberikan kepada Barirah. Maka 
beliau bersabda, “Daging ini baginya sedekah dan bagi kita ini sebagai 
hadiah.” HR. Al-Bukhari (1.495), dan Muslim (1.074). 


Pahala Bagi Orang yang Bersedekah Meskipun kepada Orang 
yang Salah 

JG 1G dg ae saat IS dab d3 631) 
Rx Ta na dah 5 SAAD NN 
ipa JG mpunauaf 6 aa 
Hilang an 553 433 bat RAS. Fita GI Ke 
LI J6 Ca ea DAS tai 
dya AI KSP PA. in PAN ae 3 
baka Ka JS yu £ bas DIES Neta 
ka absnn Ui Jas ala JB kat dB aan 
In GA JA BE) GE la Ma Ha NN EL 

AA ia 3 Sati GAN Jala it 21 Ga 


Ta Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Ada seorang laki-laki berkata: 
Malam ini, aku sungguh akan bersedekah." Maka laki-laki itu pun keluar 
membawa sedekahnya, dan disedekahkannya kepada wanita pelacur. 
Esok harinya, orang-orang pun mengatakan bahwa tadi malam ada 
pelacur yang diberi sedekah. Maka laki-laki itu berdoa, 'Ya Allah, segala 
puji bagi-Mu yang telah mentakdirkan sedekahku jatuh di tangan pelacur. 
Aku akan bersedekah lagi.' Ia pun pergi dengan membawa sedekahnya, 
lalu diberikannya kepada orang kaya. Esok harinya, orang-orang pun 
membicarakannya bahwa tadi malam ada orang yang memberi sedekah 
kepada orang kaya. Maka laki-laki itu pun berkata, Ya Allah, Untuk- 
Mulah segala puji, karena Engkau telah menjadikan sedekahku jatuh di 


own 


tangan orang yang kaya, aku akan bersedekah lagi.' Kemudian ia pergi 
lagi dengan membawa sedekahnya dan diberikannya kepada pencuri. 
Esok harinya, orang-orang pun membicarakannya, bahwa tadi malam 
ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Laki-laki yang bersedekah itu 
pun berujar, Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan sedekahku 
Jatuh pada pelacur, kepada orang kaya, dan kepada pencuri.' Kemudian 
laki-laki itu didatangi malaikat seraya berkata, Sedekahmu telah diterima 
oleh Allah. Adapun sedekahmu yang jatuh ke tangan perempuan pelacur, 
semoga ia berhenti dari perbuatan melacur, yang jatuh kepada orang kaya 
semoga dia menyadari dirinya dan bersedekah dari apa-apa yang telah 
Allah karuniakan kepadanya, sedangkan yang jatuh kepada si pencuri, 
semoga ia berhenti mencuri.” HR. Al-Bukhari (1.421), Muslim (1.022), dan 
An-Nasa i (2.023). 


Membuat Ridha Petugas Zakat yang Ditugaskan Pemimpin 
Ga AA IE RAS AI G2) AI ME 3 ab GE 
ja LE OS Ala sa A1 Tb AN 35 dl SAI 


- 


N 


TN 


L0o3 G8 . 3 02 8.3 


an 5 5 2 Ni » £ BG 

Ala Ginan So Ls Nara Jk “han babi Hakuag 
P5 RV an ae Al Ta AI, Ga ia Ela 
Dari Jarir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Telah 
datang beberapa orang dari kalangan badui kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dan berkata, “Sesungguhnya beberapa orang petugas 
pengambil zakat datang kepada kami dan berbuat zhalim kepada kami.” 
Jarir berkata, “Kemudian beliau berkata, “Buatlah para petugas zakat 
kalian ridha.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, walaupun mereka 
berbuat zhalim kepada kami? Beliau berkata, “Buatlah para petugas zakat 
kalian ridha.” Jarir berkata, “Tidaklah seorangpun petugas zakat pergi 
dariku setelah aku mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melainkan dia ridha kepadaku.” HR. Muslim (989), Abu Dawud 
(1.589), dan An-Nasa'i (2.460). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Larangan Mengurangi Sedekah Manusia 
Allah Ta'ala berfirman, 


La SB ag zat Na es £ », Ga 
SIA 3 Inong ia nela! Oral LAI 
A3 G 2 1x Pa Kd » 

MP AI BIAN II, 

“Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang 

memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang 


yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya.” 
(OS. At-Taubah (91: 79) 


2 BEKAL Cal IE 2 Sl ge mala al 0 (ea) 
Usl HSE Ela han Jae MAA: SEE 


ya 1 AS S1 32 BI ON 0 JS du BL 
Lega Lara Git Peda at, ISI Ia3 


GC» 


(AE NBL AI SIA 3 Inn ts 
Gas BA abs Jaals S5 Iva Ka 


Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Ketika kami 
diperintahkan untuk bersedekah, kami sedang mengangkut barang.” 
Maka Abu Agil bersedekah dengan satu sha', dan datang seseorang dengan 
membawa lebih banyak dari itu, lalu orang-orang munafik berkata, “Allah 
benar-benar tidak membutuhkan sedekah orang ini, orang ini tidak 
melakukannya kecuali dengan riya'. Lalu turun ayat, “Orang munafik) 
yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan 
sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya 
memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya.” (OS. At- 
Taubah (|9I: 79) Bisyr tidak menyebutkan kalimat “yang memberikan 
sedekah dengan sukarela.” HR. Al-Bukhari (4.778), Muslim (1.018), dan 
An-Nasa 'i (2.530). 


awam Bo 


Larangan Membeli Apa yang Telah Disedekahkan Kecuali 
Diwariskan 


Ol Jan Busi Bela JO E D Gn as 3g 051) 


Kas AN bata kt ia - 5 IG dxie IK A kes 


J3 ba sada PI Ol bo In pan 3 9S &3 ve 
3 KI aan GAS Spot Kue Ogan 25 Y 


3 
(1259, Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku memberi 
(seseorang) kuda yang untuk digunakan berperang di jalan Allah lalu 
orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku 
berniat membelinya kembali darinya karena aku menganggap membelinya 
lagi adalah suatu hal yang dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, Jangan engkau 
membelinya sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, 
karena orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang 
menjilat kembali muntahannya.” HR. Al-Bukhari (3003), Muslim (1620), 
Abu Dawud (1593), An-Nasa'i (2614), At-Tirmidzi (2614), dan Ahmad 
(1/25). 


area 54 uga ka ae AN ga AAN KU 
ENI ain kah Geo 2 ata 
2 0-02 Mr ae Il 
POLIO AN Y :J 3 WS OS Asi 45 ab ks 
(1460.) Dari Umar Radhiyallahu Anhu bahwa pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia pernah bersedekah seekor kuda (kepada 
seseorang), lalu pemiliknya menjualnya kembali dengan harga murah. 
Maka ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menanyakan 


tentang hal itu, beliau lalu menjawab, “Jangan engkau beli kembali 
sedekahmu.” HR. Ibnu Majah (2.392) dan Ahmad (1/40). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


En 


Ae! NA oa Jet GEAR GA w) 
ane IE Lt IA 5 SEE Ig ala AN 
BN AE 353 AI IA JUS LL Bh 


Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Seorang wanita 
datang menumi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku pernah memberikan seorang budak wanita kepada 
ibuku dan kini ibuku telah meninggal.” Beliau bersabda, “Semoga Allah 
memberikan pahala kepadamu dan Allah mengembalikan pemberianmu 
itu kepadamu sebagai warisan.” HR. Muslim (1.149), At-Tirmidzi (667), 
Ibnu Majah (1.759), dan Ahmad (5/359) serta Abu Dawud (1.656) dengan 
hadits semisal. 


Keutamaan Mencukupkan Diri dengan Allah dan Menjaga 
Kehormatan Diri dan Meninggalkan Meminta-Minta 


Allah Ta'ala berfirman, 


(DS nba Ke R3 Eh 


“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 
kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas ( karunia- 
Nya), Mahabijaksana.” (9S. An-Nisa'” 14: 130). 


Allah Ta'ala berfirman, 
SEA a23 PEN ATI napa 


Op ina3 3 15 ola RI re 2 
Dn nian BA 


“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 
menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan 
istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), 
maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (9S. 
An-Nisa” (4): 128) 


CI Ita Card GERE JE BN sekia dl 38 0G 


5 


Kg an bat mate mbeag Aap nahara 
kn BS ea dl AI ko dl Ira ae 


nat S3. A era ra Pang 3 Sapa 0 


Tati Was ie WB 5 zs Bas 25 Na XS 


5 .. 


SEA NAS BIG AS cad Jan GE JUS SAS 
PENA NN PA SAYA 3 UN Nahan Si Je 
Rata JUS YG Je Has LK $ aa 93033 1721255 
dus Ia trs ad, Au 2 K 


(1462) Dari Abu Muslim Al-Khaulani, dia berkata, “Telah Naa 
kepadaku orang yang disayangi dan dipercaya, ia adalah orangyang paling 
aku sayangi, dan menurutku dia adalah orang yang bisa dipercaya, yaitu 
Auf bin Malik, dia berkata, “Kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam tujuh, delapan atau sembilan orang. Beliau bersabda, “Tidakkah 
kalian ingin berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?” 
Sungguh, kami baru saja berbaiat, lalu kami berkata, “Sesungguhnya 
kami telah berbaiat kepadamu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengulang ucapannya hingga tiga kali. Kami pun membentangkan 
tangan-tangan kami dan berbaiat kepada beliau. Seorang di antara kami 
berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu, 
atas apakah kami berbaiat kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menjawab, “Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukan- 
Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat lima waktu, mendengarkan 
dan menaati (perintah agama). Beliau membisikkan satu kalimat seraya 
bersabda, “Dan janganlah kalian meminta-minta kepada orang lain.” Auf 
berkata, “Sungguh aku telah melihat sebagian dari sekelompok orang- 
orang itu cambuknya terjatuh, maka mereka tidak meminta kepada orang 
lain untuk mengambilkannya.” HR. Muslim (1.043), Abu Dawud (1.642), 
Ibnu Majah (2.867) dan Ahmad (6/27). 


—n 


Pa 
30. 


ae MEA Toga EU 2 Sa 01) 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


SA AS HA Ea sa JG 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Orang kaya itu bukan yang banyak 
hartanya akan tetapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya.” HR. 
Al-Bukhari (6.446), Muslim (1.051), At-Tirmidzi (2.373), Ibnu Majah (3137) 
dan Ahmad (2/234) 


Sa UG BE AI gn BBI pan dl GP (5) 
Nite BRG KIE TS 2 Ba 
Ate SB va 


$4 abad 
20 On 


ya ya AISI Asing Hn 23 35 it s sasa Cyle 

abah Go 3 Us 8. Na 
9 93 pas Ki BE ta dh | 3anng YAA Ya9 AI 
La Ga 
Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, menyebutkan 
bahwa beberapa orang dari kalangan kaum Anshar sering meminta- 
minta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
beliau memberi mereka, kemudian mereka meminta kepada beliau dan 
beliau tetap memberi mereka, hingga suatu ketika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak memiliki apa-apa. Maka beliau pun bersabda, 
Selama sesuatu yang baik masih ada padaku, sekali-kali tidaklah akan 
kusembunyikan dari kalian. Siapa yang memelihara diri (dari meminta- 
minta) maka Allah akan memeliharanya pula. Siapa yang merasa cukup 
dengan apa yang ada, Allah akan mencukupinya pula. Siapa yang sabar, 
Allah akan menambah kesabarannya. Tidak ada suatu pemberian yang 
diberikan kepada seseorang, yang lebih baik dan lebih besar daripada 


kesabaran.” HR. Al-Bukhari (1.469), Muslim (1.053), Abu Dawud (1.644), 
An-Nasa'i (2.587), dan Ahmad (3/93) 


Kei Tatan SE IE AS Ah AN 3g AAA GE 1:19 
aa Mena GAN gaga 5 ale dl 


va eraa zr Pe 


Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa tertimpa kesusahan 
lalu mengeluhkannya kepada manusia maka kesusahannya tidak akan 
tertutupi dan barangsiapa tertimpa kesusahan lalu mengeluhkannya 
kepada Allah, maka Allah memberinya kecukupan, baik dengan kematian 
yang disegerakan maupun kecukupan yang disegerakan.” HR. Abu Dawud 
(1.645), At-Tirmidzi (2.326), dan Ahmad (1/407). 


ale La dil Ip SRS AS seni pa 


- 0 


pang Aa senat tt Moro elit -JE 2 
Ana Rena ata ja ea e3 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallambersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia 
mencari kayu bakar dan membawanya dengan punggungnya lebih baik 
baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, 
baik orang itu memberi atau menolaknya.” HR. Al-Bukhari (1.470), Muslim 
(1.042), At-Tirmidzi (2.583), dan Ahmad (2/257), riwayat Al-Bukhari (1471) 
dari jalur Az-Zubair bin Al-Awwam. 


Ip IE JG AS Ah adit Rara () 
6 Ja are du Bugis duke AIE AI Io db 
Ap yak Hang 2S GS 2 153 JO AS Gp LS 
Feet DNA Pa aa 
Geli : Payo Ji SN Gp LAI 3d « R33 3 
2S IR II II BE sal al 
Kewi) 


Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku 
meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau 
memberiku, kemudian aku memintanya lagi, beliau pun memberiku, 
kemudian beliau bersabda, “Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau 


BU Naba D Dea 


lagi manis (sangat memikat dan menggiurkan), maka barangsiapa yang 
mengambilnya dengan kedermawanan diri niscaya ia mendapatkan 
berkah dan barangsiapa yang mengambilnya dengan rakus niscaya ia 
tidak akan mendapat berkah, ia seperti orang yang makan namun tidak 
pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” 
Hakim mengatakan, “Aku berkata, Wahai Rasulullah, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta sesuatu pun 
kepada orang lain hingga aku meninggalkan dunia. ” HR. Al-Bukhari 
(1.472), Muslim (1.053), An-Nasa'i (2.530), At-Tirmidzi (2.463), dan Ahmad 
(3/402) 


8, 8 8 Ts. Ts 2301 Se 3 201 o- 2 4) 
be SAI Je Jb Kes AN GPS Cp dal ISS NA 
Aan - 0. at 3 15 Naa 2 sz Aa - AS oT- 4 
Pra) at G6 HI JUS II Jl Uang ada Al 

N A- a35 0... 01 

AS AL ya Ag 3 ya 

1468. | Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seseorang tidak 
berhenti meminta-minta hingga ia datang pada Hari Kiamat dalam 
keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikitpun.” HR. Al-Bukhari 
(1.474), Muslim (1.040), dengan lafal, “Salah seorang di antara kalian 


terus menerus meminta hingga bertemu dengan Allah.” dan An-Nasa'i 
(2.584). 


8 4 To Lai » 30 & 2 203 o 4 Oo o- 

IA Ipa OS AI GP) AS pl XS HS Lah 
28 aa 2 -. - 1 T- pe an OT 4 
Bao. 2033 5 Ar “03 B- . #0. Ag s8 sena - 
Han dad TN Jual se Na dad ATI JLN An 

2Ta Su TE 

BEN LI, 

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berada di atas mimbar, 
beliau menyebutkan tentang sedekah dan menjaga kehormatan diri dari 
meminta-minta, beliau bersabda, “Tangan di atas lebih baik daripada 
tangan di bawah.” Tangan di atas adalah orang yang memberi dan yang 


di bawah adalah orang yang meminta.” HR. Al-Bukhari (1.429), Muslim 
(1.033), Abu Dawud (1.648), dan Ahmad (2/67). 


sman 


Dl Io dl Sy pa JB JB AE III P3 Taja 3S UV: 
22 berat Ui Abah Ea pa tng Ara 


- - 


ks 3 IS WS AE US 5 UA A gt3 Ga 


Dari Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian memaksa 
dalam meminta. Karena, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian 
meminta sesuatu apapun kepadaku, lalu dikabulkan permintaannya, 
sedang aku tidak suka kepadanya, sehingga dia diberikan keberkahan 
pada apa yang aku berikan kepadanya.” HR. Muslim (1.038), An-Nasa'i 
(2.592), dan Ahmad (4/98). 


WN Kat J5 JIE KE AN ge SGP IE GI) 


Je deb ana jas Keladi lag da 
IE LSN j3 AB "3 "3 GE JB AAA 5 HA JUS 


2G :: sy SEN Ia 
Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa bisa menjamin 
untukku satu hal, maka aku akan menjaminnya dengan surga.' Aku 
menjawab, 'Aku.' Beliau melanjutkan, Janganlah engkau meminta sesuatu 
kepada manusia.' Perawi berkata, “Suatu ketika cambuk Tsauban jatuh 
saat ia mengendarai kendaraan, maka ia tidak berkata kepada seorang 
pun, Tolong ambilkan untukku”, sehingga ia turun dan mengambilnya 
sendiri.” HR. Abu Dawud (1.643), An-Nasa'i (2.590), Ibnu Majah (1.837) 
dan Ahmad (5/277). 


AN Io aa 5 JB JB RS AN G3 aa 9) 
saga sa JUS ee GAN sae Ju ga bata 


IL Janda kl “201 
Kap 


1472.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 


BU Di eren D (Deto 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Siapa yang meminta-minta 
kepada orang lain dengan tujuan untuk menumpuk harta kekayaan, 
sesungguhnya dia meminta bara api Jahannam. Maka hendaklahnya 
dia menguranginya atau memperbanyaknya. ”HR. Muslim (1.041), Ibnu 
Majah (1.838) dan Ahmad (2/231). 


Key tin SE nah 


” 
bean ane 


#3. Ka or 0 1 s0 z - ee. o.. 
Ie SES OI Ga DS EN Ga 2 GE A3 Jaka 


Kata # KAA ac ia GebT IN SN SE AON Aaj) "Usa 


1 32 o- 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Sungguh 
jika seseorang di antara kalian berangkat pagi hari untuk mencari kayu 
bakar dan memikul di atas punggungnya, yang dengannya dia bisa 
bersedekah dan mencukupi kebutuhannya dari manusia, hal itu lebih baik 
daripada meminta-minta kepada orang lain, sama saja apakah orang itu 
memberinya atau tidak, karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik 
daripada tangan di bawah dan mulailah memberi dari orang yang berada 
di bawah tanggunganmu.” HR. Al-Bukhari (1.480), Muslim (1.042), lafazh 
ini miliknya dan At-Tirmidzi (680). 


Pe naa AR Rea ab naa MAA ai adl 03 

AI SE TE AA AI 023 TMS pel Jai GS NE 

Ga SES SI Aha 3 23125 Je Ga alan ala Al Io 
An ai 


Dari Sahl bin Al-Hanzhaliyyah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
meminta-minta sementara ia memiliki sesuatu yang mencukupinya maka 
sesungguhnya ia memperbanyak api neraka.” HR. Abu Dawud (1.629). 


4 - Ng Ns 20- 4 Pane 0 - 0d as 0 

Ogah JG 1JB KS AN GL potd op AI NS HL 

Aa Sa Angka Va Aa Ja Opa ag aka Al Ko ab 
Es 


an wam o 


aa G3 A3 B3 UN Usil sai 


el jae ha € Ogan :J6 Pas Lag 


Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Barangsiapa yang 
meminta-minta sementara ia memiliki sesuatu yang mencukupinya 
maka pada Hari Kiamat terdapat bekas luka, cakaran, atau garukan pada 
wajahnya.” Ditanyakan, Wahai Rasulullah, apa yang mencukupinya? 
Beliau berkata, “Lima puluh dirham, atau emas yang senilai dengannya.” 
HR. Abu Dawud (1.626), An-Nasa'i (2.592), At-Tirmidzi (650), dan Ibnu 
Pa (1.480). 


pa aga Is SA papat giat 32 
BE UG AI 11533 BUS G333 Aan” TOUR EPA aa 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh beruntung orang yang telah masuk 
Islam, dan diberikan rezeki yang cukup, serta Allah berikan padanya sikap 
gana'ah terhadap karunia-Nya.” HR. Muslim (1.054), dan At-Tirmidzi 
(2.348). 


Sesuatu yang Boleh Meminta padanya 

SAE AI Io GA ye AE DN GP, GA GE 
ag AS 33 33 JI ara Sah On JB 
GI Malas ka kas ap US 333 43 


Nata 3.0 


Dari Samurah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam beliau bersabda, “Sesungguhnya meminta-minta itu perbuatan 
buruk, dengannya seseorang mencakar wajahnya, barangsiapa yang 
mau maka ia biarkan cakaran di wajahnya dan barangsiapa yang mau 
maka hendaklah ia tinggalkan, kecuali jika seseorang meminta kepada 
pemimpin atau meminta sesuatu yang harus ia dapatkan.” HR. Abu 


ENSIKLOPEDI DM 
HADITS 


Dawud (1.639), An-Nasa'i (2.598), At-Tirmidzi (681), dan Ahmad (5/22). 


sia Jaka Jngsdah ap jin 3 


. 
- 


Tan LS as DU gada Aa God Je 2 eta 


Aa sana Re 2 wajssanaby 
IN - En 1G ui ea 


AE Ia ola yag HE Ii ash PN AwA 


dai ella ae PAS z5 satgas 


Rn Lai 


K1 
3 NS 


Ae Se 


(478) Dari Oabishah bin Mukharig Al-Hilali Radhiyallahu Anhu, 
dia berkata, “Aku pernah menanggung suatu beban utang, lalu aku 
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta kepada 
beliau untuk menyelesaikannya. Maka beliau bersabda, “Sabarlah sampai 
sedekah datang kepada kami dan kami akan perintahkan untukmu.” 
Gabishah berkata, 'Lalu beliau bersabda, “Wahai Oabishah, sesungguhnya 
meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga alasan: seseorang 
yang menanggung beban utang, maka meminta-minta itu halal baginya 
sampai dia mendapatkannya lalu berhenti darinya, seseorang yang 
tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka meminta- 
minta itu halal baginya sampai dia mendapatkan sesuatu yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya -atau beliau bersabda, menutupi 
kebutuhan hidupnya-: dan seseorang yang tertimpa kemiskinan, sampai 
ada tiga orang yang cerdas dari kaumnya menyatakan, Si Fulan telah 
tertimpa kemiskinan.', maka meminta-minta itu halal baginya sampai dia 
mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya -atau 
beliau bersabda, menutupi kebutuhan hidupnya-. Adapun meminta- 
minta bagi yang selain itu, wahai Gabishah, adalah usaha yang haram. 
Si pelaku memakannya sebagai harta haram.” HR. Muslim (1.044), Abu 


Mb 


Dawud (1.640), dan Ahmad (5/60) serta An-Nasa'i (2.578) secara ringkas. 


ak JA Web sa AN ya gi Se yA SP (v9) 

sada An ANN PARU A Por Nan S3 gal JJ Nya) 
AS gt bands dilanda 
J 53 UI IE bale SAH date Jo 9, 
Ia Jas Ma Sada dag SS As kaan 


JS 3 Ga ja Mara Pada amat 
saat 2 2 Pala ag 


& oz AYI 2 o3 8 

Dari seorang laki-laki Bani Asad, dia berkata, “Aku dan istriku 
singgah di Bagi' Al-Ghargad, lalu keluargaku berkata, “Temuilah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mintalah sesuatu yang 
bisa kita makan.” Mereka lalu menyebutkan kebutuhannya masing- 
masing, kemudian aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, aku mendapati seseorang sedang meminta sesuatu kepada beliau. 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Aku sudah tidak 
mempunyai apa yang bisa kuberikan untukmu.” Orang itu pergi dengan 
marah seraya mengatakan, “Sungguh, engkau bisa memberi siapa saja 
yang engkau kehendaki! Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Dia marah kepadaku, karena aku tidak mempunyai apa yang 
dia minta. Barangsiapa di antara kalian yang meminta kepada orang lain 
padahal dia mempunyai satu ugiyyah atau senilai itu, sungguh dia telah 
meminta sesuatu dengan cara memaksa.” HR. Abu Dawud (1627), dan 
An-Nasa 'i (2595). 


Permintaan dengan esa bai Nama Allah 
Jade Sta dages ie st GB 
JB ad J5 6 135 1G Nela asa niat ara 


e 4 #, 8 
dg dara Yg Ah JUS SN 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Maukah aku beritahukan kepada kalian 
mengenai orang yang paling buruk (kedudukannya). ” Kami menjawab, 
“Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Orang yang dimintai (sesuatu) 
atas nama Allah, namun ia tidak mau memberi karena-Nya.” HR. An- 
Nasa'i (2.569), dan At-Tirmidzi (1.652). 


Pemberian untuk Menjauhi Keburukan 


23 AE jab Je JG Han op SA 32 GN) 
ds TN ep Ale AI Ko an Oya pan AS 


Oia 3 Pai) -JE Siam al G8 Ap Ad an 6 
JG EL IMEI sei ujks 


(a21) Dari Salman bin Rabi'ah dia berkata, “Umar bin Al Khaththab 
Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam membagi-bagikan sedekah, aku menyarankan kepada 
beliau, Demi Allah, wahai Rasulullah, orang-orang selain mereka ini 
lebih berhak menerimanya. Beliau menjawab, “Mereka ini, seolah-olah 
memaksakan kepadaku untuk mengambil salah satu antara dua pilihan, 
yaitu apakah mereka akan meminta kepadaku dengan cara kasar, ataukah 
mereka akan menuduhku orang bakhil. Padahal aku tidak bakhil.” HR. 
Muslim (1.056). 


Ia Iga 5 ON Nela (GAN 
AE 3 aga BE BE A5, AE, ia gada 2 

dell Pam oat ni 
Mapala Ane KA Ng SAI Ap cal ala Ai 
Inn ai) SIN Iis SA Al JL Ie dh AN NE 


Mt 2 


Aan al Bond ag ade IE AI AS adil 


(1232) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku 
pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
ketika itu beliau mengenakan kain Najran yang tebal ujungnya, lalu ada 
seorang Arab badui yang menemui beliau. Langsung ditariknya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kuat, Anas melanjutkan, “Hingga aku 
melihat leher beliau, terlihat bekas ujung baju akibat tarikan Arab badui 
yang kasar. Arab badui tersebut berkata: Wahai Muhammad, berikan 
kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu,' maka beliau menoleh 
kepadanya diiringi senyum serta menyuruh salah seorang shahabat untuk 
memberikan sesuatu kepadanya.” HR. Al-Bukhari (3.149), dan Muslim 
(1.057). 


Orang-Orang Kaya dan Harta Mereka 


Allah Ta'ala berfirman, 


2 ph .. 


EN at asih didi 


“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (9S. Al-Kahfi 
(181: 46) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“- 2 AL Bot LA &.5, ., S3 aa 1 SVG 
Ilae 2 Takan, 


“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan Lesi 
dan di sisi Allah pahala yang besar.” (OS. At-Taghabun (64): 15) 


Ada aa Pen kita PA Ag ra sbe A Ta 
Sa ya La JA 
Nong tra SSS GA AN Sea S5 2 333 Wal 
ea AI Jai Ig ala D0 Las 


sia erat DD Bete 


£ 
Paud 


Set ala Ik SI C3 IE II, Lg ada As 
Sh « SA AN 3S ASI NA) Sai J5 ega Se 
BI BEE AISI 3 Jah Ke Ea an 
SI Es Ha ae Es ae 23 


Ola Al Calo 2 233 Aa 2 JI (A5 S5 C5 
ja BE GAN Gp JAN Gi 2d SS ia Jae 


0. 352. Pn 

KAI G3 IIA 4 KIE Opa KR YG se as 
Tn Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas mimbar, dan kami 
duduk di sekelilingnya, beliau bersabda, “Sesungguhnya yang aku takutkan 
atas kalian setelahku adalah dibukakannya perhiasan dunia untuk kalian. 
Lalu beliau menyebutkan dunia dan keindahannya, kemudian seseorang 
bertanya, “Apakah kebaikan datang dengan keburukan? Namun Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam diam, kemudian dikatakan kepada orang 
itu, Kenapa engkau mengatakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam sementara beliau tidak mengajakmu bicara? Abu Sa'id 
Al-Khudri melanjutkan, “Dan ternyata kami melihat bahwa wahyu 
turun kepada beliau, setelah itu beliau sadar dan mengusap keringatnya 
yang bercucuran, beliau bersabda, “Apakah penanya tadi tadi tidak 
menyaksikan, sesungguhnya kebaikan tidak datang dengan keburukan, 
dan sungguh apa yang tumbuh pada musim gugur akan terbunuh atau 
binasa, kecuali pemakan dedaunan karena ia akan memakannya. Hingga 
apabila lambungnya sudah penuh, maka ia menghadap matahari dan 
memuntahkan apa yang ada di perutnya. Lalu ia kencing dan kembali 
merumput, dan sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis, sebaik- 
baik teman seorang muslim adalah jika ia memberikan dari hartanya 
kepada seorang yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam 
perjalanan, dan sesungguhnya orang yang mengambilnya secara tidak 
benar seperti halnya orang yang makan namun tidak kenyang dan ia akan 
menjadi saksi atasnya pada Hari Kiamat.” HR. Al-Bukhari (1.465), Muslim 
(1052), dan An-Nasa'i (2.580). 


JO ja Ii es TES AI 2 "s1a 


Ha 


DS) Aa 233 sanak ada Ie 2 Io J5 1546 
se elaas LE AN TAS Ce Sie AT atas 


Dae Jatawa Jiuja as na 
Naa KE Aan CA Ne de Pap 


H3 GS AN musti 33 4 Ipa 3 

PEN LI ka Ag ai Kanan Ae 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Pada suatu 
malam, aku pernah keluar rumah, tiba-tiba aku melihat Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan sendirian tanpa ditemani oleh 
seorang pun, aku menyangka mungkin beliau ingin berjalan tanpa 
ditemani oleh orang lain, maka aku pun berjalan di bawah bayangan 
rembulan, ternyata beliau menoleh dan melihatku, beliau bersabda, 
Siapakah ini? "Aku menjawab, “Abu Dzar. Semoga Allah menjadikanku 
sebagai tebusanmu.' Beliau bersabda, Wahai Abu Dzar, kemarilah.' Abu 
Dzar melanjutkan, “Lalu aku berjalan bersama beliau beberapa saat, 
lantas beliau bersabda, Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya 
(di dunia) adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada Hari Kiamat, 
kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah, beliau meniup ke sebelah 


kanan, kiri, depan dan belakangnya lalu dia menggunakan (harta tersebut) 
Tt baik.” HR. Al-Bukhari (6.443), dan Muslim (94). 


Pa AE 2, 15 £ ” 2x £ 0. 
- 0. 0 33 4 35 
3 Jean Wall 233 Ah au 2g AS 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Orang yang banyak harta adalah 
yang paling rendah kedudukannya di Hari Kiamat kelak, kecuali orang 
yang berkata dengan hartanya, Seperti ini dan seperti ini, (mengeluarkan 


zakatnya)' dan ia memperoleh hartanya dengan cara yang baik. ” HR. Al- 
Bukhari (6.444), Ibnu Majah (4.130) dan Ahmad (5/157) 


5 4 4 ha Is sen 0 A0. £ 0 - 
Ie Joe SE JB KE DI C3 Ip NS EN 
dana KE AAN 3 GA Se Da ea 


MEN NG Ok ISI SSI Je 
1486.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Binasalah hamba dinar, dirham, 


dan sutra. Binasalah dan merugilah ia, jika tertusuk duri maka ia tidak 
akan terlepas darinya.” HR. Al-Bukhari (2.887), dan An-Nasa'i (4.136). 


. oT- 4 5... sEs0. L Ma K0 Man 
GEA Ian SEN OLS GP 3 sp NS NLAV 
L s 2 z — Nan PI o z 2 cz 3 2 5 Ta 
Kn S2 IE AE GE (33 aris Tami Ol cl udh 
o- - . . o£ o & 7 o F 
“2 sa Ganong Aa Y Aa 
1487.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh, aku tidak menginginkan sekiranya 
emas sebesar gunung Uhud menjadi milikku, kemudian datang lagi yang 
ketiga, sedangkan aku memiliki sesuatu darinya, kecuali sesuatu yang 


memang aku persiapkan untuk sekadar membayar utang.” HR. Ibnu 
Majah (4.132) dan Ahmad (2/506). 


Peringatan dari Sikap Bakhil dan Akibat Buruknya 
Allah Ta'ala berfirman, 


- XL PL ho LL Tega at 
Mate IA In JAE, 


“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu.” 
(OS. Al-Isra” (17): 29) 


Allah Ta'ala berfirman, 


, 3 PALI AK 2 GA LL Ro. 
Onir dita se ren D9 VA) 
“Dan barangsiapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang- 
orang yang beruntung.” (OS. At-Taghabun (641: 16) 


semu Pe 


Allah Ta'ala berfirman, 


AO BE OI an 


“Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu 
pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan 
Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan).” (9S. 
Al-Lail (92): 8-10) 


IA Jai ga EN ED sh alas OM) 
Uae ila 5 FS gih Jjed ja Beni ag aa Ll 
Ja IG Git US dneag 3 JI apa ad 3 ip IE 
Ta SA A33 3 wa KI SK) 
“5 aa ke SI YES petir eka 
lg 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia mendengar 
dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Perumpamaan orang 
bakhil dengan orang yang suka berinfag adalah seperti dua orang laki- 
laki yang mengenakan baju besi yang membungkus dada dan tulang 
selangkanya. Adapun orang yang senang berinfag, setiap kali hendak 
bersedekah baju besi itu seakan akan membesar dan menutupi kulitnya 
hingga menutupi ujung jarinya. Sedangkan bagi orang yang bakhil, setiap 
kali hendak bersedekah baju besi tersebut mengecil dan menghimpitnya ia 
berusaha agar baju besinya longgar, namun tidak bisa menjadi longgar.” 
HR. Al-Bukhari (1.443), Muslim (1.021), dan Ahmad (2/256). 


AS Ke Join JE JB KS HI G3 maa 0 O:n3) 
ngak bea ejaan ai Berg Ara 


Ag 


-. 


- 
£ 


Bank BEN HN 2 J3 AAS Win 51 LAN RAS 


PL 


A5 


1489.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah hamba memasuki 


HADITS 


waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. 
Salah satunya memohon, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang 
menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, Ya Allah, berikanlah 
kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.” HR. Al-Bukhari (1.442) 
dan Muslim (1.010). 


J5 He Kia An Aa Mat 


5 sala ena Gl ES 2 8 Ha Ka 
AAS Inda 13 An ya BA Tn 
NP Ala 


(1490) Dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhuma, dia aan 
“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah, beliau 
bersabda, “Jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya yang membinasakan 
orang sebelum kalian adalah sifat kikir. Sifat kikir itu memerintahkan 
mereka untuk bersifat bakhil maka mereka pun bersifat bakhil. Sifat kikir 
itu memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan kekerabatan 
maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Sifat kikir itu 
memerintahkan mereka untuk berbuat dosa maka mereka pun berbuat 
dosa.” HR. Abu Dawud (1.698), dan Ahmad (2/198) hadits yang sama. 


2. KG RE AS GP di Aa gp MAN 
Aa Jab As ed Ae ya uY Ag Lang 


(1291) Dari Asma' binti Abu Bakar TAN nkume dia Ale 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa 
yang diberikan oleh Zubair kepadaku dalam rumahnya, apakah aku harus 
bersedekah dengannya?” Nabi menjawab, “Ya, dan janganlah engkau 
menahan hartamu, karena rezekimu juga bisa tertahan.” HR. Al-Bukhari 
(1.434), Muslim (1.029), Abu Dawud (1.699), dan Ahmad (6/344) 


P3 BR Ea IE OA Tema ar) 
Pada Di aa BI Id Jaan Eka da LB Ai 


Pap In Be Ea au 
Ma 


Dari Abdul Aziz bin Marwan, dia berkata, “Aku mendengar 
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata: 'Aku pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Keburukan yang ada 
pada seorang manusia adalah sifat kikir yang sangat mencintai hartanya 
dan sifat pengecut yang sangat berlebihan.” HR. Abu Dawud (2.511), dan 
Ahmad (2/302). 


ja Jai ta angan aa alga 


rig pi & dl Ai Hg He Z1 
1493.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari sifat bakhil dan pikun.” HR. Al-Bukhari (2.706), Muslim (50), Abu 
Dawud (3.972), dan Ahmad (3/113) dari hadits yang panjang. 


Je ks ATASAN 62 Us ka OP | ai KT (4x) 


Sl SI JUS Oo s3 das ed To gaess 


. 
Pd beta 


Kar INI Sa NG - CILII SI Ga :JE 15 JB 
Aka Al kas IN AS IG AI BET ISU JE ca3 35 JA, 


Dari Abu Al-Ahwash dari ayahnya, Malik Radhiyallahu Anhu, dia 
berkata, “Aku pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan 
mengenakan pakaian yang telah usang, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pun bertanya: Apakah engkau memiliki harta?” Ia menjawab, “Ya. 
Beliau bertanya lagi, "Apa saja itu? Ia menjawab, “Allah telah memberiku 
unta, kambing, kuda dan budak.” Beliau lantas bersabda, Jika Allah 
telah memberikan harta kepadamu maka perlihatkanlah nikmat dan 
kemuliaan-Nya kepadamu.” HR. Abu Dawud (4.063), An-Nasa'i (5.234), 
dan Ahmad (3/473) 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah tidak akan mengumpulkan 
dalam hati seorang muslim keimanan kepada Allah dan sikap kikir secara 
bersamaan.” HR. An-Nasa'i (3.115), dan Ahmad (2/340). 


Berusaha dan Membantu Kebutuhan Orang Fakir dan 
Peringatan bagi Orang Kaya dari Hal Tersebut 


di Ja GIA 3 ng PMA ORA 
Je SN, IS Jai B0ES Ja eneg Ang 33 Ig are 
alas BRA II Gagal, « Seat an 5 GL 

Peel peta 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada hari raya, kemudian shalat dua 
rakaat, beliau tidak shalat (sunnah) baik sebelum maupun sesudahnya. 
Setelah itu, beliau bersama Bilal pergi menemui kaum wanita, dan 
menyuruh mereka memperbanyak sedekah, maka kaum wanita melepas 
kalung dan antingnya.” HR. Al-Bukhari (1.431), Abu Dawud (1.146), An- 
Nasa'i (2.586), Ibnu Majah (1.288) dan Ahmad (1/232). 


JB ALE AD age nas GA NLAV 


AI) EU A PEN Ale Al To abi Iyan 06 
DI Ko as ol IE Gn ata Aa Jis sa ka 
Menang ata 


Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, 
dia berkata, “Jika datang seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, yang meminta atau memerlukan sesuatu, beliau hersabda, 
'Penuhilah oleh kalian, kalian akan diberikan pahala, sedangkan Allah 
pasti akan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabi- 
Nya.” HR. Al-Bukhari (1.431) 


smu je 


SAI ARE AO 2) El eh AA 32 IWAN 


SAE AI Rp3 SJ Tg ae AI To di 
SKEMA R3 


Dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya 
dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, 
“Janganlah engkau bakhil, maka Allah akan membalas kebakhilanmu. 
Bersedekahlah semampumu.” HR. Al-Bukhari (1.434), Muslim (1.029), dan 


An-Nasa'i (2.551). 


Zakat Barang Temuan (Harta Karun) 
Allah Ta'ala berfirman, 


— Go X5 


Lema aa Ie Lb, - 0 LA. ampe | 4 
SIA Ga 9 KEL La ea ya Naa Tale Gal Aa 


“ 


“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu.” (OS. Al-Bagarah (2): 267) 


Pd 


AE Ko al Iyn IE AN Ge ah al 3E 
Pee € Si) 8:6 Ab 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Zakat pada barang temuan 
(harta karun) adalah seperlima.” HR. Al-Bukhari (1.499), Muslim (1.710), 
Abu Dawud (3.085), An-Nasa'i (2.494, 2.495), At-Tirmidzi (1.377, 642), Ibnu 
Majah (2.509) dan Ahmad (1/314). 


Zakat Fitri dan Waktunya, Bentuknyaa dalah Makanan Pokok 
Suatu Negeri 


(0) G2 2... Ka sai 
) okkad sdn Sal S, 


“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), -: 
mengingat nama Tuhannya, lalu dia melaksanakan shalat.” (OS. Al-A'la 
(871: 14-15) 


GA ps AA JS LES Agan ab os 
Kp ye Ui pa Ia Ela ja 33 Ag ade Al 


2 aus 


Allah Ta'ala berfirman, 


ea MPa Ll AG asa 
Dari Ibnu Umar taintrallau Anhuma, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri sebesar satu sha' 
kurma atau satu sha' gandum atas budak ataupun orang merdeka, laki- 
laki dan wanita, anak kecil dan orang tua dari kaum muslimin dan 
memerintahkannya agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat 
melaksanakan shalat.” HR. Al-Bukhari (1.503), Muslim (984, 986), Abu 
Dawud (1.610, 1.611, dan 1.612), An-Nasa'i (2.499), At-Tirmidzi (675), Ibnu 
Majah (1.826), dan Ahmad (2/66). 


1g Sar Apr A5 3 523 BN masal 3g 0 (des) 
Es Ja Ela jai ja EL 3 plab Ia GLS all 
see oa Jas si ba BI JB Ga 

AAN BI Can, 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami 
mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha? makanan atau satu sha' 


267 Satu sha' sama dengan empat mud. Satu mud sama dengan ukuran dua genggam 
telapak tangan penuh. 


gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' kismis 
(anggur kering).” Abu Sa'id menambahkan, “Makanan pokok kami ketika 
itu adalah gandum, kismis, keju dan kurma.” HR. Al-Bukhari (1.506), 
Muslim (958), Abu Dawud (1.616, 618), An-Nasa 'i (2.511), At-Tirmidzi 
(673), Ibnu Majah (2.829) dan Ahmad (3/98). 


— emang 2, ya ng 6s) 


z 
£ 


PE DAR aa NN PE ME Lag ale 
Saad pa et es sains 
SA dana KS ED ne kaan 
an ae Hanna sa an, Kal jalaga 
EA SG Ki IP dk) Pep 
Aa JS OA IG Aa Ge GabA S A 


SARA Re 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah, atau zakat 
Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka 
maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum.” 
Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji 
gandum. Sedangkan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengeluarkan 
zakat dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan 
mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 
Umar Radhiyallahu Anhuma memberikan zakat anak kecil maupun 
dewasa hingga bayi sekalipun dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma 
memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia 
mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya Idul 
Fitri. HR. Al-Bukhari (1.511), dan Muslim (984). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Memindahkan Zakat ke Wilayah lain Apabila telah Tercukupi 
di Suatu Wilayah 


dl jp gia Jp Obis da abs 3 Kalah gg Oo) ve.Y 
FA ge ah 5 Iis AAN AS 
1 JK JB Tata sa Ola Je TU (Sui 


2 MN an AE BSE das peka 
An fo Ju Dp ku Ben papa 2 
ag ada 


Dari Ibrahim bin'Atha' -pelayan Imran bin Al-Hushain-, bahwa 
Imran bin Al Hushain dipekerjakan untuk menjaga harta zakat. Ketika 
ia kembali, ia ditanya, “Di mana harta zakat itu?” Dia menjawab, 
“Adapun harta zakat sebagai amanah engkau mengutusku, maka kami 
mengambilnya sebagaimana kami mengambilnya pada masa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kami menyalurkannya sesuai tempat 
kami menyalurkannya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam.” HR. Abu Dawud (1.625), dan Ibnu Majah (1.811). 


Ap TA SS 23 BEA SN oaeE al 3 Oe-t) 
SESI Ja ga Up HERO JG Ig KIE Al la dl 
pet pan en Jha Adaa Juan 
di Sd oa ae SPA AN ne la 
Lele SAI AN SI LUSE UII LEU  Gp al, 
Asi Gta GAN pp 530 


Inn 
SEE US EN Gas ka Aa 


St 2. 


Dari Ibnu Abbas bahwa Mw'adz Radhiyallahu Anhu berkata, 
“Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku ke Yaman, 
beliau berkata, Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari 
kalangan ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, 
kemudian apabila mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukan 
kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam, kemudian apabila mereka 
menaatimu untuk itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah 
telah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka yang diambil 
dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang- 
orang miskin di antara mereka, kemudian apabila mereka menaatimu 
untuk itu, maka jauhilah harta-harta mereka yang berharga, dan berhati- 
hatilah terhadap doa orang yang dizhalimi, karena sesungguhnya tidak 
ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah.” HR. Al-Bukhari (1.395), 
Muslim (19), Abu Dawud (1.586), An-Nasa'i (2.522), At-Tirmidzi (652), dan 
Ibnu Majah (1.783). 


- Kaya Aa. 
PX) ag 


Wajibnya Puasa Bulan Ramadhan dan Merupakan Salah Satu 


Rukun Islam 
Allah Ta'ala berfirman, 
GG ap P, .. (AN .“. CS .. Ge GA TA 
AN ES SAN Ke Sae Dal 


a52 tetap 
OA SG 2yg 
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 183) 
Allah Ta'ala berfirman, 


s8 3 4. 


Ga SAN, mu SID Sai a53 Salt GA Ol Gan) 
5, Ac NA A1 . 0310 

Tuo) KA TAN Kan IN ob WEHG SIAI 
“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Guran, 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, 
barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.” (OS. 
Al-Bagarah (21: 185) 


Ka Ips SE JB E A G5 5AL yl ye (0-0) 
ani dae aga pan led 
z 2323 e 36 HI 2613 3 PN AJI pel ad KP 


(1505.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima 


perkara, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul- 
Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji (ke Baitullah), dan 
berpuasa di bulan Ramadhan.” HR. Al-Bukhari (8), Muslim (16), An-Nasa'i 
(5001), At-Tirmidzi (2.609), dan Ahmad (2/120). 


Keane" L5 AN Ge al ate 3 ds 32 Oom) 
Tik BEE IM Ia Tia MIE 1 al Lo Al | ad 


red 


og dls 1 ruak 02 G3 3 
Boa PE Aadc AE AI Lo al Isa 2 JUS PLN 
Je 353 SY Y je Ink As Ja Jus IN, si 


AS Ja JB OA plg sekg ala 4 21 Ke aa Ja 
ale 2 jaan? 53 J6 SEN Sona 
BEE. Ag SE NSGE de Ja Je MNA 


. 
o£ “ 


S3 AMIN 1 Opi 335 ja 
Gn Ia Lg IE Il 3 


(1506) Dari Thalhah bin Ubaidullah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
"Telah datang seorang laki-laki dari penduduk Nejed kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan rambut acak-acakan. Gema suaranya 
terdengar, namun (maksud) dari apa yang dikatakannya tidak bisa 
dipahami kecuali setelah dia mendekat. Ternyata dia bertanya mengenai 
Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, 
"Lima shalat dalam sehari semalam.” Dia berkata, “Apakah ada kewajiban 
lain atasku?” Beliau bersabda, “Tidak ada kecuali engkau melakukan 
(shalat) sunnah.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
"dan puasa pada Bulan Ramadhan.” Orang tersebut berkata, “Apakah ada 
kewajiban bagiku lagi selainnya? Beliau bersabda, “Tidak ada, kecuali 
engkau melakukan (puasa) sunnah.” Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menyebutkan kepadanya zakat, kemudian orang tersebut 
berkata, 'Apakah ada kewajiban atasku selain itu? Beliau bersabda, “Tidak 
ada, kecuali engkau melaksanakan (sedekah) sunnah." Kemudian orang 


tersebut berpaling seraya berkata. “Aku tidak akan menambah hal ini dan 
tidak akan menguranginya.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Dia akan beruntung apabila jujur.” HR. Al-Bukhari 
(46), Muslim (11), Abu Dawud (391), dan Ahmad (1/162) 


Sejarah Awal Diwajibkannya Puasa dan Kemudahan di Dalamnya 
Allah Ta'ala berfirman, 


NE SE Senat aa Kiperol GE 
Kai Ka K3 1g Melon Ban au 


. 


rr 2, 2 an ho 311 Ta 00 D3, 1 15 ae 


AA sa MEA LA ja “aa 


3 dag »3 Ka | “.- Gz on 3 (aa nan 1 un 
FS ol Ti abs ol9 Ao pp) pra ba pala ye 
#8 2 - p9 £ pot 


Pa —S BAGAN A2 Il csi Merata s2ra 
23 “3 25 Bea Ka ig 23 Ga, SA ane SA 


Aa S2. 43 “A4 2085 1 ae 
Ia PAS pa ane pon 


G2 0 X0 2... (4 


ONE da 000 Tears: 


2 Kan P3 Gen 3 
(op K3 lag KU 


“Wahai orang-orang yang beriman! Ta atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 
(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit 
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) 
sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan 
bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu 
memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan 
hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu 
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah 
(bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Our'an, sebagai petunjuk bagi 
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara 


kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau 
dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 183-185) 


Al Io GA Ae SEE Hi ser al jab ol op Oo) Oe-v) 
FP Mood megan 2 2 ala 


(1507.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada hari Asyura, dan 
memerintahkan para shahabat untuk berpuasa pada hari itu. Namun 
ketika diwajibkan puasa Ramadhan, puasa tersebut pun ditinggalkan.” 
HR. Al-Bukhari (1.892), Muslim (1.162 diriwayatkan dengan kisah yang 
terkait dengannya), Ibnu Majah (1.733) dari jalur Aisyah Radhiyallahu 
Anha dan Ahmad (2/4). 


Kane pn OS ENG G2 2 1536 33 (osn) 
CA gn 2 Para aIE Al La adil Iyan ng Paga 
135 Sin Ga ata po Las ad 

AS 33 ya AE G3 al Ale 


(1503) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Dahulu Hari Asyura 
adalah berpuasanya orang-orang Guraisy pada masa jahiliyah, begitu 
Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam turut berpuasa. Kemudian 
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah 
beliau berpuasa pada hari tersebut dan beliau memerintahkan (para 
shahabat) untuk berpuasa. Kemudian tatkala diwajibkan puasa pada 
bulan Ramadhan (maka puasa itulah yang diwajibkan), dan puasa hari 
Asyura ditinggalkan. Barangsiapa yang berkehendak (berpuasa) maka ia 
(boleh) berpuasa, dan barangsiapa berkehendak (tidak berpuasa) maka ia 
(boleh) meninggalkannya.” HR. Al-Bukhari (2.002), Muslim (1.125), Abu 
Dawud (2.442), dan Ahmad (6/29) Abu Dawud (2.443), Ibnu Majah (1.737) 
dari jalur Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. 


BAG DIN GE AE AN 3 Oa al UE 
JAE SE aon NE LA IK 


Kele Gj3 CA NP PAN Nya tna Hara KIS AS I2 GA at 2 & 
kis J5 SERU AL IA apa SANA 


Si jas tau nas Gbk J5 Keane Da 
ed yng mag Pa aan ps . WS Jt 
& AI pas Lan NAD 663. La Kz Eaien 


Pay na 3 pl 


(1509) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang firman Allah 
Ta'ala, “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu.” (OS. Al-Bagarah (2): 
183) Dahulu orang-orang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
apabila mereka melakukan shalat Isya maka diharamkan atas mereka 
untuk makan dan minum serta bercampur dengan istri, dan mereka 
berpuasa hingga besok. Kemudian ada seseorang tidak dapat menahan 
hawa nafsunya kemudian ia mencampuri istrinya setelah melakukan 
shalat Isya dan belum berbuka. Kemudian Allah Azza wa Jalla hendak 
menjadikan hal tersebut sebagai kemudahan, keringanan dan manfaat. 
Allah Ta'ala berfirman, “Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat 
menahan dirimu sendiri.” (OS. Al-Bagarah (2): 187) Hal ini termasuk 
di antara manfaat yang Allah berikan kepada manusia dan Allah beri 
keringanan serta kemudahan bagi mereka. HR. Abu Dawud (2.313) 


SI YEN S6 JB RS AS 25 sd ye O Go) 
S6 SAS oi 5 Tape Op Ai Jl ge 
1 JIN IE C3 Iile JS UAS 
Hati « el Sena Sati Ae Pa AE 


ena 


SIS S3 sala las G5 Tata 25 ta 


ne mara in 


AG. 


KTNA OA Ti 


Ai »3 


ea Mn ae L 

II Jt IG 2 AT uA ZA 

Ganas IA KE 
(1510) Dari Al-Bara' Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Dahulu ada 
seseorang yang berpuasa kemudian tidur dan tidak makan hingga keesokan 
hari. Sesungguhnya Shirmah bin Gais Al-Anshari datang kepada istrinya 
dalam keadaan berpuasa, ia berkata, “Apakah engkau memiliki sesuatu?” 
Istrinya berkata, “Tidak, aku akan pergi dan mencari sesuatu untukmu.” 
Lalu ia pergi dan Shirmah tertidur, lalu istrinya datang dan berkata, 
“Rugilah engkau.” Sebelum tengah hari ia pingsan, yang ketika itu sedang 
bekerja di ladangnya. Kemudian hal tersebut disampaikana kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka turunlah ayat, “Dihalalkan bagimu 
pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.” Beliau membacanya 
hingga firman Allah Ta'ala, “yaitu fajar.” (OS. Al-Bagarah (2): 187) HR. 
Abu Dawud (2.314), At-Tirmidzi (3.206), dan Al-Bukhari (1.905 dan 4.508) 
hadits yang sama. 


Jak ETS JG AS Ah AN G5 EP 3 Gw) 
Sstt SAS gen PU Ki SAI Ga TE I 
3 Iban II SI as Cg 5 Ja € G25553 Jai 


(4511) Dari Salamah bin Al-Akwa' ae Anhu, dia berkata, 
“Ketika turun ayat, “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib 
membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (OS. Al-Bagarah 
(2): 184) Siapa pun di antara kami boleh memilih untuk tidak berpuasa 
dan membayar fidyah hingga turun ayat yang sesudahnya dan menghapus 
hukumnya.” HR. Al-Bukhari (4.507), Muslim (1.145), Abu Dawud (2.315), 
dan At-Tirmidzi (809). 


KAL SA GAS AN 35 oa ga ye 001) 
wa 


(1512) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Fidyah itu 


ditetapkan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui.” HR. Abu 
Dawud (2.313) 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Keutamaan Puasa 


s 


ia IE HN 2 GAN ye KE A5 Jaa gg Or) 
Wall 33 OA LA AJE  SJ Ue ab 3) 


S Yep AAN gT Je Ket 
Salat Jis S3 BEN A3 1 aa Aa KP 


(4513) Dari Sahl Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu 
yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada Hari Kiamat orang-orang yang 
berpuasa masuk surga melalui pintu tersebut. Tidak akan ada seorang 
pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan, 
“Di manakah orang-orang yang berpuasa?” maka orang-orang yang 
berpuasa masuk melalui pintu itu. Tidak akan ada seorang pun yang 
masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk 
semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang 
masuk melewati pintu itu.” HR. Al-Bukhari (1.896), Muslim (1.152), An- 
Nasa'i (2.236), At-Tirmidzi (765), Ibnu Majah (1.640) dan Ahmad (5/333) 


se 2 Sea Jan SIS AN sen Eh aa 
selo MEA Jan 3 on AN ga de dls 
AANG Ja GS NAN ja d6 JM Us 23 
Pi da 38 GA da NAN Se 35 
Se HS BAN JA Sa S5 Ga 3 OBB SG Ie 3 pal 
J3 Cheat We AJA BABI bb 
GR Ja aa Aga SJ La 
HS DG ea Jen SEN Ol ia 


(2514) Dari Abu Hurairah aa Anhu bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Barangsiapa yang menginfakkan 


2 KITAB PUASA 2 
AL 


:JU 
Ya 


J3 


N 


sepasang harta di jalan Allah maka dia akan dipanggil dari pintu 
surga, Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barangsiapa yang 
merupakan ahli shalat maka dia diseru dari pintu shalat, dan barangsiapa 
yang merupakan ahli jihad maka ia akan diseru dari pintu jihad dan 
barangsiapa yang merupakan ahli puasa maka ia akan diseru dari pintu 
Ar-Rayyan, dan barangsiapa yang merupakan ahli sedekah maka ia 
akan diseru dari pintu sedekah.” Kemudian Abu Bakar berkata, “Wahai 
Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya untukmu, apakah 
masing-masing orang akan diseru dari setiap pintu? Apakah mungkin 
seseorang akan diseru dari semua pintu tersebut? Beliau menjawab, “Ya, 
dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka.” HR. Al-Bukhari 
(1.897), Muslim (1.027), At-Tirmidzi (3.674), dan Ahmad (2/268). 


ATI PAR UNA Pa 25 JG JG LE Dl gai aa da2 (010) 
Jd: HS KAN TE KE AN JG sa aa 


- 
£ 


AI nasi p2 25 6 IS Pua all uap ai th 
Sa aa BA GI JAS A63 Keke 
Coil may Ga dl Kis ESL SA 3 Sa ra 

Ka CP S5 AAN GG 9 0653 Lal 


Ta Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah Azza wa Jalla telah 
berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. 
Puasa itu adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberinya pahala.' 
Dan puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian 
berpuasa, maka hendaknya jangan berkata-kata kotor, dan jangan 
pula menghina orang. Apabila dicaci orang ataupun dimusuhi, maka 
berkatalah, Sesungguhnya aku sedang berpuasa.' Demi Allah, yang jiwa 
Muhammad ada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang 
berpuasa lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak daripada 
wanginya kesturi. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua kegembiraan. 
Ia merasa gembira saat berbuka, dan senang tatkala berjumpa dengan 
Rabbnya dengan puasanya.” HR. Al-Bukhari (1.904), Muslim (1.151), An- 
Nasa i (2.227), At-Tirmidzi (764 dan 766), Ibnu Majah (3.823) dan Ahmad 
(2/273) serta An-Nasa'i (2.233) dari jalur Aisyah Radhiyallahu Anhuma. 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Da RA Gada bl Gn ja sa Bas Anis ge Go) 
Bas Cl: Ne KB Ja GAN Gp 
Aa, AN WA n123 ca yk In at 8 JS 3 era sd 

Ari 
Dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Pada suatu hari 
Umar Radhiyallahu Anhu berkata, “Siapa yang masih hafal hadits dari 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang masalah fitnah? Hudzaifah 
berkata, “Aku mendengarnya saat beliau bersabda, “Fitnah seseorang itu 
berada pada keluarga, harta, dan tetangganya akan tetapi fitnah itu akan 
terhapus oleh shalat, puasa, dan sedekah.” HR. Al-Bukhari (1.895), Muslim 
(144), At-Tirmidzi (2.257), dan Ibnu Majah (3.955). 


z 


Lag Ha PAD male 0 tw) 
ag BAN Wglkag JELS ja GIE Ay ala 
J6 ng Adaa 
Aa da Pe Ya Gp AS ng Ba ag 


Mb ad ee 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Setiap amal anak Adam akan 
dilipatgandakan, satu kebaikan menjadi sepuluh hingga tujuh ratus kali 
lipat kebaikan sesuai kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, “Kecuali 
puasa, puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia 
tinggalkan makan dan minumnya karena Aku. Puasa adalah perisai. 
Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, satu kebahagiaan 
ketika tiba waktu berbuka, dan satu kebahagiaan lagi ketika berjumpa 
dengan Rabbnya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa di sisi 
Allah lebih harum daripada bau minyak kesturi.” HR. Al-Bukhari (7.492), 
Muslim (1.151), An-Nasa'i (2.214), dan Ahmad (2/266). 


Pb 


CA 3OA pH G3 GAN Aa 33 TT OS Ye Pa 
en ea at 


(1513) Dari Utsman bin Abul 'Ash ats-Tsagafi maan Anhu, “Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Puasa 
adalah perisai dari api neraka, sebagaimana tameng salah seorang dari 
kalian dalam perang.” HR. An-Nasa'i (2.230), Ibnu Majah (1.639). 


St Bei Ia SS JB KE Da suda 
Dana Jab gi yag 2 IE Ig ala 


.. 


AON. 2 JBS ISI 3 52 Jis Y S6 


(1519) Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu, dia TN Aku menda- 
tangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian aku berkata, 
“Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke 

' dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ber- 
puasalah karena tidak ada ibadah yang semisal dengannya.” Kemudian 
aku mendatangi beliau lagi, beliau bersabda, “Berpuasalah.” HR. An- 
Nasa'i (2.222) dan Ahmad (5/249). 


GI ana SIB AE ANT MA 
Pat DIN 3A5 AO Jani G Uap Lag ala Pan AI Ea 


Z9 - 3.0 
(1520) Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Abi dia berkata, 
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah, Allah menjauhkan antara 
dirinya dan neraka selama tujuh puluh tahun karena hari itu.” HR. Al- 
Bukhari (2.840), Muslim (1.153), An-Nasa'i (2.244), At-Tirmidzi (1.623), 
Ibnu Majah (1.717) dan Ahmad (3/26). 


Ak 


Can en anus Gery) 
seat 9 adE AN Al Lo al | Ju) 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Pad 
z 


India sad! HE 1 SB 3d Laga IE MEI 32 G JB 
As Aam SB pal A3 ALS S3 AI 


(1521) Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Suatu ketika 
kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan 
kami adalah para pemuda yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, hendaknya 
kalian menikah, karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan 
pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak 
mampu maka hendaknya dia berpuasa karena sesungguhnya puasa 
adalah pengekang baginya.” HR. Al-Bukhari (1.905), Muslim (1.400), 
Abu Dawud (2.046), An-Nasa'i (2.238), Ibnu Majah (1.845) dan Ahmad 
(1/378). 


Keutamaan Bulan Ramadhan 


Allah Ta'ala berfirman, 


“ A50 de 2 . 4 ATI red na Kr 
ola al! SS IA GI Ban 
“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al- 
Our'an.” (OS. Al-Bagarah (21: 185) 


Allah Ta'ala berfirman, 


GO nan BY KT UU 


“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. 
Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.” (9S. Ad-Dukhin (441: 3) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Kata 


oo. jr tr 


Or Al jae yaa ab 


“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (OS. Al-Gadr 
(971: 3) 


dat Cal 2333 Gan H3 JAS ASI dg ada Al 
8 Dean Ina mun 
Cb EL, Tt LG SA 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila bulan Ramadhan datang, 
maka pintu-pintu langit dibuka sedangkan pintu-pintu jahannam ditutup 
dan setan-setan dibelenggu.” HR. Al-Bukhari (1.899), Muslim (1.079) lafazh 
dalam riwayat miliknya, “dibuka pintu-pintu rahmat.”, At-Tirmidzi (682), 
Ibnu Majah (1.642) dan Ahmad (2/281) secara makna. 


ad das Jo Ja Mora bapa 
Sa DAA alam 5 la di 


nang Pa pt Pn Beban 135 


.—— 


3 

FA 
(1523) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ramadhan datang kepada kalian, 
bulan yang penuh berkah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. 
Pada bulan itu pintu langit dibuka, dan pintu neraka Jahim ditutup dan 
syetan pembangkang dibelenggu. Demi Allah, pada bulan itu ada satu 
malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa yang tidak 
mendapat kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya.” HR. 
An-Nasa 'i (2.105), At-Tirmidzi (682), dan An-Nasa'i (2.107), serta Ahmad 
(2/230) dari jalur Urfajah dengan tambahan, “Menyerulah sang penyeru 
pada setiap malamnya: Wahai pencari kebaikan kemarilah, wahai pencari 
keburukan tahanlah.” 


ada sie Lal yah 3 PAUS K5 AN 6333 eh al ga (er) 
Pena BA SS SLa2, sd la JS A3 
SAN Gl Ea SA pa pls EN Ca Sie SAN 
SAN SG ISA Be: EA SS Na HA aa 


SG Tamara Gi Belo 


aa 23 e£ 

HI $ BUY ja IS Ah, nat 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Pada malam pertama bulan 
Ramadhan setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu 
neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu 
surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup, serta seorang 
penyeru menyeru: Wahai yang mengharapkan kebaikan bersegeralah 
(kepada ketaatan), wahai yang mengharapkan keburukan berhentilah, 
Allah menyelamatkan hamba-hamba-Nya dari api neraka pada setiap 
malam di bulan Ramadhan.” HR. Al-Bukhari (1.898), Muslim (1.079), An- 
Nasa'i (2.107), At-Tirmidzi (682), Ibnu Majah (1.642). 


II Re Ea gni An 
2 WA gae Gan CN ad UI A3 Saad aa 
Sa FA WA ja GUSSN CGI Ola PLS ag as Gp 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa melaksanakan shalat 
pada malam lailatul gadar dengan penuh keimanan dan harapan (pahala 
dari Allah), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni dan 
barangsiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan (pahala 
dari Allah), maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” HR. Al- 
Bukhari (1.901), Muslim (1.256), dan An-Nasa 'i (2.109). 


IAI Jai JG JELAS HI 9 ut dio ON) 
SB Sya IA) AS IS LSI Gaga Ag aa As 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seorang wanita Anshar, 
“Apabila datang bulan Ramadhan maka berumrahlah padanya karena 
Umrah pada bulan Ramadhan setara dengan ibadah haji.” HR. Al-Bukhari 
(1.782), Muslim (760), dan An-Nasa i (2.193). 


Ma 


, s8, P Par Li 9”o- L PRE 5- o - 
AI Ino SI GB JB KeriS Z1 P3 Ga jl gs Netv 

21 “3 na eh Hana One OA z Pn Ie an oT- 

2 “ToT 2. . 3 at 3G35 oT- 3 o 1G 2 03 au -0 
SAI BG POLA AE Jae 083 (Jajar BAG Gio 
2 OT tg P5 gan oT, 2 ar age Ge agan 

Pe aa - - ” OA AK Ba 5 P Sr 17 2 Te 84 

1527.) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling sempurna dalam 
kebaikan. Dan paling sempurna adalah saat bulan Ramadhan ketika Jibril 
Alaihis Salam datang menemui beliau. Jibril Alaihis Salam datang menemui 
beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan untuk membacakan Al- 
Our'an hingga Al-Gur'an selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Apabila Jibril Alaihis Salam datang menemui beliau, maka 


beliau adalah orang yang paling sempurna dalam kebaikan melebihi 
lembutnya angin yang berhembus.” HR. Al-Bukhari (1.902). 


EL 


Puasa dan Berbuka Berdasarkan Ru'yah Hilal, Perintah 
Menggenapkan Bilangan serta Berdasarkan Ru'yah Hilal 
dengan Mata Telanjang 


Allah Ta'ala berfirman, 
de 


PNY An AA ap. 1 
“Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 
berpuasalah.” (OS. Al-Bagarah (2): 185). 
Allah Ta'ala berfirman, 


& -.., pa Pp ”2 ka 2... Ay Aan 

ID Sih AA ea Gp AN 3 PES 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) 
haji.” (OS. Al-Bagarah (2): 189) 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Be Teo Ko En Wb an PN NN 

J2 A8 Jas ON AS AI P5 AS Ml GE 

INGIN 93 A33 VJ Ol 33 Ag ale As 
WE 93236 LE LE OB a33 Ba Y, 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya 
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang 
bulan Ramadhan, beliau bersabda, “Janganlah kalian berpuasa hingga 
kalian melihat hilal dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal. 
Jika terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi tiga 
puluh.” HR. Al-Bukhari (1.906), Muslim (1.080), Abu Dawud (2.320), dan 
Ahmad (2/63) serta At-Tirmidzi (688)dari jalur Ibnu Abbas Radhiyallahu 
Anhuma. 


z 


KAN Io SKS AI G3) AE pa ea 
Hana IG AA Oo ES IN HE Ilang ale 
HA3NG Fall ISU Lena LE Ob a33 


Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Satu bulan itu ada 
dua puluh sembilan hari, maka janganlah berpuasa hingga kalian melihat 
hilal. Jika terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi 
tiga puluh.” HR. Al-Bukhari (1.907) 


“ 
s 


AJE Lo AJE JERE  e abul 33 
a53 gayo akan aE Al 2 said pl JB JB 3 A3 


-, am 3 v5 ot hi Da 8 o£ 

HE SS iis LSG KEla GE Ob an Ui, 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam atau Abul Gasim Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah 
kalian karena melihat hilal. Jika terhalang dari kalian, maka genapkanlah 
bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.” HR. Al-Bukhari (1.909), 
Muslim (1.081), An-Nasa 'i (2.116), At-Tirmidzi (), Ibnu Majah (1.655) dan 
Ahmad (2/415), At-Tirmidzi (688) dari jalur Ibnu Abbas Radhiyallahu 
Anhu. 


Ma 


8 3 


pa Haa AE AN Gen Kla iga en) 
an ENI HS ah G3 S3 Se dik 

Fs Idea ae Le One KS AA la 

SP 1IS V3 Sele JSI SS SAN bg 


Van Gay) A3 OP AA 
(1531) Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istri-istrinya 
selama satu bulan. Dalam riwayat lain, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersumpah untuk tidak menemui sebagian istrinya (6/152) 
selama satu bulan.” Tatkala lewat dua puluh sembilan malam, beliau 
menemui istri-istrinya. Maka ditanyakan kepada beliau, “Wahai Nabi 
Allah! bukankah engkau telah bersumpah untuk tidak menemui mereka 
selama sebulan? Maka beliau pun bersabda, “Sesungguhnya jumlah hari 
dalam satu bulan itu (ada kalanya) dua puluh sembilan hari.” HR. Muslim 
(1.058). 


Tara AI 33 GAN op USA 3 5 i alga 
KESA 3 27 ma 3 Ola Totai dE 


(1532) Dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Ada dua bulan yang tidak akan mengurangi 
bilangan, yaitu dua bulan hari raya, bulan Ramadhan dan Dzulhijjah.” 
HR. Al-Bukhari (1.912), Muslim (1.089), Abu Dawud (2.323), At-Tirmidzi 
(692), Ibnu Majah (1.659) dan Ahmad (5/38). 


le Ls gp AE Aya 0 -. 
5 a85 ot 23 2 sz 

KKG Sea raga Ka Ia A3 Ya dal 3) :I 45 Lag 

5 aa 

(1533.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu 


Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, “Sesungguhnya kami 
adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis, dan tidak menghitung 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


4 


bulan demikian, demikian dan demikian yakni satu bulan terkadang 
berjumlah dua puluh Sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.” HR. 
Al-Bukhari (1.913), Muslim (1.080), dan Ahmad (2/43). 


IE An AE AA K2 AM Abal La Ia3 38 
IA Se pai 025 5 23 AS EN EA 
pe ap Png Ja 9 ade AD Dl G2 GAN Kis Ta 


o- 0 e ( £ ata - - 
Pa an Pa ui a W ari UN Ketat 
Sona Jl 
Dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia 
berkata, Orang-orang berselisih mengenai hari terakhir bulan Ramadhan. 
Kemudian ada dua orang badui yang datang dan memberikan persaksian 
di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan nama Allah, 
sungguh mereka telah menyaksikan hilal kemarin sore. Kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang-orang 
agar berbuka dan pergi ke lapangan (tempat shalat Id).” HR. Abu Dawud 
(2.339), An-Nasa'i (1.556), dan Ahmad (5/363) serta Ibnu Majah (1.653) 
hadits yang sama riwayat dari jalur Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. 


Jt KAN SE 1JE KE AN G3 AE Il ye 0 (sre) 


par klas db Gl dg ala 2 Al Te dd Peaear 
dalam al 


Pa 


En 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Orang- 
orang telah melihat hilal kemudian aku mengabarkan kepada Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku telah melihat hilal kemudian 
beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.” HR. 
Abu Dawud 2.342) 


tan Ja ane Ja saga 1oYa 
Ke S5 PEN S3 3 JB Ng Ar 
5 si aa II &3 si ata BOLA, sd 


Ka 


bertnad o- ap o 5 Ta aa 2 Oi 
25 OS Ep A8 - tap KAN A3 Tai - 
es. 1 


An Eli III 2 22 sda Kena 23 US AI 
Ag LA stan PPA Pe ds daa Oo 
GAN Sesdad ata Aang UST JUS dak 
JUS Mela Kala Kep EL YA SAS d3 Tpu 
9 AE Ai Lo AI Ia GAN SAY 


Dari Kuraib Radhiyallahu Anhu bahwasanya Ummul Fadhl binti 
Al-Harits mengutusnya untuk menghadap Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu 
di Syam. Kuraib berkata, “Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan 
keperluan Ummu Fadhl kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal 
Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam 
Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Abdullah 
bin Abbas Radhiyallahu Anhuma bertanya kepadaku tentang hilal, ia 
bertanya, “Kapan kalian melihatnya?” Aku menjawab, “Kami melihatnya 
pada malam Jum'at.” Ia bertanya lagi, “Apakah kamu yang melihatnya?” 
Aku menjawab, “Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai 
melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah.” Ibnu Abbas Radhiyallahu 
Anhuma berkata, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan 
kami pun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga 
puluh hari atau hingga kami melihat hilal.” Aku pun bertanya, “Tidakkah 
cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?” Ia 
menjawab, “Tidak, beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
memerintahkan kepada kami.” HR. Muslim (1.087), Abu Dawud (2.332), 
At-Tirmidzi (693), An-Nasa'i (2.110) dan Ahmad (1/306). 


Je GS us Al GP Wae 55 ye Nov) 
yk Kla Aas “ JET eh, S1 SE aka ata Bs 
ANIKE AI 2633 35 (NI 2 seng 


(1537) Dari Thalhah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Apabila Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat hilal mengucapkan, “Ya Allah, 
nampakkan hilal kepada kami dengan keberkahan, keiman, keselamatan, 


dan Islam. Tuhan kami dan Tuhan kamu (wahai hilal) adalah Allah.” HR. 
At-Tirmidzi (2.451), dan Ahmad (1/162). 


Larangan Mendahului Puasa Ramadhan Sehari atau Dua Hari 
Maja 


arya Sia dn tenis DAA aga 
GAN NS LA 1032 Asas 06 Jb 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian 
mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari 
kecuali apabila seseorang sudah terbiasa melaksanakan puasa (sunnah) 
maka pada hari itu dia dipersilahkan untuk melaksanakannya.” HR. Al- 
Bukhari (1.914), Muslim (1.082) dan Abu Dawud (2.335). 


Perintah Meninggalkan Pembatal Puasa dan Memulai Puasa 
bagi Orang yang Mengetahui Masuk Ramadhan pada Siang 
Hari setelahnya 


Pd 


Ai To SA Il BI 3 Pia gg Goro) 
KN sa Ol 3 ES EL Ig ala 


-. 


BEE SET 333 aa kiptat 


Dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seorang laki-laki 
pada hari Asyura dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada 
orang banyak, “Barangsiapa yang sudah terlanjur makan, hendaklah 
dia juga menyempurnakan puasanya atau hendaklah dia berpuasa, dan 
barangsiapa yang belum makan pada hari ini, hendaklah ia tetap tidak 
makan (yakni berpuasa).” HR. Al-Bukhari (1.924), dan Muslim (2.335). 


Mb 


Niat untuk Puasa Wajib 
AT AN Ko HE 3 WE AI G3 Lis IE 
PAN 3 Der dE da sIe AI Io IN A5 
D Abo IG AA JS 


Dari Hafshah Radhiyallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 
“Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit 
fajar, tidak ada puasa baginya.” HR. Abu Dawud (2.454), An-Nasa 'i 
(2.330), At-Tirmidzi (730), Ibnu Majah (1.700) dan Ahmad (6287). 


& 4 “0 1 o 1 red 0 4 Da der - o- 
dk AI San OS EIERS AN 3 HS GS 
TS 0 Git 0 “0 ..- Ts T- Tn AT PDA oT- 4 
VE GB Selb Isis Ja JB Ale J5 Il KIA) 
pa Tag £ P Ti 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha dia berkata, Apabila Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemuiku beliau bertanya, “Apa 
engkau memiliki makanan?” Maka apabila aku menjawab: Tidak.' Beliau 


bersabda, “Kalau begitu aku berpuasa.” HR. An-Nasa'i (2.327), At-Tirmidzi 
(733), dan Abu Dawud (2.455). 


Kapan Mulai Berpuasa bagi yang Hendak Berpuasa 
Allah Ta'ala berfirman, 


han 2 Ge1e z- AA LAN TA Care 12 - 0Aco0 G3 3, La 
KI ab Gp 53 SI Al LAU aa Ganas 33 


& Gs 5 sara 1, 2... —. 2 PA 
Os GIA TAS 25 pa oa aya IA Ga yaa Jasa 
“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan 
Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) 
antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurna- 
kanlah puasa sampai (datang) malam.” (OS. Al-Bagarah (21: 187) 


- .. 


Si (AN BAN Ga JAN KENA 


. - 
- 
EL 


Aa y SE as yag JUis 
“ 19 2 “ : se 

25513 Aa ala an lodi j5 SS gn 

Dra mara Jab 33 WS LSI JUS WS 

Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Ketika turun 
ayat, “hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang 
hitam.” Aku mengambil dua utas tali pengikat hitam dan putih kemudian 
aku meletakkannya di bawah bantalku. Pada malam hari aku melihat tali 
tersebut untuk membedakan malam dan siang namun tidak tampak jelas 
perbedaan keduanya.” Pagi harinya aku menemui Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam untuk memberitahukan apa yang telah aku lakukan. 
Kemudian beliau bersabda, “Yang dimaksud dengan benang hitam ialah 
gelapnya malam, dan (benang putih) adalah terangnya siang (fajar).” HR. 


Al-Bukhari (1.916), Muslim (1.090), Abu Dawud (2.349), An-Nasa'i (2.167), 
At-Tirmidzi (2.970), dan Ahmad (4/377). 


ae nggk parang Ka 
AN 33 33 San UB sean ada An Lo dst dya, 
5 3, Ha J8 sah gg Ga £ Para 


15 d3 5393 -. Y) KaslSi 53 TA 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Bilal mengumandangkan 
adzan (pertama) pada waktu masih malam. Maka Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi 
Maktum mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidak akan 
mengumandangkan adzan hingga telah terbit fajar.” Al-Oasim berkata, 
“Tidak ada jeda di antara adzan mereka berdua kecuali salah satu satunya 
naik dan yang lainnya turun.” HR. Al-Bukhari (1.918 dan 1.919), Muslim 
(1.092) dari jalur riwayat Abdullah bin Amr, At-Tirmidzi (203), dan Ahmad 
(6/54). 


awan Bo 


&. 2 3 hg AS AI op, s3 Tue - 
3 OS 5 9 JA pi 3 3 OS 
op — Aha JAN NAK Jai SL RA sa elus 


Pa .$ PAN AN DU NN Rn 

"GEA 3G — IIS Jain Ol AAN 
Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, beliau bersabda, “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan 
adzan di waktu malam untuk membangunkan orang yang tidur di 
antara kalian, dan untuk memberitahukan orang yang shalat malam di 
antara kalian agar kembali dari masjid dan melakukan sahur. Saat fajar 
bukanlah mengatakan begini beliau mengisyaratkan dengan telapak 
tangannya, sebab kemunculan fajar tidak seperti itu, tetapi waktu fajar 
ialah dengan mengatakan begini, beliau mengisyaratkan dengan dua jari 
telunjuk.” HR. Al-Bukhari (621), Muslim (1.093), Abu Dawud (2.347), An- 
Nasa'i (2.169), At-Tirmidzi (1.696), dan Ahmad (1/386). 


h 2 apa TK . o. & aa o 0 xz,3- 0. 
INN TA Kia 1 3 sanga Sa S3 OT. gb 3 
— PAI Ii Yg JG BIS Ata Y: 9 ad AMI lo 
bear SL er 9. G- o 8 3 
Dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah 
kalian tertipu dengan adzan Bilal (sehingga tidak menyantap sahur), dan 


jangan pula oleh cahaya putih ini hingga telah tersebar (cahayanya di 
ufuk).”HR. Muslim (1.094), dan An-Nasa'i (2.171). 


Keutamaan Sahur dan Waktunya yang Merupakan Waktu 
yang Berkah 


Allah Ta'ala berfirman, 


“4 


bay 00 Pan GTA Kau eoEga pena ben eGe1e Ge tp ena LA 
Ma ASI 3 SNI LAN aa SNI EN IS GA AG 


“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang 
putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (OS. Al-Bagarah (21: 187) 


tera Ea gn ag age GI 


AS SA J3 APN 33 IN gara Tantan 
“Ig ale 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku makan 
sahur bersama keluargaku kemudian aku bersegera agar mendapatkan 


sujud (shalat Subuh) bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 
HR. Al-Bukhari (1.920) 


ds bo al ya angan 
S3 PEN 3 3 S5 se dn aa 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Makan sahurlah kalian karena 
sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah.” HR. Al-Bukhari (1.923), 
Muslim (1.095), Abu Dawud (), An-Nasa'i (2.145), At-Tirmidzi (708), Ibnu 
Majah (1.692) dan Ahmad (3/99). 


Isa JB JB KE IN G3, Tg aU 3 Oetn) 
Ji Pe Kato G3 Jas Org Al La dl 
Han dlm 


Dari Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya perbedaan antara 
puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur.” HR. Muslim (1.096), 
Abu Dawud (2.343), An-Nasa'i (2.165), At-Tirmidzi (709), dan Ahmad 
(4/197). 


JG gag ale AN To GAN Aa Ie 5 5 
Kb IE Ap 3 PN Ara gal AA 
PEN 3 WI Lb AN Iss 


LN 


Dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
dia berkata, Aku pernah masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam saat beliau sedang menyantap makan sahur, lalu beliau bersabda, 
"Sesungguhnya sahur adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, 
maka janganlah kalian meninggalkannya.” HR. An-Nasa'i (2.161) dan 
Ahmad (5/367). 


Is 5 SES Ju kia Be aj Me (se) 
dl ds” "JI ala 5 SA ia AE Al La adil 
AA 


Dari Al-'Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengundangku untuk makan 
sahur pada Bulan Ramadhan, beliau berkata: “Kemarilah untuk 
menyantap makanan yang diberkahi!” HR. Abu Dawud (2.344), An-Nasa'i 
(2.162), dan Ahmad (4/126). 


ala ah IN Io GA ye BEAN G3 Bh al Ie 
Gea nan siwa yah 


(0551) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 


Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Sebaik-baik (makanan) sahur bagi 
seorang mukmin adalah kurma.” HR. Abu Dawud (2.345). 


K3 mar ap : Bg Je KaaE Gl 3S z (Neer) 
aa Ba Jan GA AA 32 93 
Gd J3 Ja 2 A8 AN, GP 2233 AYI 
AAA Ui Sai bean Ten Ea Neng 

ENYA AE TS al Jaa 08 NKB” 1EJE cakil 
PEmyunah Abu Athiyyah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku berkata 
kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, “di antara kami ada dua orang 


dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah seorang dari 
keduanya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur, sedangkan 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


yang lain mengakhirkan berbuka dan menyegerakan bersahur?” Dia 
bertanya, “Siapakah di antara keduanya yang menyegerakan berbuka 
dan mengakhirkan sahur?” Aku menjawab, “Abdullah bin Mas'ud.” Dia 
menambahkan, “Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam.” HR. An-Nasa'i (2.157), dan Ahmad (6/173). 


J5 BUAS arena an aya 
JAS OK 1 meli AI JI ES Beri ale Ai Ta 


Uang JB urin Lo 


Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, Kami pernah sahur bersama 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian kami melaksanakan 
shalat berjamaah. Aku berkata, Berapa lama jarak antara sahur dan 
shalat? Dia menjawab, “Kira-kira lima puluh ayat.” HR. Al-Bukhari 
(575), Muslim (1.097), At-Tirmidzi (703), Ibnu Majah (1.694) dan Ahmad 
(5/182). 


Ini tgn yah yaa CD 
WAN Ga Ih SSI aan IE Ip Ala Ih 
sah ba RA .£ 3s aan 


Dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, dia berkata: 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah Adzan 
Bilal dan putih di ufuk yang menjulang tinggi menjadi tanda, akan tetapi 
cahaya fajar yang telah menyebar dan meluas di ufuk.” HR. Muslim 
(1.094), Abu Dawud (2.346), An-Nasa'i (2.171), At-Tirmidzi (706), Ibnu 
Majah () dan Ahmad (5/13). 


Orang yang Makan karena Lupa 
Allah Ta'ala berfirman, 


» itc Aa RA AA 30 P, 

(ah saLI — Ima I3 TN ya bp 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (OS. Al-Bagarah (21: 185) 


2 KITAB PUASA Da 


AJE WI Ja GAN ye KE An en Kah Ga Uooo) 
Ap daya le 2 gh3 OB 3 ISU cas Sr 
pes da bean 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, Jika seseorang lupa lalu dia makan 
dan minum (ketika sedang berpuasa) maka hendaklah dia meneruskan 
puasanya karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan 
minum.” HR. Al-Bukhari (1.933), Muslim (1.155), Abu Dawud (2.398), At- 
Tirmidzi (721), Ibnu Majah (1.673) dan Ahmad (2/425). 


F 


Orang yang Mengeluarkan Darah dan Berbekam Ketika 
Berpuasa 


AE 15 ae 9 - sb o 
di ea On ebeg aa 
(1556) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bean Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan bekam ketika beliau sedang 
melakukan ihram dan ketika beliau berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.938), 
Abu Dawud (2.372), At-Tirmidzi (775), Ibnu Majah (1.682) dan Ahmad 
(1/215). 


Pt Je UE Cant SE KAA GS 
ae JB Sesal) A Kadi 0 325i BSI AE 1 2 625 ML 
PAN AAS 


Dari Syu'bah, dia berkata, Aku mendengar Tsabit Al-Bunani 
berkata, “Suatu ketika Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu pernah ditanya, 
“Apakah kalian membenci berbekam untuk orang yang berpuasa? Dia 
menjawab, “Tidak, kecuali jika bekam tersebut menjadikannya lemas.” 
HR. Al-Bukhari (1.940), dan Abu Dawud (2.375). 


SPT “naa Gp Bete 


si Ig ada Ig 4 al d2 AI SEA 8 IS 196A 


“ 


3 darah ME Ie AN To MA 
d! deg Os cal UP PA At ne, J£ 2s an 
SE gak PSA II desi adu SEN 


Ga Dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang 
berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, dan beliau juga melarang 
puasa wishal (menggabungkan buka puasa dengan sahur), namun beliau 
tidak mengharamkannya atas seorang pun dari para sahabatnya. Lalu 
ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau 
sendiri melakukan wishal hingga waktu sahur.” Maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku melakukan wishal hingga waktu sahur, karena Rabb- 
ku yang memberiku makan dan minum.” HR. Abu Dawud (2.374), dan 
Ahmad (4/314). 


Kaffarah bagi Orang yang Mencampuri Istrinya di Siang Hari 
Bulan Ramadhan 


sala HE se naa eh sak al gg 0001) 
al dya Sd RA j ALE AN To H3 Kis 

JUS FALS Vi, AN ana Es sa ag us” JB e&is 
Ieje ebs AE In dy lea fa dn daa 

JUS SE oi jan ms Ia” Ie 
yaaa JS JO US sa pa AS Jas" 
Ang IE Ie GEN BI WS BE SAE ag aa 2 
1 Je data Je asin Eswsaga 


(Gl: 
2 KITAB PUASA Be 


Jo, 6 Te jas del Ns Jas “dg G2 Asa” JB 
20 o. Jo oz 021 o daa An 

Sa 333 en5 Jal - OE AI Ani WE Su La Sd 
s o£ 9 Pe 5 oT- 3d 5 s1 - o .£ 
SN SK 1 KE AN 2 GE Ulas «aa Jl 

“Ula Lab” J6 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Ketika kami 
sedang duduk di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, datanglah 
seorang laki-laki kepada beliau dan berkata, “Celaka aku.” Rasulullah 
bertanya, “Ada apa denganmu?” Laki-laki itu menjawab, “Aku telah 
menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa Ramadhan.” Beliau lalu 
bersabda, “Apakah engkau mendapatkan budak untuk dimerdekakan2.” 
Laki-laki itu berkata, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah engkau mampu 
berpuasa dua bulan berturut-turut?.” Dia berkata, “Tidak.” Beliau bersabda, 
“Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin2.” Ia 
berkata, “Tidak.” Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pun diam sejenak, begitu juga keadaan kami. Lalu ada yang 
datang kepada beliau dengan membawa keranjang besar?? yang berisi 
kurma.” Beliau lalu bersabda, “Di manakah laki-laki yang bertanya tadi? 
Laki-laki itu menjawab, “Aku.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melanjutkan, “Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya.” Ia menjawab, 
“Orang yang lebih miskin daripadaku, wahai Rasulullah? Demi Allah, 
antara dua lembah ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada 
keluargaku.” Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum hingga 
terlihat gigi gerahamnya, beliau lalu bersabda, “Kalau begitu, berilah 
makan keluargamu dengannya!” HR. Al-Bukhari (1.936), Muslim (1.111), 
Abu Dawud (2.390), At-Tirmidzi (724), Ibnu Majah (1.671) dan Ahmad 
(2/281). 


1 5 - oU Pai 20 4 De GL o- 
Jr II AE TEE aga AI 025 LEG £ 
bei , 2 Lu. 9 nat NM er of - 4 8. & 
be Al dam, JB C3 las ag ade AN Io 
IE AI LA BEbA Eb E Or ala ala di 
SS AE ON AU Ae Gale La JB Gilas B3” 


268 . Disebutkan oleh para ulama keranjang tersebut berisi lebih dari lima belas hingga 


dua puluh sha'. 
ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


It alan ade AN TS AM doa GA AU laga OA 

A9 Ga 
(1560) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, Seorang 
laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, celakalah aku.” Beliau bertanya, “Kenapa?” 
laki-laki itu menjawab, “Aku telah menyetubuhi istriku pada siang hari di 
bulan Ramadhan.” Maka beliau bersabda, “Kalau begitu, bersedekahlah, 
bersedekahlah.” Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak mempunyai sesuatu 
pun (untuk disedekahkan).” Maka beliau menyuruhnya duduk. Kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa dua keranjang 
berisi makanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun 
memerintahkannya untuk bersedekah dengan makanan itu.” HR. Muslim 
(1.112) 


Orang yang Berpuasa Bercumbu dan Mencium Istrinya 
Namun Dapat Mengendalikan Nafsunya 


Ko Ips SS 0G GS AN ga Hse 3s (SM) 
2S SI 1663 5 D3 333 S2 33 tab ale AI 


23 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mencium dan mencumbui istrinya sementara 
beliau sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu 
untuk menguasai nafsunya.” HR. Al-Bukhari (1.927), Muslim (1.106), Abu 
Dawud (2.382), At-Tirmidzi (727), dan Ahmad (6/156) serta Muslim (1.107) 
dari BL riwayat Hafshah Radhiyallahu Anhuma. 


Pata ena (AE na ang 
ws aa 2 JG $ sa jald 


Band Bagab aa 
REA ana JS IP 


MN 


Gb cadtl Lal” eka ala SA AN Ga G5 AI AT 5 

2 LAS, cah ra 
Dari Umar bin Abu Salamah, bahwasanya dia bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Apakah seorang yang berpuasa 
boleh mencium (istrinya)?” Rasulullah bersabda kepadanya, “Tanyakan 
kepadanya.” (sembari menunjuk Ummu Salamah). Kemudian Ummu 
Salamah memberitahukannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam melakukannya. Umar bin Abu Salamah bertanya, “Wahai 
Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu 
maupun yang akan datang.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 


pun menjawab, “Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan 
paling takut di antara kalian kepada Allah.” HR. Muslim 2 108) 


AN Ko J5 58 Nana ia (ex) 


LA IA 3 sn ot 


Dari Ummu abah 2 Anha, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.... dan pernah 
menciumnya sedangkan beliau sedang berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.929) 
dengan panjang lebar. 


Bolehnya Mendinginkan Badan dan Mandi bagi Orang yang 
Berpuasa 


SE AGE AI 003 AA CE Ih ana IE (s1) 
Ob RE Ia OLAA SIKA Parpaba, se AN To 4 


3. 20. 

& A20 9 dna 
Dari Urwah dan Abu Bakar, Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 
“Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memasuki waktu fajar di 
bulan Ramadhan dalam keadaan junub, kemudian beliau pun mandi dan 
berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.930) dan Muslim (1.109) 


Orang yang Memasuki Waktu Pagi Dalam Keadaan Junub 
Mnusian Nan 


. 


- Jnegi Aa 5 & Fasa f oya! -a In 


z 


Beli ja CL 29 ARUS, S5 Alap aE Al Ko abi 
aa PN, SAN IA Is fo 
P5 PA JAS Kia TE Jeng Ola ES Ui GETAR 
Tagana ga EU BPN Ka ana 
IIS SEA NA KE JIE SI M3 ah 

Use Jp SBN Jas Pe AN Ona Na 
SE el das 5 AE: 3 Jia! LS BS » ass 
SK TE ale At Jo ga an ia 5 He 

MIN JP Ya Oa dala JI To Iya 
—badang 


Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam 
bahwa ayahnya (Abdurrahman) mengabarkan kepada Marwan bahwa 
Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
memasuki waktu pagi dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi 
dan berpuasa. Marwan berkata kepada Abdurrahman bin Al-Harits, “Aku 
bersumpah dengan nama Allah, sungguh aku pasti akan menyampaikan 
hal ini kepada Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Saat itu Marwan sedang 
berada di Madinah. Maka Abu Bakar berkata, “Kejadian itu membawa 
Abdurrahman merasa tidak senang.” Kemudian kami berkumpul di Dzul 
Hulaifah yang ketika itu Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu termasuk 
yang hadir di sana, maka Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah 


an marun je 


Radhiyallahu Anhu, “Aku akan menyampaikan satu hal kepadamu yang 
seandainya Marwan tidak bersumpah tentangnya kepadaku maka aku 
tidak akan menyampaikannya kepadamu.” Maka dia menyebutkan apa 
yang disampaikan Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu Anhuma. 
Maka Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Masalah tersebut pernah 
pula diceritakan kepadaku oleh Al Fadhal bin Abbas, tentunya mereka 
lebih mengetahui tentang perkara ini.” Aisyah dan Ummu Salamah —dua 
istri Nabi- keduanya berkata, “Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam memasuki waktu pagi dalam keadaan junub setelah menggauli 
istrinya di bulan ramadhan maka beliau pun langsung berpuasa.” HR. 
Al-Bukhari (1.926), Muslim (1.109), Abu Dawud (2.388), At-Tirmidzi (779), 
Ibnu Majah (1.703) dan Ahmad (6/313). 


Al dog diy S5 SI WEE Al 3, LA 32 001) 
Al Oia ata ggs Jeaa 


Ala Al Ko al Jaa 2 JUS Tp CL Up SAN gas 
Elia Gaal Ba Ha ea nak Sabu, : - 


2 BA, d BN sig T : 
Ka Dari Aisyah Pa Anha bahwasanya ada seorang laki- 
laki datang meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 
sementara Aisyah Radhiyallahu Anha waktu itu mendengar dari balik 
pintu. Laki-laki itu bertanya, “Wahai Rasulullah, waktu shalat (subuh) 
telah tiba sedangkan aku dalam keadaan junub. Apakah aku harus 
puasa?” Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “Aku 
pun pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, lalu aku pun 
berpuasa.” Laki-laki itu berkata, “Engkau tidaklah sebagaimana kami 
wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah 
lalu ataupun yang akan datang.” Maka beliau bersabda, “Demi Allah, aku 
berharap bahwa akulah orang yang paling takut kepada Allah di antara 
kalian, dan paling tahu bagaimana bertakwa.” HR. Muslim (1.110), Abu 
Dawud (2.389), dan Ahmad (6/67). 


ade AT GAN SE” EU AS ce, Ll 33 Non) 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Mt 3 23 aU al ya IN 3 C5 Ea le 


3.0 15 asa 353 


Page yen Ia HA Se aa, 36 SA TG 
kan -JE MANA TA 5 GI Ha 2g Sasa IE «9 SA) 


CG 3305 
s1 24E5 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Pernah Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur dalam keadaan junub, lalu datang 
Bilal mengumandangkan adzan bahwa waktu shalat telah tiba. Beliau lalu 
bangkit dan mandi, dan aku pun masih melihat tetesan air di rambutnya. 
Kemudian beliau berangkat menuju masjid dan aku mendengar 
suara bacaannya dalam shalat fajar.” Mutharrif berkata, “Aku berkata 
kepada Amir, “Apakah ini khusus di bulan Ramadhan?” Dia menjawab, 
“Ramadhan dan selainnya sama saja.” HR. Al-Bukhari (1.926), At-Tirmidzi 
(779), Ibnu Majah (1.703) dan Ahmad (6/254). 


Bercelak bagi Orang yang Berpuasa 
Il Sain JESU 2G Kg Ge 3g 
na 33 Pi Oa se sb 3, 
So 09 An ade al Lo 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai celak sementara beliau sedang 
berpuasa.” HR. Ibnu Majah (1.678) 


Makruhnya Berlebih-Lebihan Beristinsyag ketika Berpuasa 
(sad Ban eh 


KITAB PUASA ig 


re 
Dari 'Ashim bin Laghith bin Shabrah Radhiyallahu Anha dari 
ayahnya (Lagith) berkata, Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, beritahukan 
kepadaku tentang tata cara wudhu?” Beliau menjawab, “Sempurnakanlah 
wudhu, basuhlah sela-sela jarimu dan beristinsyaglah lebih dalam kecuali 
jika engkau sedang berpuasa.” HR. Abu Dawud (2.366), An-Nasa'i (114), 
At-Tirmidzi (788), Ibnu Majah (407) dan Ahmad (4/33). 


Muntah dengan Sengaja bagi Orang yang Berpuasa 
4 8g, 4 3 3 Tuk Tx s0 L 03 ae gt 2 
ASI Iso al dam JL JBS MI GP in GE 


. 
- 


AN T- Lo1s $ 253, z Z7 ad tt Meat ai 
Ol el3 aa mad ale 3 23 A5 Oa : ac 


-. 


Moana SU 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi 
Radhiyallahu Anhu bersabda, “Barangsiapa yang muntah, maka tidak 
wajib baginya untuk menggadha' (mengganti) puasanya, namun 
barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk 
mengghadha' puasanya.” HR. Abu Dawud (2.380), An-Nasa'i (), At- 
Tirmidzi (720), Ibnu Majah (1.676) dan Ahmad (2/498). 


Wajibnya Menjaga Anggota Tubuh ketika Berpuasa 
Allah Ta'ala berfirman, 


4 A02 an GO Pa 
Kap AN LIA Is 
“Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (OS. Al- 
Bagarah (21: 187) 


SIS AN Ko SN ye KE AN an ai ala 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


dai Ja Jah Iis Iga de 
Fa asah 5 (x 3 Ne 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang tidak bisa 
meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat maka Allah tidak 
membutuhkannya walaupun telah meninggalkan makan dan minumnya 
(tidak menerima pahala puasanya).” HR. Al-Bukhari (1.903), Abu Dawud 
(2.362), At-Tirmidzi (707), Ibnu Majah (1.689) dan Ahmad (2/505). 


ata KA GAN NS AN en Aa 3 
Haa : 2 AA HL SK Up KL “iba Any 
3 AI Sl Gl ads ai AGE sal ok 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu , bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Puasa itu adalah perisai. Apabila 
engkau berpuasa, maka janganlah engkau merusak puasamu dengan 
kata-kata kotor, dan jangan pula menghina orang. Apabila dia dimusuhi 
dan dicela orang lain, maka berkatalah, Sesungguhnya aku sedang 
berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.903), Muslim (1.151), Abu Dawud (2.363), 
An-Nasa'i (2.216 dan 2.217), At-Tirmidzi (764), Ibnu Majah (1.691) dan 
Ahmad (2/306). 


Kapan Waktu Berbuka Puasa dan Keutamaan Bersegera 
Berbuka 
Allah Ta'ala berfirman, 


W Yasa tai 8 


“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.” (OS. Al- 
Bagarah (2): 187) 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Manusia senantiasa berada di 
atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” HR. Al-Bukhari 
(1.957), Muslim (1.098), At-Tirmidzi (699), Ibnu Majah (1.697) dan Ahmad 
(5/331). 


Hayang OI SAS 1G kis Ah Gen Cat a53 Govi) 


Ana 8 Sa ONE (Seal # GS W 2 2 


Jan ENI JA Uas d3 IE Il do 3 
SAN Ki SE ALAN 2483 INI 22 231, LAI 


30- .o o- Ll 30. (4 


Hak AR JB DwA IE JI JA 
aa JIE Lo) man OS WS” 1EIE 


(4574) Dari Abu Athiyyah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku dan 
Masyrug pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha,, “Wahai 
Ummul Mukminin, di antara kita ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, salah seorang dari keduanya menyegerakan berbuka 
dan menyegerakan shalat, sedangkan yang lain mengakhirkan berbuka 
dan mengakhirkan shalat” Dia bertanya, “Siapakah di antara keduanya 
yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat?” Aku menjawab, 
“Abdullah bin Mas'ud.” Ia berkata, “Demikianlah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukannya.” HR. Muslim (1.099), Abu Dawud (2.354), 
An-Nasa i (2.158), At-Tirmidzi (702), dan Ahmad (6/173). 


anu 5 Je sr AE HI G5 ES Kane “7 Novo) 
Sa GEN ASI AA sa jab Ja ep ad sg de si dn ga 
poet 13 3 AN eri Sr 


Dari Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila malam telah datang dan siang telah 
pergi, kemudian matahari telah tenggelam maka orang yang berpuasa 
boleh berbuka.” HR. Al-Bukhari (1.954), Muslim (1.100), Abu Dawud 
(2.351), At-Tirmidzi (698), dan Ahmad (1/48). 


Pd # 
. 3 ) 


2S JB AAS AI G3 IN y Ml 


-. s - 
Prtated e » $ 
- 


SE UNS 5S AA Ika selasa WN Ja AI 
al An Ips 76 -J “Oa 356 sal SG eg -JE FA 


- 


ay 1 Fa J3 :J “da - 36 da JB SE OA 


Pen aa SE ag ASEAN IS GAN OA 
“LSI PEN UAN aU AA MD UD hp 


Dari aa bin Abu Aufa Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Kami pernah bersama Rasulullah Radhiyallahu Anhu dalam suatu 
perjalanan pada bulan Ramadhan. Ketika matahari terbenam beliau 
bersabda, “Wahai Fulan, turunlah dan sediakanlah minuman untuk 
kami.” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, hari masih terang.” Beliau bersabda, 
“Turunlah dan sediakanlah minuman untuk kami.” Maka ia pun 
menyiapkannya dan beliau meminumnya. Setelah itu, beliau memberi 
isyarat dengan tangannya ke arah barat seraya bersabda, “Jika matahari 
telah terbenam di sebelah ini, maka malam telah tiba dari sini dan orang 
yang berpuasa pun telah berbuka.” HR. Al-Bukhari (1.955), Muslim (1.101), 
dan Ahmad (4/380). 


LN an KE AI G3, Ia al 3S 

-p OY Gal AE Ja La HS pal Is Wedang 
bego 323 - GM 

Ona GEA, 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Radhiyallahu 
Anhu, beliau berkata, “Agama ini akan senantiasa nampak selama 


kaum muslimin menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan 
Nashrani menunda berbuka puasa.” HR. Abu Dawud (2.353). 


Orang yang Menyangka Matahari telah Terbenam (Namun 
Ternyata Belum) Lalu Dia Berbuka Maka Wajib baginya 
Menggadha' Puasa Hari Itu 


ba 


EN” EU WE A1 G3 Il KN 3 
At 22 ox GP a Sk at Ba aa Sg P3: 0 .- 
al 3 Meat pn 3 Ag IE Lo ji at 
DNS Ia IG JB Sel, Lal sela J3 JLN 


Dari Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 
“Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami berbuka puasa 
ketika sedang mendung lalu ternyata matahari terbit lagi, lalu dikatakan 
kepada Hisyam, “Apakah mereka harus menggadha?” Hisyam berkata, 
“Memang demikian seharusnya.” HR. Al-Bukhari (1.959), Abu Dawud 
(2.359), dan Ibnu Majah (1.674). 


Bete Yen Ti ter Ta Tea ara r SE ain 
ME) SP Jb DI IE dhan IS Ian 3 Ala 
- 0 an Seo sB 2 of ar Po. 
1579.) Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Dahulu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbuka dengan beberapa butir 
kurma basah sebelum melakukan shalat, jika tidak ada kurma basah 
dengan beberapa butir kurma kering, dan apabila tidak ada kurma maka 
dengan beberapa teguk air.” HR. Abu Dawud (2.356), At-Tirmidzi (696), 
dan Ahmad (3/164). 


Doa yang Diucapkan ketika Berbuka 
ed Ld Pe T- 4 kel P L 4 - 14 aa 3 ) - & 
Isi 5 AE AN In al Iyan OS :JB 2 pl 3 Ooh) 


& Ti . £ Pa AN 1 Tes Pa 7 MPN OLI 
SAN BUS GIA 23 Ball IE REI 3 IE ai 
1580.) Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Dahulu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila berbuka beliau 
mengucapkan, “Dzahabazh zhama''u wabtallatil “urugu wa tsabatal ajru 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


insya Allah (Telah hilang dahaga, dan telah basah tenggorokan, dan telah 
tetap pahalanya Insya Allah).” HR. Abu Dawud (2.357). 


Seorang Istri tidak Berpuasa tanpa Izin Suaminya, kecuali 


La Bulan Ramadhan 
AI bol dp Os ep angak Aang 
2 Je Ibuu da BI pes Vla ale 


“asik j ApUS ja An 3 OSE V3 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak boleh seorang wanita 
berpuasa sementara suaminya berada di sisinya kecuali dengan seizinnya. 
Adapun Ramadhan dia tetap berpuasa tanpa seizin suaminya walaupun 
suaminya berada di rumahnya.” HR. Al-Bukhari (5192), Abu Dawud 
(2/458), At-Tirmidzi (782), Ibnu Majah (1761) dan Ahmad (2/316) tanpa 
menyebutkan lafal, “Ramadhan.” 


Boleh Berpuasa dalam Perjalanan Selama tidak 
Memberatkannya 


aa Pe Mama ce Hse 3 Oon) 
AAN Pa AS SA 3 ASI A5 
Hen Eka OP IE pa 5 0 AAN 3 poli 
MG et Ih 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha -istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam-, bahwasanya Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang berpuasa ketika 
melakukan perjalanan -dan dia termasuk yang banyak berpuasa-, lalu 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika engkau hendak 
berpuasa maka berpuasalah, tapi jika engkau menghendaki berbuka maka 


berbukalah.” HR. Al-Bukhari (1.943), Muslim (1.121), Abu Dawud (2.402), 
An-Nasa'i (2.295), At-Tirmidzi (711), Ibnu Majah (1.662) dan Ahmad 
(6/46). 


Gde aa Peug Gebepe Jogi Picu 
abon Ag Eman 


ce or -— z3 
(1583) Dari Hamzah bin Amru Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, bahwa ia 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku kuat untuk berpuasa ketika melakukan 
perjalanan. Berdosakah jika aku berpuasa?” Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam menjawab, “Tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan 
merupakan rukhshah (keringanan) dari Allah. Siapa yang mengambilnya 


maka itu adalah baik, namun siapa yang lebih suka untuk berpuasa, maka 
tidak ada dosa atasnya.” HR. Muslim (1.121), dan An-Nasa'i (2.303). 


pr Oo L 
SAS” JB ka Ah aa Tap (eat) 
“ 3 C 3 - se 3 2. Para 15 

SE RN Yg oa Je ALAN ag 3 il Lo 

“lali 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Kami 
pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pada bulan Ramadhan, lalu sebagian kami ada yang berpuasa 
dan sebagian dari kami ada yang tidak berpuasa, dan orang yang berpuasa 
tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa 
tidak mencela orang yang berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.947), Muslim 


(1.116), Abu Dawud (2.405), An-Nasa'i (2.309), At-Tirmidzi (713), dan 
Ahmad (3/50) dari jalur Abu Sa'd Al-Khudri Radhiyallahu Anhu. 


A1 Jajan BEM TE AA aon ha AA 
Ban Sa 2 Alas ON 3 ade Al A3 
3 z5 Pipe al old 1, PENA 


AN KS A1 Jas F3 AA OA AS 623 ee 33 Nda 
SANA Haa yaa APA 2 


(1585) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan beliau 
pun berpuasa, hingga beliau sampai di wilayah Usfan, beliau meminta 
diambilkan satu bejana berisi minuman lalu beliau pun meminumnya 
siang hari, hal tersebut dilakukannya supaya para sahabat melihatnya, 
maka para sahabat pun membatalkan puasanya hingga beliau tiba di 
Makkah.” Ibnu Abbas menambahkan, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam berpuasa kemudian beliau membatalkan puasanya, maka siapa 
yang mau melanjutkan (lanjutkanlah) puasanya, dan siapa yang mau 
membatalkan (batalkanlah) puasanya.” HR. Al-Bukhari (1.944), Muslim 
(1.113), Abu Dawud (2.404), An-Nasa'i (2.290), dan Ahmad (1/259). 


Orang yang Menghadapi Kepayahan untuk Berpuasa ketika 
Melakukan Safar 
Allah Ta'ala berfirman, 


— »2.43 & 5.0 A 

Ke SAI Ag Kep II TAN ny Hi Ip 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (OS. Al-Bagarah (2): 185) 


Allah Ta'ala berfirman, 


En » “0 £ Kedata aa 
Va NT IL, 
“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.” (OS. Al- 
Hajj (221: 78) 


Pata SA Po AE JO S AN 3 al 33 0 - 
area Sai Eay LAN 3 AAN 3 
JB oat Sat Ky HS Co L ES Pn 
IE na uas Gone A63 HA 3513 


SU KITAB PUASA “& 


we 


329 Bi oa? P2 ot s », 3 

JG Ob A5 Alap al ASI lo M1 5 
Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Dulu kami pernah 
melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan 
di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. 
Kemudian di hari yang sangat terik itu kami singgah di suatu tempat dan 
orang yang bisa berteduh hanyalah orang yang mempunyai pakaian, 
bahkan di antara kami ada orang berlindung dari sinar matahari hanya 
dengan telapak tangannya saja. Maka orang-orang yang berpuasa pun 
berjatuhan, dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa masih mampu 
bertahan, masih mampu mendirikan bangunan dan masih kuat memberi 
minum hewan tunggangan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pun bersabda, “Hari ini mereka yang berbuka telah menuai 
pahala.” HR. Al-Bukhari (2.890), Muslim (1.119), dan An-Nasa'i (2.282). 


SEA Ip5 NAS AN 35 Aa y pe 3E 
SE AA On GS) SE Pe dls ed 
SE AA AU Ga TAK ES BAN ALS mi FIS 
A3 GA GAA5 OLS A35 Jah ang Ball) EN 3 


8. 


2 T ' - Tt 

Sai Os dual Ob,” JUS A2 
Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwa pada 
peristiwa Fathu Makah (pembebasan kota Mekah) Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam keluar menuju Mekah, yakni tepatnya pada bulan 
Ramadhan. Saat itu, beliau berpuasa hingga sampai di Kura' Al- 
Ghamim??, dan para sahabat pun ikut berpuasa. Kemudian beliau 
meminta segayung air, lalu beliau mengangkatnya hingga terlihat oleh 
para sahabat kemudian beliau meminumnya. Setelah itu dikatakanlah 
kepada beliau, “Sesungguhnya sebagian sahabatada yang terus berpuasa.” 
Maka beliau bersabda, “Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat 
(kepadaku), mereka adalah orang-orang yang bermaksiat (. kepadaku).” 
HR. Muslim (1.114), An-Nasa'i (2.262), dan At-Tirmidzi (710). 


, 


sa OS JB AAS AU GA LE 3 AE IE 


269 Wilayah di antara kota Mekah dan Madinah berjarak delapan mil dari kota Usfan. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Sis 2-0 Ts E mat aa Ap Para At 5.1 
8, 3 


JUS H2 » Ada “dd Le 15 
CAN 3 gb Oi ja? ielag aa Al Ia Jaa 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Ketika 
melakukan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 
melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul mengerumuni 
seseorang, lalu beliau bertanya, “Ada apa dengannya?” Mereka menjawab, 
“Ia adalah orang yang berpuasa.” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.” HR. 
Al-Bukhari (1.946), Muslim (1.115), Abu Dawud (2.407), An-Nasa 'i (2.256), 
dan Ahmad (3/299) serta Ibnu Majah (1.664) dari jalur riwayat Ka'ab bin 
“Ashim. 


SI Ya 5 I daa da gs 1s ana aa 
8 ru 3x Tae 
an He Ba ai pai Acai 
2. 3 o AE 15 
Dari Abu Darda' Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kami pernah 
keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan 
Ramadhan pada hari yang sangat panas hingga salah seorang di antara 
kami meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya karena sangat 
panas. Tidak ada di antara kami yang berpuasa selain Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan Abdullah bin Rawahah.” HR. Al-Bukhari 
(1.945), Muslim (1. Kei Abu Dawud (2.409), dan Ahmad (5/194). 


G3 ani : Ce Bu SE MS AU 02) 3 3S (ea) 
Jeli ata PN IU ala SG R3 aa AS P3 
PENA MRT ja alus re ala 

Mega ae AI To dl Jas FP 5 Su 


Lega 


hg Se fo en delta Sg 


Mt 5 


Kapal 


Pa (SA al AS Ia 23 
Pan (Ah: JA Yi OB Gi ya 2 Ca G2 
3G “aa ISU 3 gl Salt Ae Ae 
An la ala Al Te dl IA mas HI SE 

PA PER 


Dari Jaz'ah Radhiyallahu Anhu dia berkata, Aku pernah 
mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu yang saat itu sedang 
dikerumuni oleh orang banyak. Ketika mereka telah membubarkan diri 
aku berkata kepadanya, “Aku tidak ingin menanyakan apa yang telah 
mereka tanyakan. Aku hanya ingin menanyakan perihal puasa dalam 
perjalanan.” Maka dia pun menjawab, “Kami dulu pernah bepergian 
ke kota Mekkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan 
ketika itu kami berpuasa. Lalu kami singgah di suatu tempat, kemudian 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jarak kalian dengan 
musuh kalian sudah semakin dekat, dan berbuka (tidak berpuasa) 
dapat membuat kalian lebih kuat.” Dan ini adalah sebuah rukhshah 
(keringanan), maka di antara kami pun ada yang masih berpuasa dan 
ada pula yang tidak berpuasa. Setelah itu, kami singgah lagi pada sebuah 
tempat, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian besok pagi kalian 
akan menghadapi musuh sedangkan berbuka akan membuat kalian lebih 
kuat, maka berbukalah kalian.” Ini adalah suatu ketetapan, maka sesudah 
itu, kami pun berbuka. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, “Sungguh, semenjak 
itu aku telah melihat kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dalam perjalanan.” HR. Muslim (1.120), Abu Dawud 
(2.406), dan Ahmad (3/35). 


Kapan Musafir Boleh Berbuka ketika Mulai Perjalanan 
Ba Hah al ab IE FS KE 
Ga Tail 3 It AIA Al Io GA calo kie Ih Al GP, 


& 


SN 3: JB sala 233 Bei Ona HL 
SEE aya ap ya: Tana AA JGA G3 
Je An ale Al To did pes aga aa GA 


Dari Ubaid Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Ja'far bin Jabr berkata, 
Aku pernah bersama Abu Bashrah Al-Ghifari salah seorang sahabat Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah kapal dari Al-Fusthath 
pada bulan Ramadhan, kemudian dihidangkan makan siangnya. Ja'far 
dalam haditsnya mengatakan: Padahal belum melewati rumah-rumah 
namun ia sudah meminta makanan untuk dihidangkan. Ia berkata, 
“Mendekatlah!” Aku menjawab, “Bukankah engkau masih melihat rumah- 
rumah itu (masih belum jauh perjalanan yang ditempuh)? Abu Bashrah 
berkata, “Apakah engkau membenci sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam?” Ja'far melanjutkan bahwa Abu Bashrah pun menyantap 
makanannya. HR. Abu Dawud (2.412) dan Ahmad (6/398). 


Larangan Puasa Wishal 
an 33) Maung ya jap asi 
Ha 5 asi Je SI Eat el 5 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan puasa wishal (menyambung buka dengan 
sahur) para sahabat pun ikut melaksanakan puasa wishal, namun ternyat 
hal tersebut memberatkan mereka, maka Rasulullah pun melarang mereka 
puasa tersebut. Mereka berkata, “Engkau sendiri melakukan wishal wahai 
Rasulullah. Beliau berkata, “Sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian, 
aku diberi makan dan minum.” HR. Al-Bukhari (1.962), Muslim (1.102), 
Abu Dawud (2.360), dan Ahmad (2/102). 


Su KITAB PUASA (CSE6 


Gada Ai AI bo al yg 2 LS AI P3 3 
erwasi je Jaga ag aje laga 
TA KONI PAN 


(1593) Dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, beliau bersabda, “Janganlah kalian melaksanakan puasa wishal.” 
Orang-orang berkata, “Namun, bukankah engkau melakukan puasa 
wishal?” Beliau bersabda, “Aku tidaklah sama dengan keadaan salah 
seorang dari kalian karena aku diberi makan dan minum atau ketika 
aku tidur aku diberi makan dan minum.” HR. Al-Bukhari ( 1.961), Muslim 
(1.104) dengan lafal, “Apa kepentingan seseorang berpuasa wishal, 
sesungguhnya kalian tidaklah sepertiku. Demi Allah, kalaulah bulan 
dipanjangkan bagiku, niscaya kulakukan puasa wishal, sehingga orang- 
orang yang berlebihan dalam beragama meninggalkan kebiasaannya yang 
berlebih-lebihan itu.” At-Tirmidzi (778), dan Ahmad (3/202) serta Abu 
Dawud (2.360) dari jalur riwayat Umar Radhiyallahu Anhu. 


AS Ka Ipa5 HE JBS AI s2 £ seal ae Os) 
Li: 3 SO oral Ga J5 Jl lai sed 5 ala 
Oa Par Ar ajaa »5 Je Jet 
ae ai SI UG sedan 
3 aa 2 JI G5 Sup USU ta 
Mar 3 sm ai Kk 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa wishal. Kemudian ada 
seseorang yang berkata kepada beliau, “Bukankah engkau melakukan 
puasa wishal, wahai Rasulullah?” Maka Beliau berkata, “Siapa dari 
kalian yang keadaannya sama denganku? Aku tidak sama dengan 
keadaan salah seorang di antara kalian karena walaupun aku tidur 
Rabbku selalu memberiku makan dan minum.” Tatkala mereka enggan 
menghentikan kebiasaan puasa wishal, maka beliau melakukan puasa 
wishal bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat hilal. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Maka ketika itu beliau bersabda, “Kalau hilal itu terlambat pasti aku akan 
menambah lagi puasa wishal bersama kalian.” Seolah-olah ucapan beliau 
ini disampaikan sebagai bentuk sindiran kepada mereka ketika mereka 
enggan menghentikan puasa wishal. HR. Al-Bukhari (1.965), Muslim 
(1.103) dengan tambahan lafal, “Maka bebankan pada diri kalian amalan- 
amalan yang kalian mampu.”, dan Ahmad (2/156). 


Menyegerakan Shalat Shubuh ketika Ramadhan 
et aa Idea AN G3 ML y si 32 (oto) 
43 RE Ky Ea ant Sa 2 aa 


20. 


opa aan aan ia Al La abi 
Las ne BAN “5. TA 
sa 


Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam dan Zaid bin Tsabit makan sahur bersama. Setelah 
keduanya selesai makan sahur, Nabi melaksanakan shalat maka Zaid pun 
turut shalat.” Kami bertanya kepada Anas, “Berapa rentang waktu antara 
selesainya makan sahur hingga keduanya melaksanakan shalat?” Anas bin 
Malik menjawab, “Kira-kira waktu seseorang membaca lima puluh ayat.” 
HR. Al-Bukhari (576), Muslim (1.097), An-Nasa'i (2.154) dari jalur Zaid, 
At-Tirmidzi (703), Ibnu Majah (1.694) dan Ahmad (3/170). 


BAB ES Ja II gen aan 3 Jia ap (0) 


del Tg LAH da dk Sa MAA 
2 25 IS A3 


Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Aku makan 
sahur bersama keluargaku kemudian aku bersegera agar mendapatkan 
shalat Subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” HR. Al- 
Bukhari (Al-Bukhari 577). 


Ma Ms Si 


ea Pp SE 3 yag Usa) 
Kr LI esis 3 Elo Lead he u aa 
3.23 KY) 


(1557) Dari Zirr bin Hubaisy Radhiyallahu Anhu, dia Penata “Aku 
pernah makan sahur bersama Hudzaifah, kemudian kami keluar untuk 
melaksanakan shalat, setelah sampai di masjid, kami melaksanakan 
shalat dua rakaat, lalu shalat didirikan dan tidak ada di antara keduanya 
jeda kecuali waktu yang sangat pendek.” HR. An-Nasa'i (2.152) dan 
Ahmad (5/396). 


Keutamaan Banyaknya Membaca Al-Our'an ketika 
Ramadhan 
Allah Ta'ala berfirman, 


me) Bejat ad Il eni Ona) gu As 


“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al- 
Our 'an.” (OS. Al-Bagarah /21: 185) 


L 3 ... 2 . td 0. 
Mega BIN se engan Jb Ai Osan) 
Ong 5 Pu sal os, al Ky ae 35 Al ko 
13 £ Pa na 9 Pia $- Ken Kadi Tt ta ad . 

Olkaa) ya 4 IS ga jai 3 bejad sa 
anna ng SIA ko Ad dah 1g 06 J6 GA 
BI 3 Gp 3 2 AAN la 

(1598) Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling sempurna dalam kebaikan. 
Dan paling sempurna adalah saat bulan Ramadhan ketika Jibril Alaihis 
Sallam datang menemui beliau. Jibril Alaihis Salam datang menemui 


beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan untuk membacakan Al- 
Our'an hingga Al-Our'an selesai dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi 


wa Sallam. Apabila Jibril Alaihis Sallam datang menemui beliau, maka 
beliau adalah orang yang paling sempurna dalam kebaikan melebihi 
lembutnya angin yang berhembus.” HR. Al-Bukhari (1.902), Muslim 
(2.308), An-Nasa'i (2.094), dan Ahmad (1/288). 


SN EP IE AS DS G5 HA al GE (ea) 


dota le PA Sae KA 2g ale 2 le 
KEL Ida NAN KEL NI ag ad ed pa 


Ad Jab SAN PEN 3 dare 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Jibril biasa 
membacakan Al-Gur'an Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sekali pada 
setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Jibril melakukannya dua kali. Dan beliau melakukan 
itikaf sepuluh hari pada setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun wafatnya, 
beliau melakukan i'tikaf selama dua puluh hari.” HR. Al-Bukhari (4.998), 
dan Ahmad (1/275 dan 2/336). 


Keutamaan Memberi Makan Orang yang Berpuasa 
Al Ia SE JBS ba Pn aga 
YEL ab je Da ber ur. PEN 


3 B0 
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani Radhiyallahu Sal dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang 
memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahala 
orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa 
sedikitpun.” HR. At-Tirmidzi (807), Ibnu Majah (1.746), dan Ahmad 
(5/192). 


An JA JG LE AM G3, TA ana On) 


- Abe JAN JUS IA gp aka NI NN ea 


Mt 


z0 
ea 


KINI € Pe LGS POP 


(1601) Dari Abdullah bin Az-Zubair Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbuka bersama Sa'ad bin 
Mu'adz, lalu beliau bersabda, “Orang-orang yang berpuasa telah berbuka 
puasa di sisi kalian, dan orang-orang yang baik telah makan makanan 
kalian, serta para Malaikat berdoa untuk kalian.” HR. Ibnu Majah (1.747), 
dan Ahmad (3/118). 


Doa Orang yang Berpuasa 
Allah Ta'ala berfirman, 
ba Z (ara £ ka 2 Lu “£ £ 


“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku.” (OS. Al-Bagarah (2): 
186) 


Allah Ta'ala berfirman, 
- SK OLALA Ac 4 RP 
“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah ena niscaya akan 
Una bagimu.” (OS. Al-Mu' min (40): 60). 


s8. 4 530 - PA Heran 
Jasa 2 :JG AL Al 2) 5 Pena 
SE SAS Joel ALI 1143523 3 V EYE 2g ada di 
0. 2. IL 
Ke 299 Pen 
(1602) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tiga orang yang doanya tidak 


tertolak: pemimpin yang adil, orang puasa hingga ia berbuka dan doa 
orang yang terzhalimi.” HR. At-Tirmidzi (3.958), Ibnu Majah (1.752), dan 


HADITS 


Ahmad (2/477). 


Mengajari Anak Berpuasa dan Menganjurkan Mereka untuk 
Berpuasa 


Rita BI Ja GAN Ja 2G 3 5 On) 
2G Waka aa Ga SIN ea di AA Nae Ala 
dag aa RS 236 26 Uta dani 3 aa KI 


-. 


BA IS Koba Sa TAN 23 IE S2 ah 
MEI Kis SA BIS KAA AA 


Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, Suatu pagi di hari 
Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim petugas ke 
perkampungan orang Anshar untuk menyampaikan pengumuman, 
“Barangsiapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan tidak berpuasa 
hendaklah ia puasa sejak mendengar pengumuman ini. Dan barangsiapa 
yang berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. 4 
Rubayyi' menambahkan, “Semenjak itu, kami berpuasa di hari Asyura, 
dan kami memerintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Kami 
membuatkan mereka mainan-mainan dari bulu. Apabila ada yang 
menangis minta makan, kami berikan setelah waktu berbuka tiba.” HR. 
Al-Bukhari (1.960), dan Muslim (1.136) 


Orang yang Boleh tidak Berpuasa 
Allah Ta'ala berfirman, 


Ka ?, 30 Go ace 

Op 259 9 25 sala KAN 5) 

“Dan bagi orang yang berat Sa wajib membayar fidyah, 
yaitu memberi makan seorang miskin.” (OS. Al-Bagarah (2): 184) 


FA nia Ae AI CP, va ea alas GS 58 0) 


". KITAB PUASA (CR NEA2 


SL or Gal SEA ta Pb IG Kepala Li 


Ls Mei omsng en DAS 
Ea FA oa 


Dari Atha dia mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu membaca 
Firman Allah Ta'ala, “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib 
membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (OS. Al-Bagarah 
(21: 184) Ia berkata, “Ayat tersebut tidaklah dimansukh (dihapuskan) 
namun merupakan keringanan bagi laki-laki tua dan wanita tua, yang 
keduanya tidak mampu berpuasa meka hendaknya memberi makan setiap 
hari satu orang miskin.” HR. Al-Bukhari (4.505). 


SJ Kai BE AN GP) ae le O (0:5) 


Ss» 


Is Geni AAA ah ala: JB A Sa CN 
Pa Ta An en Ant 13 4 re aa Ea 2) 
I GAN Ga Y sal ASI 3 3 AI 1g 


3 Ana ya 
(1605) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu tentang firman Allah 
Azza wa Jalla, “Dan barangsiapa yang tidak mampu untuk berpuasa 
maka hendaknya dia membayar fidyah dengan memberi makan orang 
miskin.” (OS. Al-Bagarah (21: 184) Yang tidak mampu untuk berpuasa 
artinya: dibebani membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang 
miskin. Firman-Nya, “Barangsiapa yang dengan kerelaan mengerjakan 
kebajikan.” (OS. Al-Bagarah (21: 184) Memberi makan orang miskin yang 
lainnya, bukanlah ayat yang mansukh, “tapi itulah yang baik baginya. 
Dan berpuasa lebih baik bagimu.” (9S. Al-Bagarah (2): 184) Dalam hal 
ini tidak diberikan keringanan kecuali bagi orang yang tidak mampu 
berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya.” HR. Al-Bukhari 
(4.505) dan An-Nasa'i (2.316). 


AI 2 gi Ia das HERAN Gan IA GA 
edit op Jen ala ssi JG pA3 : AS 


Lapang 25 JI) SALA -JE Se Dg aa 
353 


NA ea JUS IG 33 Ing ala 


-. 


£ 


8 - o na Ca e 27 
2 933 WA) os ata vaderl : JS r Oa TAKE 
9 tra IG LAI dhan MSN AA 3 5 dB ai Sl 
Gia Lana ds SAY SA pp 
Oo. £ SIN Si esai £ 21.7 
o1y- Lb 
Sale AN 
Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, seseorang dari Bani 
Abdullah bin Ka'ab saudara dari Bani Gusyair, dia berkata, Kuda 
tunggangan Rasulullah menyerang kami dan berhenti menyerangku. dia 
berkata, Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
ketika beliau sedang menyantap makanan. Beliau bersabda, “Duduklah, 
dan makanlah makanan kami ini!” Aku berkata, “Aku sedang berpuasa.” 
Beliau bersabda, “Duduklah! Aku beritahukan kepadamu tentang shalat 
dan puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan 
setengah beban shalat dan puasa dari orang yang sedang melakukan 
perjalanan, wanita yang sedang menyusui dan wanita hamil. Dan demi 
Allah, Allah telah menyatakan keduanya atau salah satu dari keduanya.” 
Dia berkata, “Maka aku menyesal tidak ikut menyantap makanan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” HR. Abu Dawud (2.408), At- 
Tirmidzi (715), Ibnu Majah (1.667), Ahmad (4/347), dan An-Nasa'i (2.266) 
dari jalur Amr bin Umayyah Adh-Dhamriy. 


Wanita yang Mengalami Haid dan Nifas Boleh tidak Berpuasa 
Namun Wajib Menggantinya pada Lain Hari 


Aan (5 BE AS Pa Saga 
Ssi LA 36 egb SL AN Ab ca 
GA eh 3 Ay aa di Ta AJ UT 


nano 


INSI SLS AG Yg 23 LS 


Dari Mu'adzah Al-'Adawiyah bahwa ada seorang wanita yang 
bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, “Apakah wanita yang haid 
menggadha shalat apabila telah suci?” Maka Aisyah menjawab, “Apakah 
engkau dari golongan Haruriyah? Kami dahulu pada zaman Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mengalami haid, ketika kami telah suci maka 
kami diperintahkan untuk menggadha' puasa dan tidak diperintahkan 
untuk menggadha shalat.” HR. Muslim (335), An-Nasa'i (2.317), Ibnu 
Majah (1.670), dan Ahmad (6/231). 


GAN He Oa IE IA GS AN gn Ke 3 Oo) 


z 


HA J Can naB ir Age sa 
Ba bera ATA SIS AN Io NN Ga 


(1608) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Aku mempunyai 
utang puasa Ramadhan dan aku tidak bisa menggadha'nya kecuali pada 
bulan Sya'ban.” Yahya berkata, “Karena dia sibuk karena mendampingi 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau karena bersama Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam.” HR. Al-Bukhari (1.950), Muslim (1.146), dan Ahmad 
(6/124). 


KAS AI Ko GAN JE JB ES Ah KE Al 35 mania 32 (04) aa) 
mn JUNE 123 Ip Jai SLS IS) ad tata 


Dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dan bukankah seorang wanita 
apabila sedang haid dia tidak shalat dan puasa? Itulah kekurangan 
agamanya.” HR. Al-Bukhari (1.951). 


Oadha Puasa Ramadhan yang Terlewat pada Hari-Hari Lain 
secara Terpisah 


Allah Ta'ala berfirman, 


Bie 20 


“Maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada 
hari-hari yang lain.” (OS. Al-Bagarah (2): 184) 


BAN GE IA IE ad GD san He 33 MW 


o£ 084, 


BAN J3 saga Ja gua Aa 
Ana Ara Ida jaan aan, 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Aku mempunyai 
utang puasa Ramadhan dan aku tidak bisa menggadha'nya kecuali pada 
bulan Sya'ban.” Yahya berkata, “Karena dia sibuk karena mendampingi 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau karena bersama Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam.” HR. Al-Bukhari (1.950), Muslim (1.146), dan Ahmad 
(6/124). 


O@adha Puasa bagi Orang yang telah Meninggal dan Orang 
yang MenennenP untuk Puasa Nadzar Saja 


- 4 s - 4 a s pen 
tuan 1 SE G5 LEE : My 
331 AE 2. - eT- 4 5 ket AI 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Siapa yang meninggal, sedangkan ia masih 


memiliki utang puasa, maka yang membayarnya adalah walinya.” HR. Al- 
Bukhari (1.952), Muslim (1.147), Abu Dawud (2.400), dan Ahmad (6/134). 


. 


GUI H5 AL JBS A1 G3 LA gile On) 


2 


Balas edan: 5 ads dg ala at I2 
La ati yaa pos sea SI 43 


83 .£ 


abis Ol GEN adit 338 1J Lia IE NE 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia — Datang 


seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meningal dunia 
dan dia mempunyai utang puasa selama sebulan, apakah aku boleh 
menunaikannya?” Beliau menjawab, “Ya.” Beliau melanjutkan, “Utang 
kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.” HR. Al-Bukhari (1.953), Muslim 
(1.148) dan Ahmad (1/258). 


IA Si JB AE AN GP oeeE al ye KI 
SI al Oa Io Gel - la 2 Jo ga 
Isi KOS Je cant JB KA ga 


SA Iss Aan (IE kmi SI 
Ta Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Seorang 
wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, saudara perempuanku telah meninggal, sementara ia 
mempunyai tanggungan utang puasa selama dua bulan berturut-turut.” 
Beliau menimpali, “Bagaimana pendapatmu sekiranya saudara wanitamu 
mempunyai utang, apakah engkau akan membayarnya?” Ia menjawab, 
“Tentu. “ Beliau bersabda, “Maka tanggungan kepada Allah lebih berhak 
(untuk dibayar).” HR. Al-Bukhari (1.953), Muslim (1.148) dengan sedikit 
perbedaan lafal, “Sesungguhnya ibuku...”, At-Tirmidzi (716), Ibnu Majah 
(1.785) dengan lafal redaksi miliknya. 


daan Se SE Es Na tg (1) 
patah! SIS aya 9 ala 4 Ga Ia 
Ade at an on Ju je Ea us ne 
BA Fa Ge ea 3 G EJG Sta 
SES A LA AAA TA LAS pd Jen 

NS 


(1614) Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Ketika aku 
sedang duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba 
datanglah seorang wanita dan berkata, “Aku pernah memberikan seorang 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


budak wanita kepada ibuku, dan kini ibuku telah meninggal. Bagaimana 
dengan hal itu?” beliau menjawab, “Engkau telah mendapatkan pahala 
atas pemberianmu itu, dan sekarang pemberianmu itu telah kembali 
kepadamu sebagai harta warisan.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai 
Rasulullah, ibuku punya utang puasa satu bulan, bolehkah aku membayar 
puasanya?” Beliau menjawab, “Ya, bayarlah puasanya itu.” Wanita itu 
berkata lagi, “Ibuku juga belum menunaikan haji, bolehkah aku yang 
menghajikannya?” Beliau menjawab, “Ya, hajikanlah ia.” HR. Muslim 
(1.149), Abu Dawud (1.656), At-Tirmidzi (667), Ibnu Majah (1.759) dan 
Ahmad (5/349). 


. 33 2 LATT 30. 3d 
ga aja SITE EA di 925 ud lap 0 (ne) 
. & el - 0 Ae - - 0 
#53 AI 3 3, Yaa 15 . —a2 Lg d3 13 SU 3 Ola, 

day 204 1 s3 01. « 
“ Ip ALS 3 Ya Pan II 

(1615) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Apabila 

seseorang sakit pada bulan Ramadhan kemudian meninggal dan belum 

melakukan puasa maka memberikan makan (orang lain) sebagai gantinya 

dan ia tidak berkewajiban untuk menggadha, dan apabila ia memiliki 


nadzar maka walinya yang menggadha untuknya.” HR. Abu Dawud 
(2.401). 


Keutamaan Shalat Tarawih 
Allah Ta'ala berfirman, 


133 Patretad ” 


ape SA 33, 1 A5 “58 & 
Jaa GI 53 Tale, AE AE Han IN GB oa S8 235 Ola ol 


O 


“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) 
berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam 
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 
bersamamu.” (OS. Al-Muzzammil (731: 20) 


ed 


GEN ENI JL 5 HE gl yP 


Aye Beta UP 
To SI 3 


(1616) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Ketika 
turun awal surah Al-Muzammil, mereka (para sahabat) bangun (untuk 
mengerjakan shalat) sebagaimana bangunnya ketika di bulan Ramadhan 
hingga turun akhir dari surah Al Muzzamil, sedangkan rentang waktu 
turunnya awal surah Al-Muzammil dengan akhir surah itu selama satu 
tahun.” HR. Abu Dawud (1.305). 


IA Jp JB JG KE IN G3 SA aga OM) 
Isak GLS G5 Ol Fla ya el ae di 


UD ya3 GUSA Ela aa AI AG 32 SI Ia ABU 
(4617) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa dan mendirikan 
Shalat malam di dalamnya maka dosa-dosanya yang telah lalu akan 
diampuni. Dan barangsiapa yang shalat pada malam lailatul gadar 
dengan penuh keimanan dan harapan, maka dosa-dosanya yang telah 
lalu akan diampuni.” HR. Al-Bukhari (1.901), Muslim (760), Abu Dawud 
(1.372), At-Tirmidzi (683), Ibnu Majah (1.641) dengan lafal, “Barangsiapa 
berpuasa...” Dan Ahmad (2/289). 


BN, 25 TERI EA G5 aa as 53 GW) 
AN an Jai OS AS ae Gp Lag ag ale A3 


SA 452 123 JB Wajan pet ag 
Ja Se JT SK . AP AG Yng 


An aa ea ale dn Ja Ji pa 
ale Lo as Ja ng 5 AS JB pena 


Belo jen dash J3 Ke 3 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Ob 3 He Per 
EKA SA Ya and 


Dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat kamar di masjid, lantas Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju kamar itu untuk shalat di dalamnya. 
Zaid bin Tsabit menambahkan: Beberapa orang sahabat datang dan 
berkumpul untuk shalat bersamanya, hingga suatu malam Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. 
Sebagian sahabat lalu berdehem dan mengangkat suaranya serta 
melempari pintu rumah beliau. Zaid bin Tsabit melanjutkan, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui mereka dalam keadaan 
marah, dan bersabda, “Wahai manusia sekalian, masih saja kalian 
melakukan perbuatan kalian itu (shalat malam), aku khawatir bahwa 
shalat itu akan diwajibkan atas kalian. Shalatlah kalian di rumah-rumah 
kalian, sebab seutama-utama shalat seseorang adalah di rumahnya 
kecuali shalat wajib.” HR. Al-Bukhari (731), Muslim (781), Abu Dawud 
(1.447), dan Ahmad (5/182). 


Sg SE Po GA EA G3 3 iss 3s ON) 
Kn Ag Tah Kemla 3 SA 9 jeledn jagandi 
SG EN AA 5 Ja da kata la 


Eh era aa: SAE AI en il yi ah IA 


Kena 2 ih Se gag di ita 
Olan BNI Kla La 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha -istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam- bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
melaksanakan shalat di masjid, maka orang-orang mengikuti shalat beliau. 
Pada malam berikutnya beliau kembali melaksanakan shalat di masjid dan 
orang-orang yang mengikutinya bertambah banyak. Pada malam ketiga 
atau keempat, orang-orang banyak sudah berkumpul namun Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. 
Ketika pagi harinya, beliau bersabda, “Sungguh aku mengetahui apa yang 


kalian lakukan tadi malam dan tidak ada yang menghalangiku untuk 
keluar shalat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir diwajibkan atas 
kalian.” Kejadian ini di bulan Ramadhan. HR. Al-Bukhari (1.129), Muslim 
(761), Abu Dawud (1.373) dan Ahmad (5/182). 


di Hb Ia DG Al ga KE NA 
aa dapa Lam neng ja Id at Iu 
as jas L Bia 2S 2d 28 2 s3 
Ga aa Yi Sstt ag H3 aka AS 


LAS clan Iis Las (ala SE A1 GS yan 
Ia GA Bb lil 38 aldi jae ka IN 


AS EL Je 3 24353 Ka Teja ai 333 3 ai 
(3 . 03 102 91 35 

« a ag La Ol rar eni Ke GL ae 
PN SPA rod bara Seda Lada, A33 PS EL ii 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam suatu ketika keluar di tengah malam untuk 
melaksanakan shalat di masjid, kemudian orang-orang mengikuti shalat 
di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian 
tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul 
bertambah banyak yang mengikuti shalat beliau. Dan pada waktu paginya 
orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada 
malam yang ketiga orang-orang yang berkumpul di masjid semakin 
bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada 
malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga 
akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau 
selesai shalat Fajar, belia menghadap kepada orang-orang membaca 
syahadat lalu bersabda, “Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak 
tahu keberadaan kalian malam tadi. Akan tetapi aku takut jika shalat 
tersebut diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu.” Hingga 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat seperti itulah keadaannya. 
HR. Al-Bukhari (2.012), dan Muslim (761). 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


ega esai asas G3 

Ab ya ba Ja Pane An ae AN 
Jess gek ihna os jau 
Pung In GEA « JAN JBS C5 5 :2 -g 
IS SL EN dana Ga ASI Jaa Cak as 


. y3 Ld 


8 Gas AAN ga SI sja da ada 


FA 


OB AIA GA sd en ATI) dish ca 


Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Kami pernah 
berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan 
Ramadhan namun beliau tidak melakukan shalat malam bersama 
kami pada bulan tersebut hingga tinggal tujuh hari. Kemudian beliau 
melakukan shalat malam bersama kami sampai berlalu sepertiga malam. 
Tatkala malam keenam (yaitu malam ke dua puluh empat dari awal 
Ramadhan), beliau tidak melakukan shalat malam bersama kami, 
dan tatkala malam kelima (yaitu malam kedua puluh lima dari awal 
Ramadhan) beliau melakukan shalat malam bersama kami hingga berlalu 
setengah malam. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, seandainya engkau 
menambahkan shalat sunah bagi kami pada sisa malam ini, maka itu 
lebih baik bagi kami.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya apabila seseorang 
shalat bersama imam hingga selesai, maka akan dihitung baginya pahala 
shalat semalam suntuk.” Tatkala malam ke empat yaitu malam ke dua 
puluh enam dari awal Ramadhan, beliau tidak melalukan shalat malam 
bersama kami, dan ketika malam ke tiga (yaitu hari ke dua puluh tujuh 
dari awal Ramadhan), beliau mengumpulkan keluarga dan para istrinya 
serta para wanita, setelah itu beliau melakukan shalat bersama kami 
hingga kami khawatir tertinggal akan kemenangan.” Aku bertanya, 
“Apakah kemenangan itu?” Abu Dzar menjawab, “Sahur.” HR. Abu Dawud 
(1.375), An-Nasa'i (1.604), At-Tirmidzi (806), Ibnu Majah (1.327), dan 
Ahmad (6/177) serta Al-Muwatha' kitab 6 bab 1. 


Pee SESI GE KE 3 GA IS GE 


MT 


sk Danar Gta ah A3 2 35 ALAN y3 

In A3 JS Ia aa santa) JIN Tea GI 
Se mba DN Ne sik singa Gi: 2g lada 
UN TA bai 3 3:3 3 Ea pa Ni 
HR BEN sa Net JS Ken IL Sala GA el 
S6 JAN El ap Doha ll ia a Jai GE GA - 


3 3 

Dari Abdurrahman bin Abdul Gariy bahwa dia berkata, “Aku 
keluar bersama Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu pada satu 
malam di bulan Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang 
shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada orang yang 
melaksanakan shalat sendiri dan ada seorang yang melaksanakan shalat 
diikuti oleh beberapa orang makmum. Maka Umar berkata, “Aku melihat 
seandainya mereka semuanya shalat berjamaah dengan satu orang imam, 
itu lebih baik.” Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu 
mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubbay bin 
Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan 
ternyata orang-orang shalat dalam satu jamaah dengan dipimpin seorang 
imam, lalu Umar berkata, “Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini.” Dan mereka 
yang tidur terlebih dahulu lebih baik daripada yang shalat awal malam, 
yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan 
orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam. HR. Al- 
Bukhari (2.010), dan Al-Muwatha' kitab 6 bab 2. 


Al 23 LEG JA FI KE y Sel alas OM 

AN Jaa 5 IS EK ESA 23 LAN 

AI Io ea adala 23 

Pe Paya bae Ag tes ga 
2 Ul 3 OeP3 Gea sa Jus s6 WI 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


APA CE IE Ia 3 abs ak il 


SLS Gd Gea GEA NS 
dare Hove 


Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia pernah 
bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha -istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam - tentang cara shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di 
bulan Ramadhan. Maka Aisyah Radhiyallahu Anha menjawab, “Tidaklah 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat malam di 
bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat, 
beliau shalat empat rakaat, dan jangan engkau tanya tentang bagus dan 
panjangnya kemudian beliau shalat empat rakaat lagi dan jangan engkau 
tanya tentang bagus dan panjangnya kemudian beliau shalat tiga rakaat.” 
Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir?” Beliau menjawab, 
“Wahai “Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur.” HR. 
Al-Bukhari (1.147), Muslim (738), Abu Dawud (1.341), Tirmdzi (439), dan 
Ahmad (6/73). 


Jaa as JPN SE GE Dl Gp 2, LG 3a 
Ve ml did LN satya Sana Na 
SLS) RE JUS ai Ala 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Aku tidak 
mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca Al-Guran 
seluruhnya dalam semalaman dan melaksanakan shalat semalaman 
hingga waktu subuh dan juga menjalani puasa sebulan penuh kecuali 
pada bulan Ramadhan.” HR. Muslim (746), Abu Dawud (1.342), An-An- 
Nasa'i (1.600), dan Ahmad (6/54). 


Keutamaan Sepuluh Hari Terakhir 


Abu 5 aa Al Ja SI GE AI op, LES 38 Once) 


AA ARp 31 155 Jalil Wen gaAl J3 8) 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam ketika memasuki sepuluh hari terakhir (Ramadhan), 
maka beliau menghidupkan malam-malamnya (dengan giyamullail) 
dan mengencangkan ikatan kainnya serta membangunkan keluarganya.” 
HR. Al-Bukhari (2.024), Muslim (1.174), Abu Dawud (1.376), Ibnu Majah 
(1.768), Ahmad (6/41). 


SE Tana te “ai Tun ja 


(1626) Dari Ali Radhiyallahu Anhu bahu Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menghidupkan malam-malamnya (dengan giyamullail) pada 


sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. HR. At-Tirmidzi (795), dan Ahmad 
(1/132). 


KIE Io LAN KSB Ah oa, Lae 3s (U) 


tg It 
(1627) 1627.) pari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersungguh-sungguh (beribadah) pada sepuluh hari 
terakhir (bulan Ramadhan) tidak seperti ketika diluar waktu-waktu 
tersebut.” HR. Muslim (1.175), At-Tirmidzi (796), Ibnu Majah (1.767), dan 
Ahmad (6/256). 


GEN EA OK JB ka Wi ge sah dia Ot) 
8 le Pra ia ee CA 5 AS 4 Al Ls 
SEE ES ee KS 3 ag ad eh aa 


AB YA 5 all “di 3 Ge Pa 
(1628.) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Jibril biasa 
membacakan Al-Gur'an kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
sekali pada setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, Jibril melakukannya dua kali. Dan beliau 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf sepuluh hari 


pada setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun wafatnya, beliau melakukan 
i'tikaf selama dua puluh hari.” HR. Al-Bukhari (4.998), Abu Dawud (2.466), 
dan Ibnu Majah (1.769). 


Berusaha Mendapatkan Malam Lailatul Gadar 


Allah Ta'ala berfirman, 


(Or Bu: ANA AU 


“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. 
Sungguh, Kamilah yang memberi peringatan.” (0S. Ad-Dukhin (44: 3) 


Allah Ta'ala berfirman, 


an TE 


2 PI KA at dua BO Aa aka ad - 
O4 Aga: Ou KASI If Ab AN Ga 
O Asna 


“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Gur'an) pada malam 
gadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam 
kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun 
para malaikat dan Ruh Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur 
semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar.” (OS. Al-Oadr 
(971: 1-5) 


SISA Jos gp LE on ah al Ga 
Au al Basa KG jadi Bel A8 ga sd dls 
Ia pAB Ul gas Ulas ULOI OLS35 Flo G5 853 Ga 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Barangsiapa melaksanakan shalat 
pada malam lailatul gadar dengan penuh keimanan dan harapan, maka 
dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni dan barangsiapa yang 


an wan bo 


berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan, maka dosa-dosanya yang 
telah lalu akan diampuni.” HR. Al-Bukhari (35 dan 1.901), Muslim (760), 
Abu Dawud (1.372), At-Tirmidzi (683), dan Ahmad (2/347). 


8 & 3 3 ita 3 3- 30 3b ore 03 - 0 - . 
Iso AN Iga IE ai UaS IN P3 AS pl GE 
SB AN TS ats SNI dl any ial salin ala dn 
BSN os kena s1 83 Ie SNP 3 s3. Led Pd 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Carilah Lailatul Gadr pada 
sepuluh hari terakhir, apabila salah seorang dari kalian merasa berat (tidak 
mampu) maka hendaknya jangan terlewatkan tujuh malam terakhir.” HR. 
Al-Bukhari (2.015), Muslim (1.165), Abu Dawud (1.385), dan Ahmad (2/44) 
serta At-Tirmidzi (792) dari jalur riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha. 


Pd 
pr 


s5 PE an N 5 ST 530. 3d PN An (3 - 
2 en CP Y&, Ol 1 OS Al Pj AS plg YA 
2. £ “ . 2 2 3 - Pa , Feri 
«VI - SI Goal Ad 3 eng ale be 
2 GK 02 “0 P3 pa of- 4 s8, 4 1 - Tuas 
SE A8 SI) SL ian ana AI Lo dl Jas JAS 
P2 os . Gg ea AB LG 0.1 A £ og . 
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa beberapa orang 
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermimpi mendapati 
Lailatul dadar pada tujuh hari yang terakhir. Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam lalu bersabda, “Aku melihat bahwa mimpi kalian terletak 
pada tujuh hari terakhir. Barangsiapa ingin mendapatkannya, hendaklah 


mencarinya pada tujuh hari yang terakhir.” HR. Al-Bukhari (2.015), 
Muslim (1.165), dan Al-Muwatha' 895. 


o1- 4 Bina & 4 . 0S Asi» o- 
ASEAN ID MI Iga, OS 16 A33 LE NT 
2 Oo STet GG EN 1 2 « 1... 8 , 5 8 - a33 
Oka) Ga SINI isl 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, Nabi Shallallahu 


Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan 
Ramadhan, beliau bersabda, “Carilah lailatul gadar pada sepuluh malam 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


terakhir bulan Ramadhan.” HR. Al-Bukhari (2.020), dan Ahmad (6/56). 
Mara - 4 5 - 4 T & a£ 0 4 aa o- 
2 NN na 2 Nr) 
2 25 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda, “Carilah Lailatul dadar pada malam yang 


ganjil pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan.” HR. Al-Bukhari 
(2.017), dan Muslim (1.169). 


Para Kla AN Io ga 25 WE AI 3 or ly 0 . 
3 dan Ol Ia SL Aa 3 Uya Je: 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam beliau bersabda, “Carilah lailatul gadar pada sepuluh 
terakhir bulan Ramadhan, sembilan tersisa, tujuh tersisa atau lima 
tersisa.” HR. Al-Bukhari (2.021), Abu Dawud (1.381), dan Ahmad (1/231). 


2g SE E Al 33 cela ap Fate kz 
G2 II SIS YAN IL Co Aa ala A1 Ia 
56 AI ad lh S3 8 ena” IE Sae 


8 Se, Nas pe Os —$ 3 Tag CP , SG, 
Ih, And, Kam II 


Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar hendak memberitahukan 
lailatul gadar kepada kami, ternyata dua orang dari kaum muslimin 
yang berselisih. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, 
“Sesungguhnya aku keluar hendak memberitahukan tentang lailatul 
gadar kepada kalian, karena Fulan dan Fulan berselisih, maka laitatul 
gadar diangkat kembali (menjadi tidak diketahui), semoga saja hal itu 
lebih baik bagi kalian, maka carilah lailatul gadar pada sepuluh hari 


Gn wan 


terakhir, yaitu pada hari kesembilan atau ketujuh atau kelima.” HR. Al- 
Bukhari (2.023) 


daa Ane DA maa Ban 
Pe ale HI Led 
gek KAK USA 36 Sl J3 ja SI 
S3 3 Lebat, 2G S5 dan GB desi 
S5 AA III et ek Ah AN J3 
SAN Lan JURI IE AE SEE 
KE ball 9 1315 Gp BI Fa 3 be 
Gp pa Hafal jaga 


.. 


z 
2. Je 
8 


ARA Kama La ESG JB ah SN 5 Jah Je 
Sari KE Ali SIG Oa he 221520 Pen Lai, 
Sp BEN Ya Si Nb ea Uh pa 
Is ol ja 8 ASN at IE Dop gak ehh 
S5 olah Sg Ia JII ea KERN Iag ala ala 2 lo Al 
Kar Jian Je Ba ge Ia KI 
KAN Kia 3 Ae rilku Pan ga 
JI si JI Bad, sea ah HIU cat 153 
PN Bila ea si se sa can 
a26” SI dan bal yuan 

dinamai In SI gal dp” 1 aan GAN 
ai ai 63 383 CAT SIM II Ha 2 Ho Sg ob 


ENSIKLOPEDI DM 
HADITS 


AS AA Ha Sia dai Kp AAN 055 
Ad, Oral! Laga 4 an Ag Ang ai 2S Op 253 Gn 


SN al Ia Sajka SA II 2 


Dari Abu $ Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh 
malam pertengahan bulan Ramadhan untuk mencari lailatul gadar, 
hal itu dilakukan sebelum diketahui kapan terjadinya malam yang 
penuh berkah tersebut. Tatkala sepuluh hari pertengahan Ramadhan 
telah tiba, beliau memerintahkan untuk membuat kemah setelah itu 
diperintahkan untuk merobohkannya, kemudian beliau diberitahu bahwa 
malam Lailatul Gadar terjadi pada sepuluh malam terakhir lantas beliau 
memerintahkan orang-orang untuk membuat kemah kembali, mereka 
pun kembali membuatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
keluar menemui orang-orang dan bersabda, “Wahai manusia sekalian, 
sesungguhnya aku telah diberitahu kapan lailatul gadar terjadi, aku 
keluar untuk memberitahu kalian. Ternyata ada dua orang yang berselisih 
masing-masing dari kedua diikuti setan. Maka aku pun terlupa menjadi 
tidak diketahui, maka carilah lailatul gadar pada sepuluh hari terakhir, 
yaitu pada hari kesembilan atau ketujuh atau kelima.” Perawi berkata, 
“Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya engkau lebih mengetahui hitungannya 
daripada kami.” Abu Sa'id menjawab, “Sudah barang tentu aku lebih 
mengetahui hal itu daripada kalian.” Perawi berkata, “Apa maksud dari 
hari kesembilan atau ketujuh atau kelima?” dia menjawab, “Apabila telah 
masuk hari kedua puluh satu yang hari setelahnya adalah hari kedua 
puluh dua, maka hari tersebut disebut hari kesembilan. Apabila telah 
masuk hari kedua puluh tiga, maka hari tersebut disebut hari ketujuh. 
Apabila telah masuk hari kedua puluh lima maka hari tersebut disebut 
hari kelima.” 


Di dalam riwayat lain: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan 
itikaf pada sepuluh hari awal bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkannya 
pada sepuluh hari pertengahan, dalam sebuah kubah kecil yang terbuat 
dari permadani dan pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil 
tikar itu, dan diletakkannya di sudut kubah. Kemudian menampakkan 
kepalanya seraya berbicara kepada orang-orang. Maka mendekatlah 
mereka kepada beliau, beliau bersabda, “Aku telah i'tikaf sejak sepuluh 
hari awal bulan untuk mendapatkan Lailatul dadar, kemudian sepuluh 


hari yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul 
Oadar itu terdapat pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Karena itu, 
barangsiapa yang hendak melakukan i'tikaf, maka itikaflah.” Maka para 
sahabat pun ikut i'tikaf bersama beliau. Dan beliau juga bersabda, “Aku 
bermimpi melihat Lailatul dadar di malam ganjil, yang pada pagi harinya 
aku sujud di tanah yang basah.” Pada waktu pagi malam kedua puluh satu 
beliau shalat Shubuh sedangkan hari hujan sehingga masjid tergenang air. 
Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai shalat Shubuh, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam keluar, sedangkan di kening dan hidungnya ada tanah 
basah yang menempel. Malam itu adalah malam ke dua puluh satu dari 
sepuluh yang akhir bulan Ramadhan.” HR. Muslim (1.167), Ahmad (3/10), 
At-Tirmidzi (793) dari jalur Abu Bakrah, Al-Bukhari (2.023) dari jalur 
Ubadah secara ringkas. 


WI Kamu 5 Rae NP Bgn Kata) 


EA NAK sa aa SG as Ii 25 ala 
KANG LAI Bae Gal IA el esa 


“ 


Wake ap GAS adil J2 GA AS JI BA S3 
SISA Sah Ea adu Ega SL JUS Kap 


ES RAN ta In AN Ga GIE IS 2 Gada 
CN Uap OI GAN BE Bu Alai dala, Ala 


Ai -JE 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Kami pernah 
berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan 
Ramadhan namun beliau tidak melakukan shalat malam bersama 
kami pada bulan tersebut hingga tinggal tujuh hari. Kemudian beliau 
melakukan shalat malam bersama kami sampai berlalu sepertiga malam. 
Tatkala malam keenam (yaitu malam ke dua puluh empat dari awal 
Ramadhan), beliau tidak melakukan shalat malam bersama kami, 
dan tatkala malam kelima (yaitu malam ke dua puluh lima dari awal 
Ramadhan) beliau melakukan shalat malam bersama kami hingga berlalu 
setengah malam. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, seandainya engkau 
menambahkan shalat sunah bagi kami pada sisa malam ini, maka itu 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


lebih baik bagi kami.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya apabila seseorang 
shalat bersama imam hingga selesai, maka akan dihitung baginya pahala 
shalat semalam suntuk.” Tatkala malam ke empat yaitu malam ke dua 
puluh enam dari awal Ramadhan, beliau tidak melalukan shalat malam 
bersama kami, dan ketika malam ke tiga (yaitu hari ke dua puluh tujuh 
dari awal Ramadhan), beliau mengumpulkan keluarga dan para istrinya 
serta para wanita, setelah itu beliau melakukan shalat bersama kami 
hingga kami khawatir tertinggal falah.” Aku bertanya, “Apakah falah itu?” 
Abu Dzar menjawab, “yaitu sahur.” HR. Abu Dawud (1.375), An-Nasa 'i 
(1.604), At-Tirmidzi (806), Ibnu Majah (1.327), dan Ahmad (6/177) serta 
Al-Muwatha' kitab 6 bab ta 


AN 623 AS 3 Hae IA NS 3 GE 
TI Cam SAN is 2 Aka AA: apa 
lgs Harga sa genuata AI A23 JUS $, 

b engg Deh yh An gebona 
San pake ES Kap Ga USU aga I le 
Ne SE AE Je apudara 


Itik der Par Aa arah ale 3 La 
Dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata, Aku bertanya aa bin Ka'ab 
Radhiyallahu Anhu, aku berkata, Sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud 
berkata, “Barangsiapa yang shalat malam sepanjang tahun, niscaya ia 
akan menemui malam Lailatul Gadr.” Ubay berkata, “Dia menginginkan 
supaya orang-orang tidak hanya bersandar pada malam tertentu saja, 
sesungguhnya malam itu terdapat pada bulan Ramadhan. Malam itu 
terdapat di sepuluh hari terakhir, dan malam itu adalah malam kedua 
puluh tujuh kemudian dia bersumpah tanpa mengucapkan insya Allah, 
menegaskan bahwa malam itu terdapat pada malam kedua puluh tujuh. 
Lalu aku bertanya, “Dengan alasan apa engkau mengatakan lailatul 
gadar terjadi pada malam ke dua puluh tujuh, wahai Abu Mundzir?” 
dia menjawab, “Dengan tanda-tandanya, sebagaimana Rasulullah telah 
mengabarkan kepada kami yakni pada pagi harinya matahari terbit tanpa 
sinar yang menyorot.” HR. Muslim (762), Abu Dawud (1.378), At-Tirmidzi 
(793), dan Ahmad (5/130). 


cl wan 


ta 


Is Al Jpn Ol A2 AI 623 ajaa 33 0 01r3) 


Kan ab AA Pujon, SE 2 5 3 


2 sp pb ai dg ng 


z 


Sh TI Ss S6 2 SE AN Io ab Ja 


NN ana 


(1639) Dari Abdullah bin Unais Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku diperlihatkan Lailatul Gadar, 
kemudian aku lupa. Dan esok paginya aku sujud di tanah yang basah.” 
Abdullah bin Unais berkata, “Kemudian turun hujan pada malam ke dua 
puluh tiga dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat bersama 
kami. Kemudian beliau pulang dan terlihat bekas tanah basah di dahi 
dan hidung beliau.” Abdullah bin Unais juga berkata, “Itu adalah malam 
kedua puluh tiga.” HR. Muslim (1.168), dan Ahmad (3/495). 


AI JGA A2 AI osn pa Se an ye Oi) 
KSAN Wa aa GAS j3 3 SE SU H3 
span Ja, Pl JS ra elsa, ab 
15 SE JENEA IAN IG Sn Ja seb AA Ala 
beng da tadi 30 
AN al 


(1640) Dari Abu Al Khair dari Ash-Shunabihi Radhiyallahu Anhu 
bahwasanya dia bertanya kepada Ash-Shunabihi, “Kapan engkau 
berhijrah? Dia menjawab, “Kami berhijrah dari Yaman hingga kami 
sampai di Juhfah. Kemudian kami bertemu dengan seorang pengendara 
dan aku tanyakan kepadanya tentang kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam. Dia menjawab, “Kami telah menguburkan jasad Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam sejak lima hari yang lalu. Aku bertanya 
lagi, “Apakah engkau mendengar berita tentang lailatul gadar? Dia 
menjawab, “Ya, Bilal -mu'adzin Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam - 
mengabarkan kepadaku bahwa itu terjadi pada hari ketujuh dari sepuluh 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


hari terakhir.” HR. Al-Bukhari (4.470). 


mm. 


- Je 


al Pai Hb pie RI Eariara 


- 


Bl 9 nia sa Peka Aa ala At Ll 
sa Yaya Jane als2 din 


Ka HE da IAI, R) 
ANN PAN UNA PP SA IN ge 
Is nian ga aa ga Ig sda 

APE TAS Na Tnnen GAN la 


(1641) Dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Annas dia berkata tentang 
malam lailatul gadar, “Demi Allah, sesungguhnya aku tahu malam 
apakah itu. Malam itu adalah malam yang Rasulullah memerintahkan 
kita untuk menegakkan shalat di dalamnya, yaitu malam kedua puluh 
tujuh.” Dalam riwayat lain: Dari Zirr Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Aku mendengar Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, dan telah dikatakan 
kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, “Barangsiapa yang 
melakukan shalat malam sepanjang tahun, niscaya ia akan menemui 
malam Lailatul Gadr.” Ubay berkata, “Demi Allah yang tidak ada ilah yang 
berhak disembah selain Allah, sesungguhnya malam itu terdapat dalam 
bulan Ramadhan. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tahu malam apakah 
itu. Lailatul Oadr itu adalah malam, di mana Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk shalat di dalamnya, malam 
itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan 
Ramadhan). Dan tanda-tandanya ialah, pada pagi harinya matahari 
terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot.” HR. Muslim (762). 


Doa yang Dibaca pada Malam Lailatul Gadar 
Al Jpn GEA UI WS AU 52) LSG 3S 


21 Ukitake ae air ke Da mabans 
IE GAN EA IS P3 ON HI 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui mendapatkan malam 
lailatul Yadar, apa yang harus aku ucapkan?”, beliau menjawab, 
“Ucapkanlah, Allahumma Afuwwun Karim Tuhibbul Afwa Fa'fu “Anni 
(Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf mencintai kemaafan, 
maka maafkanlah aku).” HR. Tirmizdi (3.515), Ibnu Majah (3.850), dan 
Ahmad (6/258). 


Ytikaf di Bulan Ramadahan dan Selainnya 
Allah Ta'ala berfirman, 


& 10 CA 2 4, 
Ka Io di 3 SAS TN AANG 


“Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam 
mesjid.” (OS. Al-Bagarah (2): 187) 


SAE DI SG Ti MR AN G5 AG 35 ir) 
SAN AN AS, s6 15 Si jagad 


PE KEP AI 233 "Tn 


(1643) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha -istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam - bahwa beliau beri'itikaf pada sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya melakukan i 'tikaf 
setelahnya.” HR. Al-Bukhari (2.026), Muslim (1.172), Abu Dawud (2.462), 
Ahmad (6/92). 


AI Ko GEN SL AS Ah 9g al Pa aan 
Ne unta 


(1644) Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh 


hari yang akhir dari bulan Ramadhan.” HR. Al-Bukhari (2.025), Muslim 
(1.171), Ahmad (2/133) dan At-Tirmidzi (803) dari jalur Anas. 


0. - 99 20 - 15 23 £ o- 
GA IE aa OS JG ES AN (62) 3 Haa ge Wo) 
1 3g- 3 o& 13 Pa 2 ih 

3 ob SAE ra ae AN A1 
BAE NA 3G $ CA S3 A3 A5 3 Ta 
Dari Abu Hurairah paliisanata Rina ia berkata, “ Tor biasa 
membacakan Al-Our'an Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sekali pada 
setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, Jibril melakukannya dua kali. Dan beliau melakukan 
i'tikaf sepuluh hari pada setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 
wafatnya, beliau melakukan i'tikaf selama dua puluh hari. ” HR. Al- 


Bukhari (2.044 dan 4.998), Abu Dawud (2.466), Ibnu Majah (1.169), dan 
Ahmad (2/275 dan 2/336) serta At-Tirmidzi (790) secara ringkas. 


AI Ips SITE kta D1 g2 HN pan dl Ge 
nba Sa sn SEA (ES Iga Al La 
Sa da La ya Pa TP 
HAN 3 oa 3x masak KAI R0 IBL san 
CN 3 KANAN PAN SEE Ag PN Gd 
as Ida 3 pn 
1I dh EN SAS AS ASASI Aa 3 
FA “aj tb 3 Wan Ia bj AA ji P3 
GAN ar lose Jl 6: 383 CS SI A3 da 
Pp ea AI TN Brg dam Fz 


o£ 3. 


AD Oh AI baal gs al R93 Ga NS 


AN Ga nyi Sial 
T KITAB PUASA iba 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh 
hari awal bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkannya pada sepuluh hari 
pertengahan, dalam sebuah kemah kecil yang terbuat dari permadani 
dan pintunya ditutup dengan tikar. Lalu beliau ambil tikar itu, dan 
diletakkannya di sudut kemah. Kemudian menampakkan kepalanya 
seraya berbicara kepada orang-orang. Maka mendekatlah mereka kepada 
beliau, beliau bersabda, “Aku telah melakukan i'tikaf sejak sepuluh 
awal bulan untuk mendapatkan Lailatul dadar, kemudian sepuluh 
yang pertengahan. Kemudian diberitahukan kepadaku bahwa Lailatul 
Oadar itu terdapat pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Karena itu, 
barangsiapa yang hendak melakukan i'tikaf, maka i'tikaflah.” Maka 
para sahabat pun ikut melakukan i'tikaf bersama beliau. Dan beliau juga 
bersabda, “Aku bermimpi melihat Lailatul dadar di malam ganjil, yang 
pada pagi harinya aku sujud di tanah yang basah.” Pada waktu pagi 
malam kedua puluh satu beliau shalat Shubuh sedangkan hari hujan 
sehingga masjid tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah selesai 
shalat Shubuh, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, sedangkan di 
kening dan hidungnya ada tanah basah. Malam itu adalah malam ke 
dua puluh satu dari sepuluh yang akhir bulan Ramadhan.” HR. Muslim 
(1.167), Ahmad (3/10), At-Tirmidzi (793) dari jalur Abu Bakrah, Al-Bukhari 
(2.023) dari jalur Ubadah secara ringkas. 


2 Eta sea aa 
ANE AN Io GEN SI LE AU 2 XS ya 
ANE AS IG LN Ga AN EN Ay S6 Jl 

AI Gapis SIGN Jail Ad 3 OK WS 


Dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf pada sepuluh hari yang 
terakhir di bulan Ramadhan, lalu beliau tidak melakukan i'tikaf satu 
tahun ketika tahun menjelang wafat, beliau melakukan i'tikaf selama 
dua puluh hari.” HR. Abu Dawud (2.463), Ibnu Majah (1.770), dan Ahmad 
(3/74). 


Iko Ml Ijin OS AJE ARE ABI 525 LEG 32 


J3 Haa I3 ISl3 coba Sa Sa Ig ala Dl 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Sati a ASCES SN LES KEB EG "J ca KENA 

Sah K3 Lap KA Gg Eaah H3 s3 Sis 9 
21 ko Ip SAN el 3 egjas dg 
HA ALA JS eB BI Sana sate 
Shi S6 Wash KT KAA TE Gea "JUS jar 
ga al A3 EN Ms eeea aa 


3 55 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadhan, dan setiap 
beliau selesai shalat Shubuh beliau masuk ke dalam kemah tempat beliau 
melakukan i'tikaf. Lalu Aisyah meminta izin kepada beliau untuk ikut 
itikaf Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat 
kemah. Lalu Hafshah mendengar hal tersebut kemudian dia juga 
membuat kemah. Ketika Zainab putri dari Jahsy mendengar hal tersebut 
kemudian dia juga membuat kemah yang lainnya. Pada pagi harinya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat kemah-kemah tersebut lalu berkata, 
“Apa ini?” Lalu beliau diberitahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berkata, “Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan membuat 
kemah-kemah ini)?” Akhirnya beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan 
itu lalu beliau melakukan itikaf sepuluh hari pada bulan Syawal.” HR. 
Al-Bukhari (2.041), Muslim (1.172), Abu Dawud (2.464), An-Nasa'i (709), 
dan Ibnu Majah (1.771). 


Keluarnya Orang yang P'tikaf dari Masjid untuk Berbagai 


ana Apakah Dilarang? 
3g GAN £ AI ae Pat 01 »9. 
kslasas - sea era? SI 
Babe ab Ia Ga Tomi sik 


KAA dita CSISSI Olla, Ip SI Kali 3 


3 


APA Aa Oli ANE Ah Ia GAN US LNES Sa D 
Ia 035 35 dala FI DG Ae an Oh Sk II HS 
AJ Kala ale At Pa dd Ie Us sa 
di Kao EN SUS, Ge” las ala dn Ta ga 
GAN JUS Ag HS ah J3 GA IE NS Cp 
(AI At AINI ga As SAN SP mel ale An Ta 
EA ki 3 Sab Ol esa Ih 


- 


Dari Shafiyah Radhiyallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam mengabarkan kepadanya bahwa dia datang mengunjungi 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau melakukan i tikaf 
di masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, dia berbicara 
sejenak dengan beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Maka Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam pun berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai 
di pintu masjid yang berhadapan dengan pintu rumah Ummu Salamah, 
ada dua orang dari kaum Anshar yang lewat lalu keduanya memberi 
salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada keduanya, “Tenanglah 
kalian berdua. Wanita ini adalah Shafiyah binti Huyay.” Maka keduanya 
berkata, “Maha suci Allah, wahai Rasulullah.” Kejadian ini menjadikan 
berat bagi keduanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 
"Sesungguhnya setan mendatangi manusia lewat aliran darah dan aku 
khawatir setan telah memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua.” 
HR. Al-Bukhari (2.035), Muslim (2.175), Abu Dawud (2.470), Ibnu Majah 
(1.779), dan Ahmad (6/337). 


SS Ol EE ag aa ASI 2 GA 3 LAS 3A 
2th 3 Sa ne KA aan asa ana gk Sa ok 3 
em 3 3g AL JS Jaa Op ala 20 2 al Jan 
(Parah Pen Petik KOK TAK an 7 AO ocxT 15 dy er 

Musa OS ISI Lb BI KA) SEN ala 6 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila Ttikafsering memasukkan kepalanya 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


(NX 
PO EL 


ke kamarku sementara beliau berada di dalam masjid?”, lalu aku menyisir 
rambutnya. Beliau tidak pernah masuk rumah kecuali jika membuang 
hajat ketika sedang iktikaf.” HR. Al-Bukhari (2.029), Muslim (297), Abu 
Dawud (1.467), An-Nasa'i (275 dan 276), At-Tirmidzi (804), Ibnu Majah 
(1.776 dan 1.778) dan Ahmad (6/247). 


Te SAN BAN SANGE AG 2 KS 35 Won) 


Naa 3 AGAN PA SG v Shu #eT 
Ip ea VI SEE Yan LH YUI Yasa fa Y5 
SEA YK 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa dia berkata, “Hal yang 
disunnahkan atas orang yang melakukan i'tikaf di antaranya adalah 
tidak menjenguk orang yang sedang sakit, tidak mengiringi jenazah, tidak 
menyentuh istrinya, tidak bercampur dengannya dan tidak keluar untuk 
suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus dilakukan. Dan tidak 
ada i'tikaf kecuali disertai puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid 
jami'.” HR. Abu Dawud (2.473). 


Ptikaf Hanya di Malam Hari dan Waktu Paling Sedikit 
Melakukan Ptikaf 
Le Peara - AAL AN 35 jab il op ag 
Id IE Po OS 5 ala AD 
“Bah ae je ea Pa 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Umar 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Wahai 
Rasulullah, aku pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk melakukan 
i'tikaf satu malam di Masjidil Haram.” Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam menjawab, “Tunaikanlah nadzarmu itu!” HR. Al-Bukhari (2.032), 
Ibnu Majah (1.772), dan Ahmad (1/37) 


270 . Rumah Aisyah berada di dekat masjid Nabi. 


2 mara jae 


ga ba Wanita jika Aman dari Fitnah 
HI Ko db J5 SS 1EJE AgiS AU Ge, He 32 Wor) 
£- ng aa JS 3 5ESA Kangen Pa TA Aa 


Pad 
£ 


bh Sa AI AI 3 SKI Ssi Dp SA 
jaga SI se RE SA Lay ata LL Oa 
ade Ada HI Lo dd pa den ai aa Ala 5 s8 2 

sa 663 Sal JBL TAN IS «ES 2 
FG KN ES Ola2), asean 
JA pa ga 


Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Apabila Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak melakukan i'tikaf, setelah beliau 
shalat Shubuh beliau masuk ke dalam kemah (tempat beliau melakukan 
itikaf). Sesungguhnya beliau beliau memerintahkan untuk dibuatkan 
kemah. Beliau berkeinginan untuk melakukan i'tikaf di sepuluh hari 
terakhir dari bulan Ramadhan, lalu beliau memerintahkan agar dibuatkan 
kemah, maka dibuatlah kemah untuk beliau. Zainab memerintahkan 
agar dibuatkan pula sebuah kemah, maka dibuatlah kemah untuknya. 
Istri-istri beliau juga memerintahkan untuk dibuatkan kemah maka 
dibuatkan untuk mereka. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam selesai dari shalat Fajar (Shubuh), beliau melihat kemah-kemah 
tersebut beliau bersabda, “Apakah kebaikan yang kalian minta dengan 
membuat kemah-kemah ini?” Akhirnya beliau meninggalkan i'tikaf pada 
bulan Ramadhan lalu beliau melakukan itikaf sepuluh hari pada bulan 
Syawal.” HR. Al-Bukhari (2.033), Muslim (1.172), Abu Dawud (2.464), An- 
Nasa'i (709), Ibnu Majah (1.771) dan Ahmad (6/226). 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
Allah Ta'ala berfirman, 


Ce 

IG MO LL Con LNG 1 

OKE AI TA Tae 

“Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka 
itu lebih baik baginya.” (OS. Al-Bagarah (2): 184) 


PN Maidah sb Ha ALAMI sa ng “2.5 e 4 o- 0 (no:) 
2 0“: 53 202 Pe ot wb 8 4 P3 PN 
UB tab Inah ang 9 TE II Io WI Jan OST 
2 - Pn “ad F5 SAN Tt LA 7 3 0 21 (ud 
cal Ana 3 ( AS enaal V5 Clan) YiaS 3 elo ARYA 
29 PP oT- 4 s - Pa . - 
9 AE hb dari gan 

Dari Abdullah bin Syagig, dia berkata, Aku bertanya kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha, “Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam pernah berpuasa sebulan penuh?” Aisyah menjawab, “Setahuku 
beliau belum pernah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan 
Ramadhan. Dan beliau juga belum pernah tidak puasa sebulan penuh di 


luar ramadhan hingga beliau berpulang ke hadirat Allah.” HR. Muslim 
(1.156) dan Ahmad (6/139). 


5, 848 CA 21 TK 230 sb Pd bernad 18 Pe (neo) 
de Ae JB gs UI P3 os el GS 
1 red Be 3 dn, $$ MA 20 2x 7 c 20 Er e1- ab 
Isis 5 Danang Ola j3 B3 N06 Naah Ig ALE 
Kd Li Ist £ 14 3. 85. sn bu Tata 
Yah VI Ih G5 Jan Gaa YM Y 
3 3 “ 
ena 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa selama satu bulan 
penuh, kecuali pada bulan Ramadhan. Dan beliau puasa berhari-hari 
hingga orang mengatakan, “Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah absen 
berpuasa, namun ternyata tiba hari yang beliau tidak berpuasa. Dan 


bila beliau sedang tidak puasa (beliau lakukan hari demi hari) hingga 
seseorang kami mengatakan, “Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah 


SU KITAB PUASA CSS 


SN 


berpuasa.” HR. Al-Bukhari (1.971), Muslim (1.157), Ibnu Majah (1.711), 
dan Ahmad (1/271). 


GA Ae GE KE AN G2 UN Je s4 3 Go 
AS Ga 5 SI TA KE Pu Ja ala ala da Ta 
Ae Mas ya ya te al Sa de Siwa 
5 pi 
:- gta 2 SAN Jaa Ip 

“Ia sia Ga nd, ja Kran Par cas 


Dari Humaid, dia berkata, Aku La Ta Radhiyallahu 
Anhu tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia berkata, 
“Tidaklah aku ingin melihat beliau berpuasa dalam suatu bulan kecuali 
aku pasti melihatnya, begitu juga tidaklah aku ingin melihat beliau tidak 
berpuasa, pasti aku juga bisa melihatnya. Dan saat beliau berdiri shalat 
malam melainkan aku melihatnya begitu juga bila beliau tidur melainkan 
aku juga pernah melihatnya. Dan belum pernah aku menyentuh sutra 
campuran ataupun sutra halus yang melebihi halusnya telapak tangan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan belum pernah pula aku 
mencium bau wewangian minyak kasturi dan wewangian lain yang lebih 
harum dari keharuman (badan) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.” 
HR. Al-Bukhari (1.141 dan 1.973), Ibnu Majah (1.711), dan Ahmad (3/104, 107). 


por - OS Ja Nge V3 19 SP II TE FEAT Ea (nev) 

5 sb S3 AN aa da Ca ai 

1 ae sd 3. 4 K 3 03 Ae 
Pu 2 To ad yu ai 2 Hn AS 

3 ) 3 

1657.) Dari Algamah: Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha: 

Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengkhususkan hari- 

hari tertentu untuk beribadah?” Dia menjawab, “Tidak. Beliau selalu 


beribadah terus menerus tanpa putus. Siapakah dari kalian yang akan 
mampu sebagaimana yang mampu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


» 


co 


In Ts GE br 3 TN Ye, 


Alaihi wa Sallam?” HR. Al-Bukhari (1.987), dan Ahmad (6/189). 

2 10 L ae KLS “£, as S1 Oak 
po SEE A1 623 KAS EL JB ad al GS 
og TT 32 G3 sopo jar ot. sd 8, 03. 
SI Sana Ob Ela 9 AE AI Ao ab Jan 


Pd 
£ # 


2 2x ... AP Set Ot P3 PKI 21 5 - 03. 1. 
FN B3 3 Gado das Isis 23 elo 


z 


SKA Pyas 06 AS OUAE Pas OS OLAH Io dalan Ia 


-. 
” 

# Gi w 

. ray & 


Dari Abu Salamah, dia berkata, Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, maka ia pun berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam sering berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau akan puasa 
seterusnya. Dan beliau sering berbuka (tidak puasa) sehingga kami mengira 
beliau akan berbuka (tidak puasa) terus-menerus. Dan aku tidak pernah 
melihat beliau berpuasa terus sebulan penuh kecuali Ramadhan. Dan aku 
juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih 
banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Beliau (berbuka) berpuasa 
pada bulan Sya'ban seluruhnya, beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali 
sedikit.” HR. Al-Bukhari (1.969), Muslim (1.156), Abu Dawud (2.434), dan 
Ahmad (6/39). 


Dianjurkan Banyak Berpuasa 
Allah Ta'ala berfirman, 
Layan Ab BL, Gee 3, 
Ugal Pr ol Paloh 013 


“Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (OS. Al- 
Bagarah (2): 184) 


IE AE Dl G3 C3 aa Ol GE 
8 KS Ga Md ala Al 2 


A3 PIN AI 2S 


- 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah 
seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan 
antara dirinya dan neraka selama tujuh puluh tahun karena hari itu.” HR. 
Muslim (1.153), At-Tirmidzi (1.623), Ibnu Majah (1.717) dan Ahmad (3/26) 
serta At-Tirmidzi (1.622) dari jalur Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. 

5 4 T n3 Tg o- 4 Stan aa E g. 
Io Jaan ESL JB ALS AI 23 Kala Gl ta 

Pn Pa rp Tn, 105 38 37 .£ 229 13x OB ot- sb 
perah SIS JB BS SAS pal Gia Elsa ale AN 

2 ja Y S6 

Dari Abu Umamah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Aku 
mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian aku 
berkata, “Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang aku mengambinya 
darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Berpuasalah 
karena tidak ada ibadah yang semisal dengannya.” HR. An-Nasa'i (2.219) 
dan Ahmad (5/249). 


Dianjurkan Banyak Berpuasa bagi Orang yang Belum Mampu 
Menikah 


ASI GP) AS KE ja sebal CL Ep JB Kila ja MN 
FUEL ya” das ella ala AI Lo 3 & BS Ju ata 


or -o- ot o-, oz RAD arit BANGKA gara LN 
Sia 3 CAN ig naa Gas! ala Tags naa) 
259 al ass aral ada 
Dari Algamah, dia berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 
Abdullah Radhiyallahu Anhu dia berkata, Kami pernah bersama Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ketika itu beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang sudah mampu, hendaklah dia menikah karena menikah itu lebih bisa 
menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa 
yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena 
puasa itu akan menjadi benteng baginya.” HR. Al-Bukhari (1.905), Muslim 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


(.1400), Abu Dawud (2.046), At-Tirmidzi (1.081), An-Nasa'i (2.239), dan 
Ibnu Majah (1.845). 


Puasa sia Musim Raja 
Ana RRT Je mara 


Dari Amir bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ghanimah (rampaan perang) 
yang dingin itu adalah melakukan puasa pada musim dingin.” HR. At- 
Tirmidzi (797). 


Puasa Arafah bagi yang tidak Berhaji 


1 Wita LAN UU Sand eh JAR GI 3£ 


P3 Adaa JS 2g je AN Io GA gp 
npanyemn Ir Dn alang : Uas J3 


A5 rs 69 A5 Je 
Dari Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits Radhiyallahu Anha bahwa 
beberapa orang berselisih di hadapannya pada Hari Arafah mengenai 
puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian sebagian 
mereka berkata, “Beliau berpuasa,” dan sebagian mereka berkata, “Beliau 
tidak berpuasa.” Kemudian aku mengirimkan mangkuk yang berisi susu 
kepada beliau ketika beliau berada di atas untanya di Arafah lalu beliau 
meminumnya. HR. Al-Bukhari (1.988), Muslim (1.123), dan Abu Dawud 
(2.441). 


Ato SISA UN BAGS AI ge En 3p OM) 
P3 aa el Besa pada UN deal 
Se MEN la Ob 3 3, 


Dari Maimunah Radhiyallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, bahwa ia berkata, “Orang-orang ragu dengan puasa Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam di hari Arafah, lalu dia mengirimkan 
kepadanya secangkir susu -ketika itu beliau sedang berdiri (wukuf) di 
tempatnya- lalu susu itupun diminum, dan orang-orang pun melihatnya.” 
HR. Al-Bukhari (1.989), dan Muslim (1.124). 


dn Io aa In dl ka di ge PA dl ya 
SAE At bodi Iin cemki eat HS TE elu ala 
G3 Un IG kab ALE AN 2 JAE ch UG ea 
La ah IA A3 ME yag di PEN 


ta G3 ISI lis 353 ae AI “5 pa Bni. 
JB « GA Ras yo KS Ulil Sy jab Jas dknhs wr, 
Pas ya AS Je ag ta- ai - ENY 

Ags Ya KS TE SAS SUS Gala33 IU PU 3 ipa 
LS JB (SEN ae 3 5 232 BIS :JE Ka a33 Las 
Je 5 patas Yap :JE Sora 2 Ui fo Ga 


Te AE bae Sp el Mata - da dn Lo dd, 
4 


4 13 pap HE ag (ae JE ja Ae laga Ola, 
AA aa Kang toba BAG as 3 TAN AI 
ak 3 KAN 1 i An 13 Sa 
(1665) Dari Abu Oatadah Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang laki- 
laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 
“Bagaimana engkau berpuasa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam marah karena ucapannya tersebut. Kemudian tatkala Umar 


melihat hal tersebut dia pun dan berkata, “Kami ridha Allah sebagai 
Tuhan, dan Islam sebagai agama, serta Muhammad sebagai nabi. 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan-Nya dan kemarahan 
rasul-Nya. Umar terus mengulangi ucapannya tersebut hingga berhenti 
kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Umar 
berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa 
sepanjang waktu? Beliau menjawab, “Tidak ada puasa yang tidak ada 
berbukanya.” Umar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 
orang yang berpuasa dua hari dan berbuka satu hari? Beliau berkata, 
“Apakah ada orang yang mampu melakukan hal tersebut?” Ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari dan 
berbuka satu hari? Beliau berkata, “Itu adalah puasa Dawud.” Ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari 
dan berbuka dua hari? Beliau berkata, “Aku ingin diberikan kemampuan 
melakukan hal tersebut.” Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda, “Puasa tiga hari setiap hari setiap bulan, dan Ramadhan 
hingga Ramadhan yang setelahnya bagaikan puasa sepanjang waktu. Dan 
puasa Hari Arafah aku berharap kepada Allah agar menggugurkan dosa 
satu tahun yang sebelumnya, serta satu tahun setelahnya, dan puasa Hari 
Asyura aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa satu tahun 
sebelumnya.” HR. Muslim (1.162), At-Tirmidzi (749), Ibnu Majah (1.730), 
dan Ahmad (5/297). 


Diperintahkan Puasa Asyura sebelum Diwajibkannya Puasa 
Ramadhan Kemudian Disunnahkannya 


ba ng H3 aan ya 2 UN 


Ga - s bk) 0. 
03 2 - 
Dari Salamah bin Al-Akwa' aa Anhu, bahwasanya 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus seorang laki-laki pada 
hari Asyura dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada 
orang-orang, “Barangsiapa yang sudah makan hendaklah ia berpuasa 
atau menyempurnakannya dan barangsiapa yang belum makan maka 
hendaknya jangan makan.” HR. Al-Bukhari (1.924 dan 2.007), dan Muslim 
(1.135), dan Ahmad (4/47). 


an mara te 


GA Ji SIG aga meta apa sah (1) 
EA 3 Na” MSN di 2G,ae Ana ala AE 3 
BEE “aa 2. Besa yag Ana en tele uk 
yeall Ga AA 3 da8 Sao 23233 cAA3 Aa yna 
KS VE 5 z5 Pa 

Usa! 


(1667.) Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz Radhiyallahu Anha, dia berkata, 
Suatu pagi di hari Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mengirim petugas ke perkampungan orang Anshar untuk menyampaikan 
pengumuman, “Barangsiapa yang masuk pagi hari dalam keadaan tidak 
berpuasa hendaklah ia puasa sejak mendengar pengumuman ini. Dan 
barangsiapa yang berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya.” Rubayyi' menambahkan, “Semenjak itu, kami berpuasa di hari 
Asyura, dan kami memerintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. 
Kami membuatkan mereka mainan-mainan dari bulu. Apabila ada yang 
menangis minta makan, kami berikan setelah waktu berbuka tiba.” HR. 
Al-Bukhari (1.960), Muslim (1.136) dan An-Nasa'i (2.320) serta An-Nasa'i 
(2.319), Ahmad (6/359), Ibnu Majah (1.735) dari jalur Muhammad bin 
Shaifi. 


2 IS AN Ga SSB AGE DI 63) ae S s3 | Na) 


HIS arie Ai Ve sim 3 2 aa 
AA jagat Al Al IKA Para ala AN Ja db Jai 

3653 35 Aa Gl at (at 25 NAK JUS 
PR Is JS ayah j3 Siaga KALAS can 
sa tape sp” 13 pada AI 


alan ag Can JIE Ia 


(1668.) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Ketika 


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam belum lama tiba di Madinah, 
beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu 
Rasulullah bertanya, “Hari apakah yang kalian berpuasa di dalamnya?” 
Mereka menjawab, “Hari ini adalah hari yang mulia, Allah telah 
menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Firaun dan 
kaumnya. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya dan kami pun 
berpuasa pada hari ini.” Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun 
bersabda, “Sesungguhnya kami lebih pantas untuk memuliakan Musa 
daripada kalian.” lalu beliau memerintahkan agar kaum muslimin puasa 
pada hari Asyura. HR. Al-Bukhari (2.004), Muslim (1.130), Abu Dawud 
(2.444), Ibnu Majah (1.734), dan Ahmad (1/310). 


3, 4 4 Ta. (NN Pa Ia 4 Pan B- 8 - 
59 on.ge 26 0. i 29 oT- 3d 
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk berpuasa Asyura 
pada hari kesepuluh.” HR. At-Tirmidzi (755). 


DN To SE ALS” JB AAS AI 235 3 il ye 
MIB OLS Pp US sala Sa ae Dag ala 


-. 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan puasa hari Asyura (10 
Muharam) lalu memerintahkan (para sahabat) untuk melaksanakannya 
pula. Setelah Allah mewajibklan puasa Ramadhan, maka puasa hari 
Asyura ditinggalkan.” HR. Al-Bukhari (1.892), Muslim (1.126 riwayat 
dengan cerita), dn Ahmad (2/4) serta Ibnu Majah (1.733) dari jalur 
Aisyah. 


Ke ad 2 ox, na aan 4 Ha PKM 0. 
Ka galat NE 233 OS 1G AS AI P3 AANG GE Y1VI 
5 or 4 85, 4 4 1, “Gi " . 9 e. 
Ch atas ling Ande AI II Ian SK aU 3, 83 
9125 tabung 4 AI Jay OS BAP 


Pk Peni 


PSU rotrdrad 


r 00 en BA Le KL LAPIS - Pa Pa Me ed Ae gya1a 
Ae IS Ola) AP IS ank jay Cara Ka Gas Lala 
3G Ag 0. Ia AL 0-5 Lie L- 
2553 Ar 23 dn Eh re ANA 
1671.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Dahulu Hari 


PS KITAB PUASA M2 


Asyura adalah berpuasanya orang-orang Guraisy pada masa jahiliyah, 
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa pada 
masa jahiliyah, kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam datang ke Madinah beliau berpuasa pada hari tersebut dan beliau 
memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian tatkala diwajibkan puasa 
pada Bulan Ramadhan maka puasa itulah yang diwajibkan dan puasa 
hari Asyura ditinggalkan. Barangsiapa yang berkeinginan (berpuasa) maka 
ia (boleh) berpuasa, dan barangsiapa berkeinginan (tidak berpuasa) maka 
ia (boleh) meninggalkannya.” HR. Al-Bukhari (2.002), Muslim (1.125), Abu 
Dawud (2.442), dan Ahmad (6/29) Abu Dawud (2.443), Ibnu Majah (1.737) 
dari jalur Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. 


Hg Gi Tt aa SIA K3 ga KA na AMA AI 


Jal 6 JA AN Pa SE ABE A3 aa Ll 2 
bata Ad£ map Nah ea Sal tau 


dat Ke dn oa 5 Aa f3 UB” da 
Pe Apa EN: So 


1672.) Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa dia pernah mendengar 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu Anhuma pada hari Asyura 
ketika tahun penyelenggaraan haji dari atas mimbar berkata, Wahai 
penduduk Madinah, di mana para ulama kalian? Aku pernah mendengar 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ini adalah hari 
Asyura dan Allah tidak mewajibkan puasa atas kalian namun sekarang 
aku sedang berpuasa, maka barangsiapa yang hendak berpuasa maka 
silakan berpuasa dan barangsiapa yang tidak mau berpuasa maka silakan 
berbuka (tidak berpuasa).” HR. Al-Bukhari (2.003), Muslim (1.129), An- 
Nasa'i (2.370), dan Ahmad (4/95). 


GA S5 WP JB AGS AI 33 AE gl ye OP) 
Babad PR osed melamar ida 


(1673.) Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Tidak 
pernah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sengaja berpuasa 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


pada suatu hari yang beliau mengutamakannya dibanding hari-hari 
lainnya kecuali hari Asyura dan bulan ini, yaitu bulan Ramadhan.” HR. 
Al-Bukhari (2.006), Muslim (1.132), dan Ahmad (1/222). 


JI AE AN G3 Jaa op al ab 3P KAG GE (xv) 
SS” JUS ah, - Asal das nga 2 is dau JE3 


Led 0 z 53 z za 1 8-0 “9g 

Os6 33 La, JI IS LA) dy re S1 d3 al 
Ta Dari Alamiah dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dia 
berkata, “Suatu hari Al-Asy'ats menemuinya yang ketika itu dia sedang 
menyantap makanan.” Maka dia berkata, “Hari ini adalah hari Asyura.” 
Abdullah berkata, Dahulu sebelum diwajibkan bulan Ramadhan, hari 
ini adalah hari puasa. Tatkala diwajibkan bulan Ramadhan, maka hari 
itu ditinggalkan, oleh karena itu mendekatlah, mari kita makan!” HR. Al- 
Bukhari (4.503), Muslim (1.127), Ahmad (1/455). 


PD Med SN JA 2 Pn 
ee Ae 33 3 3 Naa 3D 


me 


“8 23 Sa SASG (SIN Ja E315 ISI JUS ap 
OA yaa An AE Al Ie Al Ijin SE NIK 1EIB A2 
R3 J6 


Dari Al-Hakam bin Al-A'raj, dia berkata, Aku pernah mendatangi 
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma ketika ia sedang berbantal dengan 
selendangnya di dekat Zamzam, lalu aku berkata padanya, “Beritahukanlah 
kepadaku tentang puasa Asyura.” Ia menjawab, Jika engkau telah melihat 
hilal pada bulan Muharram, maka hitunglah, lalu berpuasalah sejak subuh 
pada hari ke sembilan.” Aku bertanya, “Apakah Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam berpuasa seperti itu?” Ia menjawab, “Ya.” HR. Muslim 
(1.133), Abu Dawud (2.446), At-Tirmidzi (754), dan Ahmad (1/246). 


AL no jp LA A1 35 UAS Gp AE 3G VA 
6 AJE santa Unila Ane pas clip ala ae A0 2 5 
SI Ja IE KLAI, Seal una 23 AL ca Os, 


an wan Bo 


cg 35 aa 2 KS Jet te S3 Isks Isak KIS AN 

2 GIE Load Penta aa 2 Jaa Ai 
(1676) Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada hari Asyura 
dan memerintahkan kami agar berpuasa pada hari tersebut. Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari 
dimuliakan oleh orang-orang yahudi dan nashrani. Kemudian Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apabila kita menemui tahun 
depan maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan.” Namun belum 
datang tahun depan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 


meninggal dunia. HR. Muslim (1.134), Abu Dawud (2.445), dan Ibnu 
Majah (1.736). 


Disunnahkannya Puasa Selama Tiga Hari pada Setiap Bulan 
dan Apa yang Diucapkan ketika Berpuasa Ayamul Bidh 


Allah Ta'ala berfirman, 


be, 14... ac AA 1. 
WWE PE Ah KM, ka aa 


“Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat 
amalnya.” (OS. Al-An'am (6): 160) 


PN un :JU cake AI sap ar | (aw) 
KA eri Sep Pn Pa” Anal 3 GRI 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Kekasihku 
Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewasiatkan kepadaku untuk 
melakukan tiga hal, aku tidak pernah meninggalkannya hingga aku mati, 
yaitu, puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dan tidur setelah shalat 
witir.” HR. Al-Bukhari (1.178 dan 1.981), Muslim (721), Abu Dawud (1.432), 
An-Nasa 'i (1.677), At-Tirmidzi (760), dan Ahmad (2/258). 


1 J5 JG JB K2 Sab PAKAN ana 
AGS ja 33 Ca Sar IE IL 
SEA J6 5 


Dari Amr bin Syurahbil Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Maukah aku 
beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa menghilangkan kedengkian 
di dalam dada?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Puasa tiga hari 
setiap bulan.” HR. An-Nasa'i (2.385) dan Ahmad (5/363). 


IE Go Jaa 5 Singa AI Gaal OM) 
CAB JS de ce R33 sein pati Da OS 2 
Tan 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa tiga hari pada setiap bulan, 
hari Senin di awal bulan, hari Kamis berikutnya, kemudian hari Kamis 
berikutnya lagi. HR. An-Nasa'i (2.413) dan Ahmad (2/90). 


IN Ko al Ijin JB 2JE AAS AD An g25 3g 33 On) 
GA P2 OLS oa Boa gel BEA Ja 1 Ae 
BM Ka NS Un jas IP 3G ki J6 


Ae na Ade BET 
Dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa tiga 
hari pada setiap bulannya, maka sama halnya dengan puasa sepanjang 
waktu.” Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang membenarkan hal 
tersebut yaitu (firman-Nya), “Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat 
balasan sepuluh kali lipat amalnya.” (9S. Al-An'am (61: 160) Satu hari 
berpuasa sama dengan sepuluh hari.” HR. At-Tirmidzi (762), Ibnu Majah 
(1.708), Ahmad (5/145) dan An-Nasa'i (2.410) dari jalur riwayat Utsman 
bin Abul Ash. 


an murat 


3 - 


ph OST AGS AU 525 3 Eli SE ga MA 
os, 2 ha ar £ SF ag Ir Ia na ot 3 8, 4 
en $ Se pel SN Ang 9 Ie al Lo al 


-$ Ga 0“ Dea TS 0 

Fl e de VE JET Pln OB BI Ia 13 
Dari Mu'adzah, dia berkata, Aku bertanya kepada Aisyah, 
"Apakah Rasulullah berpuasa tiga hari pada setiap bulannya?” Aisyah 
menjawab, “Ya.” Aku bertanya lagi, “Pada bagian mana beliau berpuasa? 
Ia menjawab, “Beliau tidak terlalu mempedulikan pada hari apa saja 
beliau berpuasa.” HR. Muslim (1.161), Abu Dawud (2.453), At-Tirmidzi 
(763), Ibnu Majah (1.709) dan Ahmad (6/145) 


Me na aa RE na ata ab nat Hanak LM Sa 

Al bo Wi Ian JB JB KE IN 3 SS ul Ga NIAS 
 - - 2. T Ly o- 23 e ae Aa aa ot 

(eno lab OA Il Ong ai ja SE: 9 Ae 


AE 
Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Puasa tiga hari setiap hari 
setiap bulan, dan Ramadhan hingga Ramadhan yang lain adalah puasa 
sepanjang masa.” HR. Muslim (1.162), Abu Dawud (2.425), An-Nasa'i 
(2.386), Ahmad (5/297) dan Ibnu Majah (1.707) dari jalur Al-Minhal. 


ot 3d B3 4 IN NA RN TT oat 2, o- (nan) 
ale AMI ko adil Os) og J8 ea) Oles 3 sa NAN 
05 3-1: or aa & Tx “ 1 - 3 z or a33 2g 
9 60 ra 25 60 pen SN Yan (Hakan S1) bab ag 
BIS BE Je eka 

Dari Milhan Al-Gaisy dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam memerintahkan kami untuk berpuasa ayamul bidh, yaitu, 
tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas, dan beliau bersabda, “Puasa 


tersebut pahalanya seperti puasa sepanjang waktu.” HR. Abu Dawud 
(2.449). 


Puasa Enam Hari di Bulan Syawal 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


Allah Ta'ala berfirman, 


3 P4 Pn PP. aa 
Wp WE ia Ap KN, aa 


“Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat 
amalnya.” (OS. Al-An'am (61: 160) 


. Oo z 
AT Te ai al ENG Pine 
Ea ARI G3 On po Ga IE Dig ai AI ad Jia 
38 Pes OS Isap o3 
1684.) pari Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu bahwasanya 
berbicara kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 
“Barangsiapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan kemudian 
ia menambahkan dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka 
seolah-olah ia berpuasa sepanjang waktu (satu tahun).” HR. Muslim 


(1.164), Abu Dawud (2.433), At-Tirmidzi (759), Ibnu Majah (1.716), dan 
Ahmad (5/417). 


Na Oabra 


o- aa 15 


DI 3 363 35 OA0 


Lo Ga Je SI Ola ab AD Al Io Ml Iya 2 aa P, 
Ig Aan pang KAN ALS S6 pal 1S Pi 
ge 


Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu bekas budak Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam, bahwasanya beliau bersabda, “Barangsiapa berpuasa enam hari 
setelah hari raya Idul Fitri, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. 
Dan barangsiapa berbuat satu kebaikan maka ia akan mendapat sepuluh 
pahala yang semisal.” HR. Ibnu Majah (1.715), dan Ahmad (5/280). 


Puasa Senin dan Kamis 
Allah Ta'ala berfirman, 


“ 


Oren AAN JG SR KSR 


“Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal 
kebajikan Dia akan mengangkatnya.” (OS. Fathir (351: 10) 


Isa GB JB 5 SI te dl s2 ul 3 0 Gan 
A33 SAI Asi J6 ka 8303 BY! ep ae Sa ca 
SA ae Jl 


(1686) Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang laki-laki 
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai puasa hari Senin dan 
hari Kamis? Beliau menjawab, “Padanya aku dilahirkan dan padanya Al- 
Our'an diturunkan kepadaku.” HR. Muslim (1.162), Abu Dawud (2.425 dan 
2.426), An-Nasa'i (2.382) secara ringkas, dan Ahmad (5/297). 


AI J5 Geli JG A3 di gen 5g TA 
aras WHY SS JAR, 3 5 MI Hasi SI 
tua G IG daa Ys up $ SES Sh ok 1) 
Kb 3 3 OA BS JB Kol A33 AYI Ear 
MAS Uya Ne Ae ed 


Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sering engkau berpuasa hingga 
hampir tidak berbuka dan sering juga engkau berbuka hingga hampir 
tidak berpuasa, kecuali dua hari, jika keduanya telah masuk dalam 
puasamu, jika tidak, engkau berpuasa di dua hari itu.” Beliau bertanya, 
“Dua hari yang mana?” Aku menjawab, “Hari Senin dan hari Kamis.” 
Beliau bersabda, “Itu adalah dua hari yang padanya amal perbuatan 
dihadapkan kepada Tuhan semesta alam, aku senang amalku dihadapkan 
(kepada Allah) ketika aku sedang berpuasa.” HR. Abu Dawud (2.436), An- 
Nasa 'i (2.358) dan lafal ini miliknya. 


SIA Io GAN SE ET GE DI GP 2 36 32 NN 
ml Ni Anh 


BU sman D De 


Kera 


2 
Cs 
, 


1688.| pari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan puasa senin dan kamis.” 
HR. An-Nasa'i (2.360), At-Tirmidzi (745), dan Ahmad (6/89) 


50 


ae pa PRA Maa 
Oak J5 Giaa ea d rnaon 
Ups AS Jak Sad Ato js Ja 3 « 

Ana S3 an 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi 
berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu dikatakan kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa pada hari Senin dan 
Kamis. Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya pada hari Senin dan 
Kamis Allah mengampuni dosa setiap muslim kecuali dua orang yang 
bermusuhan. Maka dikatakan kepada mereka, “Tinggalkanlah kedua 
orang ini, sampai mereka berdamai.” HR. Ibnu Majah (1.740), dan Ahmad 
(2/329). 


Puasa yang Paling Utama adalah Puasanya Nabi Dawud 


30 35 . 
an dB JNE Ala pb opa aa G6 Ona») 
SS An SS AI JI AAN SI 1 PN La 
“ 2553 Kama Ag og Sg15 2S FN Jd! Baal ae Ce 
o- 3 2 315 o- 3 32033 Sen, 
Aap 9 Laga 2 aah 5 685 GAohu P3 9 
(1690.) Dari Abdullah bin "Amr Peran an Anhu dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, “Puasa yang 
paling dicintai Allah adalah puasa Dawud, dan shalat yang paling dicintai 
Allah adalah shalat Dawud, ia tidur setengahnya dan melakukan shalat 
sepertiganya, dan tidur seperenamnya, dan beliau berpuasa satu hari dan 
berbuka satu hari.” HR. Al-Bukhari (1.131), Muslim (1.159), Abu Dawud 


(2.448), An-Nasa'i (2.343), At-Tirmidzi (770), Ibnu Majah (1.712) dan 
Ahmad (2/160). 


Puasa pada Bulan Muharram 
Dl Ke a d, 25 SE JE RE AI Ph ESA ran 
Jasa « KAA AN AA In 323 ee Ja i 
IMAN SI Jet 55 33 Nu ss Ian yA Ia an 
IE KL 2: 5 25 Jas Ba Sos dadi 
JI SE 3 MI AI Us III Jas 
SEA AA Ao A32 AA Jati, 


(1691) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Puasa yang paling utama setelah 
bulan Ramadhan adalah bulan Allah yaitu bulan Muharram, dan shalat 
yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat pada malam 
hari.” Di dalam riwayat lain: Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
ditanya, “Shalat apakah yang paling utama setelah shalat wajib?” Puasa 
apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan?” Lalu beliau 
menjawab, “Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat 
pada amalam hari dan puasa yang paling utama setelah puasa bulan 
Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah yaitu bulan Muharram.” HR. 
Muslim (1.163), Abu Dawud (2.429), At-Tirmidzi (740), Ibnu Majah (1.742) 
dan Ahmad (2/344). 


Puasa Sya'ban dan Anggapan Puasa yang Dilakukan di 


Tengah dan Akhirnya 
Peang ma ae ha 2 an 


ed 
o 
& 


Ae paa5 ena tr 25 memaa 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


Pr 54 PEN NN GG PNP: 5 Pa Pra 
A yats OB AB GAS Ayah OB OMA Io dalan G3 S3 
NIS VI Ota3 


Dari Abu Salamah, dia berkata, Aku pernah bertanya kepada 
Aisyah Radhiyallahu Anha tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam, maka ia pun menjawab, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 
Sallam sering berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau akan puasa 
seterusnya. Dan beliau sering berbuka (tidak puasa) sehingga kami 
mengira beliau akan berbuka (tidak puasa) terus-menerus. Dan aku tidak 
pernah melihat beliau berpuasa terus sebulan penuh kecuali Ramadhan. 
Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan 
yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa 
pada bulan Sya'ban seluruhnya, beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali 
sedikit.” HR. Al-Bukhari (1.969), Muslim (1.156), Abu Dawud (2.434), dan 
Ahmad (6/39). 


SEE Pol 05 KB OA Ia J1 G3 po dia aa 


3 


BL Aa ST hh er 3 SE ANA 
de Y Ob Oi UG Jan Ga NAS Jab 063 

5 En Sen Era ena an na Be edan at 
aU 2 ASEAN 3 GA IL j3 


KATA es 2XS Iso Il 063 Es Ola aa 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa dalam satu bulan melebihi puasa 
Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. 
Beliau pernah bersabda, “Beramallah kalian sesuai dengan kemampuan 
kalian karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan hingga 
kalian yang merasa bosan.” Aisyah menambahkan: Shalat yang paling 
dicintai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah shalat yang dilakukan 
secara terus menerus walapun sedikit, dan apabila melakukan shalat 
maka beliau melakukannya secara terus menerus. HR. Al-Bukhari (1.970), 
Muslim (1.156), An-Nasa'i (2.179), dan Ahmad (6128). 


2 LI GB ES SI oo, IE 32 


IL 552 30 3 bea ON an eta ab To 3 - 1 
ala 3 GIAA dagang Ol Ag abE Al LS AU Iyan dl 
Oka 
Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Bulan yang paling 
dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sehingga beliau berpuasa 
di dalamnya adalah bulan Sya'ban kemudian beliau menyambungnya 


dengan puasa Ramadhan.” HR. Abu Dawud (2.431), An-Nasa'i (2.349), 
dan Ahmad (6/188). 


- P3 
5 s5 2 of - 9 Ng “02 34 ag ET oz (xao) 
IP SA an EU AS AI 02 Kl Pl GE 
GA AK n 02 1213 0.03 denan Menn, oT- sb 
Ong Oka NI enno yaa Raman Ing AE AI 
Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Aku tidak 
pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa dua bulan 
berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadhan.” HR. Abu Dawud 


(2.434), An-Nasa'i (2.175), At-Tirmidzi (736), Ibnu Majah (1.648), dan 
Ahmad (6/300). 


AN pn OI AE AI 635 yaa a Osis gp DAN 


SOAL ya Ia En mo BY DI eng ada al ae 
ray wa PA 38 JB N JB 


Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada seseorang, “Apakah engkau 
berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban?.” Dia menjawab, “Tidak!” 
Beliau bersabda kepadanya lagi, “Apabila engkau telah selesai puasa, 
maka berpuasalah dua hari.” HR. Muslim (1.162), dan Ahmad (4/428). 


Keutamaan Seputuh Hari Awal Bulan Dzulhijjah dan 
Disunnahkannya Berpuasa 


Allah Ta'ala berfirman, 


DO EGA, 


ENSIKLOPEDI 
HADITS 


“Demi fajar, demi malam yang kuali " (OS. Al-Fajr (89): 1-2) 
KIE DN Kdi Jon IE JB ee pl gp AV) cw) 
San ap Sea AA JA su 
1. JA Jaa BMA Ja 3 Je — AN Bj 


Ga geni IS lg dai €3 J3 IL bil Jaa 33K 
PTN 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak ada hari-hari yang amal 
shalih di dalamnya lebih disukai oleh Allah kecuali hari-hari ini, yakni 
sepuluh hari (di bulan Dzul Hijjah), “Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? “Beliau menjawab, 
“Tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang 
berangkat dengan harta dan jiwanya, lalu tidak ada yang kembali lagi." 
HR. Al-Bukhari (969), Abu Dawud (2.438), At-Tirmidzi (757), Ibnu Majah 
(1.737), dan Ahmad (1/224). 


Orang yang Berpuasa Sunnah, Bolehkah Membatalkan atau 
Harus 


II IS GAN SE C2 AN G3 Kisa tel aa 0 (naa) 
GAN S3 en sasa Dana bara Ulfa 
sa Pap edu res uad Ia Sis asa A 
data sa assn g ke a3 
LIS PE JE BE Su :JG ea S5 Jep 


ebeg Pa enak 2 aa 


3 


P1 
PA 
- 


, AN ta ac g. ». . 33 (n P 
A ee na le 
PN at, n-2 4 2. Pi nzz Toar er 
GP” : 9 AE AN 6 LI Jas Al WS S3 clan 
Ba ja bata 


Dari Abu Juhaifah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam mempersaudarakan antara Salman dengan 
Abu Darda', lalu Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu 
Darda' berpenampilan kusam, Salman pun bertanya, “Kenapa denganmu?” 
Ummu Darda' menjawab, “Sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Darda' 
tidak membutuhkan terhadap dunia sedikitpun,” Ketika Abu Darda' 
tiba, dia membuatkan makanan untuk Salman lalu berkata, “Makanlah 
karena aku sedang berpuasa.” Salman menjawab, “Aku tidak ingin makan 
hingga engkau ikut makan.” Akhirnya Abu Darda' pun makan. Ketika 
tiba waktu malam, Abu Darda' beranjak untuk melaksanakan shalat 
namun Salman berkata kepadanya, “Tidurlah.” Abu Darda' pun tidur, 
tidak berapa lama kemudian dia beranjak untuk mengerjakan shalat, 
namun Salman tetap berkata, “Tidurlah.” akhirnya dia tidur. Ketika di 
akhir malam, Salman berkata kepadanya, “Sekarang bangunlah,” Abu 
Juhaifah berkata, “Keduanya pun bangun dan melaksanakan shalat, 
setelah itu Salman berkata, “Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas 
dirimu, dan badanmu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak 
atas dirimu, maka berikanlah haknya setiap orang yang memiliki hak.” 
Selang beberapa saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu 
hal itu diberitahukan kepada beliau, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
bersabda, “Salman benar.” HR. Al-Bukhari (1.968). 


TE JAS ENG WE AI 5 Gsjal Fi Use 33 (01) 
Aga CLnnt2 JA JUS php SIS An ale Al bo HI 
Js5 GAES AT Ag UGD SLS SSI JB IE N ads 
Sean LAI KS tan JUS PAS NE Gal cabil 


(1699) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Pada suatu hari 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku lalu bersabda, 
“Apakah engkau memiliki sesuatu?” Aku menjawab: “Tidak.” Beliau 
bersabda, “Maka aku berpuasa.” Kemudian beliau menemuiku lagi di 


hari lain. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah hais?'3.” Beliau 
bersabda, “Bawalah kemari, pagi tadi aku berniat untuk berpuasa.” Lalu 
beliau memakannya. HR. Muslim (1.154), Abu Dawud (2.455), An-Nasa'i 
(2.322), dan Ahmad (6/207). 


Para DN 0 AN PEN gn BA ale 
fan SS IE edi pb ii IN JB 
ARE) ata CAN :85l3) 2 La gada 

nk na 


(iron) Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian mendapat undangan, maka hendaknya ia mendatanginya 
jika sedang berpuasa hendaklah ia (memberikan) doa.” Dalam riwayat 
lain, “Apabila salah seorang di antara kalian mendapat undangan, jika 
dia sedang berpuasa hendaklah dia berkata, Sesungguhnya aku sedang 
berpuasa.” HR. Muslim (1.150), Abu Dawud (2.460), At-Tirmidzi (780), 
Ibnu Majah (1.750), dan Ahmad (2/507). 


DI ati d5 JB JE KE A ge, pe 33 (van) 
PENA ENUEK, ai aa Oh Esa ce IS Kan ala 


3G Au ol 


Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, 
“Barangsiapa mendapat undangan sementara dia berpuasa (sunnah) maka 
hendaknya dia mendatanginya jika berkehendak maka dia menyantap 
makananannya, jika tidak berkehendak maka dia membiarkannya.” HR. 
Muslim (1.430), Abu Dawud (3.740), dan Ibnu Majah (1.751). 


Je SIG AE AI g25 Sai FI LE Aan 
Hana Ja HA San Ing SANA MS 
B2 GE JG AS Ula Lal J5 Gelas se H3 


271 Jenis makanan dari bahan kurma, tepung dan samin. 


awan ba 


ta 


3. 


Ea Bepe KIE AN Te Iain AS IE 
2 daa dad Int 5 JE - An Balai 


Pe 


ats PA Na ea 
JB Ag Eni sa Jeep ab pu ata 
AS JS SE ap 5 0 bagi S3 33 Je 5 
Boh Lte Ja J3 es Sk di Toga 
Ui 5 Ga ST up Man na tata 
se AAS EA KA tag JUS AR Gabe 


(1702) Dari Aisyah -Ummul Mukminin- Radhiyallahu Anha, dia berkata, 
Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuiku 
lalu bersabda, “Apakah engkau memiliki sesuatu?” Aisyah melanjutkan: 
Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, kami tidak punya apa-apa.” Beliau 
bersabda, “Kalau begitu aku berpuasa.” Aisyah berkata, Setelah Rasulullah 
pergi, kami diberi hadiah -datang kepada kami seorang tamu- ketika 
beliau kembali, Aku berkata, “Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah 
-datang kepada kami seorang tamu-, lalu kusimpan itu untukmu.” Beliau 
bersabda, “Apa itu?” Aku menjawab, “Hais.” Beliau bersabda, “Bawalah 
kemari!” Aku pun datang membawakannya dan beliau menyantapnya. 
Lalu beliau bersabda, “Pagi tadi aku berniat untuk berpuasa.” Dalam 
riwayat lain disebutkan: dia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku lalu bersabda, “Apakah 
engkau memiliki sesuatu?” Aku menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda, “ 
Maka aku berpuasa.” Kemudian beliau menemuiku lagi di hari lain. Ia 
berkata, “Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah hais .” Beliau bersabda, 
“Bawalah kemari, pagi tadi aku berniat untuk berpuasa.” Lalu beliau 
memakannya. HR. Muslim (1.154), Abu Dawud (2.544), An-Nasa'i (2.322), 
Ahmad (6/207). 


9 AE IS Ir da aika (v-v) 
Una 56 LIS C3 3 33 Ola S3 ala 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


ale AI Lea Ia IE EA ES Il dab 
ed AG Sip lo A5 SL cant Eno & JEAI SLlI 


Dari Ummu Hani' Radhiyallahu Anha, bawasanya Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuinya lalu beliau minta air minum, 
lalu beliau meminumnya kemudian memberikan sisanya kepadanya 
hingga ia pun meminumnya. Ummu Hani' lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, bukankah aku sedang berpuasa?” Rasulullah kemudian 
bersabda, “Seorang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya, 
jika ia mau maka ia berpuasa jika ia mau maka ia boleh berbuka. "HR. 
Abu Dawud (2.456), At-Tirmidzi (732), dan Ahmad (6/341). 


Puasa di Hari Syak (Ragu) Akhir Sya'ban 
SARAN gn UE Le SE 3 op lo 5E (v-) 
HuE J3 ajal a23 9 3 36 ad Os ya 

aan aa AI Ke aa GI at 33 AA AS GLS Ga 


Dari Shilah bin Zufar, dia berkata, “Kami pernah bersama Ammar 
pada hari yang diragukan, kemudian ia membawa seekor kambing dan 
sebagian orang menyingkir. Kemudian Ammar berkata, “Barangsiapa yang 
berpuasa pada hari ini maka sungguh ia telah durhaka kepada Abu Al 
Oasim Shallallahu Alaihi wa Sallam.” HR. Abu Dawud (2.334), An-Nasa'i 
(2.187), Ibnu Ni (1.645), dan At-Tirmidzi (686). 


Isl TA Ih KE SEKSI 3 Eh d3 0 (v-e) 
SRI J3 pit a33 d3 38 li ale 


1705. | Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah 
melarang berpuasa sehari sebelum melihat hilal.” HR. Ibnu Majah 
(1.646). 


SU KITAB PUASA P2 


Orang yang Mendahului Ramadhan Satu atau Dua Hari 
sebelumnya 


oT- ad 8, Pa - o- gl an PO 2 Sus 
Ane AI Io GAN 3 MAS AN G3 $ DP le - 
aa Pera AAA 25. Je 
3 Ha T 3-0 Pe -? 

(1706) Dari - Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian 
mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari 
kecuali apabila seseorang sudah terbiasa melaksanakan puasa (sunnah) 
maka pada hari itu dia dipersilakan untuk melaksanakannya.” HR. Al- 
Bukhari (1.914), Muslim (1.082) dan Abu Dawud (2.335), An-Nasa'i (2.171 
dan 2.172), At-Tirmidzi (684), Ibnu Majah (1.650), dan Ahmad (2/234). 


Larangan Berpuasa pada Dua Hari Raya 
PAT Rn pa yna kepin (v-v) 
ASI JB GS Glaeh he dl bea 
PA sa AA sa sa Ia 
en EA ak SANG 
La SE IN IE LE Yani Aa 
MY Pr Naa da 


(1707) Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dia menyampaikan 
empat perkara yang membuat membuatku kagum, dia berkata, “Tidak 
boleh seorang wanita bepergian sepanjang dua hari perjalanan kecuali 
bersama suaminya atau mahramnya dan tidak boleh berpuasa pada dua 
hari raya: Iedul Fitri dan'ledul Adhha, dan tidak boleh melaksanakan 
dua shalat, yaitu, setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan 


Se Te ses D Beo 


setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam dan tidaklah ditekankan 
untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjidil Haram, 
Masjidil Agsha, dan Masjidku (masjid Nabawi).” HR. Al-Bukhari (1.197), 
Muslim (828), Abu Dawud (2.417), dan Ahmad (3/7). 


Ian Mt Ba Pa nj AN 
PAN el Sarp Air PA Pal Sonia MER 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Dilarang 
berpuasa pada dua hari dan dilarang dua macam jual beli. (Dua hari itu) 
Idul Fitri dan Idul Adha dan (dua macam jual beli yang dilarang) adalah 
mulamasah dan munabadzah.??” HR. Al-Bukhari (1.993), dan Ahmad 
(2/511). 


HA Oh: JET oa ga Ip ae al 3 (v:3) 
Lai A3 HAN 3 APP TA Na 
3 Lamb is (Laskp sa 

2 5 AS ya 


Dari Abu Ubaid —bekas budak Ibnu Azhar-, dia berkata, Aku pernah 
menghadiri hari raya bersama Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu, 
beliau datang untuk melaksanakan shalat kemudian menyampaikan 
Khotbah kepada orang-orang, kemudian berkata, Sesungguhnya pada dua 
hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa, hari 
kalian berbuka setelah kalian berpuasa (Idul Fitri), dan hari yang kalian 
makan daging sembelihan kalian (Idul Adha). HR. Al-Bukhari (1.990), 
Muslim (1.137), Abu Dawud (2.416), Tirmdzi (771), Ibnu Majah (1.722) 
dan Ahmad (1/40). 


AS KA Ia SE EIE GE AN Gen LEG 3S 


272 Munabadzah yaitu berkata, “Apabila aku melempar barang ini maka telah terjadi 
jual beli." Sedangkan mulamasah yaitu memegang dengan tangannya dan tidak 
membukanya serta membalikkannya, apabila ia memegangnya maka telah terjadi jual 
beli.-pent 


Gl mann 


(710) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang puasa pada dua hari, yaitu: hari 
raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.” HR. Muslim (1.140). 


rd 


Kn al Jain JB JB AE Ah LE DU GP3 ae 3 Kis ja 
"tabg 04 AAN pn SE ha Ang ate ada Z5 
R3 BB UM Jl 


(z1) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hari Arafah, hari 
Hari menyembelih (Idul Adha), hari tasyrig adalah hari raya kita pemeluk 
agama Islam yang merupakan hari untuk makan dan minum (dilarang 
berpuasa di dalamnya).” HR. Abu Dawud (2.419), An-Nasa'i (3.004), At- 
Tirmidzi (773), dan Ahmad (4/152). 


Dibencinya Berpuasa pada Hari Tasyrig bagi Orang yang 
Melaksanakan Haji dan Selainnya 


kedai Ea A1 Gen Bag Ka 3E ae 
AN S3 oa BI ca pil ala 


Dari Nusaibah Al-Hudzali Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hari Tasyrig adalah 
hari untuk makan dan minum (dilarang berpuasa di dalamnya) serta 
hari untuk berdzikir kepada Allah.” HR. Muslim (1.141), dan Ibnu Majah 
(1.719) dari jalur riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. 


Dl Jb AN j5 JB JB je 3 KR 33 Sxa 
San aa PAI Rep Aan 
Sada 


(1713) Dari Ugbah bin Amir Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 


Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Hari Arafah, hari menyembelih 
(Idul Adha), hari Tasyrig adalah hari raya kita pemeluk agama Islam 
yang merupakan hari untuk makan dan minum (dilarang berpuasa di 
dalamnya).” HR. Abu Dawud (2.419), An-Nasa'i (3.004), At-Tirmidzi (773), 
dan Ahmad (4/152). 


Bee gn edan ae Mt) 
Ce AS ap ab sal Bari oi Mae 


NE IE TA Rt, IS A2 JS S “JUS daas 
Olga Anus Got Ily ala Je 2 Sd bas si 


.& — se B3 BL JB Apa e IE 


Dari Abu Murrah -bekas budak Ummu Hani'- Radhiyallahu 
Anhu bahwasanya ia bersama Abdullah bin “Amr menemui ayahnya yaitu 
'Amr bin Al-Ash, kemudian ia mendekatkan makanan kepada keduanya 
lalu berkata, “Makanlah!” Lalu Abu Murrah berkata, “Sesungguhnya aku 
sedang berpuasa.” Kemudian 'Amr berkata, “Makanlah!” beberapa hari ini 
kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar tidak 
berpuasa dan melarang kami untuk melakukan puasa padanya. Malik 
berkata, “Hari-hari tersebut adalah hari-hari Tasyrig.” HR. Abu Dawud 
2418)) 


Ep YEe 3 3 AS ly SE EU MD 
GA IS Si el 


(715) Dari Aisyah dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma keduanya 
berkata, “Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrig kecuali 
bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan 
haji.” HR. Al-Bukhari (1.997) 


2313 “5 Haa Pn sep AN 62 Sa Te HS gi £ " 


Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Puasa 
itu bagi orang yang haji tamattu': dengan umrah lalu berhaji, dan tidak 
mendapatkan hewan sembelihan hingga waktu Arafah. Jika dia belum 
berpuasa, dia harus berpuasa pada waktu di Mina.” HR. Al-Bukhari (1.999) 
dan Abu Dawud (2.418). 


s1 


ea dj ca 9S Wb 9S £ (vw) 
dapil ET 9 aa ea abana 2 Lo di 
aa PA da ba BU jas JI s3 


Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapaknya bahwasanya dia telah 
menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 
pernah mengutusnya bersama Aus bin Al-Hadatsan pada hari Tasyrig, 
lalu ia menyerukan, “Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali 
orang mukmin, dan hari-hari di Mina merupakan waktu untuk makan 
dan minum.” HR. Muslim (1.142), Ibnu Majah (1.720) dari jalur Bisyr bin 
Suhaim, dan Ahmad (3/415). 


Larangan Mengkhususkan Berpuasa Pada Hari Jumat 
BE AS 33 IM SL: Joe aa ga (vw) 
EN :J6 Ska eg He Ia lah 2 be G3 


2 10: 0 £ 


AI IS dn RI 2) 85 Ar dan Ot: ae 
PAN Tanya (AS JUS AR pp elo GE aer 


Dari Muhammad bin Abbad, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
Jabir Radhiyallahu Anhu apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
telah melarang puasa pada hari Jumat? Dia menjawab, “Benar, yakni 
apabila mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa.” Dalam riwayat 
lain disebutkan, “Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
melarang puasa pada hari Jumat? Dia menjawab, “Benar, demi Tuhan 
pemilik rumah ini (Ka'bah).” HR. Al-Bukhari (1.984), Muslim (1.143), Ibnu 
Majah (1.724), dan Ahmad3/296). 


ada “ an 


me Aa KAN OA Phi oa Lipat 
Ale3 Vas VR pa AS CA lk Jai og ala 


R2 Pu Ta 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah salah seorang di 
antara kalian berpuasa pada Hari Jum'at, kecuali ia berpuasa sebelumnya 
atau setelahnya.” HR. Al-Bukhari (1.985), Muslim (1.144), Abu Dawud 
(2.420), At-Tirmidzi (743), dan Ibnu Majah (1.723). 


ala ASN Ta No eh nh 
aa th Kanmd An :J3 2 2 Feel Das ada £ 35 


333 SEN MEI ALE dd Ol Gani JEN 


(1720, Dari Juwairiyah binti Al-Harits Radhiyallahu Anha, bahwa 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Juwairiyah pada hari 
Jum'at, ketika itu dia sedang berpuasa, kemudian beliau bertanya 
kepadanya, “Apakah engkau kemarin berpuasa?” Dia menjawab, “Tidak.” 
Beliau bertanya kembali, “Apakah engkau besok hendak berpuasa?" Dia 
menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Berbukalah sekarang.” HR. Al- 
Bukhari (1.986), Abu Dawud (2.422), dan Ahmad (6/324). 


Dl Io GAN ye £ A3 Gan bah dl 3 w) 
er Yo edE gi Se pln aa II na VE 
Lay po BO SN el VI ad eta AN 


e3 3. 

"aa 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam , beliau bersabda, “Janganlah kalian mengkhususkan 
malam Jum'at dengan shalat malam di antara malam-malam yang lain, 
dan jangan pula dengan puasa, kecuali memang bertepatan dengan hari 
puasanya.” HR. Muslim (1.144), Abu Dawud (2.420), At-Tirmidzi (743), 
Ibnu Majah (1.723), dan Ahmad (6/444). 


Ml KITAB PUASA ONE 


Berpuasa Sepanjang Waktu atau Memperberat Diri Sendiri 
serta Istrinya dengan Banyak Berpuasa 


Pepe yA TS AN AN JB ksh ala (50) 
s5, Aj a 1:3 cl 5 I Ej siber 35 es “ai s5 HO Data 


- 


D Gak ASIN WI DAN 2G tetlt Lag Jus dika 
Je JB UU 33 33 SU AA AG Tara 
Lapan BEE BE Setu JG A2 GE 
SJ A3 HI kesan 23 Sa Aoa 

sel Aga dada 3 da SE JI al ds s5 
Lg Us Oa Oka US ARE WII 
da Ia GAN Jb dl Ga nd ha 

en pe An Io LAN JS AU 


(1722) (1722.) pari Abu Juhaifah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda', lalu Salman 
mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu Darda' berpenampilan 
kusam, Salman pun bertanya, “Kenapa denganmu?” Ummu Darda' 
menjawab, “Sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Darda' tidak 
membutuhkan terhadap dunia sedikitpun,” Ketika Abu Darda' tiba, dia 
membuatkan makanan untuk Salman lalu berkata, “Makanlah karena 
aku sedang berpuasa.” Salman menjawab, “Aku tidak ingin makan hingga 
engkau ikut makan.” Akhirnya Abu Darda' pun makan. Ketika tiba waktu 
malam, Abu Darda' beranjak untuk melaksanakan shalat namun Salman 
berkata kepadanya, “Tidurlah.” Abu Darda' pun tidur, tidak berapa 
lama kemudian dia beranjak untuk mengerjakan shalat, namun Salman 
tetap berkata, “Tidurlah.” akhirnya dia tidur. Ketika di akhir malam, 
Salman berkata kepadanya, “Sekarang bangunlah,” Abu Juhaifah berkata, 
“Keduanya pun bangun dan melaksanakan shalat, setelah itu Salman 
berkata, “Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu, dan badanmu 


ENSIKLOPEDI D 
HADITS 


$3 Ta 


memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu, maka 
berikanlah haknya setiap orang yang memiliki hak.” Selang beberapa saat 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, lalu hal itu diberitahukan 
kepada beliau, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Salman 
benar.” HR. Al-Bukhari (1.968) dan At-Tirmidzi (2.413). 


Lema ega mane Sean 
Yo ET KS Ala 33 Ig aa DN Lo Al J5 
ar 


Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, dia 
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa 
yang berpuasa terus menerus, ia (dinilai) tidak berpuasa dan tidak juga 
berbuka.” HR. Al-Bukhari (1.977), Muslim (1.159), An-Nasa'i (2.377), Ibnu 
Majah (1.705), dan Ahmad (2/198), serta At-Tirmidzi (767) dari jalur Abu 
Oatadah. 


aa 3 da Al ga Sd GA 
AIe AI Ko ad Ijah Cai Sai 3 AS JUS Ig se 


Pelarad 


Tag AB Cny 1 cbE ME ANG AAL d3 
ala Pn walas 34 AL 33 Sy Ws 253) Cas AN 


ja S ANE A5 35 KE AM 62 DAS Jasa ayun 
SES RI A35 2 ya 3 ES AN San Jb Jis denah Kab 


nga 2g JB Rai 
Dari Abu Gatadah Radhiyallahu Anhu, bahwa seorang laki- 
laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 
“Bagaimana engkau berpuasa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam marah karena ucapannya tersebut. Kemudian tatkala Umar 
melihat hal tersebut dia pun dan berkata, “Kami ridha Allah sebagai 
Tuhan, dan Islam sebagai agama, serta Muhammad sebagai nabi. Kami 
berlindung kepada Allah dari kemurkaan-Nya dan kemarahan rasul-Nya. 
Umar terus mengulangi ucapannya tersebut hingga berhenti kemarahan 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam . Kemudian Umar berkata, 


aa 


“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang 
waktu? Beliau menjawab, “Ia (dinilai) tidak berpuasa dan tidak juga 
berbuka.” Atau beliau bersabda, “Dia tidak berpuasa dan tidak juga 
berbuka” HR. Muslim (1.162), Abu Dawud (2.425), dan Ahmad (5/297), 
serta At-Tirmidzi (767) secara ringkas. 


- 


Pata Pemer Me AG gi UE 3 
Ne 0: 82 5 - 3 0. T 5-3 3. 1 matan 
Las: SN SL tab abi das 5 .JE 

1725.) Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata menggambarkan 
tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam , “Beliau sering 
melaksanakan puasa hingga kami mengatakan bahwa seolah-olah beliau 
tidak pernah berbuka (tidak puasa), namun beliau juga sering tidak 
berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa seolah-olah beliau tidak 
pernah berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wa Sallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali 


puasa Ramadhan.” HR.Al-Bukhari (1.969), Muslim (1.156), At-Tirmidzi 
(768), dan Ahmad (6/108). 


Ips JG JG Was Pan AB amor Man 
Aas OS IS si Ab pa Ja: AJE SAB AN Jah 
SY ISI 35 3 es g Png (Lag 


Dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Puasa yang paling 
utama ialah puasa saudaraku -Dawud Alahis Salam-, ia berpuasa sehari 
dan berbuka sehari lainnya. Tidak lari ketika bertemu musuh.” HR. Muslim 
(1.159), Abu Dawud (2.427), At-Tirmidzi (770), dan Ahmad (2/164). 


Jds aras Tak nga ai mean ye 

La KAN II cab KE Gt AJE SE DN IA Jai 
pa -JE Al aa 56 Sisa LI 

MIS ITE IE AE DE Bsd Ia 3 obi, 


Sa NA On nan PR, 


Nag Ii ALA NN Lam 


Pad 
- YG 


Nana £ Kia Ang MP Tata 
NA HE ga SAS S5 AJA Ha dh 


- 


23.3 


Cha 35 9 # aa PON DN Ae Ba 
Has J6 KAYU ade 5415 PT 255 pln OS Lag Es 
A23) CLS IS LG ad aa SES AI 


2 


al 2 anda 2 IA 


Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, dia 
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, 
“Wahai Abdullah, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau berpuasa 
sepanjang hari dan shalat sepanjang malam.?” Aku menjawab, “Benar, 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: Janganlah engkau lakukan, 
berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, karena sesungguhnya 
jasadmu memiliki hak atasmu. Sesungguhnya matamu mempunyai hak 


atasmu, sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, dan tamumu 
mempunyai hak atasmu. Cukuplah bagimu berpuasa tiga hari setiap 


bulannya. Karena sesungguhnya satu kebaikan yang engkau lakukan 
maka engkau akan mendapatkan pahala sepuluh kali lipat, puasa tiga 
hari setiap bulan sama dengan puasa sepanjang waktu. Aku bersikap keras 
dan beliau pun bersikap keras kepadaku, lalu aku berkata, “Sungguh aku 
masih kuat melakukan lebih dari itu?” Beliau bersabda, “Kalau begitu, 
berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud Alaihis Salam, jangan lebih 
dari itu.” Aku bertanya, “Bagaimana puasa Nabi Dawud Alaihis Salam?” 
Beliau bersabda, “Yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka.” Setelah 
Abdullah tumbuh besar, dia berkata, “Seandainya dahulu aku menerima 
keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. HR. Al-Bukhari 
(1.975) 


an wan 3 


